Amam As-Suyuthi ) 


ASBABUN 
NUZUL 


SEBAB-SEBAB TURUNNYA AYAT AL-QUR'AN 


mn 


Asbabun Nuzul 


PENGANTAR PENERBIT 


Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan AL 
Quran sebagai petunjuk dan cahaya bagi umat manusia, yang dengannya 
manusia dapat membedakan antara yang hag dan batil, serta sebagai 
pedoman hidup di dunia, sehingga akan menyelamatkan manusia baik di 
dunia maupun di akhirat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada 
Junjungan kita Nabi Muhammad yang telah dipilih Allah sebagai rahmat 
bagi sekalian alam dan pembimbing seluruh makhluk: beserta keluarga, 
para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari 
kiamat. Amma ba'du.. 

Sesuatu yang tak bisa dipungkiri lagi, bahwasanya salah satu tema 
penting yang menjadi objek kajian studi ilmu-ilmu Al-Qur'an adalah 
tentang sebab-sebab turunnya Al-Qur'an atau yang dikenal dengan Asbab 
An-Nuzul, Hal ini tercermin pada suatu kenyataan bahwa hampir pada 
semua kitab Ulum Al-Qur'an atau Ulum Al-Tafsir selalu menyertai tema 
asbabun nurul sebagai salah satu objek yang dikaji. 

Mempelajari dan mengerahul asbabun nuzul bagi turunnya Al-Qur'an 
sangat penting, Terutama dalam memahami ayat-ayat yang menyangkut 
hukum, Banyak para ulama dan tak terkecuali Imam As-Suyuthi serta yang 
lainnya telah banyak menulis tentang asbabun nuzul dan menekankan 
pentingnya mengetahui asbabun nuzul. Di samping itu ada sebagian ulama 
yang tidak menganggap pentingnya mengetahui asbabun nuzul. Namun 
hal itu dikomentari oleh Imam Az-Zarkasyi, sebagaimana beliau berkata, 
“Orang yang mengatakan bahwa asbabun nuzul itu tidak penting dalam 
rangka pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an adalah merupakan pandangan 
yang salah.” 


Asbabun Nund Vii 


Berikut ini, tanggapan para ulama yang mengangap pentingnya asbabun 
nuzul, di antaranya: Imam Al-Wahidi, beliau mengatakan bahwa tidak 
mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui sejarah dan penjelasan 
turunnya. Ash-Shabuni lebih tegas lagi, ia menyatakan bahwa mengetahui 
asbabun nuzul untuk dapat memahami makna-makna ayat Al-Qur'an, 
dan sebagian ayat-ayat tidak mungkin dapat dipahami atau mengetahui 
hukum-hukum yang dikandungnya tanpa dengan sinaran asbabun nuzul. 
Dari perkataan ulama ini dapat dipastikan, begitu pentingnya mengetahui 
asbabun nuzul. 

Melalui buku ini, Imam As-Suyuthi ingin membahas tentang asbabun 
nuzul, di mana di dalamnya dipaparkan riwayat-riwayat atau peristiwa- 
peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Qur'an berkenaan dengan 
terjadinya peristiwa tersebut, baik berupa kejadian ataupun suatu pertanyaan 
yang diajukan kepada Rasullullah 4. 

Semoga dengan diterbitkannya buku “Asbabun Nuzul” karya Imam As- 
Suyuthi oleh Pustaka Al-Kautsar, dapat memberikan manfaat untuk kita 
umat Islam, khususnya bagi mereka ingin mempelajari dan memperdalam 
Al-Qur'an serta hukum-hukum Islam yang terkandung di dalamnya. 
Selamat membaca... 


Pustaka Al-Kautsar 


viii Asbabur Nuzul 


PENGANTAR PENTAHQIQ 


Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kami memuji sebagaimana 
pujian orang-orang bersyukur, kami bersyukur sebagaimana bersyukurnya 
orang-orang yang memuji. Shalawat dan salam kepada Rasulullah dan para 
pengikutnya. Amma ba'du 

Suatu kebutuhan yang terus-menerus muncul dan juga tumbuh adalah 
mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan juga 
berbagai disiplin ilmunya, disebabkan Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci 
yang sangat mulia dan juga sebagai pegangan bagi setiap orang di muka 
bumi ini. Banyak para ulama yang terinspirasi untuk berlomba-lomba dalam. 
menulis buku-buku yang berkaitan dengan cara bagaimana memberikan 
pemahaman kepada setiap orang, menjelaskan sesuatu yang belum dapat 
dipahami dengan benar, mempermudah hal-hal yang sulit, dan merinci 
sesuatu yang masih dalam bentuk umum. 

Maka beberapa dari ulama ada yang menulis buku dalam ilmu tafsir, dan 
ulama yang lain banyak yang memilih untuk mempelajari dan kemudian 
mengambil hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, dan 
ada juga beberapa dari ulama yang memilih menakwil dan menafsirkan 
isyarat-isyarat yang terdapat di dalamnya. Dan, selain itu ada beberapa 
kelompok dari ulama berusaha untuk memperdalam beberapa disiplin ilmu 
Al-Qur “an. kemudian dari kelompok ini, terdapat beberapa ulama yang 
memberikan konsentrasinya untuk menjelaskan sebab-sebah turunnya 
ayat, dan hal ini termasuk usaha yang sangat penting yang dilakukan oleh 
beberapa ulama yang menekuninya berdasarkan dari riwayat-riwayat para 
sahabat dan tabi'in. 


Dalam ilmu ini, muncul seorang ulama yang bernama Imam Al- 


Asbabun Nund ix 


Wahidi(w.afat 468 H h) yang telah mendahului banyak ulama lain dalam 
bidang ini, akan tetapi buku yang ia tulis masih terdapat banyak kekurangan 
dan juga banyak melewati ayat tanpa menjelaskan sebab turunya dengan 
alasan-alasan yang belum ia jelaskan. Kemudian setelelah Imam Al-Wahidi, 
muncullah seorang ulama besar dan jenius bernama Imam As-Suyuthi yang 
menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terkandung pada buku 
ulama-ulama sebelumnya dan ia juga menulis sebuah buku yang sedang 
berada di hadapan kita ini sehingga Haji Khalifah menyebutkan di dalam 
buku “Kasyfu Azh-Zhunun” bahwasanya kitab ini (Lubabun An-Nugul) 
adalah sebuah kitab yang belum ada yang dapat menyainginya, karena 
dari semua buku-buku yang telah ia baca, bahwasanya Imam As-Suyurhi 
telah memuat di dalam bukunya apa yang terdapat di dalam buku-buku 
ulama sebelumnya dan juga Imam As-Suyuchi hanya menuliskan redaksi 
yang mempunyai riwayat. Dan, Imam As-Suyuthi sepertinya sebelum 
menulis buku ini, ia banyak menghabiskan waktunya dengan kesibukan 
dan mungkin saja beliau menulis buku ini pada fase akhir dalam umurnya 

Sebelumnya beliau sibuk dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an. 

Beliau menfokuskan dirinya ketika ia sudah berumur lebih dari empat puluh. 

tahun di Raudhah Al-Miayas dan di sanalah beliau banyak menulis semua 

bukunya. Dan, mudah-mudahan saya tidak salah, jika saya mengatakan, 
bahwa mempelajari buku beliau saja belumlah cukup karena kebanyakan 
buku tafsir bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain, tetapi dalam buku 
ini sebab turunnya ayat terpisah sendiri dan ini dapat membantu dalam 
memahami ayat dan juga penafsirannya. 

Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam buku ini: 

* Imam As-Suyuthi tidak menyebutkan beberapa surah dan ayat yang 
telah disebutkan oleh Imam Al-Wahidi dan para ulama sebelumnya, 
dikarenakan beliau menghindari penambahan yang hanya akan 
tiembunt pembaca merasa bosan karenin terulang-ulang. Juga di dalam 
buku ini beliau banyak menyempurnakan kekurangan yang terdapat 
dalam buku Imam Al-Wahidi karena beliau (Imam As-Suyuthi) 
datang setelah Al-Wahidi, maka ia beliau menyempurnakannya agar 
tidak terjadi pengulangan. Dan, kami telah menyelami dan meneliti 
cara berpikir Imam As-Suyuthi, dan kami mendapatkan bahwasanya 
tidak perlunya untuk mengulangi karena satu sebab turun ayat dapat 
ditemukan pada lebih dari satu ayat. Kami juga mendahulukan untuk 


Ko Asbabun Nuzul 


tidak menambahkan sesuatu yang baru dari apa yang disebutkan oleh 
beliau kecuali hanya beberapa hal saja. 

Imam As-Suyuthi dalam menulis buku ini berjalan di atas jalan 
para ahli tafsir yang di mana mereka kurang berhati-hati dalam 
mengambil riwayat yang shahih. Dan, hal ini mungkin membutuhkan 
kajian yang lebih lanjut dan mendalam. Imam Ahmad mempunyai 
anggapan bahwasanya ilmu sejarah dan tafsir adalah dua ilmu yang 
tidak mempunyai asal usul yang jelas, karena bersandar pada ralaggi 
dan riwayat yang kebanyakannya bersumber dari para ahli yang tidak 
memperhatikan pentingnya silsilah perawi hadits. Dan, telah banyak 
dari para mufassir yang sangat tidak berhati-hati dalam hal ini, hingga 
kebanyakan buku mereka dipenuhi dengan hadits-hadits yang gharib, 
palsu, lemah, dan peristiwa yang tidak mempunyai dasar riwayat yang 
shahih. 

Beberapa ahli hadits itu sendiri membedakan satu hal dengan hal 
yang lainnya, seperti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari yang 
sangat mutasahil (sangat mempermudah/tidak berhati-hati) dalam 
menulis kitab sejarahnya, dan sangat berbanding terbalik dengan kitab 
haditsnya yang sangat berhati-hati dan ketat. Demikian juga yang 
dilakukan oleh At-Tirmidzi dan Ibnul Jauzi. Maka, janganlah merasa 
heran ketika kami menghukumi sebuah hadits dengan derajat yang 
lemah karena hukum ini adalah hukum yang dinyatakan oleh para 
pakar hadits. Adapun para mufassir, mempunyai cara pandang yang 
berbeda dalam hal ini, yaitu mereka memiliki cara pandang seperti para 
ahli fikih. Dan, hal ini bukan berarti bahwa Imam As-Suyuthi lemah 
dalam segala apa yang ia sebutkan di dalam bukunya. Setiap pembaca 
haruslah menelaah dengan baik apa yang dikatakan, “Kebanyakan apa 
yang ia riwayatkan dalam tafsir, hanya sedikit yang mempunyai sanad.” 
Muncul wasiat yang sangat penting yaitu sebuah kaidah ushul yang 
sangat masyhur “Al- Ibratu bi “Umuumi Al-Lafzhi laa bi Khushushi 
'As-Sahab" yang artinya sebuah ibrah (ungkapan/penganggapan- 
penganggapan) diambil dari keumuman lafazh, bukan dari kekhususan 
sebab. Terkadang sebuah ayat turun dalam perkara khusus atau pada 
suatu kejadian tertentu, akan tetapi hukumnya menjadi umum dan 
tidak terpaku hanya pada kejadian dan perkara sebab turunnya saja. 
Permasalahan dalam halini kembali kepada para pakar ilmu fikih dan 
pakar ilmu üsul fiqh seperti ayat yang turun dalam perkataan dehihar, 


Asbabun Nusul Xi 


Wan, dan ilaa. Semua itu adalah ayat dengan kejadian tertentu, akan 
tetapi hukumnya berlaku umum. 

* Ada beberapa hal lagi yang tidak kalah penting yaitu apa yang biasa 
disebut dengan “(Ohath'iyyatu Ats-Tsubut” dan “Zhanniyyahru Ais- 
Tsubut" atau apa yang ditafsirkan dengan sebab turun ayat yang sharih 
Gelas) atau mempunyai beberapa kemungkinan (belum jelas). Dan hal 
ini pembahasannya juga ada dalam buku Ushul Fikih, dan salah satu 
buku yang terkenal dalam bidang ini adalah buku “Al Muwafagat karya 
Imam Asy-Syathibi." 

* Sangat mungkin terdapat saru ayat yang mempunyai sebab turun lebih 
dari satu. Kami menyebutkan bahwasanya ayat ini turun pada fulan 
dan falan koreria keduanya melakukan hal yang samn. Dan, buku ini 
sangat banyak mencantumkan hal-hal seperti ini. 

* Sesungguhnya saya menganjurkan kepada setiap pembaca buku ini 
untuk tidak melewatkan membaca mugaddimah ini dan mugaddimah 
Imam As-Suyuthi karena melewarkannya dapat menyebabkan 
ketidakpahaman terhadap isi buku ini. 


Apa yang kami berikan dalam buku Ini 

* Kami telah men-takhrj setiap ayat dan hadits dan mengembalikan 
semuanya kepada asalnya. 

* Kami telah memperkenalkan nama-nama pada awal kitab karena 
melihat nama-nama tersebut akan sering sekali diulangi dalam beberapa 
peristiwa. Dan, kami juga telah mengenalkan beberapa penulis buku 
tafsir dan hadits. Adapun para sahabat $ kami tidak membahas biografi 
mereka, tetapi kami hanya membuka pintu untuk menuju ke sana. 

«Kami telah berusaha untuk membenarkan cara pengucapan nama-nama 
mereka dun juga beberapa lafazh yang jurang terdengar, 

* Hal-hal yang paling penting dari semua ini adalah kami menggunakan 
dua buku yang sangat penting sebagai referensi kami untuk membantu 
dalam pekerjaan kami ini. Kami telah meminta memohon pertolongan 
dari Allah dan kemudian menggunakan dua buku untuk membantu 
kami yaitu kitab “Al-jami' li Ahkami Al-Qur'an" yang ditulis oleh 
Imam Al-Qurthubi dan buku “Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim" yang 
ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Kami memilih dua buku ini tersebut, 
karena keduanya adalah huku rujukan dan pegangan dalam bidang 
ilmu ini dan juga keduanya lebih sempurna dibandingkan dari buku 


xii Asbabur Nuzul 


Imam As-Suyuthi yang masih banyak terdapat kekurangan, maka 
kami sempurnakan dengan kedua buku tersebut, hingga terdapat 
penambahan baru dalam buku ini yang akan ditemui oleh setiap 
pembaca di dalam buku ini. 

e Dan, buku ini juga dapat menjadi pegangan yang cukup untuk 
mendapatkan pengetahuan dalam ilmu ini dan juga menjadikan buku 
ini menjadi lebih lengkap. Dalam hal ini saya tidak berpendapat 
bahwa di dalam buku ini terdapat penemuan baru untuk tafsir Imam 
Al-Qurthubi karena memang buku ini sudah dikenal oleh kebanyakan 
orang akan kesusahan dan ketidakjelasunnya, aken tetapi kami 
mengambil dari buku tersebut (tafsir Imam Al-Qurthubi) beberapa 
sebab turunnya ayat dan peristiwa yang jika Imam Al Ourthubi tidak 
menyebutkannya, maka kitab tersebut akan terlihat sangat tidak 
sempuma dengan jelas. Akan tetapi agar pembaca tidak merasa bosan 
dan kesusahan, maka kami berusaha untuk mengetahui perawi teratas 
dan meringkas beberapa sanad untuk memudahkan pembaca kitab ini 
Dan, hanya kepada Allah-lah kami memohon agar buku ini bermanfaat 

untuk semua orang, dan mengampuni apa yang kami tidak dapat lakukan, 

dan hanya kepada-Nya lah kami mengharap kebaikan. 


Hamid Ahmad Thahir Al-Basyuni 
Damanhur — Al-Buhairah 


Asbabun Nund xiii 


PENGANTAR PENULIS 


Mengetahui sebah turunnya ayat mempunyai banyak manfaat, dan 
orang-orang yang mengatakan bahwa mengetahui sebab turun ayat tidak 
mempunyai manfaat, karena hanya seperti sebuah sejarah adalah pemikiran 
yang salah. Salah satu manfaat dari mengetahui sebab turunnya ayat adalah 
mengetahuarti ayat yang diinginkan atau menghilangkan ketidakpahaman. 

Al-Wahidi' berkaca, “Tidak mungkin dapat memahami tafsir sebuah 
ayat tanpa mengetahui kisahnya atau mengetahui penjelasan sebab 
turunnya.” 

Ibnu Dagig AlIed? berkata, “Penjelasan sebab turunnya ayat adalah 
cara yang sangat kuat dalam memahami makna dari Al-Qur'an.” 

Ibnu Taimiyah? berkata, “Mengetahui sebah turunnya ayat dapat 
membantu untuk memahami makna dari ayat tersebut, sesungguhnya 
mengetahui sebab akan mewarisi pengetahuan terhadap apa yang 
disebabkannya. Banyak dari ulama salaf terdahulu menemui kesulitan dalam 


1 Beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Wahidi 
An-Naisaburi, Asy-Syafit, beliau adalah arrak seorang pedagang dan beliau berasal dari Khurasan. 
Beliau lahir dan meninggal di kota Naisabur, beliau mempunya: banyak karya dalam ilmu sastra, 
bahasa, takir, dan salah satu karya beliau buku adalah Asbab Ar-Nucul. Beliau meninggal pada 
tahun 468 H. 

2 Pelia adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Qadhi (hakim) Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muth? 
Al-Qusrairi yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Dagia Al-Ted. Beliau hidupdi Mesir dan menjadi 
seorang hakimdi negara tersebut, Beliau mempunyai banyak karya tuli dan yang paling terkenal 
adalah Syah Hadits Arba'in An Nawawi, beliau juga seorang penyair yang hebat dan wafat pada 
tahun 702 H di Mesir. 

3 Beliau adalah Al-Imam pembarudan Syaikhul Islam Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul 
Halim bin Abdussalam bin Taimiyah Al-Harani Ad-Dimasyqi lahir di Haran pada tahun 661 H, 
beliau sangat dikenal dengan kegigihan beliau melawan para Ahlu Bid'ah dan para perusek. Dan 
beliau berdakwah untuk kembali berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah 4. 
Dan adalah beliauseorane mujahid melawan Tatar pada tahun 702 TIdan beliau memiliki banyak 
karya dan selah satunya buku Faawa dan Igieha Shiraril Mustaqim. Beliau wafat di Damaskus tahun 
TIS H di dolam penjara Al-Qulah. 


Asbabun Nuzul XV 


memahami makna ayat, maka dengan mereka mengetahui sebab turunnya 
ayat, maka kesulitan tersebut akan hilang.” 

Penulis telah memaparkan contoh-contohnya di bagian sembilan dalam 
buku “Al-ligan fi Ulum Al-Qur'an" dan juga penulis telah menyebutkan 
manfaat-manfaatnya dari pembahasan-pembahasan dan realisasi yang tidak 
dimuat dalam buku ini". 

Al-Wahidi berkata, “Tidak diperbolehkan berkata dalam scbab 
turunnya ayat kecuali dengan riwayat atau mendengar dari mereka yang 
menyaksikan wahyu turun, dan mengetahui sebab turunnya ayat dan 
mencari ilmunya?” 


Muhammad bin Sirin? berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ubaidah‘ 
tentang satu ayat dari Al-Qur'an, maka ia berkata, “Bertagwalah kepada 
Allah ë dan berkatalah yang baik, telah pergi orang-orang yang mengetahui 
sebab kenapa diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an.” Dan yang lain berkata, 
“Mengetahui sebah turunnya ayat adalah perkara yang diketahui oleh 
para sahabat dengan yarinah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 
dan kadang sebagian dari sahabat kurang yakin sehingga mereka berkata, 
“Saya merasa ayat ini turun pada hal ini.” Hal ini seperti yang dikatakan 
Zubair dalam firman Allah, “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikamya) 
tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu. hakim terhadap perkara yang 
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu 
keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan 
sepenuhnya.” (An-Nisa: 65) 

Al-Hakim’ berkata di dalam kitabnya “Ulumul Hadits”3, “Jika salah 
seorang sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, memberitahukan 
tentang satu ayat dari Al-Qur'an, bahwasanya sebab turunnya adalah karena 
hal tertentu, maka itu adalah perkataan yang mempunyai sanad”. 

Dan Ibnu Shalah? dan beberapa ulama lain sependapat dengan Al- 


$ Lihat buku Alan Fi Ulun Al-Qur'an, cetakan Al Halabi 

5 Beliau adalah Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Sirin maula Anas bin Malik, beliau 
meriwayatkan dari Anas dan Ibnu Umar. Asy-Sya'bi mengambil riwayat darinya, helian adalah. 
seorang yangsangar cerdas, zuhud, dan ahli hadits, beliau salah satu yang sangar terkenal dari para 
tabi'in, beliau sangat dikenal dengan berbagai ilmu syariah, beliau wafat pada tahun 115 H. 

6  Mungkinvang dimaksud adalah Ubaidah bin Amru Al-Muradi, beliau adalah seorang tabi'in yang 
terkenal jujur dan beliau adalah orang Yaman. 

7 Beliau adalah Al-Imam Al-Hafih yang sangat jujur Abu Abdullah Muhammad bin Abdillah 
AL Hakim, biasa dikenal dengan nama Ibnul Bawi, lahir di kora Naisabur dan menjadi seorang 
hakim di kota tersebut beliau adalah yang paling paham dengan hadits pada saat itu dan beliau 
mempunyai buku yang terkeral yaitu "Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahinain” beliau wafat pada tahun 
40 H 

8 Lihat buku Ma'rifah AL Hadis, hal 23 cetakan Dimasya, Dar Al-Fikr, 

9 Beliavadalah Al-Imam Utsman tin Abdurahman bin Utsman Al-Kurdi Abu Amru yang dikenal 


xvi Asbabun Nuzul 


Hakim dan memberikan permisalan dalam hadits yang di-takhrij oleh Imam 
Muslim diriwayatkan dari Jabir berkata, “Bahwa orang Yahudi mengatakan 
barangsiapa yang menggauli istrinya pada kelaminnya dari arah helakang, 
maka kelak anaknya akan lahir juling, maka Allah menurunkan ayat- 
Nya, “Isti-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka 
datanglah tanah tempat bercucok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki” 
(Al-Baqarah: 223)" 

Ibnu Taimiyah berkata, “Perkataan para sahabat, “ayat ini turun 
pada hal tertentu" kadang dimaksudkan sebagai sebab turunnya ayat 
dan kadang dimaksudkan hal itu termasuk dari ayat tersebut walaupun 
hal itu bukan sebab turun ayat”. Seperti apa yang kita katakan, “ayat ini 
maksudnya ini.” Para ulama berselisih paham jika seorang sahabat berkata, 
“Ayat ini turun dalam hal ini.” Apakah perkataan ini adalah periwayatan 
sebab turunnya ayat, seperti jika disebutkan sebab diturunkannya ayat 
atau hanya sedang melakukan penafsiran? Dalam hal ini, Imam Al- 
Bukhari mengategorikannya dalam periwayatan, dan selain beliau tidak 
mengategorikannya sebagai periwayatan. Kebanyakan buku-buku musnad 
seperti musnad Imam Ahmad dan yang lainnya mengikuti kategori ini kecuali 
jika setelah perkataan sahabat tersebut dikatakan sebab turunnya, maka 
semua mereka mengategorikannya sebagai musnad atau periwayatan. 

Ar-Zarkasyi'? berkata di dalam kitabnya Al-Burhan, telah diketahui 
kebiasaan para sahabat dan tabi'in bahwa jika seseorang dari mereka 
berkata, “Ayat ini turun dalam hal ini” maka sesungguhnya ia bermaksud 
bahwa ayat tersebut mengandung hukum tersebut, dan bukan sebab 
turunnya. Hal ini termasuk mengambil dalil dari ayat untuk suatu hukum, 
dan bukan bermaksud menukil apa yang terjadi". 


Aku berkata, “Bahwa yang hal yang tidak ada perdebatan dalam hal 
sebab turunnya ayat adalah bahwasanya ayat tidak turun pada waktu 
sebab turun ayat itu terjadi. Dan agar apa yang dikatakan Oleh Al- Wahidi 


dengan nama Ibnu Shalah, beliau adlah salah satu ulama hadi dan beliau mempunyai karya 
buku yang terkenal yarig bissu dikenal dengan numu Mega klimah Ibnu Shaleh, Beliau wafat padu 
tahun 643 H. 

10 Shahih: Muslim (1435) dalam Bab An Nikah yang diriwayatkan oleh Jabir. 

11 Lihat juga apa yang dikatakan olch Asy-Syethibi dalam kekhususan ini dalam Al-Muuafagat (3/313) 
cet. Dar Al-Ma'rifah, Beirut. Dan, beliau mengutip sabda Rasulullah $, "Ambillah Al-Qur'an dari 
empat orang,” hadis ini shahih dan para perawinya tsigah seperti yang dikatakan oleh Al-Haitsami. 
Empat orang yangdiseburkan dalam hadits tersebut yaitu Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, 
Ubar bin Ka'ab, dan Salim Mada Abi Hudzaifah, 

12 Beliau adalah Abdullah Muhammad bin baha' bin Abdullah Az-Zarkusri seorang faqih 
bermadehab Syafi, beliau adalah orang Mesir dan mempunyai banyak karya buku, beliau wafat 
pada tahun 794 H. 

13 Lihat kitab Al-Burhan (1/13). 


babun Nuzul xvii 


bahwasanya sebab turunnya surat AL-Fil adalah kisah kedatangan Habasyah, 
sesungguhnya itu bukanlah sebab turunnya surat tersebut, tetapi itu 
hanyalah pengabaran atas peristiwa-peristiwa yang lampau seperti kisah 
kaum Nuh, "Ad, Tsamud, pembangunan rumah, dan lain-lain. Dan seperti 
apa yang disebutkannya juga delam firman Allah, “Dan Allah mengambil 
Ibrahim menjadi kesayangan-Nya"” (An-Nisa': 125) tentang sebab kenapa 
Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih-Nya, dan sesungguhnya 
itu bukanlah sebab turun ayat tersebut. 


Hal yang Perlu Diperhatikan. Apa yang kami kategorikan musnad dari 
sahabat, jika dari seorang tabi'in! mempunyai hukum marfu' juga walaupun 
mursal, maka dapat diterima jika sanadnya shahih dan dari keberapa imam 
dalam ilmu tafsir yang langsung mengambilnya dari para sahabat seperti 
Mnjahid!5, Ikrimah, Sa'id bin Jubair”, atau menguat dengan riwayat mursal! 
yang lain. 

3. Kebanyakan para ahli tafsir menyebutkan banyak sebab turunnya ayat 
untuk satu ayat, dan cara untuk mengetahui mana yang diambil adalah 
dengan melihat ucapannya. Jika salah satu dari mereka mengucapkan, 
“Ayat ini turun dalam hal ini”, dan yang lain mengucapkan, “Ayat ini 
turun dalam hal ini”, dan kemudian menyebutkan hal yang lain, maka 
ini mempunyai maksud untuk menafsirkan dan bukan menyeburkan 
sebab turunnya ayat. Oleh karena itu, tidak ada perselisihan dalam dua 


14 Beliau adalah Mujahid bin Jabr Abu Al-Hajja, budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin 

AsSaib Al-Makhzumi dari tabi'in Makkah tingkat dua dan beliau adalah salah satu dari ulama 

fikih dan Al-Qur'an yang terkenal. Hamad berkata, "Saya berjumpa dengan “Atha, Thawus, dan 

Mujahid, dan juga saya menjumpai kaumnya, maka saya mengetahui bahwa yang cerdas di antara 

mereka adalah Mujahid.” Mujahid berkata "Ibnu Umar memberikanku tumpangan den merapikan 

pakaianku ketika aku menaiki tumpungann ya," Beliau wafat pada tahun 155 H. 

Adapun hadis yang musnad adalah badits yang sanadnya sampai kepada Nabi š. 

15 Beliau bertuan Ikrimah, budak yang dimerdekukun oleh Ibnu Abbas WE. Beliau seorang slim 
dan orang yang paling mengerti dan paham perkataan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhima, beliau 
meninggal tahun 107 H. 

* Ibnu Katsir berkata, Jika engkau tidak menemukan tafsiran di dalam Al-Qur'an ataupun didalam 
sabda Nabi 8 dan juga tidak dari para sahabat, maka para ulama tafsir merujuk kepada perkataan 
gara tabi'in seperti Mujahid bin Jabr, sesungguhnya beliau sangat paham dalam ilmu tafsir. 
Lihat Muqaddimah Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya (1/13). 

16 Beliau bernama Sa'id bin Jubair Al-Asadi, seorang tabi'in yang terkenal dan jujur, beliau dibunuh 
oleh Al-Hajjaj pade tahun 95 H. 

17 Hadits mursal adalah tidak disebutkannya sahabar dari silsilah perawi dan tabi'in langsung 
mengangkat hadits langsung kepada Nabi &, dan Imren As-Suyothi menerima hadits yang mual 
dengan syarat yaitu: 

- Hadits marsal tersebut dari orang yang tsiqah seperti Sa'id bin Al-Musayyib. 

- Hadits mursal tersebut diperkuat oleh hadits mursal yang lain atan musnad yang diamalkan oleh 
para sahabat. 

= Kebanyakanulama berfatwa dengan hadits tersebut, Lihat kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i 
(461-463). 


xviii Asbabun Nuzul 


ucapan tersebut, dan hal ini sudah saya jelaskan dalam kitab Al-ltgan. 

Maka dari itu, yang benar adalah seharusnya ini tidak dimasukkan ke 

dalam karya buku yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat, akan 

tetapi sangat cocok untuk dimasukkan ke dalam karya buku yang 
berkaitan dengan hukum-hukum Al-Qur'an. 

Jika seseorang mengungkapkan dengan kata, “Ayat ini turun dalam 

hal ini”, kemudian ada yang lain dengan jelas dan terang-terangan 

mengatakan sebab turun ayat itu bertolak belakang dengan apa yang 
disebutkan oleh orang yang pertama, maka perkataan yang kedua 
tersebutlah yang dijadikan sandaran. Seperti apa yang dikatakan oleh 

Ibnu Umar dalam firman Allah, “istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat 

kamu bercocok-tanam", sesungguhnya ayat ini turun sebagai rukhshah 

(keringanan) untuk menyetubuhi istri dari duburnya, kemudian Jabir 

menyebutkan dengan jelas dan terang-terangan bahwasanya sebab 

turun ayat ini bertolak belakang dengan apa yang disebutkan oleh Ihnu 
umar, maka yang diambil dan dijadikan pegangan adalah hadits Jabir. 

Jika ada seseorang menyebutkan sebab turun ayat, dan ada juga yang 

menyebutkan sebab turun yang berbeda dengan yang pertama, maka 

bisa saja ayat tersebut turun setelah sebab-sebab tersebut terjadi seperti 
apa yang akan kita pelajari dalam ayat Wan”, atau mungkin saja ayat 
tersebut turun dua kali sepeti apa yang akan kita pelajari dalam ayat 
ruh", pada ayat-ayat terakhir surat An-Nahl“, dan dalam firman Allah, 
“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan 
ampun (kepada Allah) bagi orang-orang yang musyrik”. (At-Taubah: 
113). Dan untuk menentukan mana yang lebih kuat adalah dengan 
melihat kepada sanadnya dan perawinya adalah orang yang melihat 
kisahnya atau perawinya salah satu dari ulama tafsir seperti Ibnu Abbas 
dan Ibnu Mas'ud, atau dari salah satu kisahnya mempunyai redaksi 

? yang bermakna membaca, kemudian perawi tersebut ragu-ragu 
hingga ia mengucapkan “3:8” yang bermakna turun seperti apa yang 
akan kita bahas dalam surat Az-Zumar. 

9. Buku yang paling terkenal dalam ilmu ini adalah kitab karya Al- 
Wahidi” dan kitabku ini memiliki memiliki kelebihan yaitu: 
Pertama, ringkas. 

Kedua, memiliki banyak penambahan-penambahan dari apa yang 
disebutkan Al Wahidi. 


18” Lihat ayat Lian surut An-Nur: 6.9. 

19 Allsra: 85 

20 An-Nahl: 125-128. 

21 Itu kitab Asbab An-Nuzul karya Al- Wahidi dan dicetak di Kairo. 


Asbabun Nusul XİN 


Ketiga, mengaitkan setiap hadits kepada yang men-takhrij-nya dari 
pemilik kitab-kitab yang mu'tabar seperti Kutubus Sirtah, Al-Mustadrak , 
Shahih Ibnu Hibban, Sunan Al-Baihaqi, Ad-Daraguthni, Musnad Ahmad, 
Sunan Al-Barzar, Sunan Abi Ya'la, Ma'ajim At-Thabarani, Tafsir Ibnu 
Jarir, Tafsir Ibnu Abi Hatim, Tafsir Ibnu Mardawaih, Tafsir Abi Syaikh, 
Tafsir Ibnu Hibban, Tafsir Al-Firyabi, Tafsir Abdurazzoq, Tafsir Ibnul 
Mundzir, dan yang lain-lain” 

Adapun Al-Wahidi terkadang menyebutkan hadits dengan sanadnya 
tanpa mengetahui siapa yang men-takhrij-nya. Oleh karena itu, 
mengaitkan hadits tersebut kepada salah satu kitab yang disebut tadi 
lebih utama daripada mengaitkannya kepada takhri-nya Al. Wahidi 
karena kema'rufannya dan sudah menjadi sandaran dan keinginan 
lebih memilihnya. dan, terkadang menyebutkan hadits secara Magthw'” 
sehingga takhrij riwayat tidak dapat diketahui apakah mempunyai sanad 
atau tidak. 

Keempat; Memisahkan hadits yang shahih dengan yang lain dan yang 
diterima dengan yang ditolak. 

Kelima; Mengumpulkan riwayat-riwayat yang berbeda. 

Keenam: Memisahkan yang bukan termasuk dari sebab turunnya ayat. 
Dan inilah kalimat terakhir dari mugaddimah ini, dan dari sini kita 
memulai untuk masuk kepada tujuan kita dengan selalu mengharap 
pertolongan dari Allah 85. 


22 Yaitu menyebutkan haditenya dengan mursal tanpa senad. 

23 Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Ourthubi di dalam mugaddimah bukunya (1/51). Dan syarat 
saya di delam kitab ini adalah menambahkan perkataan -perkataan kepada yang mengatakannya, 
dan hadits-hadits kepada yang mengumpulkannya. Sesungguhnya dikatakan, “Termasuk 
keberkahan ilmu adalah dengan menyandarkan setiap perkataan kepada yang mengatakannya, 
dan kebanyakan hadits-haditsdl dalam kitab fikih dan tafsir belum diketahu. secara jelasslapa yang 
mmen-takfrij-nya kecuali orang yang merujuk kembali kepada kitab hadits, maka orang yang tidak 
mempunyai pengalaman dalam hal ini akar merasa bingung karena tidak mengetahui mana yang, 
shahih den mana yang dha'if, dan mengetahui baliniadalah sebuah ilmu yang besar Maka tidak. 
dapat dipakai untuk berhujjahdan berdalil hingga hadits tersebut disandarkan kepada ulama-ulama 
yang mentakhrirnya dan orang orang terkenal yang tadah dari ulama-ulama Islam. 


xx Asbabun Nuzul 


ISI BUKU 


Dustur Ilahi — v 
Pengantar Pencrhit — vii 
Pengantar Pentahgig — ix 


Pengantar Penulis — xv 


Surat Al-Fatihah — 1 
Surat Al-Bagarah — 4 
Surat Al-Imran — 91 
Surat An-Nisa' — 127 
Surat Al-Maa’ idah — 187 
Surat Al-An'am — 223 
Surat Al-A'raf — 237 
Surat Al-Anfal— 241 
Surat At-Taubah — 262 
Surat Yunus — 294 
Surat Hud — 296 


Asbabun Nund Xxi 


Surat Yusuf — 299 

Surat Ar-Ra'ad — 301 
Surat Ibrahim — 306 
Surat Al-Hijr — 307 
Surat An-Nahl — 311 
Surat Al-Isra”— 320 
Surat Al-Kahfi — 338 
Surat Maryam — 345 
Surat Thaha — 348 
Surat Al-Anbiya, — 351 
Surat Al-Hajj — 354 
Surat Al-Mu Minun — 362 
Surat An-Nur — 366 
Surat Al-Furgan — 390 
Surat Asy-Syu'ara' — 395 
Surat Al-Gashash — 398 
Surat Al-Ankabut — 403 
Surat Ar-Rum — 408 
Surat Lugman — 411 
Surat As-Sajdah — 415 
Surat Al-Ahzab — 418 
Surat Saba’ — 439 

Surat Fachir — 441 


xxii Asbabun Nuzul 


Surat Yasin — 445 

Surat Ash-Shaffat — 448 
Surat Shad — 451 

Surat Az-Zumar — 452 
Surat Ghafir (Al-Mu'min) — 459 
Surat Fushshilat — 462 
Surat Asy-Syura — 465 
Surat Az-Zukhruf — 468 
Surat Ad-Dukhan — 472 
Surat Al-Jatsiyah — 475 
Surat Al-Ahgaf — 477 
Surat Muhammad — 482 
Surat Al-Fath — 486 
Surat Al-Hujurat — 490 
Surar Qaf — 502 

Surat Adz-Dzariyat — 504 
Surat Ath-Thur — 506 
Surat An-Najm — 507 
Surat Al Damar — 511 
Surat Ar-Rahman — 513 
Surat Al-Waqi'ah — 514 
Surat Al-Hadid — 518 
Surat Al-Mujadalah — 522 


Asbabun Nuzul xxiii 


Surat Al-Hasyr — 530 
Surat Al-Mumtahanah — 535 
Surat Ash-Shaff — 541 
Surat Al-Jumu'ah — 544 
Surat Al-Munafigun — 546 
Surat At-Taghabun — 549 
Surat Ath-Thalag — 551 
Surat At-Tahrim — 555 
Surat Al-Oalam — 559 
Surat Al-Haggah — 562 
Surat Al-Ma'arij — 563 
Surat Al-Jinn — 565 

Surat Al-Muzzammil — 571 
Surat Al-Mudatstsir — 573 
Surat Al-Oiyamah — 578 
Surat Al-Insan — 580 
Surat Al-Mursalat — 582 
Surat An-Naba” — 583 
Surat An-Nari'at — 584 
Surat Abasa — 586 

Surat At-Takwir — 588 
Surat Al-Infithar — 589 
Surat Al-Murhaffifin — 590 


xxiv Asbabur Nuzul 


Surat Ath-Tharig — 591 
Surat Al-A'la — 592 
Surat Al-Ghasyiyah — 593 
Surat Al-Fajr — 594 
Surat Al-Lail — 595 
Surat Adh-Dhuha — 599 
Surat Asy-Syarh — 602 
Surat At-Tin — 603 
Surat Al-Alaq — 604 
Surat Al-Qadar — 606 
Surat Az-Zalzalah — 608 
Surat Al-Adiyat — 609 
Surat At-Takatsur — 610 
Surat Al-Humazah — 612 
Surat Quraisy — 613 
Surat Al-Ma'un — 614 
Surat Al-Kautsar — 615 
Surat Al-Kafirun — 618 
Surat An-Nashr — 620 
Surat Al-Masad — 621 
Surat Al-Ikhlash — 622 
Surat Al-Mu'awwidzatain 


(Surat Al-Falaq dan An-Nas) — 624 


Asbabun Nuzul XXV 


“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih ingi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah 
kami menyembah dem hanya kepada Engkaulah kami memohon. Berikanlah 
petunjuk kepada kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang 
Engkau telah anugerahkan nikmat kepada mereka: bukan (jalan) mereka 
yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." 


Imam As-Suyuthi tidak menyebutkan sesuatu di dalam surat ini, 
Maka, surat ini tidak memiliki sebab turunnya. Akan tetapi, untuk sekadar 
menambah pengetahuan, kami akan menyebutkan sekilas tentang surat ini. 

Imam Ibnu Katsir berkata (1/38) tentang keutamaan surat Al-Fatihah: 

Imam Ahmad berkata di dalarn Musnadenya, “Bercerita kepada kami 
Yahya bin Sa'id dari Syu'bah... dari Abi Se'id bin Al-Mu'alla & berkata, 
“Suatu hari aku sedang melaksanakan shalat, kemudian Rasulullah & 
memanggilku. Akan terapi, aku tidak menjawab panggilan beliau sehingga 
aku menyelesaikan shalat kemudian aku mendatangi beliau. Beliau bersabda, 
“Apa yang mencegahmu untuk tidak menjawab panggilanku? Kemudian aku 


Asbabun Nuut 1 


berkata, “Wahai Rasulullah! Aku tidak menjawab panggilanmu karena 
aku sedang melaksanakan shalat, beliau bersabda, “Bukankah Allah telah 
berfirman, “Penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya, apabila ia menyerumu 
kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu”, Kemudian beliau 
melanjutkan sabdanya, “Sesungguhnya aku akan memberitahumu satu 
surat di dalam Al-Qur'an yang paling agung sebelum engkau melangkahkan. 
kakimu keluar dari masjid.” Kemudian ia berkata, “Kemudian Rasulullah 
mengambil tanganku dan ketika Rasulullah 48 hampir keluar dari masjid, 
aku berkata kepadanya, “Sesungguhnya engkau telah berkata, “Aku akan 
memberitahumu satu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an.” Beliau 
bersabda, “Iya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam, ia tujuh ayat dan 
Al-Qur'an agung yang didatangkan kepadaku”. 

Dalam hadits Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah & dari Nabi & 
bersabda, “Barangsiapa yang shalat tidak membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah), 
maka ia tidak sempuma (tiga kali)”, maka dikatakan kepada Abu Hurairah, 
“Sesungguhnya kami shalat di belakang imam, Abu Hurairah berkata, 
“bacalah dalam hatimu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah @& 
bersabda, “Allah 88 berfirman, “Aku membagi shalar antara Aku dan hamba- 
Ku menjadi dua bagian, untuk hamba-Ku apa yang ia minta, jika seorang 
hamba berkata “Alhamdulillahi Robbil 'Alamin”, maka Allah berfirman, 
“Hamba-Ku telah memuji-Ku.” Apabila hamba itu mengucapkan, “Ar- 
Rahmani Ar-Rahim" , maka Allah berfirman, “I lamba-Ku telah menyanjung- 
Ku”, Apabila hamba tersebut mengucapkan, “Maliki Yaumiddin”, maka 
Allah berfirman, “Hamba-Ku telah meluhunkan-Ku" dan berfirman sekali lagi, 
“Hamba-Ku berserah diri kepada-Ku.” Apabila hamba tersebut mengucapkan, 
“Inyaka na'bu wa iyyaka nasta'in", maka Allah berfirman, “ini antara Aku 
dan hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa yang ia minta.” Dan apabila hamba 
tersebut mengucapkan, “ihdina ash-shiratal mustagim, shiratalladzina 'anamta 
“alaihim ghatril maghdhubi 'alaihim wa ladhdhalin” , maka Allah berfirman, “ini 
untuk hamba-Ku dan untuk hambaku apa yang ia minta.” 

Jumlah kata dalam surat Al-Fatihah berjumlah dua puluh lima 
kara, hurufnya berjumlah seratus tiga belas huruf. Dan nama-nama 


1 Shahih: Al-Bukhari (4474) di dalam Tafsir-nya, Ahmad (2/448) di dalam Musnad-nya. 
2 Shahih: Musim (395) dalam Bah Ash-Shaleh. 


2 Asbabun Nuzul 


surat Al-Fatihah diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi 8 bersabda, 
“Alhamdulillah Rabbil “Alamin, Ummul Qur'an, dan Ummul Kitab, dan As- 
Sab'ul Matsani, dan Al-Qur'an yang agung”? 

Membaca surat Al-Fatihah ketika merugyah seperti apa yang terdapat 
dalam hadits yang shahih, ketika Abu Sa'id merugyah seorang Muslim 
dengan Al-Fatihah, dan Nabi kemudian bersabda kepadanya, “Apa yang 
memberitahu kamu bahwasanya ia adalah rugyah”". 

Asy-Sra'bi meriwayatkan dari Ibnu Abbas & bahwasanya ia 
menamakannya “asas Al-Qur'an” dan berkata, “Dan asasnya 
Bismillahirrahmanirrahim, dan Sufyan bin Uyainah menamakannya “AL 
Wagiyah.” 


3 Shahih: At-Tirmidzi (2875). 
4 Shahih: Al-Bukhari (7314), Muslim (2201). 


Asbabun Nud 3 


Madaniyyah, Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ayat 


Di-takhrij oleh Al-Firyabi dan Ibnu Jarir dari Mujahid ia berkata, 
“Empat ayat dari awal surat Al-Baqarah turun dalam perkara orang-orang 
mukmin, dua ayat turun dalam perkara orang-orang kafir, dan tiga belas 
ayat turun dalam perkara orang-orang munafik.” 


Ayat 6, Firman Allah 4: 
DE KA pa SN 


“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri 
peringatan atou tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Ishag dari Muhammad bin 
Abi Muhammad dari Ikrimah atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas Ws 
dalam firman Allah, “sesungguhnya orang-orang kafir” ayat ini turun pada 
orang Yahudi Madinah". 


5 Apayanedikat 
sesuai dengan kesepakatan semua ulama, Imam As-Suyuthi berkata dalam kitabny: 
(1/25) dan pengakuan akun kesepakatan dalam hal ini masih asa keraguan. 

6 Ayat-ayat yang turun dalam perkara orang mukmin 2-5, dalam perkara orang kafir 6-7, dan perkara 
orang munafik 8-20. 

Lihat Tajsir Ibnu Katsir (1/63) dan ia berkata, “Yang meriwayatkannya lebih dari satu orang dari 
Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dan mengucapkan apa yang diucapkan Mujahid." 

7 Ak-Ourthubi berkata, “Para ulama berbeda pandangan dalam penakwilan ayat ini, Maka. ada 
yang berpandangan, ayat ini umum dan maknanya khusus pada orang-orang yang mereka pasti 
akan ditimpa acah, dan telah didahului dalam ilmu Allah, bahwasanya mereka akan mati dalam 
kekufuran, Allah & ingin memberitahu bahwasanya ada di antara manusia kendeanya sepe: 
tanpa menentukan orangnya. 


kan Tbnu Hajar dalam Al-Fath (8/10). Dan surat Al-Baqarah adalah Madaniyyah 
Hitaan” 


4 Asbabun Nuzul 


Diriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas berkata, “Dua ayat turun pada 
Perang Al-Ahzab, “sesungguhnya orang-orang kafir,” hingga firman Allah 
“dan bagi mereka siksa yang amat berat”. 

Ayat 14, Firman Allah 4: 


GRE es NENG ae BE ae SAI 93 
KOH Da ... 25 ZA 


“Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 
mengatakan, “kami telah beriman.” Dan bila mereka kembali kepada setan- 
setan mereka, mereka mengatakan, “sesungguhnya kami sependirian dengan 
kamu, kami hanyalah berolok-olok.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari ALWahidi dan Ats-Tse'labi? dari jalur Muhammad 
bin Marwan dan As-Suddi" dari Al-Kalbi" dari Abi Shalih dari Ibnu 
Abbas 88 berkata, “Ayat ini turun pada Abdullah bin Ubay dan sahabat- 
sahabatnya yaitu ketika mereka pada suatu hari sedang keluar dan bertemu 
dengan sebagian sahabat Rasulullah &, maka Abdullah bin Ubay berkaca'*: 
“lihatlah bagaimana aku menghindarkan kalian dari As-Sufaha'*”, kemudian 


ia menghampiri Abu Bakar & dan memegang tangannya dan berkata, 


Ibnu Abbas (8 dan Al-Kalbi berkata, “Ayat ini turun padi petinggi orang-orang Yahudi seperti: 
Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Asyzaf dan yang sederajat dengan mereka berdua. Ar-Rabi' 
bin Anas berkata, “Turun pada orang yang membunuh pemimpin Al-Ahzab pada perang Badar”, 
dan ini yang paling benar, Jika disebutkan secara individu, maka itu seperti menyingkap hal yang 
ghaib yaitu kematiannya dalam kekufuran dan ini juga termasuk dalam ayat ini. 

Pendapat saya, “Ibnu Katsir memiliki pandangan sama dengan Al-Qurthubi dalam menguatkan 
pendapat ini (1/85). 

6 Liha. Tafsir Inu Kors (1/83), dan AL Wahid berkata dalam kitab Asbab AreNuzw?” Dl. 26, 
Adh-Dhahhak berkata, “Ayat ini turun pada Abu Jahal dan lima orang dari keluarganya." 

Aku katakan, "Riwayat ini dha'if karena perewinya terdapat Ibnu Ishaq, ia Shadud, mudailis, me- 
marsalkan hadits, dituduh sebagai seorang Syiah dan Al-Qudariyah didalam At-Tagrib, hlm. 467. 

9. Belisu adalah Abu Ishag An-Naisaburi penulis buku tafsir Al-Kasyfwa Al-Bayan an Tefsir AL 
ran. 

10 “Pembohong” seperti yang sebutkan oleh Al-Hafizh dalam Ar-Tagrib, Muhammad bin Marwan 
adalah As-Suddi seniar yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Abi Karimah dan iashatugsererti 
yangdisebutkan oleh Al-Hafiz di dalam kitab Ar-Tagrib bal. 108, dan wafat pada tahun 127 H. 

11 Al-Kalbi bernama Muhammad bin As-Saib bin Dsyr Al -Kalbi, Al-Hafizh mengatakan dalam kitab 
A-Taqrib, “Tertuduh sebagai seorang pembohong dan Syiah Rafidhah,” Oleh karas itu, sanad 
ini sungat dha'if, Lihat juga Tafsir Aeh-Thabari (1/109) 

12 Femimpin paraorang munafik dikota Madinah, memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan 
kekufurannya. Perannya dalam melawan Islam sangat masyhur, wafat pada tahun 9 H. 

13 Orang orang bodoh. 


Asbabun Nund 5 


“Selamat darang wahai Ash-Shiddiq, orang terhormat dari Bani Tamim, 
Syaikhul Islam, pendamping Rasulullah di dalam gua, pejuang dengan jiwa 
dan raganya untuk Rasulullah." Kemudian ia memegang tangan Umar bin 
Al-Khaththab & dan berkata, “Selamat datang wahai orang terpandang 
dari Bani Addi bin Ka'ab, Al-Farug, orang kuat dalam agama Allah, pejuang 
dengan jiwa dan raga untuk Rasulullah.” Kemudian memegang tangan 
Ali bin Abi Thalib & dan berkata, “Selamat datang wahai anak paman 
Rasulullah dan Khatan' beliau, orang terpandang dari Bani Hasyim dan 
tidak pernah meninggalkan Rasulullah”, kemudian mereka saling berpisah. 


Kemudian Abdullah bin Ubay berkata kepada para sahabatnya, 
“Bagaimana kalian melihat tadi yang aku lakukan? Maka, jika kalian 
bertemu dengan mereka, maka lakukanlah seperti apa yang aku lakukan 
tadi” Dan, para sahabatnya mcmujinya. Kemudian orang-orang Muslim 
kembali kepada Rasulullah dan memberitahukannyaapa yang telah terjadi, 
kemudian ayat ini turun”. Sanad ini sangar lemah karena terdapat As-Suddi 
kecil adalah seorang pembohong, begitu juga Al-Kalbi, dan Abu Shalih 
ang Ra 


Ayat 19, Firman Allah 
ebe Ai AALO Dott Yrrr . 2. Pa ai 
San A 4 


Lo) nah Lê; sl ang GA 


14 Suami dari anak perempuan atau suami dari saudari perempuan. 

15 AL urthubi herkata, "Para ulama tafsir berbeda pendapat yang dimaksud dengan "Asy-Syaguthin" 
dalam ayat ini”, Ibnu Abbas * dan As-Suddi berkata, “Mereka adalah para petinggi orang 
kafir.” Al-Kalbi berkaca, “Mereka adalah setan dari bangsa jin", dan beberapa orang dari mufassir 
mengatakan, “Mereka adalah para dukun” (1/254). 

Al-Qurthubi berkaca, “Mereka adalah orang-orang munafik dari Ahlu Kitab. Maka, Allah 

menyeburkan mereka dan menyebutkan pengolok-olikan mereka dan bahwa jika mereka kembali 

kepada setan-setan mereka -yakni petineri-petinesi crane kafir- mereka berkata, “Sesungguhnya 
kami bersama kalian dalam agama kalian, sesungguhnya kami hanya mengolok-olokpara sahabat 

Nabi 8 (1/255). 

Tenu Kasir berkata, As-Suddi berkata dari Abu Malik, “Jika mereka kembali kepada setan-setan 

mereka petinggi mereka, pemimpin mereka, orang-orang terpandang mereka dari rahih Yahudi, 

dan pemimpin orang-orang musyrik dan munafik (1/92). 

Dan Ibnu Katsir berkata juga, “Sesungguhnya Allah memberitahu tentang orang-orang 
malik, bal wasna mereka keika kembali kepada pemitpin-pemimpinnya, mereka berkata, 
esungguhr ya kami bersama kalian dan agama kalian dalam membohongi Muhammad & dan 
apa yangia bawa. Dan sesungguhnya kami dengan apa yang kami katakan kepada mereka adalah 
hanya mengolok-mengolok mercka (1/93). 

Saya berkata, “Dan perkataan ini yang paling kuat karena kecocokan dan sesuai dengan konteks 

ayatnya dan apa yang disebutkan oleh Mujahid di awal kitab, 


6 Asbabur Nuzul 


“Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai 
gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak 
jarinya, kerenal mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah 
meliputi orang-orang yang kafir." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari jalur As-Suddi senior dari Abi Malik 
dan Abi Shalih dari Ibnu Abbas &&, dan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud 
dan dari beberapa orang dari sahabat berkata, “Adalah dua orang dari orang 
munafik penduduk kota Madinah kabur dari Rasulullah menuju orang-orang 
musyrik, maka mereka ditimpa hujan ini yang Allah sebutkan disertai 
dengan guruh yang sangat dahsyat dan ketakutan juga kilat, setiap mereka 
mendegar suara petir, maka mereka menutup telinga dengan jari mereka 
karena Al-Farag'8 di dalam diri mereka dan takut petir masuk ke dalam 
telinga mereka dan membunuhnya, dan ketika petir mengeluarkan sinar 
kilar, mereka berjalan di bawah sinar tersebut dan jika petir tersebut tidak 
mengeluarkan cahaya kilat, maka mereka berdua tidak dapat melihat apa 
pun, hingga mereka sampai ke tempat mereka dan berkata, “Seandainya kita 
memasuki pagi hari sehigga kita datang kepada Muhammad dan menaruh 
tangan kita pada tangannya,” kemudian mereka mendatangi Rasulullah 
# dan menaruh tangan mereka pada tangan Rasulullah #8 dan kemudian 
mereka berilslam dengan baik. Maka, Allah memberikan permisalan perkara 
dua orang munafik ini yang keluar sebagai contoh untuk orang-orang 
munafik yang tinggal di kota Madinah. 

Adalah orang-orang munafik jika menghadiri majelis Nabi &, mereka 
menutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka karena sangat takut 
mendengar sabda Nabi Muhammad # yang menyangkut dengan perkara 
orang munafik, atau menyebutkan sesuatu yang dapat membunuh mereka 
seperti yang terjadi pada dua orang munafik yang pergi dari Rasulullah 
dan menutupi telinga mereka dengan jari mereka berdua “setiap kali kila: 
itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu", jika harta mereka 
bertambah banyak, anak mereka, atau mendapatkan ghanimah atau 
melakukan pembebasan kota, mereka berjalan dengan para Muslimin dan 
berkata, “sesungguhnya agama Muhammad benar”, dan mereka kemudian 
istigamah seperti dua orang munafik yang berjalan di bawah sinar kilat petir 


“dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti" dan jika mereka mengalami 


16 Ketakutan yang dahsyat, 


Asbabun Nud 7 


kerugian dan kekurangan dalam harta dan anak dan tertimpa musibah, 
mereka berkata, “semua ini terjadi karena agama Muhammad” kemudian 
mereka keluar dari Islam dan kafir, seperti apa yang dikatakan dua orang 
munafik ketika mereka tidak dapat melihat karena tidak ada sinar kilat.” 


Ayat 26, Firman Allah 45: 


FE BN aa ny 


& 


aii CG E oa BN AU Yan D 


aa Ih IA ep WA i D nn 
© wii das E 3 SA Iri 


“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk. 
atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka 
mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi 
mereka yang kafir mengatakan, “Apakah maksud Allah menjadikan 
ini untuk perumpamaan?” dengan perumpaman itu banyak orang yang 
disesaikan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang 
diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada orang yang disesatkan Allah kecuali 
orang-orang yang fasik." 

Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari As-Suddi'* dengan sanad-sanadnya: 
Ketika Allah memberikan dua permisalan ini untuk orang-orang munafik 
yakni firman-Nya, “Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang 
menyalakan api” dan firman-Nya, “Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) 
hujan lebat dari langit” orang-orang munafik berkata, “Sesungguhnya Allah 
17 Al-Dorthubi berkata, “Dalam ayat ini terdapat gambaran tentang keadaan orang-orang munafik 
ketika tertimpa kegelapan, guntur, kilat, dan petir dalam hujan yang sangat deras, Kegelapan adalah 
permisalun ukan kepercayaan mereka terhadap kekufuran. Guruh den guntur permisulan terhadap 
apa membua: mereka merasa takut.” (1/265-266) 
Dan beliau juga berkata, “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #8 bahwasanya maksud dari ayat ini adalah 
orang Yahudi ketika mengetahui kemenangan Nabi 8 pada perang, menjadi tamak dan berkata, 
“Demi Allah inilah Nabi yang kedatangannya telah diberitahu oleh Musa 4g, janganlah kalian 
mengembalikan kepadanya bendera.” Ketika perang Uhud dan mereka mengalami kekalahan, 
mereka murtad dan berkeluh kesah.” Riwayat ini dhe'if, Ayat ini bercerita tentangorung-orang. 
munafik, dan ini yang shahih dari Ibnu Alas, dan makna dari riwayat ini mencakuporang-orang 


Yahudi dan munafik. 
18 Lihat Tafsir Ibnu Jarir (1/177). 


B Asbabun Nuzul 


Mahatinggi dan Suci dari membuat perumpamaan-perumpamaan seperti 
ini, maka Allah menurunkan, “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat 
perumpamaan” hingga firman-Nya, “Mereka itulah orang-orang yang merugi." 

Al- Wahidi mengeluarkan dari jalur Abdul Ghani bin Sa'id Ats-Tsagafi 
dari Musa bin Abdurrahman dari Ibnu Juraij dari ‘Atha dari Ibnu Abbas 38 
berkata, “Sesungguhnya Allah menyebutkan sesembahan orang musyrik”, 
kemudian berkata dengan firman Allah, “Dan jika lalat itu merampas 
sesuatu dari mereka”, dan menyebutkan tipu daya sesembahan mereka dan 
menjadikannya seperti sarang laba-laba", mereka berkata, “Apa pendapat 
kalian tentang apa yang akan Allah perbuat dengan permisalan ketika 
menyebutkan lalat dan laba-laba di dalam Al-Qur'an yang diturunkan 
kepada Muhammad?” maka Allah menurunkan ayat ini -Abdul Ghani 
sangat lemah”. 

Abdurrazzaq berkata di dalam Tafsir-nya, “Ma'mar memberitahu kami 
dari Qatadah mengapa Allah $ menyebutkan laba-laba dan lalat, orang- 
orang musyrik berkata, “Apa gunanya laba-laba dan lalat disebutkan?” maka 
Allah menurunkan ayat ini. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Hasan berkata, “Ketika 
turun ayat, “Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah 
olehmu perumpamaan itu," (Al-Hajj: 73) orang-orang musyrik berkata, 
“Apa pentingnya perumpamaan-perumpamaan ini diberikan, atau yang 
menyerupai perumpamaan-perumpamaan ini", maka Allan menurunkan 
ayat, “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan." 

Aku berpendapat, “Perkataan (pendapat) yang pertama yang 
lebih benar dan kuat sanadnya, juga lebih cocok dengan apa awal surat 
dan penyebutan orang-orang musyrik tidak sesuai dengan status yang 
Madaniyyah. Dan, apa yang kami seburkan dari Qatadah dan Hasan yang 
diceritakan oleh Al- Wahidi tanpa sanad dengan lafazh "orang-orang Yahudi 
berkata” dan ini yang sangat cocok. 


19 Sura Al-Ankabur 4), lili kitabnya Al Wahid lia, 27 cetakan Kairo, 

20 Yang enakan lih Al.Ourtui (1/26) dalan Tak ama den br Kari ida menyebutkanya. 

21 Lihat Al-Qurthubi (1/286) dan Ibnu Katsir dengal lafach-lnfashnya (1/ 
Dan bukanlah ALWshidi yang mengatakan dalan riwayatnya, “Sesemba an ag Yahudi" saja, 
akan tempi Al-Qurthubi mengatakannya juga dengan kalimat "orang-orang Yahudi tertawa" dan 
Ibnu katsir menyebutkan sepert itu juga. 


Asbabun Nund 9 


Ayat 44, Firman Allah $: 


IA Tas BAE ph KAN Sa y 


“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu 
melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab 
(Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Al-Wahidi dan Ats-Tsa'labi dari jalur Al-Kalbi dari 
Abu Shalih dari Ibnu Abbas & bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun 
pada orang-orang Yahudi kota Madinah, seorang dari mereka mengatakan 
kepada keluarga istrinya, kerabatnya, dan semua yang antara ia dan mereka 
ada ikatan persusuan dari orang-orang Muslim, “kokohlah di atas agamamu 
dan taatlah pada orang itu (Muhammad &) karena apa yang ia bawa adalah 
sesuatu yang benar”, mereka menyuruh orang-orang untuk mengikuti 
Rasulullah akan tetapi mereka tidak melakukannya.” 


Ayat 62, Firman Allah 4: 
tala a a A SG Ll jaka Salt Bl 
Nia Sae RI H3 Casa 53 AT d5 ih 


iomas do Sor 


OES EAT 


“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Nashrani dan orang-orang Shabi'in, siape saja di antara mereka yang benor- 


22 Ibnu Kasir berkata, “Adalah Bani Israil memerintahkan orang-orang untuk tast kepada Allah, 
bertaawakepada-Nya, dan melakukan kebaikan, tetapi mereka tidak melakukannya, Maka Allah 
menghinakan mereka (1/134). Al-Qurthubi dan As-Suyuthijuga mengatakan sesuai dengan Ibnu 
Katsir dan As-Suyuthi menambahkan: "Bahwa mereka mendorong orang lain untuk memberi 
sedekah tetapi mereka malah pelit.” (1/406). 

Al-Qurthubidan Ibnu katsir menyebutkan sebuah hadits dalem mengomentari ayat ini, dan hadits 
aitu hadits Anas dari Rasulullah bersabda, “Saya melihat pada malem dimanaakudijalankan (Isa) 
ban yak ielaki yang menggunting mulut mereka dengar pading dari apineraka" , kemudian berkata, "Aku 
bertanya, stapa mereka wakai Jibril" Maka Jibril menjawab, “Mereka adalah Khuthaha, yaitu crang- 
orng yang menyeruh manusia kepada perbuatan baik, tetapi merekamelupakan diri mereka sendiri 
dan mereka membaca Al-Kitub (Taurat).” hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Al-Muburak 
(619) dan seperti itu juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (8/43-44) dalam kitab ALHiyah. Terapi, 
dalam periwayatan ada kelemahan yaitu Abu Shalih tidak bertemu dengan Ibnu Abbas 28,maka 
hadits ini berderajat Mungari'. 


10 Asbabur Nuzul 


benar beriman kepada Allah, kari kemudian dan beramal shalih, mereka 
akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Abu Hatim, dan Al-Adani dalam Musnad-nya 
dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid berkata, “Saya bertanya kepada 
Nabi & tentang penganut agama yang aku dahulu pernah menganutnya, 
maka aku menyebutkan shalat mereka dan ibadah mereka, maka turunlah 
ayat, “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Nashrani dan orang-orang shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar 
beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shalih, mereka akan menerima 
pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak 
(pula) mereka bersedih hati.” 

Diriwayarkan oleh Al-Wahidi dari jalur Abdullah bin Karsir dari 
Mujahid bahwasanya ia berkata, “Ketika Salman menceritakan kepada Nabi 
& tentang sahabatnya, Nabi Bersabda, “Mereka semua di neraka”, Salman 
berkata, “Mendengar sabda tersebut, bumi ini seakan menjadi gelap bagiku", 
maka turunlah ayat, “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi" 
hingga firman-Nya, “dan tidak (pula) mereka bersedih hati,” kemudian ia 
berkata, “seakan-akan tersingkap dariku sebuah gunung.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi 
berkata, “Ayat ini turun pada sahabat Salman Al-Farisi”4, 


Ayat 76, Firman Allah 45: 
Jas Ih isa E s5 Hr GE st Sat i gs 
Ke Ss g SEA SG NG Pap 


“Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 
berkata, “Kami pun telah beriman," tetapi ketika mereka berada sesama 
mereka saja, mereka berkata, “Apakah kamu menceritakan kepada mereka 


23 Disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam Tafsir-nya (1/256) dan juga As-Suyuthi dal 
Mansur (1/74) dan juga sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibnu Karsir (1/156) 
24 Al-Wahidi menambahkan, “Adapun setelah ayat ini, turun pada orang-orang Yahudi,” hlm. 29. 


kitabnya Ad-Dur 


Asbabun Nut 11 


(orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, 
supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujiahmu di hadapan 
Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?" 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, “Nabi # berdiri 
pada hari Quraizhah di bawah benteng mereka, maka beliau bersabda, “wahai 
saudara-saudara monyet! Wahai saudara-saudara babi! Wahai penyembah 
Thagut,” kemudian mereka berkata, "Siapa yang memberitahu ini kepada 
Muhammad? Tidaklah hal ini diketahui kecuali dari kalian, “Apakah kamu 
menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan 
Allah kepadamu” agar mereka mempunyai hujjah atas kalian”. maka 
turunkan ayat ini. 

Dikeluarkan juga dari Ibnu Jarir dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas & 
bahwasanya ia berkata, “Mereka jika bertemu dengan orang-orang yang 
beriman berkata, “Kami beriman bahwa sahabat kalian (muhammad) adalah 
utusan Allah” tetapi hal tersebut hanya mereka katakan khusus kepada 
kalian. “tetapi ketika mereka berada sesama mereka saja”, mereka berkata, 
“Apakah ia menceritakan ini kepada orang-orang Arab?” sesungguhnya 
kalian telah memohon kemenangan kepada Allah atas orang-orang 
mukmin, dan adalah Muhammad termasuk salah saru dari mereka. Maka 
Allah menurunkan firman-Nya, “Dan apabila mereka berjumpa dengan 
orang-orang yang beriman, mereka berkata, “Kami pun telah beriman," tetapi 
ketika mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, “Apakah kamu 
menceritakan kepada mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan. 
Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu 
di hadapan Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?" 

Diriwayatkan dari As-Suddi berkata, “Ayat ini turun pada orang- 
orang Yahudi yang masuk Islam, kemudian di dalam hati mereka terdapat 
kemunafikan, adalah mereka yang menceritakan kepada orang-orang 
mukmin tentang adzah yang menimpa mereka, kemudian sebagian mereka 
berkata kepada sebagian hin, “Apakah kalian menceritakan kepada mereka 
tentang apa yang telah Allah terangkan kepada kalian dari adzab, agar 


25 Hadits ini derajatnya mursal karena keadaan Mujahid yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi da, 
tetapi disebutkan seakan-akan ia langsung meriwayatkan cari Rasulullah, Ibnu Katsir menye! 
baditsini didalam Tafsiya (1/171) dan juga ALOrt hubi di dalam Tafir-nya (1/504). 

lQ: 5), dan Ibnu Katsir di dalam Tafsir-nya 
(1/171), dan As-Suyuthi di dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mantsur (1/78), 


12 Asbabun Nuzul 


mereka berkata, “Kami lebih dicintai oleh Allah daripada kalian dan lebih 
mulia dari kalian”? 


Ayat 79, Firman Allah 3: 


PE LAMA 


Ae NA ANSAR Gali 5G 


ad SS AI Sasi an WN A 


ET 
“Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab 
dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, “ini dari Allah” , (dengan 
maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. 
Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh 
tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari 
apa yang mereka kerjakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 


Diriwayatkan oleh An-Nasa' dari Ibnu Abbas ¥ berkata, “Ayat ini 
turun pada Ahlul Kitab" 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun pada rahib-rahib Yahudi yang 
mereka mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat yaitu 
pelupuk di sekeliling matanya berwarna hitam, bertubuh sedang, berambut 
ikal, dan berparas tampan. Mereka menghapusnya karena rasa dengki dan 
sifat mereka yang selalu melampaui batas, atau mereka berdusta dengan 
berkata, “Kami menemukan ciri-cirinya sangat tinggi, berkulit biru, dan 
berambut lurus,” 


27 Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Tafiir-nya (1/171). 

28 Lihat Tafsir An-Nasa' (11), dan kitab Khalqu Af alil ‘Ibad (54) 

29 Al-Ourthubi berkata, Ibnu Ishaq dan Al-Kalbi berkata, “Adalah ciri-ciri Rasulullah di dalarn kitab 
mereka tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, berkulit agek kecckelatan, tapi mereka 
menggantinya Adam dan rambutnya lurus dan sangat tinggi, dan mereka berkata kepada sekutu- 
sekutu mereka, “Lihatlat i-ciri Nabi Muhammad & yang diutus pada akhir zaman tisak sesuai 
dengan yang ada di dalam `I aurat.” Adalah para rahib-rahib dan peringgi-petinggi agama Yahudi 
mempunyai kekuasaan dan laris; mereka takut jika mereka menerangkan yang sebenarnya, semua. 
kenikmatan yang mereka daparkan hilang. Oleh karena iru, mereka mengubahnya dan turunlah 
ayat ini (510/1) 

irherkata, Ibnu Abbas WA berkata, “Ayat ini turun pada orang-orang musyrik dan Ahlul 

'As-Suddi berkata, “Sebagian orang dari Yahudi menulis sebuah buku yang mereka jual 

la orang-orang Arab dan mengatakan behwasanya buku tersebut datargnya dar: Allah, dan 


babun Nul 13 


Ayat 80, Firman Allah 45: 


KA YG SI YG 
KAA PAN MB UE Mx 


Gani 


“Dan mereka berkata, “Kami sekali-kali idak akan disentuh oleh api neraka, 

kecuali selama beberapa hari saja.” Katakanlah, “Sudahkah kumu menerima 

janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya ataukah 

kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?” 
Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al-Kabir, Ibnu jatir, dan 
Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, 
dari Ikrimah atau Sa'ib bin Jubair dari Ibnu Abbas WA berkata, "Ketika Nabi 
$ tiba di kota Madinah dan orang-orang Yahudi berkata, “Sesungguhnya 
kehidupan dunia ini hanya selama tujuh ribu tahun, adapun manusia, 
mereka akan ditimpa adzab untuk setiap seribu tahun dari kehidupan dunia 
hanya satu hari di neraka dari perhitungan hari akhirat. Maka itu hanya 
tujuh hari, kemudian adzab dihentikan. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Dan mereka berkata: “Kami sekali-kali tidak ukan disentuh oleh api neraka” 
hingga Firman-Nya, "mereka di dalamnya kekal”. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas 
68 bahwasanya orang-orang Yahudi berkata, “Kami tidak akan masuk ke 
dalam neraka kecuali hanya sebentar, hari-hari di mana kami menyembah 
anak sapi hanya empat puluh malam, maka jika berlalu empat puluh hari, 
maka adzab akan berhenti,” maka ayat ini turun”. 


mereka mengambil dari kitab tersebut barga yang sedikit (1/173). Dan Ibnu Katsir menyebutkan 
hadits Ibnu Abbas @ dandi dulum hadits tersebut, “Sesungguhnya Allah telah menceritakan kepada 
kalian bahwasanya Ahlul Kitab telah mengubah kitab Allah den mengubahnya, dan menulis kitab dengan 
tangan mereka sendiri dan berkata, “Ini adalah kitab dari Allah” agar mereka membelinya dengan harga 
yang murah,” Al-Baihaqi (1/162 )dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain. 
Disebutkan oleh Ibnu Katsir di Tafsirenya (1/173) dan berkata, “Dan Al-Qurthubi 
menceritakannya dari Ibnu Abas 16," dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Qurthubi (1/511) 
dan diriwayatkan oleh Ach- Thabarani (11160) dan lihat juga Al Mapma' (6/314). 

Lihat sebelumnya dan celah disebutkan oleh Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir dengen tambahan 
dan di dalamnya: Adh-Dhahhak berkata, “Ibnu Abbus 4 berkata, “Mereka menyakini teluh 
mendapatkan di dalam Taurat tertulis bahwasanya antara dua wung neraka jahanam adalah 
sejauh perjalanan empat puluh tahun yang nanti mereka akan bermuara kepada pohon Zaqum 
yang tumbuh di dasar neraka," dan para musuh Allah berkata, “Sesungguhnya kitadisikse di dalam 


14 Asbabur Nuzul 


Dan dikeluarkan juga dari Ikrimah dan selainnya. 


Ayat 89, Firman Allah 3#: 


Kia KAI Ai ne ih LES RAK UI, 


WAR IE AA E UN Gesit 
PENA ki 

Da BE aa 

“Dan setelah durang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan 

apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon 

(kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, 


maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka 
lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang ingkar itu." 


Sebab Turun Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitahnya Al-Mustadrak, dan 
Al-Baihaqi di dalam Dalai! An-Nubuwwah dengan sanad yang lemah, dari 
Ibnu Abbas Ki bahwasanya ia berkata, “Adalah Yahudi Khaibar memerangi 
Bani Gathafan, maka setiap kali dua kelompok ini bertemu, orang-orang 
Yahudi kalah. Maka orang-orang Yahudi meminta perlindungan dengan 
memanjatkan doa, “Ya Allah! Kami memohon kepada-Mu dengan 
kebenaran Muhammad seorang Nabi yang Ummi' yang Engkau janjikan 
untuk Engkau utus kepada kami pada akhir zaman, berikanlah kemenangan 
kepada kami atas mereka.” Maka setiap mereka bertemu dengan Bani 
Ghathfan, mereka mendapatkan kemenangan. Akan tetapi, ketika Nabi 
Muhammad # diutus oleh Allah &, mereka mengingkarinya. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan 
Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir.” 

Dikeluarkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa'id bin Ikrimah dari Ibnu 


neraka dan tidak disiksa lagi sampai pohon zaq, maka neraka jahanam menghilang dan binasa, 
dan perkataan mereka terdapat dalam firman Allah $$, “Dan mereka berkata: “kami sekali-kali dak 
akan disentuh ole api neraka, kecuali selama beberapa hari saa..." dan lihat Tafsir Att- Thabari (1/383). 

32 Derajarnya dha'if, Al-Hakim (2/263) dari jalur Abdul Malik bin Harun dan berkata, “Sangat 
dibutuhkan untuk mengeluarkannya di dalam buku tafsir, dan setelahnya Ade Deahabi berkata, 
“Tidak perlu untuk mengeluarkannya.” Abdul Malik bin Marwar: Matruk. Dan disebutkan oleh 
Al-Qurihubi di dalam Tafsrenya (1/525-526) dan disepakati oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirarya 
(1/162). Terapi Ibnu Katsir tidak menyebutkan hadits ini dengan lafuhnya, tetapi menyebutkannya 
dengan makna yang saling mendekati. 


Asbabun Nud 15 


Abbas & bahwasanya orang-orang Yahudi memohon kemenangan atas 
Bani Aus dan Al-Khazraj kepada Allah dengan kedatangan Rasulullah 
sebelum beliau diutus, Dan ketika Allah mengutusnya, mereka mengingkari 
Rasulullah dan mengingkari perkataan mereka sendiri tentang Rasulullah. 
Maka, Mu'adz bin Jabal, Bisy bin Al-Bara', dan Dawud bin Salamah 
berkata kepada mereka, “Wahai orang-orang Yahudi! Bertakwalah kepada 
Allah, dan berserahdirilah kalian. Sesungguhnya kalian dahulu meminta 
pertolongan kepada Allah dengan Muhammad atas kami dan waktu itu 
kami masih dalam kemusyrikan, dan kalian menceritakan kepada kami 
bahwasanya beliau akan diutus dan kalian menyebutkan ciri-cirinya. 

Salam bin Misykam -salah seorang dari Bani Nadhir- berkata, 
“Sesungguhnya dia tidak datang dengan sesuatu yang kami ketahui dan 
juga dia bukanlah seseorang yang kami sebutkan ciri-cirinya kepada kalian. 
Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan setelah datang kepada mereka 
Al-Qur'an dari Allah." 


Ayat 94, Firman Allah 4: 


Do oh EA Tae aga NA LI D. 3 
WW Gia Pe o dh YA ol 


“Katakanlah, “Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) 
itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah 


kematian (mu), jika kamu memang benar." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abul Aliyah berkata, “Orang-orang 
Yahudi berkata, “Tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang yang 
beraguma Yahudi,” maka Allah berfirman, “katakanlah: “jika kemu (menganggap 
bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk 
orang lain, maka inginilah kematian mu), jika kamu memang benar." 


33 Lihat sebelumnya, dan tidak disebutkan oleh Al-Qurchubi. Akan terapi, disebutkan eleh Thnu 
Katsir sendiri. 

34 Al-Qurthubi berkata, “Orang-orang Yahudi berhenti dari mengharapkan kematian (tidak 
menginginkan kematian) karena takut kepada Allah dan mereka mengetahui kejinya perbuatan. 
mereka dan sadunya mereka akan kekufurannyu kepada Allah dalam perkataan mereka, “Kemi 
adalah anak-anak Allah dan kekasdmya” (1/531). Dan bal ini sesuai lengan yang disebutkan oleh. 
Ibnu Katsir (1/185), dan Imam As-Suyuthi menyebutkan riwayat ini dalam kitabnya Ad-Dur Al- 
Mansur (1/94). 


16 Asbabur Nuzul 


Ayat 97, Firman Allah 3: 
aaa ea ag a a 
Gia oh Ad Ie A5 ASP Jera BAE Da 
DR, 
Katakanlah: “Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu 
telah menurunkannya (Al-Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; 
membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta 
berita gembira bagi orang-orang yang beriman.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas berkata, “Abdullah bin 
Salam ketika sedang mengumpulkan buah-buahan, ia mendengar kabar 
kedatangan Nabi Muhammad #. Maka, ia datang kepada Nabi & dan 
berkata, “Sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu tentang tiga perkara 
yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Apakah tanda-tanda awal 
datangnya hari kiamat, dan apakah makanan pertama orang-orang penghuni 
surga, dan bagaimana seorang anak mirip dengan ayah atau ibunya? 

Rasulullah & bersabda, “Jibril memberitahukan kepadaku tadi”, ia berkata, 
“Jibril?” Rasulullah & menjawab, “Iya”, kemudian ia berkata, “Jibril adalah 
musuh kami (orang-orang Yahudi) dari malaikat”, kemudian Rasulullah 
membaca ayat, “Katakanlah, “barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka 
Jibril itu telah menurunkannya (Al-Qur`an)ke dalam hatimu.” 

Syaikul Islam Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Fath Al-Bari', “Secara 
jelas konteks ayatnya adalah bahwasanya Nabi #& membaca ayat ini sebagai 
jawaban atas perkataan orang-orang Yahudi, dan tidak mengharuskan itu 
menjadi sebab turunnya." 


Dan Ibnu hajar berkata, “Dan perkataan inilah yang dijadikan 
sandaran.” 

Dan, dalam sebab turun ayat ini, ada cerita yang shahih yang cerita 
tersebut bukanlah cerita tentang Abdullah bin Salam. 

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i mengeluarkan dari jalur 
Bukait bin Syihab, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas & berkata, 
“Orang-orang Yahudi menemui Rasulullah # dan berkata, “Wahai Ayahnya 


35 Shahih: Al-Bukhari (4460), di dalam Bab Ar-Tafsir. 
36 Lihat kitab Fath Al-Bari (8/15), dar disebutkan oleh Al-Qurthubi (1/534). 


Asbabun Nud 17 


Al-Qasim! Sesungguhnya kami ingin mengajukan kepadamu lima hal, jika 
engkau memberi tahu kepada kami jawabannya, maka kami mengetahui 
bahwa engkau adalah Nabi.” 


Kemudian ia menyebutkan hadits yang di dalamnya, bahwasanya 
mereka bertanya kepada Rasulullah 48 tentang apa yang Bani Israil 
haramkan kepada diri mereka sendiri, tanda-tanda seorang nabi, guruh dan 
suaranya, bagaimana seorang anak berkelamin laki-laki atau perempuan, 
dan dari mana ia mengetahui kabar langit hingga mereka berkata, “Beritahu 
kepada kami siapa sahabatmu? Rasulullah menjawab: “Jibril”, mereka 
berkata, “Jibril yang turun dengan peperangan, pertikaian, dan adzab. la 
adalah musuh kami, jika engkau mengatakan Mikail yang turun dengan 
kasih sayang, tumbuh-tumbuhan, hujan. Maka itu lebih baik" maka 
kemudian ayat ini turun. 

Diriwayatkan dari Ishag bin Rahawaih dalam Musnad-nya, dan Ibnu 
Jarir dari jalur Asy-Sya'bi bahwasanya Umar datang kepada orang-orang 
Yahudi kemudian ia mendengar sebagian isi dari Taurat, maka Umar 
terheran bagaimana Taurat membenarkan apa yang terkandung di dalam 
Al-Qur'an. la berkata, “Rasulullah melintas di hadapan mereka, kemudian 
aku berkata, “Apakah kalian tahu bahwa ia adalah Rasulullah? Orang alim 
dari mereka menjawab, “Iya, kami mengetahui bahwa ia adalah Rasulullah”, 
kemudian aku berkata, “Maka kenapa kalian tidak mengikutinya?” mereka 
menjawab, "kami telah bertanya kepada ia tentang siapa yang membawa 
kenabiannya kepadanya, maka ia menjawab Jibril dan Karena Jibril 
membawa kekerasan, peperangan, kebinasaan.” Kemudian aku berkata, 
“Maka siapakah utusan kalian dari malaikat? Mereka menjawab, “Mikail 


yang menurunkan hujan dan kasih sayang”, aku berkata, “Bagaiman derajat 
mereka berdua di hadapan Tuhan mereka? mereka menjawab, “Yang satu 
di sisi kanan Tuhan, dan yang satu lagi di sisi kiri. Nya.” 

Aku (Umar) berkata, “Sesungguhnya tidak boleh bagi Jibril untuk 
memusuhi Mikail, dan tidak boleh bagi Mikail untuk menyelamatkan 
musuh Jibril, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya mereka berdua dan 
Tuhan-Nya adalah keselamatan bagi yang ingin selamat dan peperangan 
bagi orang yang ingin berperang” Kemudian setelah itu aku mendatangi 
Rasulullah dengan niat ingin memberitahu Rasulullah, akan tetapi ketika 


37 Derajatnya hasan, didalam Musnad Inem Anad, Abu Nua'im dalam kita ALHibah (4/305), dan 
Al-Haitsami berkata di dalam kitab Al Mama, peravinya tsigah dan menyandarkannya kepada 


Ahmad dan Ath-Thabarani. 


18 Asbabur Nuzul 


saya menemuinya, Rasulullah # bersabda, “Apakah engkau ingin aku beritahu 
tentang ayat-ayat yang turun kepadaku?” kemudian aku menjawab, “Tentu 
wahai Rasulullah! Maka beliau membaca, "Katakanlah, “Barangsiapa yang 
menjadi musuh Jibril”, hingga sampai pada ayat, “Sesungguhnya Allah adalah 
musuh bagi orang-orang yang kafir.” Aku berkata, “Wahai Rasulullah! 
Demi Allah tidaklah aku beranjak dari orang-orang Yahudi kecuali ingin 
menemuimu wahai Rasulullah untuk menceritakan kepadamu tentang apa 
yang aku katakan kepada mereka dan apa yang mereka katakan kepadaku, 
maka Allah 3 telah mendahuluiku." Sanad hadits ini shahih hingga 
kepada Asy-Sya'bi, akan tetapi ia belum pernah bertemu dengan Umar 
bin Al-Khaththab. 

Hadits ini teleh diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi 
Hatim dari jalur yang lain dari Asy-Sya'bi. 

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur As-Suddi dari Umar bin 
Al Khathrab”. Dan, dari jalur Qatadah dari Umar bin Al-Khaththab, Dan 
sanad keduanya Mungathi' 4 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur lain dari Abdurrahman 
bin Abi Laila bahwasanya seorang Yahudi bertemu dengan Umar bin 
Al-Khathrhab dan berkata, “Sesungguhnya Jibril yang disebutkan oleh 
sahabat (Muhammad) kalian adalah musuh kami”, kemudian Umar 
berkata, “Katakanlah, “barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril 
itu telah menurunkannya (Al-Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah: 
membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta 
berita gembira bagi orang-orang yang beriman” ayat ini turun dengan lisan 
Umar. 

Dan jalur-jalur periwayatan ini saling menguatkan satu sama lain. Dan 
telah dinukil oleh Ibnu Jarir, “Semua sepakat bahwasanya sebab turun ayat 


ini adalah hadits yang di atas." 


38 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushanrif (14/285). 

39 Aku katakan, "alur-jalurriwayat tni menguatkan saru sama lair, seperti yang dikatakan oleh Imam 
As-Suyuthi, 

40 Ibeu Katsirmmeriwayaikan hadits ini dengan riwayat yang penjeng duri Syahr bin Hausyab (1/188- 
189), lihat At-Tirmidai (3117) dalam Bah At-Tafsr, dan kitab Ad-Dur ALMuuser (4/50), dan 
juga diriwayatkan oleh An-Nasi' di dalam Al-Kubra. 


41 Lihat Tafsir Ibnu Katsir yang sebelumnya, dan Fath Al-Qadir (16/8), dan Ibnu Jarir (1/433). 


Asbabun Nund 19 


Ayat 99-100, Firman Allah 3: 
Bia! TI Up AA Sa ga SI ba Tangan ran 


iy MAA 


ki EF a beh SA age bagt KA 
aa aa a a saang jêksa 

dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. 

Patutkah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah), dan setiap kali mereka 
mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya! Bahkan sebagian besar 
dari mereka tidak beriman.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Firman Allah 36, “Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu 
ayat-ayat yang jelas, ... 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari 
Ibnu Abbas 49 berkata, “Ibnu Shuriya berkata kepada Nabi &, “Wahai 
Muhammad! Sesungguhnya engkau datang dengan sesuatu yang kami 
tidak tahu, dan Allah tidak menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas,” 
maka Allan menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya kami telah menurunkan 
kepadamu ayat-ayat yang jelas.” Malik hin Ash-Shaif berkata, ketika Allah 
mengutus Rasulullah dan menyebutkan apa yang diambil dari mereka dari 
perjanjian, dan apa yang diikat janji dengan mereka pada Muhammad, 
“Demi Allah! Kami tidak diikat janji pada Muhammad, dan tidak diambil 
dari kami perjanjian,” maka Allah menurunkan ayat, “Dan setiap kali mereka 
mengikat janji” 2 
Ayat 102, Firman Allah 3: 


ats Ba PAKAN KUAH KK 


Gad Pu Gek Na IE bal SN NA CAS 
TA Jt A bg D K3 


Ba PAYAH Hana Sapa Sia KS E 


42 Disebutkan oleh ALOurthubi (1/535), disebutkan juga oleh Ibnu Katsir (1/193) dan 
menyandarkannya kepada Ibru Ishaq don berkata, “Ta (Ibnu Shuriya Al-Qathwini) dan semuanya 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas @$ 


20 Asbabur Nuzul 


LB bya ia BATA 


Bh nakas tari gl a 
DA Da SN Ben aka Al 
an NI AG GI Dena Í G aki 


“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan 
Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa sulaiman itu mengerjakan 
sihir, padaha! Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan- 
setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir 
kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di 
negeri Bahil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan 
(sesuatu) kepada seseorang pun sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami 
hanya cobaan (bari)mu, sebab itu janganlah kalian kafir.” Maka mereka 
mempelajari dari kedua malaikat itu aba yang dengan sihir ine, mereka 
dapat menceraikan antara (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli 
sihir) tidak memberi madharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali 
dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madhara: 
kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan, sesungguhnya mereka telah 
meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir 
itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dun umat jahatlah perbuatan 
mereka menjual dirinya dengan sihir, kalaulah mereka mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Syahr bin Hausyab berkata, 
“Orang-orang Yahudi berkata, “Lihatlah kepada Muhammad yang 
mencampuradukkan antara yang benar dan yang salah, menyebutkan 
Sulaiman dari para Nabi, padahal Sulaiman adalah seorang penyihir yang 
dapat mengendarai angin” maka Allah & menurunkan ayat, “Dan mereka 
mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan.” 

Dan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abul Aliyah bahwasanya 
orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi #4 tentang perkara yang ada di 
dalam Taurat, mereka tidak mengajukan pertanyaan kepada Nabi kecuali 


Asbabun Nul 21 


Allah menurunkan kepada Nabi jawaban dari apa yang mereka tanyakan, 
maka Nabi selalu menjawabnya, dan ketika mereka melihat hal tersebut 
mereka berkata, “Orang ini lebih mengetahui daripada kita tentang apa yang 
diturunkan kepada kita”, dan sesungguhnya mereka bertanya kepada Nabi 
tentang sihir dan mereka berselisih dengan Nabi, maka Allah menurunkan 
firman-Nya “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan.”8 


Ayat Ta Firman Allah 3: 
I ii s jas Kia 
Taj A NG Lp an 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada 


Muhammad), “Raa'inaa”, tetapi katakanlah, “Unzhurna" , dan 
“dengarlah.” Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari As-Suddi bahwasanya ia berkata, 
“Adalah dua orang dari kaum Yahudi yang bernama Malik bin Ash- 
Shaif dan Rifa'ah bin Zaid jika bertemu dengan Nabi @, mereka berdua 
mengucapkan kepada Nabi êh, “Rad'ina pendengaranmu dan dengarlah 
sedangkan kamu tidak mendengarnya,” maka orang-orang mukmin 
menyangka bahwasanya kalimat yang dilontarkan orang-orang Yahudi 
kepada Nabi # adalah sebuah kalimat yang digunakan oleh Ahlul Kitab 
untuk mengagungkan nabi-nabi mereka, maka orang-orang mengucapkan 
kalimat tersebut kepada Nabi #, maka Allah turunkan firman-Nya, “Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): 
“Rad'inaa' , tetapi katakanlah: “Unzhurna” , dan “dengarlah.” 

Diriwayatkan oleh Abu Nuwim dalam kitab Ad-Dalail dari jalur As- 
Suddi kecil dari Al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas #8 berkata, 


48 AL Ourtkubi menambahkan, Muhammad bin Ishaq berkata, “Ketika Rasulullah @ menyebutkan. 

bahwa Nabi Sulaiman salah saru dari nabi-nabi Allah, berkata sebagian rahib Yahudi, "Muhammad 
mengira bahwasanya anak Dawudadalah seorang Nabi, tetapi tidaklah ia (Sulaiman) banya seorang 
penyihir, maka Allah menurunkan firman-Nya “padaha! Sulaiman tidak kafi: (tidak mengerjakan 
sihi)” (11539). 
Dan, Ibnu Katsir menvebutkannya (1/194) dan menambahkan hadits Labid bin A'sham yang 
pemah menyihir Rasulullah $$ dan berkata, "hadits tsabit dalam Ash Shahihain, lihat Shahih AL 
Bukhari (3268) dalan Rah Bad AT Kaki, dan Shekih Muslim (43) dalam Bah As-Salam. Dan, 
Al-Hakim juga menyebutkan seperti ini (2/265), dan Ibnu Abi Harim (988), dan didalam kitab 
Ad-Dur Al Marusur (195) 


22 Asbabur Nuzul 


“Ucapan Yahudi “rad'inaa” adalah ejekan yang sangat jelek, maka ketika 
orang-orang Yahudi mendengar para sahabat Nabi mengatakan kalimat 
tersebut kepada Nabi, mereka memberitahu kepada semua orang kalimat 
tersebut, Dan orang-orang Yahudi mengatakan kalimat tersebut dan 
kemudian tertawa satu sama lain di antara mereka, kemudian ayat ini turun. 
Setelah itu Sa'ad bin Muadz mendengar kalimat tersebut dan berkata kepada 
orang-orang Yahudi, "Wahai para musuh Allah! Jika setelah ini aku masih 
mendengar kalimat tersebut keluar dari mulut salah satu orang dari kalian, 
maka akan aku tebas lehernya.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Adh-Dhahhak berkata, “Seorang dari 
Yahudi berkata kepada Nabi, “Arini sam'aka,” maka turunlan ayat ini,” 

Diriwayatkan dari 'Athiyyah berkata, “Beberapa orang dari Yahudi 
berkata, “Ar'ihaa sam'aka” hingga orang-orang mukmin mengatakan kalimat 
tersebut, maka Allah kemudian melarang mereka untuk mengucapkan 
kalimat tersebut.” Maka, turunlah ayat ini. 

Diriwayatkan dari Qatadah berkata, “Orang-orang Yahudi mengucapkan 
kalimat “Rca'inaa sam'aka”, dan orang-orang Yahudi ketika datang, mereka 
mengucapkan kalimat tersebut dan turunlah ayat ini.” 

Diriwayatkan dari ‘Atha berkata, “Kalimat tersebut menjadi ucapan 
orang-orang Anshar pada zaman jahiliyah, maka ayat ini turun.” 

Diriwayatkan dari Abul Aliyah berkaca, “Sesungguhnya orang-orang 
Arab jika berbicara kepada sesama mereka, mereka mengucapkan, “Ar'nii 
sam'aka." Kemudian mereka dilarang untuk mengucapkan kalimat 
tersebut“. 


Ayat 106, Firman Allah 4; 


Si a ig Ks ja Ai 


44 IbouKarsir berkata, "Orang-orang Yahudi memerhatikan perkataan yeng di dalamnya ada tauriyah 
dengan maksud untuk tidak memperjelas maksud mereka, jika mereka ingin mengatakan, "Isma! 
Tinan”, mereka bere, “Raina” Jan maksud mereka adalah Ar-Rw'unahyaituorang yangbosloh. 
Dan dari Hasan berkata, “Ucapan Ar-Rad in adalah ucapan ejekan.” (1/211). 

45 Disebutkan oleh Al-Ourthubi (1/455) dan juga Ibnu Katsir (1/211-212). 


Asbabun Nund 23 


“Ayat mana saja yang kami masakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa 
kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding 
dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu?” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas 
8 berkata, “Bahwasanya kemungkinan turun kepada Nabi & wahyu pada 
waktu malam hari dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya, maka 
Allah menurunkan ayat ini, “Ayat mana saja yang kami nasakhkan...." 


Ayat 108, Firman Allah at: 
ka pp Pn akan 2 
Resin Kg Yes ad DAA 

tae Ea wi PEN A y aaa a 
E IA Aa Jo Sa YG AAN SA in 

“Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti 

Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barangsiapa 

yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat 

dari jalan yang lurus.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari 
Ibnu Abbas & berkata, “Rafi” bin Huraimalah dan Wahab bin Zaid berkata 
kepada Rasulullah, “Wahai Muhammad! Datangkanlah kepada kami kitah 
yang engkau turunkan kepada kami dari langit yang dapat kami baca, atau 
pancarkanlah untuk kami sungai-sungai, maka kami akan mengikurimu 
dan mempercayaimu, maka turunlah ayat dalam perkara ini, “apakah kamu 
menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta 
kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barangsiapa yang menukar iman dengan. 
kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang harus.” 


46 Disebutkan oleh AL Ourthubi, bahwasanya sebab turun ayat ini adalah orang-orang Yahudi ketika 
rasa dengki dalam hati mereka pada orang-orang mukmin ketika mereka kembali menghadap ke 
kabah, dan mereka menjelek-jelekan Islam karena hal tersebut, dan mereka berkata, “Sesungguhnya 
Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan sesuatu tetapi kemudian ta 
melarangnya, dan tidaklah Al-Qur'an ini kecuali berasal darinya (Muhammad) sehingga satu ayat 
dengan urat lain bertertungan” AL Ourehuti (1/558). Apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir sesuai 
dengan yang disebutkan oleh Imam As-Suvuti (1/212-213). Don telah Diriwayatkan oleh Iman 
AsSuyuthi dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mansur (1/1 10) riwayat sebab turun yang lain dari ayat ini. 

47 Temu Jari (1/365), ditambahkan oleh Al-Musr (1/129), dan Ibnu Katsir (1/217). 


24 Asbabun Nuzul 


Bahwasanya Huyay bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab adalah dua 
orang yang sangat benci dan dengki kepada orang-orang Arab karena Allah 
telah mengutus Rasul-Nya dari mereka, dan mereka berdua sangat teguh dan 
gigih untuk menjauhkan setiap orang dari Islam, maka Allah menurunkan 
firman-Nya pada dua orang tersebut “sebagian besar Ahli Kitab menginginkan 
agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran.” (Al-Baqarah: 109) 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, “Orang-orang 
Quraisy meminta kepada Nahi & untuk mengubah bukit Shafa menjadi 
emas", dan Rasulullah menjawab, “Iya, dan itu bagi kalian seperti hidangan 
Bani Israil jika kalian kafir,” maka mereka menolak dan kembali. Maka 
turunlah firman Allah, “Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada 
Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu?” 


Diriwayatkan dari As-Suddi berkata, “Orang-orang Arab meminta 
kepada Nabi # agar beliau dapat mendatangkan Allah, agar mereka dapat 
melihat-Nya secara langsung, maka turunlah ayat ini.” 

Diriwayatkan dari Abul Aliyah berkata, “Seseorang berkata kepada 
Nabi 8, “Wahai Rasulullah, seandainya saja kaffarat kami seperti 
kaffurat orang-orang Bani Israil!” Rasulullah & bersabda, “Apa yang Allah 
berikan kepada kalian adalah lebih baik. Bahwasanya orang-orang Bani Israil 
jika melakukan kesalahan, maka ia akan mendapatkan kesalahan tersebut 
dan kaffaratnya tertulis di pintu rumahnya, jika ia memenuhi kaffaratnya, 
maka ia akan mendapatkan kenistaan di dunia, dan jika ia tidak memenuhi 
kaffarat tersebut, maka ia akan mendapatkan kenistaan di akhirat, dan Allah 
telah memberikan kepada kalian lebih baik dari itu, Allah berfirman, “Dan 
barangsiapa yang melakukan kejahatan dan menzhalimi dirinya sendiri." 
Shalat lima waktu, Jumat ke Jumat adalah kaffarat di antaranya, maka Allah 
menurunkan firman Nya, “Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada 
Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu! Dan 
barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah 
sesat dari jalan yang lurus.” 


48 Disebutkan oleh Ilmu Kasir (1/217), dan ini adalah haditssbabih yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim (14-16) dalam Bab Ath- Thaharah, dan At-Tirmizi (214) dalam Bab Ash-Shalat, dan sepakat 
dengan Al-urthub (1/564-565). 


Asbabun Nund 25 


Ayat 113, Firman Allah 4: 
EA NE sb E aja 
Gai AS IN [EA EN EA 


sa WE SEN ake isi sa 
aan 
ka 

“Dan orang-orang Yahudi berkata, “Orang-orang Nashrani itu sidak 

mempunyai suatu pegangan”, dan orang-orang Nashrani berkaia, “Orang- 

orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan" , padahal mereka 

(sama-sema) membaca Al-Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak 

mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan 

mengadili di antara mereka pada Hari Kiamat, tentang apa-apa yang mereka 

berselisih padanya." 
Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari 
Ibnu Abbas # berkata, “Ketika orang-orang Nashrani dari Najran datang 
menemui Rasulullah 8, maka mereka didatangi juga oleh para rahib-rahib 
Yahudi dan kemudian mereka bertikai, maka Rafi’ bin Huraimalah berkata 
kepada orang-orang Nashrani, “Sesungguhnya kalian tidak mempunyai 
sesuatu pegangan dan ja mengingkari Nabi Isa dan Injil. Maka seseorang 
dari Nashrani berkata kepada orang-orang Yahudi, “Sesungguhnya kalian 
yang tidak mempunyai sesuatu pegangan” dan ia mengingkari kenahian 
Musa dan juga mengingkari Taurat. Maka Allah menurunkan firman-Nya 
dalam perkata ini “Dan orang-orang Yahudi berkata, “Orang-orang Nashrani 
itu tidak mempunyai suatu pegangan" hingga akhir ayat”. 


Ayat 114, Firman Allah a: 
Bean KA NG SISA Sea Gal KE E 
BS Sai Ketan KADA 
Oa AK ey Ao ws NG 


49 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/220), dan Al-Qurthubi (1/570). 


26 Asbabur Nuzul 


“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi 
menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk 
merobohkannya? Mereka itu tidak sepasuwnya masuk ke dalamnya (masjid 
Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia 
mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur yang sudah disebutkan 
pada ayat sebelumnya, bahwasanya orang-orang Ouraisy melarang Nabi & 
untuk melaksanakan shalat di Ka'bah dalam Masjidil Haram, maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang 
yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid-Nya..." 

Dan, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Zaid berkata, “Ayat ini 
turun pada orang-orang musyrik ketika melarang dan menghadang Nabi 8 
untuk masuk ke kota Makkah ketika hari Al-Hudaibiyah”*. 


Ayat 115, Firman Allah 4: 


si Kia A ne 
Sini ga IH KAG SAS bid As 
“Dan kepunyaan Allahlah Timur dan Barat, maka ke manapun kamu 


menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (Rahmat- 
Nya) lagi Maha Mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari 
Ibnu Umar berkata, “Bahwasanya Nabi $ shalat tarhawune (sunnah) di atas 
tunggangannya kemana pun tunggangannya tersebut menuju, dan ia dari 
Makkah menuju Madinah, kemudian Ibnu Umar membaca firman Allah 
Z, “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat," kemudian berkata bahwa 
dalam perkara inilah ayat ini turun”, 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Umar berkata, “Diturunkan 


50 Ibnu Katsir berkata, “kami diberitahukan oleh Ma'mar, dari Qatadah dalam firman Allah, “Dan 
berscaha mus meroboikannye2” berkata, “Ia adalah Bakhtanshirdan sahabatnya ingin merobohkan 
Euitul Maqdis dan mereka dibantu oleh orang-orang Nashrani (1/221), dan disebutkan oleh Al- 
Qurihubi (1571), 

51 Shahih: Muslim (700) dalam Bad Shalak AL Masafrin, dan At-Tirmidzi (2958) dalam Bab Ar Tafsir, 
dan An Nasa'i (490) dalam Bah Ash Shaleh. 


Asbabun Nud 27 


ayat, “maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah” agar engkau 
shalar tathawwu' kemana pun tungganganmu menuju." Dan Al-Hakim 
berkaca hadits ini shahih atas syarat Muslim.” 

Dan hadits ini yang sanadnya paling shahih, dan sebagian ulama 
berpegangan pada hadits ini, akan tetapi tidak ada di dalamnya yang jelas 
menyebutkan sebab turunnya ayat, akan tetapi ia berkata, “Diturunkan 
dalam perkara ini dan telah disebutkan riwayat yang dengan jelas sebab 
turunnya ayat. 

Maka diriwayatkan oleh Ibnu jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali 
bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas #8, “Bahwasanya Rasulullah ketika 
berhijrah menuju Madinah, Allah 4 memberikan perintah kepada Nabi 
$ untuk menghadap ke Baitul Maqdis , maka orang-orang Yahudi merasa 
senang, dan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis selama sepuluh bulan 
lebih, dan Rasulullah sangat mencintai kiblat Nabi Ibrahim # (Ka'bah), 
dan Nabi selalu berdoa dan menengadahkan pandangannya ke langit, 
maka Allah menurunkan ayar, “Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya 
(Ka'bah)” maka orang-orang Yahudi terheran-heran dan berkata, “Apakah 
yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang 
dahulu mereka berkiblat kepadanya?” maka Allah menurunkan ayat-Nya, 
“Katakanlah: “kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat" dan Allah $$ berfirman, 
“Maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah.” Sanadnya kuat 
dan juga makna hadits ini menguatkannya juga. Oleh karena itu, hadits 
inilah yang dijadikan sandaran”, 

Dan, masih banyak riwayat-riwayat tentang ayat ini tetapi derajatnya 
lemah, seperti: 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Daraguthni 
dari jalur Asy'ats As-Saman, dari Ashim bin Abdullah bin Amir bin 
Rabi'ah dari ayahnya berkata, “Suatu saat kami bersama Nabi dalam suatu 
perjalanan pada saat malam yang sangat gelap gulita, dan kami tidak 
mengetahui kemana arahnya kiblat. Maka, setiap orang dari kami shalat 
dengan prasangka arah kiblat, dan ketika masuk pada waktu pagi kamu 
menceritakan peristiwa tersebut pada Rasulullah $, maka turunlah ayat 
“maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah,” At-Tirmidzi 
berkata, “Gharib, dan Asy'ats dilemahkan dalam hadits ini”. 


52 Al Hakim (2/267) dan ia menshuhihkannya, dan juga disepakati oleh Ad:-Dehahati. 

53 Disebutkan oleh Ibuu Katsir (1/233), dan Al-Qurihubi (1/575) 

54 Derajatnya dha'if, At-Tirmidzi (345) dalam Bab Ash-Shalah, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir 
(1/224) dan begitu juga Al-Qurthubi (1/574). 


28 Asbabur Nuzul 


Diriwayatkan oleh Ad-Daraguthni dan Ibnu Mardawaih dari jalur 
Al-Arzami dari Atha dari Jabir berkata, “Rasulullah & mengutus pasukan 
perang, dan aku salah saru dari pasukan tersebut. Maka, kami pada suatu 
malam yang sangat gelap dan kami tidak mengetahui kemana arah 
kiblat, kemudian beberapa orang dari pasukan mengatakan, “Kami telah 
mengetahui arah kiblar, kiblat ke arah bagian Utara,” maka mereka shalar 
menghadap dan membuat garis-garis. Dan beberapa orang dari kami 
berkata juga, “Kiblat menghadap ke arah bagian selatan,” maka mereka 
shalat dan membuat garis-garis. Ketika mereka memasuki waktu pagi dan 
terbit matahari dan garis-garis yang mereka buat pada malam hari tersebut 
ternyara tidak menghadap arah kiblat yang sebenarnya, dan ketika kami 
pulang dari perjalanan, kami menanyakan hal ini kepada Rasulullah &, 
maka Nabi pun terdiam dan Allah menurunkan ayat-Nya, “Dan kepunyaan 
Allah-lah Timur dan Barat”. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Al-Kalbi dari Abi Shalih 
dari Ibnu Abbas W bahwasanya Rasulullah 48 mengutus pasukan perang, 
pada suatu malam yang gelap gulita hingga mereka shalat tidak mengahadap 
kearah kiblat, dan ketika ketika terbit matahari mereka mengetahui bahwa 
mereka tidak mengahadap ke arah kiblat, Maka, ketika mereka datang 
kepada Nabi 48, mereka menceritakan hal tersebut, dan Allah menurunkan 
ayat-Nya, “Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat”. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah, bahwasanya Nabi & 
bersabda, “Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia (yakni seorang 
Raja Najasyah) , maka shalatlah kalian untuknya. Para sahabat berkata, “kami 
shalat untuk seseorang yang bukan Muslim! Nabi bersabda, maka turunlah 
ayat, “Dan Sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada 
Allah.” (Ali Imran: 199). Dan para sahabat berkata, “Bahwasanya ia tidak 
shalat menghadap kiblat? maka Allah menurunkan ayat, “Dan kepunyaan 
Allahlah Timur dan Barat.” 


Hadits ini sangat gharib dan derajatnya mursal atau mu dhal. 
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, “Ketika turun 
ayat “Memohonlah kepada-Ku, Aku kabulkan untuk kalian" mereka berkata, 


55 Lihat sebelumnya, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir hadits Naf? dari Ibnu Umur duri Nabi $ 
bahwanya Nabi bersabda, “Anura Timur dan Baut adalah kihe”, Ad-Daraqu huni (1/271), Al 
Baihaqi (29). 

56 Lihat sebelumnya. 


Asbabun Nund 29 


“kemana?” maka turunlah ayat, “maka kemana pun kamu menghadap di situlah. 
wajah Allah.” 


Ayat 118, Firman Allah 3: 


; iasa 
BENG ai LN 


tah DAN Pra PAN 


“Dan orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan, “Mengapa Allah tidak 
(langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaan-Nya 
kepada kami?” demikian pula orang-orang yang sebelumnya mereka telah 
mengatakan seperti ucapan mereka itu; hati mereka serupa. Sesungguhnya 
Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang 
yakin.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalur S: 
atau Ikrimah dari Ibnu Abbas 88 berkata, “Rafi” bin Huraimalah berkata 
kepada Rasulullah $, “Jika engkau adalah Utusan dari Allah seperti apa 
yang engkau katakan, maku katakanlah kepada Allah ayar berbicara 
(langsung) kepada kami hingga kami dapat mendengar suara-Nya, maka 
Allah menurunkan ayat, “Dan orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan, 
“Mengapa Allah tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda 
kekuascum-Nya kepada kami?” demikian pula orang-orang yang sebelumnya 


mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka ituj hati mereka serupa. 
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasuan Kami kepala 
kaum yang yakin”, 


Ayat 119, Firman Allah 25: 
KANG bag G3 sa AAU 


57 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (1/577) dan ia menyandarkannya kepada Mujahid dan Sa'id bin 
Jubair. 

58 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/228) dar menambahkan, “Mereka adalah orang-orang Yahudi Gan 
Nasrani,” dan ia menyandarkan riwayat ini pada As-Suddi dan Qatadah, dan juga sesuai dengan. 
Al-Qurthubi dan ia menceritakannya (1/585). 


30 Asbabur Nuzul 


Dad 


“Sesungguhnya Kami telah mengususmu (Muhammad) dengan kebenaran: 
sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, den kamu tidak 
akan diminta (peranggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka." 


Sebab Turunnya Ayat 

Abdullah bin Razzaq berkata, Ats-Tsnuri memberitahu kepada kami, 
dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi berkata, 
Rasulullah # bersabda, “Seandainya aku dapat merasakan apa yang dilakukan 
oleh kedua orangtuaku,” maka turunlah ayat, “Sesungguhnya Kami telah 
mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira 
dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (bertanggungjawaban) 
tentang penghuni-henghuni neraka.” Maka, Rasulullah tidak menyebut 
keduanya hingga Allah mewafatkannya.” Hadits mursal”. 


Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Juraij berkata, aku 
diberitahu oleh Dawud bin Abi Ashim bahwasanya pada suatu hari Nabi 
& bersabda, “Mana kedua orangtuaku?” maka ayat ini turun, riwayat ini 
juga mursal? 


Ayat 120, Firman Allah 


Sa SN Ja Ga IK SN Sa Taat La Sha KA 


Wi Gito 
“Orang-orang Yahudi dan Naskrani tidak akan senang kepada kamu hingga 
kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “sesungguhnya petunjuk Allah 


59 Ibnu Katsir berkata, “Telah diceritakan oleh Al-Qurthubi dari Ibnu Abbas #8 dan Muhammad 
bin Ka'ab, dan hadits ini diriwayatkan dalam kehidupan kedua orangtua Rasulullah tidak dalam 
Al-Kutub As-Satah dan juga tidak di dalam kitab yang Izin, dan hadits ini sanadnya dha'if. 
TbnuJarir telah membantah perkataan ini dikarenakan mustahilnya keragu-raguan pada Rasulullah 
dalam perkara kedua orangtuanya, Dan, ia memilih qiraat pertama dan pendapat yang ia ambil 
tasih vendeget keraguan karena mempunyai kemungkinan bahwasanya ini terjudikerikaReoulullah. 
memincakan ampunan untuk keduanya sebelum Rasulullah mengerahui bahwasanya kedua 
(ramgtunnya termasuk golongan penghuni neraka yang tertera dalm hadits shahih (1/229). 
Pendapatku, Inu Jarir telah memilih giret “wa Ina tera?" mendhammah-kan buruh ta, dan ia 
membantah qiraat Nafi yaitu “ka tas'al” kalimat perintah jaman Ala An-Nakyi. 

60 Lihat sebelumnya. 


Asbabun Nuut 31 


itulah petunjuk (yang benar).” Dan, sesungguhnya jika kamu mengikuti 

kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak 

lagi menjadi pelindungmu dan penolong bagimu." 
Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi dari Ibnu Abbas & berkata, 
“Sesungguhnya orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Nashrani 
dari Najran mengharapkan Rasulullah & agar shalat menghadap ke kiblar 
mereka, maka ketika Allah memindahkan kiblat ke arah ka'bah, hati 
mereka terasa sakit dan mereka putus asa untuk dapat membuat Rasulullah 
sepakat atas agama mereka, maka Allah 8 menurunkan ayat-Nya “orang- 
orang Yahudi dan Nashrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu 
mengikuti agama mereka. Katakanlah: “sesungguhnya petunjuk Allah inilah 
petunjuk (yang benar)” Dan, sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan 
mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi 
pelindungmu dan penolong bagimu"! 


Ayat 125, Firman Allah ag: 


PENA Ara EA 


kah saih a AE EK li KG Ea 3 
SS Sa Ga ab ag DATA 
WA NG 


“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat 
berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian 
maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim 
dan Isma'il: “Bersihkanleh rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang 
itikaf, yang ruk”, dan sujud.” 


Sebab Turunnya Ayat 


Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya dari Umar berkata, “Aku 
menyepakati Tuhanku dalam tiga hal,” aku berkata, “Wahai Rasulullah! 
Seandainya saja kita jadikan sebagian dari maqam Ibrahim tempat shalat”, 


61 Lihat Tafsir Inu Katsir (1/230), dan Al-Qurthubi berkata, "Sebak turun ayat ini adalah bahwasanya 
mereka meminta perdamaian, akan tetapi mereks memusuhi Nabi $ karena Islam, maka Allah 
mewahyukan kepada Nabi bahwasanya mereka tidak akan pemah ridha kepada Nabi hingga ia 
mengikuti agama mereka, dan Allah memerintahkan untuk melawan mereka. 


32 Asbabur Nuzul 


maka turun ayat “Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat shalat,” 
dan aku berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya orang baik dan jahat 
menemui istri-istrimu, jika saja engkau memerintahkan kepada istri-istrimu 
untuk berhijab,” maka turunlah ayat hijab, dan berkumpul istri-istri Nabi 
kepadanya dalam keadaan cemburu, maka aku berkata kepada mereka, “Jika 
Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya 
dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu,” maka ayat ini juga turun”. 
Hadits ini mempunyai beberapa jalan yaitu: 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih dari Jabir 
berkata, “Ketika Nabi $ sedang melakukan thawaf, Umar berkata 
kepadanya, “Apakah ini magam bapak kita Ibrahim” Rasulullah menjawab, 
”Iya”, Umar berkata, “Kenapa kita tidak menjadikannya tempat shalat?” 
maka Allah menurunkan, “Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat 
shalat.” 

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Amru bin Maimun 
dari Umar bin Al-Khaththab bahwasanya ia melintas dari maqam Ibrahim, 
kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah! Bukankah kita sedang berdiri 
di maqam kekasih Tuhan kita?” Rasulullah bersabda, "Iya", kemudian 
Umar berkata, “Apakah kita tidak boleh menjadikannya tempat shalat?” 
kemudian tidak berlalu waktu kecuali hanya sedikit dan turunlah ayat 
“Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shala:.” Dan jelasnya adalah 


riwayat ini dan riwayat sebelumnya turun pada waktu haji wada’.® 


Ayat 130, Firman Allah 4 


- ane 


Mae Keren Ai mu ” 
BA AE aaa AN) wia E 


A 


“Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang-orang 
yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di 
dunia dan sesungguhnya ia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang 
yang shalih.” 


62 Shakih. Al-Bukhari (402) dalam Bab Ash-Shalah, MMuslim (2399) dalam bab Fadhail! Shahabah, 
dan telah disebutkan oleh Ibnu Kasir (1/238-239) riwayat-riwayst hadits ini semua. 

63 Aku Bekata, “Ini tidak sesuai dengan dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh As-Suyuthi 
sendiri dan Ibnu Katsir Wallahu "Alma. 


Asbabun Nund 33 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Uyainah berkata, diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Salam 
mengajak dua anak saudaranya yaitu Salamah dan Muhajir untuk masuk 
Islam, ia berkata kepada kedua anak tersebut, “Sesungguhnya kalian 
berdua telah mengetahui bahwasanya Allah 4£ berfirman di dalam Taurat, 
“Sesungguhnya Aku mengutus dari anak Ismail seorang nabi yang bernama 
Ahmad, maka barangsiapa yang beriman kepadanya, maka ia telah diberi 
hidayah dan petunjuk, dan barangsiapa yang tidak beriman kepadanya, 
maka ia adalah terlaknar," maka Salamah masuk ke dalam Islam dan 
Muhajir menolak, maka turunlah ayat ini”, 


Ayat 135, Firman Allah 25: 


KA SA E BEN LA EKA TEA EA 
Wa sa IS WEE AI A3, 1363 

Bagi E 
“Dan mereka berkata, “Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi 
atau Nashrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.” Katakanlah, “Tidak, 
bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah ia 
(Ibrahim) dari golongan orang musyrik.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa'id arau Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas $& berkata, “Ibnu Shurya berkata kepada Nabi ês, “Tidak 
ada satu pun petunjuk kecuali kami ada di atas petunjuk tersebut, maka 
ikutilah kami wahai Muhammad, kamu akan mendapatkan petunjuk,” dan 
orang-orang Nashrani juga berkata seperti itu, maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Dan mereka berkata: “Hindaklah kamu menjadi penganut agama 
Yahudi atau Nashrari, niscaya kamu mendapat petunjuk”. 


64 Ibnu Kavir berkata, Abul Aliyah dan Dwwadah berkata, “Ayat ini turun pala orang-orang Yahudi 
yang memunculkan jalan baru yang bukan darisisi Allah, dan mereka meryelisihi agama Ibrahim. 
dalam apa yang mereka muneslkan. (258/1). 

akir Ibaw Kasir (1/259) dan ia menyandarkannya kepada Muhammad bin Ishaq dan Ikrimah 

mu Abbas #8 

Lihat Tafri Ath-Thabari (1/464). 


34 Asbabun Nurul 


Ayat 14 144, Firman Allah 36: 

SES WEH tka a AI ah aana 
a AK NGA Ga baa bai 
BAN 233 AN FK pH ng KEN Kelas 
AANG SI Ta in Kie 


Da 


EN TH in & 
AB, TI Kla ea KU Bai 
BASE KA engan Ata betah 


ISC ES NAN mn PL an Ji 3 K3 
Sensa SESI ta Oi 313 ha Ka 
Wak yna Tg 


“Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, 
“Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kibiatnya (baitul 
magis) yang dahulu mereka telah berkiblas kepadanya?” katakanlah, 
“Kepunyaan Allah-lah imur dan barar; Dia memberi petunjuk kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. Dan demikianlah (pula) 
kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar 
kamu menjadi saksi aias (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) 
menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami sidak menetapkan kiblat 
yang menjadi kiblaumu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya 
nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh 
(pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang 
telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan 
imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada 
manusia. Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah 
ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang 


4 


Asbabun Nul 35 


kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang- 
orang (Yahudi dan Nashrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) 
memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar 
duri Tuhannya; dan Alah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka 
kerjakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ishag berkata, Isma'il bin Khalid bercerita kepadaku, dari Abi Ishag 
dari Al Bara berkata, “Adalah Rasulullah & melaksanakan shalat dengan 
menghadap ke Baitul Maqdis, dan ia sering menengadahkan pandangannya 
ke langit menunggu perintah Allah, maka Allah menurunkan ayat-Nya, 
“Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit.” Maka, 
seorang pria dari kaum Muslim berkata, “keinginan kami adalah jika saja 
kami dapat mengetahui siapa saja akan meninggal dari kami sebelum kami 
menghadap ke kiblat (ka'bah), dan bagaimana dengan shalat kami ketika 
menghadap ke arah Baitul Maqdis,” maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“Dan Allah sidak akan menyia-nyiakan imamnu.” 

Orang-orang bodoh berkata, “apa yang membuat mereka membelot dari 
kiblat mereka yang sebelumnya mereka berkiblat kepadanya?" maka Allah 
menurunkan ayat-Nya, “Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia 
akan berkata: “Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya 
(Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” hingga akhir 
ayat”. Riwayat ini mempunyai beberapa jalan lainnya. 

Di dalam kitab Ash-Shahihain dari Al-Bara', “Beberapa orang meninggal 
dan terbunuh kerika kiblar belum berpindah, maka apa yang harus kami 
katakan tentang mereka?” maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan Allah 


tidak akan menyia-nyiakan imanmu.” 


Ayat 150, Firman Allah ag: 
bee Baret erie mE Aror NA ALA Aaro z 
ES US NAN demi TES Dp Jaa CA LE 3 
s 


PLANET 


6 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/262), dan Al-Qurthubi (1/638) dan ia berkata, Orang-orang sufaha 
(bodoh) adalah mereka orang-orang Yahudi. Sufaha adalah bentuk jamak dari sujih yang berarti 
orang-orang yang mempunyai akal rendah. 

Murtafag 'Alaih:: Al-Bukhari (4486) dalam Bab Ar-Tafsir. Muslim (525) dalam Bab Al Masaji. 


36 Asbabur Nuzul 


te e A A RE IL Kan MT 
ad Kie san S3 GE AIA W a hlb 
Ndak 

MW Lis 

an iriden aca kamu keluar pa jan pa Pin Neg ah wajakata ka 
arah Masjidi! Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka 
palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia 
ati kasir, keenak pranoni yang wim antara tereca, Maka 


janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar 
kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur As-Suddi dengan sanad- 
sanadnya berkata, “Ketika Nabi diperintahkan untuk menghadap ke arah 
Ka'bah setelah ia melaksanakan shalat menghadap ke Baitul Maqdis, 
orang-orang musyrik Makkah berkata, “Muhammad dalam keadaan 
bingung dengan agamanya, maka ia menghadap kiblat ke arah kalian, dan 
ia mengetahui bahwa kalian lebih diberi petunjuk dari pada dirinya, dan 
hampir saja ia masuk ke dalam agama kalian.” Maka, Allah menurunkan 
firman-Nya, “Agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu”. 


Ayat 154, Firman Allah 45: 


TU AI BA paca a AE NYA 
KO kangen 


“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-mang yang gugur di jalan 
Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, 
tetapi engkau tidak menyadarinya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah di dalam kitab Marrifah Ash-Shahabah 
dari jalur As-Suddi kecil, dari Al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas 
# berkata, “Tamim bin Al-Humam terbunuh ketika perang Badr, maka 


68 Al-Rurthubi berkata (1/658), Mujahid berkata, “Mereka adalah orang-orang musyrik Arab," Dan 
Ibnu Katsir berkata (1/270), mereka adalah Ahlu Kitab ketika mengatakan, "Muhammad telah 
berpindah ke arah ku'bah, dan mereka mengatakan, “Seseorang telah merindukan kepada rumah 

dunya dan agama kauwanya” dan alasan mereka kepada Nabi atas kepindahan kihlat ke kalah 

itu adalah mereka berkata, “Ia akan kembali kepada agama kira seperti Muhammad kembali 
pada kiblat kami. Maka turunlah ayat ini." 


Asbabun Nul 37 


padanya dan selainnya turunlah firman Allah, “Dan janganlah kamu 
mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) 
mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi engkau tidak menyadarinya.” 

Abu Nua'im berkata, “Mereka sepakat bahwasanya yang dimaksud 
dalam ayat tersebut adalah Umair bin Al-Humam. Dan, As-Suddi salah 
dalam meriwayatkan lafezhnya””. 


Ayat 158, Firman Allah 46 


se seot Lana ret ae TK Sent Ka 
AS EA MEN s Kn AAA 
LIGA Ar ngan sea KAMA 
Tp LEAN TG As Laga Ta Nadi 
“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka 
barangsiapa yang beribadah haji ke baitullah atau berumrah, maka tidak 
ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang 


mengerjakan suatu kebajikan dengann kerelaan hati, maka sesungguhnya 
Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan selainnya dari Urwah berkata, 
aku berkata kepada Aisyah —istri Nabi $~, “Apakan engkau telah melihat 
firman Allah, “Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar 
Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke baitullah atau berumrah, maka 
tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya”, maka tidak mengapa 
bagi seorang pun untuk tidak melakukan thawaf (sa'i) di antara keduanya. 

Aisyah Radiyallahu Anha berkata, “Sungguh salah yang engkau katakan 
wahai anak saudariku, sesungguhnya jika ayat itu seperti yang engkau 
tafsirkan, maka tidak mengapa untuk tidak melaksanakan thawaf (sa'i) 
antara keduanya. Akan tetapi, ayat tersebut turun karena orang-orang 
Anshar sebelum masuk ke dalam Islam mereka bertahlil untuk patung 
“Manah Thagiyah”, dan orang-orang yang bertahlil kepada patung tersebut 
tidak ingin berthawaf antara Shafa dan Marwah, kemudian mereka 
menayakan hal ini kepada Rasulullah &, “wahai Rasulullah! Sesungguhnya 


69 Pembahacannya pada surut Al-Imran, dan Imum As-Suyuthi meriwayerkun hadits ini sendiri dan. 
begitu juga samadya, dan Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi tidak menyebukannya. Dan disebutkan 
oleh Al-Wahidi hal: 36-37 bahwasanya mereka adalah orang-orang dari kaum Muslimin yang 
terbunuh dalam perang Badar. 


38 Asbabur Nuzul 


kami dahulu pada zaman jahiliyah merasa enggan untuk berthawaf antara 
Shafa dan Marwah”, maka Allah menurunkan firman-Nya, “Sesungguhnya 
Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah” , hingga firman-Nya "maka 
tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya". 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ashim bin Sulaiman berkata, “Aku 
bertanya kepada Anas tentang Shafa dan Marwah, anas berkata, dahulu 
kami menyangka bahwasanya dun tempat tersebut adalah perkara jahiliyah, 
dan ketika Islam datang kami tidak mendekati kedua tempat tersebut, maka 
Allah menurunkan firman-Nya “Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah 
sebagian dari syiar Allah”. 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas #$ berkata, “Dahulu 
pada zaman jahiliyah, para setan bernyanyi sepanjang malam di antara Shafa 
dan Marwah, di antara keduannya terdapat berhala-berhala yang disembah 
oleh orang-orang musyrik, ketika Islam datang, orang-orang Islam berkata 
kepada Rasulullah &, “Wahai Rasulullah! Kami tidak ingin melakukan sa'i 
antara Shafa dan Marwah karena sesungguhnya hal itu adalah kebiasaan 
kami pada zaman jahiliyah, maka Allah menurunkan ayat ini”, 


Ayat 159, Firman Allah 4: 


KE a ba AA LI WAT AG 


Te) Gia Ke AN ATA ES IL 
“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami 
turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah 
kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitah, mereka itu dilaknati 
Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati." 


Muttatag "Alaihi: Shahih Al-Bukhari (4495) dalam Bab At-Tafsis. Shahih Muslim (1277) dalam 
kita Al Haji Ibnu Katsir berkata (1/275), “Dan AL Outhubi menyebutkan dalam tafsmya dari 
Ibnu Abbas 43 bahwasanya ia berkata, “Dahulu para setan bernyanyi sepanjang malam di antara 
Shah dan Marwah, dar di antara Shafa den Marwah terdapat banyak patung yang disembah eleh 
orang-orang musyrik. ketika Islam datang, para sahabat bertanya kepada Nabi & tentang hukum 
melakukan hawa di antara Shafa dan nia wah, maka turunlah ayat ini," 

Dan telah disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya patung yang disembah di antara Shafa dan 
Marwah bukanlah “Manah”, akan tetapi patung yang disembah adalah “Isaf dan Nailah.” 
AlBukhari (4496) dalam Bah At-Tafsir. 

Lihat sebelumnya, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/298) dan beberapa sebab turan ayat ini 
@isekutkan dalam kitab Ad-Dur Al-Mantser (1/167). 


Asbabun Nul 39 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa'id 
atau Ikrimah dari Ibnu Abbas W berkata, “Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin 
Muadz, dan Kharijah bin Zaid bertanya kepada beberapa orang dari rahib 
Yahudi tentang beberapa hal yang ada di dalam Taurat, tetapi mereka 
merahasiakannya dan tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut, Maka 
Allah menurunkan dalam perkara para rahib tersebut, “Sesungguhnya orang- 
orang yang menyembunyikan apa yang telah kumi turunkun berupa keterangan- 
keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada 
manusia dalam Al-Kitah, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh 
semua (makhluk) yang dapat melaknati.”2 


Ayat 164, Firman Allah 4: 


SI AG MA IS Hi AN EA yk 
AF KAA NG 
Si mra h joe G É IN BILA 


We KA ak nah 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam 
dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi 
manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air 
itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi 
itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan 
antara langit dan bumi: sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran dan 
keesaan Allah) bagi kaum yang memikirkan." 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam kitab Sunan-nya, dan 


73 Ibnu Katsir berkata, berkata Abu Aliyah, “Ayat ini turun pada orang-orang Yahudi dan Nashrani 

yang merihastakan dan menyembunyikan ciri-ciri Nabi #dan beliau memberitahu kepada mereka 
bahwa segala sesuatu melaknat atas perbuatan mereka tersebut.” Dan Ia juga berkata, “Mereka 
ilalah ahli waksia: deri Beni Adem yeng lilakna oleh paca binatang ketika bui mengakani 
kekeringan” (1/276). 
Al-Qurthubi berkata, Nabi 48 bersabda, Ketika orang 
semua mendengar jeritannya kecuali mamusian d 
Jeda” (674/1). Dan daya tai dari Al Bara” Bin Aci yang derajatnya hasan Dirtwayackan 
juga oleh Imam Ahmad (2/263/2) 


40 Asbabur Nuzul 


Al-Firyabi dalam Tafsir-nya, dan Al-Baihaqi dalam Syu'ah Al-Iman, dari 
Abu Dhuha berkata, “Ketika turun ayat “Dan Tuhanmu adalah Tuhan 
yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, 
Yung Maha Peurih lagi Maha Penyayang.” orang-orang musyrik terheran- 
heran dan berkata, “Tuhan yang satu, jika ia memang benar, maka 
datangkanlah kepada kami tandanya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan 
sine bahtera yang berlayar di taue membara apa Sang Berguna ud manida 
dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia 
hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala 
jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit 
dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran dan keesaan Allah) bagi 
kaum yang memikirkan.” 

Aku berkata, riwayat ini mu'dhal, tetapi mempunyai (penguat)”. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh dalam 
kitab Al-'Adzamah dari 'Atha berkata, “Turun kepada Nabi & ayat, “Dan 
Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”, maka 
orang-orang kafir Ouraisy di kota Makkah berkata, “bagaimana satu Tuhari 
dapat mencakup seluruh manusia” maka Allah menurunkan ayat-Nya 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan 
ain bakara ny ehia Aa aA E GA kag makana 
dan ir; yie Aah banas kani dek ko berapa: ke deia a YAN Dila 
hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala 
jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit 
dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran dan keesaan Allah) bagi 
kaum yang memikirkan”. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawsih dari jalur 
yang jayyid dan maushul dari Ibnu Abbas # berkata: “orang-orang guraisy 
berkata kepada Nabi $: “memohonlah kepada Allah agar Dia memberikan 
sii selai Shafsiagar kita bisa memperkuardiridsriimusuh kita, maka 
Allah $$ mewahyukan kepada Nabi bahwa Allah akan memberikannya, 
74 Dha if: Sunan Sri bin Mansur (239), dan disebutkan oleh Tone Jarir (2/37), dan Imam As-Surun 

menyobutkannya dalam kitab Ad Dur Al-Mansur (1/163). Lihat afi Al-Qurthubi (679-680/1). 
Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/277) dari Syahr bin Hausyab bahwasanya dalam ayat ini 
terdapat mana Allah yang teragung, dan riwayat ini shahih, AteTirmidi 0478) dan ia berkata, 


y aan shahih.” 
l-Azhamah karya Abu Asy-Syaikh (1/415). 


Asbabun Nund 41 


akan tetapi jika mereka setelah itu kafir kepada Allah akan mengadzab 
mereka dengan adzab yang belum pernah Allah timpakan kepada siapa 
pun sebelumnya, maka Nabi bersabda; “Tuhanku, biarkan aku dengan 
kaumku ayar aku dupat memdakwahi mereka hari demi hari, maka Allah 
menurunkan ayat-Nya “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 
bergantinya malam dan siang? bagaimana mereka meminta kepadamu seluas 


Shafa terapi mereka telah melihat dari ayat-ayat Allah yang lebih agung.” 
Ayat 170, Firman Allah 3s: 


Pei Sang AS JAN 


19 

OREN apa Se LK 
“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “ikutilah apa yang telah diturunkan 
Allah," mereka menjawab: “(Tidak) , tetapi kami hanya mengikuti apa yang 
telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami." (apakah mereka 
akan mengikut juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui 
suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa'id atau Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas 88 berkata, “Rasulullah & mengajak orang-orang Yahudi 
kepada Islam dan berusaha untuk mencintai Islam, dan memperingatkan 
mereka akan adzab dan murka Allah”, maka Rafi' bin Huraimalah dan 
Malik bin “Auf berkata, “Akan tetapi kamu hanya mengikuti apa yang 
kami dapatkan dari nenek moyang kami karena mereka lebih tahu dan 
baik dari pada kami,” maka Allan menurunkan ayat-Nya, “Dan apabila 
dikatakan kepada mereka: “ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka 
menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati 
dari (perbuatan) nenek moyang kami.”” (apakah mereka akan mengikut juga), 
walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak 
mendapat betunjuk?”76, 


76 AL urtkubimenyebutkan (1/698) bahwasanya orang-orang musyrik Arab diperdayakan pikiran 
mereka yang sangat bodoh oleh kejahilah sehingga mereka meyakini Al-Ruhosih, As-Saihah, dan 
“Al Wasklah. Dan, disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/281) dan meniskatkannya kepada Ibnu Ishaq. 
Disebutkan dalam kitab Ad-Dur AL Mansur (1/171). 


42 Asbabur Nuzul 


Ayat 174, Firman Allah 4: 


OAE PA KA EN 
“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah 
diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab dan menjualnya dengan harga yang sediki: 
(murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam 
perurnya melainkan api, den Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada 
hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang 
amat pedih." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Ikrimah dalam firman Allah, 
“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan 
Allah, yaitu Al-Kitab" dan firman-Nya dalam surat Ali Imran, “Sesungguhnya 
orang-orang yang menjualnya janji Allah” dua ayat ini turun pada orang-orang 
Yahudi. 

Diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi dari jalur Al-Kalbi, dari Abi Shalih, 
dari Ibnu Abbas #8 berkata, “Ayat ini turun pada petinggi-peringgi dan 
ulama-ulama Yahudi, adalah mereka mendapatkan hadiah dan keutamaan 
dari orang-orang hawahan mereka, dan mereka sangat mengharapkan 
bahwa Nabi diutus dari kaum mereka, maka ketika Allah mengutus 
Nabi Muhammad & yang bukan dari mereka, mereka merasa takut akan 
kehilangan makanan dan kepemimpinan mereka, maka mereka sengaja 
untuk merubah ciri-ciri Nabi Muhammad (yang terdapat di dalam Taurat), 
kemudian mengatakan kepada orang-orang dan berkata, “ini adalah ciri-ciri 
seorang Nabi yang akan turun pada akhir zaman tidak menyerupai ciri-ciri 
Nabi ini (Muhammad), maka Allah menurunkan “Sesungguhnya orang-orang 
yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Kitab.""' 


Ayat 177, Firman Allah 4g: 


Eai NG mi a Ei IG KAN US SS 


71 Lihat Tafi Ilmu Katsr (283-284), dan Tafir Al-Ourthubi (1/721). 


Asbabun Nund 43 


Kid Ta Sanu Ih Lagi SG Pin 


Pan 


BA Ja in IG LG AI aga cah 
Ba Lah, 3 Sas HB ASK 133 


PAAA aa Pa 3 Pare g 
Li ABI Ai Gana KOG TANG NANA 


Top BAL ad A; Era 
“Bukanluh menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musafir (ang memerlukan pertolongan) dan 
orang-orang yang meminta-minta: dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat: dan orang-orang yang menepati 
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Abdurrazzag berkata, Ma'mar memberitahu kepada kami, dari Qatadah 
berkata, “Bahwasanya orang-orang Yahudi menunaikan shalat dengan 
menghadap ke barat, dan orang-orang Nashrani melaksanakannya dengan 
menghadap ke timur, maka turunlah ayat “Bukanlah menghadapkan wajahmu 
ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan,.” Dan, diriwayatkan oleh Ibnu 
Abi Hatim dari Abul Aliyah senada dengan hadits sebelumnya. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnul Mundzir dari Qatadah berkata, 
“Diceritakan kepada kami bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi 
Š tentang kebajikan, maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Bukanlah 
menghadapkan. wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan,” maka 
Nabi memanggil orang tersebut dan membacakan ayat ini kepadanya. Dan 
adalah orang tersebut sebelum diwajibkan shalat lima waktu jika bersaksi 
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamta- 
Nya dan utusan-Nya, kemudian mati di atas kesaksian ini maka diharapkan 
untuk kebaikan. Maka Allah menurunkan ayat-Nya “Bukanlah menghadapkan 


44 Asbabur Nuzul 


wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan,”, dan adalah orang-orang 
Yahudi beribadah menghadap ke barat dan Nashrani ke arah timur”, 


Ayat 178, Firman Allah 4: 


IG AL BLESS 
ai PP sa 
Wa a wa ih 


Sa AAN aah Aas 


PRT T) 


ap Zj La E 


“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan azas kamu dishas berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 
mendapat suatu pemaajan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar (diyat) kepada orang yang memberi maaf denga cara yang baik 
(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 
suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya 
siksa yang sangat pedih.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair berkata, 
“Sesungguhnya dua kelompok dari orang Arab saling berperang pada zaman 
sebelum darangnya Islam, dan antara mereka banyak yang berguguran dan 
terluka hingga mereka membunuh hamba sahaya dan wanita, dan mereka 
tidak mengambil apa pun dari itu hingga mereka masuk ke dalam Islam, dan 
satu dari dua kelompok tersebut belomba-lomba memperbanyak harta dan 
jumlah mereka, dan bersumpah untuk tidak merasa puas hingga orang yang 
merdeka membunuh budak dan perempuan dari mereka, maka turunlah 
ayat Allah tentang mereka, “Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba dan wanita dengan wanita.” 
78 Dishahihkan oleh Imam As-Suruthi (1/177) dalam kitab Ad-DurAl Mansur. 
79 Ibnu Katsit menyebutkan (1/285) bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Nabi & tentang 
kebaikan, maka turanlah ayat ini.” Al Ourthubi menyebutkan juga dalam Tafsir-nya (1/724) dan 
perkataan mereka berdua dari Qatadah. 


80 Ibnu Katsir menyeburkannya (1/287) dan di dalam sanadnya terapat Ibnu Lahi'ah: Dha'if, dan 
Al-Qurthubi menambahkan hadits Ibnu Abbas &? dari Nabi & bahwasanya beliau bersabda, 


Asbabun Nund 45 


Ayat 184, Firman Allah 4s: 


ESA Cai Ko KS pake 


badan aa Ban i MA 
ga PAT HE P5 AO gak TO 1 

Os Saya ac IA, PAPAN 
“(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara 
kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka 
(wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang diringgalkan itu bada hari- 
kari lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika 
mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang 
miskin, Barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka 
tulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Said dalan Thabugatenya, dari Mujahid 
berkata, “Ayat ini turun pada orang yang memerdekakan Qais bin As- 
Saib, “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka 
tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” 
Maka ia tidak melaksanakan puasa dan memberi makan setiap satu hari 
satu orang miskin”. 


Ayat 186, Firman Allah 2#: 


Kanan PEET ra 
God LA ISI Bae Ae gs 
PAN kane 


(way Dahi Hal JAGO 


“Dan apabila heamba-humbuKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah 
mereka itu memenuhi (segala perintah) -Ku dan hendaklah mereka beriman. 
kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran,” 


“Bahwa dahulu di dalam agama Bani Israil terdapat kukum gishas dun tidak adanya diyat, maka 
Allah berlian untuk umat ini, “<. diwajêkem atas kamu dishes.. " (730/1). Diriwayatkan juga 


oleh Al-Bukhari (4498). 
81 Lihat kita Ath- Thabagat, Ibnu Sa'ad (5/446). 


46 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, Abu 
'Asy-Syaikh, dan yang lain dari jalur-jalur Jarir bin Abdul Hamid, dari Abdah 
'As-Sijistani, dari Ash-Shalt bin Hakim bin Mu'awiyah bin Sayyidah, dari 
ayahnya, dari kakeknya berkata, “Seorang Arab badui mendatangi Nabi & 
dan berkata, “Apakah Tuhan kita dekat sehingga kita bermunajat kepada- 
Nya atau jauh sehingga kita memanggil-Nya?” kemudian Rasulullah diam. 
Maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Dan apabila hernba-hambuKu bertanya 
kepadamu centang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat.” 


Diriwayatkan oleh Abdurramaq, dari Hasan berkata, “Para sahabat 
bertanya kepada Rasulullah 48, “Di manakah Tuhan kita berada?” maka 
Allah menurunkan firman-Nya, “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya 
kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat." 
Riwayat ini derajatnya mursal, dan juga mempunyai jalan riwayat lain. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya 
ia berkata, Rasulullah & bersabda, “Janganlah lupa untuk selalu berdoa, 
sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-Nya kepadaku, “memohonlah 
kepada-Ku, maka Aku kabulkan permohonan kalian.” Maka berkata salah satu 
sahabat, "Wahai Rasulullah! Apakah Tuhan kita mendengar permohonan. 
ataukah bagaimana?” maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Dan apabila 
hamba-hamba-Ku bertanya kebadamu tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah delat.”8. 


Ibnu jarir meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah bahwasanya ia 
mendengar ketika turun ayat, “Memohonlah kepada-Ku, maka Aku kabulkan 
permokonan kalian.” Para sahabat berkata, “Alangkah baiknya jika kami 
mengetahui kapankah waktu kami harus berdoa?” maka turunlah ayat, “Dan 
apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) , 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang 
berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi 
(segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka 
selalu dalam kebenaran”, 


82 Disebutkan olch Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya (1/299). 

83 Al-Qurthubi menyebutkan sebab turun ayat ini yang lainnya yaitu, sesungguhnya ox 
Yahudi berkata, “Bagaimanakah Tuhan kira dapat mendengar doa kita sedangkan kalian 
bahwasanya antara kita dan langit berjarak lima ratus tahun dan jarak setiap langit juga sepertiitu, 
maka turunlah ayat int." (1/793). 


Asbabun Nud 47 


Ayat 187, Firman Allah 48: 


Ego RK YES KI HAHA 
Far Ci ambil bps p Sena 
NGINA Rara: pns rat 3 2 KE 


Ga ST E 5 pena Bt KA 


Sona JR Lai 


CAKE PARA A 


“Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bersampur dengan 
istri-istri kalian; mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah 
pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat 
menahan nafsu kalian, karena im Allah mengampuni kalian dan memberi 
maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa 
yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga 
terang bagi kalian benang putih dari benang putih, yaitu fajar. Kemudian 
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah 
kalian campuri mereka itu, sedang kalian beri'tikaf dalam masjid. Indah 
larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah 


menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim dari jalur 
Abdurrahman bin Abi Laila dari Mu'adz bin Jabal berkata, “Bahwasanya 
mereka (orang-orang Islam) dahulu makan, minum, mencampuri istri- 
istri mereka jika mereka belum tidur, apabila mereka tidur, maka mereka 
menjauhi semua perbuatan tersebut, kemudian seseorang dari kaum Anshar 
yang bernama Qais bin Shirmah ketika selesai melaksanakan shalat isya 
kemudian tidur dan belum makan dan minum hingga masuk pagi hari 
dengan keadaan lemah, dan Umar mencampuri istrinya setelah ia tidur 
malam, kemudian ia mendatangi Nabi 4 dan menceritakannya. Maka Allah 


48 Asbabur Nuzul 


menurunkan firman-Nya, “Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa 
bersampur dengan istri-istri kalian: mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan 
kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak 
dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalan dan memberi 
maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah 
ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian 
benang putih dari benang putih, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa 
itu sampai (datang) malam.” Hadits ini Masyhur dari Ibnu Abi Laila, akan 
tetapi ia tidak mendengar hadits ini dari Mu'adz, dan hadits ini mempunyai 
syawahidenya (penguatnya)“. 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Bara' bahwasanya ia berkata, 
“bahwa para sahabat Nabi & jika seseorang dari mereka puasa dan kemudian 
hampir berbuka puasa, maka ia tertidur sebelum ia berbuka, maka ia tidak 
makan sepanjang malam dan hari esoknya sampai datang waktu berbuka. 
Dan, adalah Qais bin Shirmah dahulu berpuasa dan ketika akan berbuka 
Puasa ia mencampuri istrinya hingga ia terlena olehnya, kemudian berkata 
kepada istrinya, “Apakah engkau memiliki makanan? istrinya menjawab, 
“Tidak, tetapi aku akan keluar untuk mencarikan makanan untukmu.” 

Lalu istrinya pergi itu Qais bin Shirmah kelelahan karena siangnya 
ia bekerja sehingga rasa kantuk pun menyerangnya. Ketika istrinya kembali, 
ia melihatnya sedang tertidur. Maka istrinya pun terkejut dan berkata: 
“Celakalah engkau!” Ketika matahari mulai terbenam ia menceritakannya 
kepada Nabi 4. Maka turunlah ayat-Nya, “Dihalalkan bagi kalian pada malam 
hari bulan puasa bersampur dengan istri-istri kalian.” Maka ia sangat gembira 
mendengarnya, dan turun firman Allah “dan makan mimonlah hingga terang 
bagi kalian benang putih dari benang putih, yaitu fajar”. 

Juga Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Bara' berkata, “Ketika 
turun perintah berpuasa pada bulan Ramadhan, mereka (orang-orang Islam) 
tidak mendekati (mencampuri) istrinya sepanjang bulan Ramadhan, dan 
sebagian orang mengkhianati diri mereka sendiri, maka Allah menurunkah 
ayat-Nya, "Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu 
kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian.” 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jurir, dan Ibnu Abi Hatim 


84 Disebutkan oleh Al-Qunhubi (1/799), Ilmu Katsir (1/302) dan sanadnya terputus mna?) 
Dan lihat Abu Dawud (3314) dalam Bab Ash. Shiyam. 
85 Shahih: Al-Bukhari (1915) dalam Bab Ash-Shiyam. 


Asbabun Nund 49 


dari jalur Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya berkata, “Bahwa 
orang-orang jika datang bulan Ramadhan dan mereka semua berpuasa, 
dan kemudian memasuki sore hari dan tertidur, maka haram baginya untuk 
makan, minum, dan mencampuri istrinya pada malam tersebut hingga datang 
waktu berbuka puasa pada keesokan harinya, maka Umar kembali dari sisi 
Rasulullah # pada malam hari, kemudian ia ingin mencampuri istrinya 
sedang istrinya telah tidur, istrinya berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku 
telah tertidur”, kemudian Umar menjawab, “Saya belum tidur" kemudian 
ia mencampurinya, dan Ka'ab juga melakukan seperti yang dilakukan oleh 
Umar, kemudian Umar mendatangi Rasulullah # dan menceritakannya 
dan turunlan ayat ini”, 

Firman Allah, “Minal Fajr (yaitu fajar)" 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Sahl bin Sa'ad berkata, “Diturunkan 
ayat “dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang 
putih” dan belum turun “yaitu fajar”, bahwasanya para lelaki jika ingin 
berpuasa, seseorang dari mereka mengikat pada kakinya benang berwarna 
putih dan hitam, maka mereka terus saja makan dan minum hingga terlihat 
jelas olehnya dua benang tersebut, maka Allah menurunkan ayat-Nya, 
“yaitu fajar”, maka kemudian mereka mengetahui bahwa maksud dari 
benang hitam dan putih yaitu malam dan siang“. 

Firman Allah, “(tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian. 
beritikaf.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah berkata, “Dahulu seseorang 
jika beri'tikaf, maka ia keluar dari masjid, ia mencampuri istrinya jika ia 
menghendakinya, maka turun ayat Allah, “(tetapi) janganlah kalian campuri 
mereka itu, sedang kalian beri'ukaf”, 


Ayat 188, Firman Allah 3s: 


AAN Up BIS ye KT KIA RE 


hat At-Tirmidzi (2968) dalam Bah At-Tafirdan ia berkata, “Hadits ini derajatnya hasan. 


87 Shahih: Al-Bukhari (4511) dalam Bab At- Taft, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/303). Dan ia 
menyebuzkun bahwasanya yeng melakukan hal tersebut adalah Adi bin Harim <, lalu Rasulullah 
88 bersalila kepadanya. “Sesunygguhnya bamabre lebar, akan terapi sang dimaksud dahh terlhatnya 
siang kar setdah malam." Abu Dawud (2349). 

88 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/308). 


50 Asbabur Nurul 


Teyi jak ii AN Ja ri Ga b ieia 


“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada 
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Said bin Jubair berkata, 
“Bahwasanya Imraul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa' Al-Hadhrami 
bertikai akan sebuah tanah, dan Imraul Qais menginginkan Abdan bin 
Asywa' untuk bersumpah, maka dalam perkara ini turunlah ayat, “Dan 
janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu 
dengan jalan yang basil”, 


Ayat 189, firman Allah 3: 


si Era > ba Pan 
AI Gah AA a Lia aa Kadi Sie 


Bit AG ja BIT ISIS Can an SNG 


SPS LA ANA GA Sa LA 
“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan 
sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; 
dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan 
tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke 
rumah-rumah itu dari pintu-pintunya: dan bertakwalah kepada Allah agar 
kamu beruntung." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas 
& berkata, “Orang-orang bertanya kepada Rasulullah & tentang bulan 
sabit, maka turunlah ayat ini.” 

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abul Aliyah berkata, 


59 Disebutkan oleh Al-Ourthubi (1/622) dalam tafrinya, dan disebutkan oleh Al Wahidi hlm. 50, 
dan ta menyandarkannya kepada Mugatil. 


Asbabun Nud 51 


“Telah sampai kepada kami bahwasanya mereka bertanya, “Wahai 
Rasulullah! Apakah tujuan diciptakannya bulan sabit?” maka Allah 
menurunkan ayat-Nya, “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit." 

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh 
Dimasyg dari jalur As-Suddi kecil dari Al-Kalbi, dari Abi Shalih, dari Ibnu 
Abbas 68 bahwasanya Mu'adz bin Jabal dan Tsa'labah bin Anamah berkata, 
“Wahai Rasulullah! Apa gunanya bulan sabit mulai timbul diawali dengan 
titik putih sehalus benang kemudian bertambah besar hingga berbentuk 
bulat kemudian kembali berkurang dan akhirnya kembali seperti semula, 
tidak tetap bentuknya?” Maka turunlah ayat, “Mereka bertanya kepadamu 
tentang bulan sabit” 

Firman Allah, “Wa laysal biru" (“dan bukanlah kebajikan”) 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari” dari Al-Bara' bahwasanya ia berkata, 
“Bahwa mereka (orang-orang jahiliah) jika telah selesai melakukan ihram 
di baitullah, mereka mendatangi rumah dari belakangnya, maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah 
dari belakangnya." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim, dan ia 
menshahihkannya dari Jabir æ bahwasanya ia berkata, “Bahwa orang- 
orang Ouraisy yang disebut Al-Hums. Mereka dahulu masuk dari pintu- 
pintu ketika melaksanakan ihram. Adapun kaum Anshar dan orang-orang 
Arab lainnya tidak masuk melalui pintu ketika melaksanakan ihram. Pada 
suatu hari ketika Rasulullah berada di halaman Baitullah kemudian ia 
keluar dari pintunya dan keluar bersamanya Qutbah bin Amir Al-Anshari, 
maka mereka berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Outbah bin Amir 
adalah orang jahat dan ia keluar dari pintu di mana engkau keluar,” maka 
Rasulullah berkata kepadanya, “Apa yang mendorongmu untuk berbuat seperti 
itu?" ia berkata, “Aku melihatmu melakukannya maka aku melakukan 
apa yang engkau lakukan”, Rasulullah & berkata, “Sesungguhnya saya dari 
Hums", kemudian ia berkata kepada Rasulullah, “Sesungguhnya agamaku 
adalah agamamu,” maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Dan bukanlah 
kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya”. 


90 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/309) dan disebutkan oleh Al-Murthubi (1/825) dan ia 
menyandurkannya kepada Qesadah dum Rubi duri Ibnu Abbas YA, akan tetapi 2nadenya sungat 
arif. 

91 Shahih: Al-Bukhari (1803), Muslim (3026), dan disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/310). 

92 Hasan: Al-Hakim (1/483) dan ia menshahihkannya, dan Ibna Hajar menyebutkannya dalam 


52 Asbabun Nuzul 


Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Al-Aufi, dari Ibnu Abbas 
dan seperti itu juga Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi dalan Musnad- 
nya dari Al-Bara' berkata, “Bahwasanya orang-orang anshar jika datang 
dari perjalanan jauh, seseorang tidak masuk dari depan rumahnya, muka 
turunlah ayat ini.” 

Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari Qais bin Jubair An-Nahsyali 
berkata, “Bahwasanya orang-orang dahulu jika telah melaksanakan ihram, 
mereka tidak mendatangi rumah dari depan pintunya kecuali yang berasal 
dari Hums, Pada suatu hari Rasulullah # masuk dan keluar dari halaman 
Baitullah melalui pintu Baitullah, kemudian seseorang yang bernama 
Rifa’ah bin Tabut mengikutinya tetapi ia bukanlah dari Hums, maka mereka 
berkata, “Wahai Rasulullah! Rifa'ah melanggar”, kemudian Rasulullah & 
berkata kepadanya, “Apa yang mendorimgmu untuk berbuat seperti itu?” ia 
berkata, “Aku hanya mengikutimu,” Rasulullah £ bersabda, “Sesungguhnya 
aku termasuk dari Hums”, Rifa'ah berkata, “Sesungguhnya agama kita sama.” 
Maka turunlah ayat ini, “Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah 
dari belakangnya.” 


Ayat 190, Firman Allah 3: 


YAN AG SI GA yan a Bet 
Dea ah 


“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 
janganlah kamu melampari batas, karena sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas.” 

Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari jalur Al-Kalbi dari Abi Shalih 

dari Ibnu Abbas #& berkata, “Ayat ini turun pada perjanjian Hudaibiyah. 

Bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya ketika dicegah untuk menuju 

ke Baitullah, kemudian orang-orang musyrik menjanjikan kepada mereka 


kivalinya Al-Fuah (3/727) dan berkata, “penyamaran (isra) ini walaupun dalam termasuk, Jala 
syarat Muslim, akan terapi para ulama berbeda pandangan dalam hal apakah hodie ini mewskul" 

93 Ath-Thayalisi (1/08) dalam Musnad-nya. 

94 Disebutkan aleh Ibnu Katsir (1/310) dan Al-Qurthubi (1/829). 
Al-Qunihubi berkata, “Kesatria: Quraisy, Khura'ah, Tsaqif, usyam. Bani Amir bin Sha'ha'ah, dan 
Bani Nashrbin Mu'awiyah, mereka menamakan kesatria karena sangat keras dalem agama mereka. 


Asbabun Nuzul. 53 


untuk diperbolehkan kembali ke Baitullah pada tabun berikutnya, ketika 
sudah tiba tahunnya, Rasulullah dan para sahabatnya bersiap-siap untuk 
menggadha umrah tahun sebelumnya, dan mereka khawatir orang-orang 
Quraisy tidak menepati janji mereka dan mencegah mereka kembali untuk 
menuju Baitullah dan memerangi Rasulullah dan para sahabatnya, dan 
para sahabat tidak menginginkan untuk berperang dengan mereka pada 
bulan-bulan haram (asyhurul hurum), maka Allah menurunkan ayat ini”. 


Ayat 194, Firman Allah 25: 
SE ga Pas Ei Al AL Kat AI 


6 leh Ri Tas, Kas sa ja > 


“Bulan haram dengan bulam haram, dan sesuatu yang patut Tn 
berlaku hukum gishas. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, 
maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang 


bertakwa." 


Sebab Turunnya Ayat 

“Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah berkata, “Nabi dan para 
sahabatnya melaksanakan ibadah umrah pada bulan Dzulga'dah dan 
mereka membawa sembelihan, hingga mereka sampai pada daerah yang 
bernama Hudaibiyah, mereka dihadang oleh para orang-orang musyrik 
dan melakukan perjanjian dengan Nabi & untuk kembali pada tahun 
itu dan kembali lagi untuk melaksanakan ibadah umrah pada tahun 
depannya. Ketika sudah tika tahun yang dijanjikan, maka Rasulullah dan 
para sahabatnya menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah pada 
bulan Dzulga'dah dan mereka bermukim di sana selama tiga malam, dan 
adalah orang-orang musyrik merasa bangga ketika mereka sebelumnya dapat 
membuat Nabi dan para sahabatnya kembali pada hari Hudaibiyah tanpa 
melakukan ibadah umrah, maka Allah memberikan balasan kepada mereka 


95 AL Wahidi meriwayatkan Acar ini sendiri hlm. 51, dan disebudkan oleh Al-Qurrhubi (1/831). 
Ibnu Katsir berkata, “Ayat ini adalah ayat pertama yang turun di kota Madinah dalam hal 
peperangan. ketika ayat ini turun Rasulillah #8 memerangi yang memeranginya dan berdamai 
dengan yang ingin berdamai hingga turun surat Bara'ah (At-Taubah) dan ayat ini manshukhah” 
(1810). 


54 Asbabur Nuzul 


dengan memasukkan Nabi pada bulan yang di mana mereka mencegah Nabi 
untuk melaksanakan ibadah Umrah, maka Allah menurunkan ayat-Nya, 
“Bulan haram dengan bulam haram, dan sesuatu yang patut dihormati, berlaku 
hukum gishas”". 


Ayat 195, Firman Allah 45: 


SA MAT KET ISU NG Ki Ja gal 


“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbua: baiklah, karena 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang yang berbuat baik.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkah oleh Al-Bukhari? dari Hudzaifah bahwasanya ia berkata, 
“ayat ini turun pada permasalahan infaq (nafagah)” 

Diriwayatkan olch Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya, 
Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan yang lainnya dari Abu Ayyub Al-Anshari 
berkata, “Ayat ini turun pada kita wahai orang-orang Anshar! Ketika Allah 
memuliakan Islam dan semakin banyak penolong agama ini, sebagian orang 
dari kita berkata sembunyi-sembunyi, “Sesungguhnya harta kita telah 
hilang, dan sesungguhnya Allah telah memuliakan Islam, maka jika kita 
menyimpan harta kita maka kita akan memperbaiki apa yang telah hilang 
dari kita. Kemudian Allah menurunkan ayat-Nya untuk membantah apa 
yang kita katakan, “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan." Kebinasaan 
adalah menjaga harta dan selalu memikirkannya kemudian meninggalkan 
peperangan”, 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad yang shahih dari Abi 
Jabirah bin Dhahhak berkata, “Bahwa dahulu kaum anshar bersedekah dan 
memberikan makan kepada orang lain hingga mereka tertimpa Sannah” 
dan kemudian mereka tidak lagi ingin mengeluarkan harta mereka. Maka 


96 Disebutkan oleh Ibnu Jarir (2/144), Ibnu Katsir (1/313), dan Al-Qurthubi (1/838). 

97 Shakil: Al-Bukhari (4516) dalam Bah A1-Tafsir. 

98 Shahih: At-Tirmidzi (2972) dalam Bab As-Tafsi, Abu Dawud (2512) dalam Al-fihad. 

99 Kelaparan. Lihat Ibnu Katsir (1/314) likat Ath-Thabarani (5671) dalam kitab Al-Ausath. 


Asbabun Nul 55 


Allah menurunkan ayat-Nya, “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 
sendiri dalam kebinasaan." 

Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabarani dengan sanad yang shahih 
dari Nu'man bin Basyir berkata, “Dahulu jika seseorang melakukan dosa, 
maka ia berkata, “Allah tidak akan mengampuniku” turunlah ayat “Dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan.” Dan hadits ini 
mempunyai penguat dari Al-Bara' yang Diriwayatkan oleh Al-Hakim'. 
Ayat 196, Firman Allah 8: 

Pa AAA 


WANG sd EIG Pes aj hi; sii 
AL os diea Va Ka Kg TE adi g a NA 


BI SS GAES 


a“ 4 gag san 


Was E A AS Sia TG 


d 


zet NG A Da daya 
EN apa AA KE ob D3 ALE TEE Ob a 

O AN dab i Gale dl Yaa WAN 
“Dan sempumakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu 
terkepung (terhalang oleh musuh atau kerena sakit), maka (sembelihlah) 
korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum 
korban sampai ditempat penyembelihannya. Jika ada diantaramu yang 
sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah 
atasnya benfidyuh, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila 
kamu telah merasa aman, maka bagi siaba yang ingin mengerjakan umrah 
sebelum haji (di dalam bulan haji) , (wajiblah ia menyembelih) kurban yang 
mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau 
tidak mampu), maka wajiblah berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh 
hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang 
sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang 
yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang 
yang buka penduduk kata makkah). Dan ketakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.” 


100 Shahih: disebutkan Al-Haitsami (6/317) den ia menyandarkannya kepada Ath-Thabarani dalam 
kitab Al-Kabir dan Al-Ausath, dan ta berkata, “Para perawinga perawi yang shahih.” 


56 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Shafwan bin Umayyah berkata, 
“Seseorang datang menemui Rasulullah & dengan memakai parfum dan 
jubah, lalu ia berkata, “Bagaimana engkau memerintahkanku dalam ibadah. 
umrah wahai Rasulullah? Maka Allah menurunkan, “Dan sempurnakanlah 
ibadah haji dan umrah karena Allah.” Kemudian Rasulullah bersabda, 
“Manakah tadi orang yang menanyakan kepadaku tentang umrah?" orang 
tersebut berkata, “Ini aku wahai Rasulullah!” Rasulullah berkata kepadanya, 
“Lepaskan pakcianmu kemudian mandilah, dan lakukanlah istinsyag semampumu 
kemudian apa yang engkau lakukan pada ibadah, hajimu maka lakukanlah juga 
itu pada ibadah umahmu.” Firman Allah, “Jika ada di antaramu yang sakit 
arau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur)”. 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ka'ab bin Ujrah bahwasanya ia 
bertanya tentang firman Allah, “Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu 
berpuasa.” Aku dibawa ke hadapan Nabi #& dan kutu-kutu di rambutku 
berserakan hingga ke mukaku, maka Rasulullah bersabda, “Aku tidak 
menyangka engkau telah bersungguh-sungguh hingga seperti ini, apakah engkau 
mendapatkan seekor kambing untuk disembelih?” aku berkata, “Tidak”, 
kemudian Rasulullah & bersabda, “Berpuasalah tiga hari kemudian berikanlah. 
makanan enam orang miskin, setiap satu orang miskin mendapatkan satu sha' 
dari makanan dan cukurlah rambutmu.” Maka turunlah ayat ini padaku secara 
khusus dan kepada kalian secara umum”, 


Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ke'ab bahwasanya ia berkata, 
“Dahulu kami bersama Nabi & di Hudaibiyah dan kami melaksanakan 
ihram, dan kami dikepung oleh orang-orang musyrik, dan ketika icu 
rambutku sangat tebal sehigga serangga yang ada pada rambutku terjatuh 
hingga ke wajahku, ketika iru Nabi berjalan di hadapanku dan berkata, 
“Apakah serangga yang ada di rambutmu mengganggumu?” kemudian 
Rasullullah #& memerincahkanku untuk mencukur rambutku. Dan ta 
berkata, dan turunlah ayat “Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan 
di kepalanya (lehe ia bercukur) , maka wajiblah atasnya erfidyah, yaitu: berpuasa 
atan bersedekah arau berkarban 


101 Muttafaa Alaihi: Al-Bukhari (1536) dalam Bab AL Haji, Muslim (9-10) dalam Al-Haj. Dantiwayar 
ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dengan sanud As-Suyuehi (316/1). 

102 Shakil: Al-Bukhari (4517) dalam Al-Haj, (1816). Muslim (82) dakan Al Hat 

103 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/318-319), dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/292) dalam 
Musnadenya. 


Asbabun Nud 57 


Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari jalur Atha, dari Ibnu Abbas #8 
berkata, “Ketika kami sampai pada daerah yang bemama Hudaibiyah, Ka'ab 
bin Ujrah datang dengan serangga yang ada di rambutnya berserakan hingga 
ke wajahnya, kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah! Kutu ini telah 
menggigitku,” maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Jika ada di antaramu yang 
sakit atau ade gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya 
berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban” 


Ayat 197, Firman Allah 4: 


P nana One LAM E MAN Bg 
BAGE KI AS LAS AA Gd 


rAr oea 


Med Pa ap a sei P Aa 
SESI Sepat 


CA ANK TA 


“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa 
yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan baji, maka 
tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa 
mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya 
Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal 
adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya dari Ibnu Abbas #8 
berkata, “Dahulu penduduk Yaman ketika melaksanakan ihadah haji 
mereka tidak mempersiapkan bekal dan mereka mengatakan bahwa mereka 
hanya bertawakkal, maka Allah turunkan ayat-Nya, “Berbekalleh, dan 
sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa”. 


Ayat 198, Firman Allah 3#: 


Par ga 


eni aj AE da A Gi 


104 Lihat Al-Wahidi him. 55-36. 

105 Shahih: Al-Bukhari (1532) dalam Bab Al-Haj, dan An: Nesei (53) dalam Bab At- Tafa. Ibnu Katie 

reka ingin me 

rêngu ya dan 
yang baru, maka Allah menurunkan firman-Nya, “Berbekalleh, dan sesungguhnya sel 

bekal adalah takwa." (1321) 


ian dan masih mempunyai bekal yang dahulu, maka mereka ak: 


58 Asbabur Nuzul 


mun a Ba 2 AAS 


Pear NG keba Kp Aa 
WM AB Gah 


“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 
dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikir 
kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) 
Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya 
kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas & berkata, “Bahwa 
dahulu Ukazh, Majinnah, dan Dzul Majaz adalah pasar-pasar dalam masa 
Jahiliah, dan mereka berdosa jika mereka melakukan perniagaan dalam 
musin-musim haji, maka mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal 
tersebut, maka turunlah firman Allah, “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari 
karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” Pada musim-musim ibadah 
haji'*. 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Al- 
Hakim, dan yang lainnya dari jalur-jalur yang berasal dari Abi Umamah 
At-Taimi berkata, “Aku berkata kepada Ibnu Umar: “Kami menyewakan 
tanah kami, apakah pada waktu yang sama kami boleh melakukan haji?” 
Ibnu Umar pun berkata, “telah datang seseorang kepada Nabi # bertanya 
tentang hal yang sedang engkau tanyakan kepadaku sekarang, tetapi 
Rasul tidak menjawab. Hingga turun Jibril menyampaikan kepadanya 
ayat, “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 
dari Tuhanmu.” Kemudian Rasul memanggil orang tersebut dan bersabda, 
“Kalian dapat menunaikan haji.” 


Ayat 199, firman Allah gë: 


Ega D ot 
D AR AU PN Ea 


106 Shahih: Al Bukhari (1519) dalam Bab At- Tafsir. Ibnu Kati berkata dari Mujahid dari Ibnu Abas 
bahwasanya ia berakata, “Dahulu orang-orang takut untuk melaksanakan perniagaan kerikadatang 
musin ajiclan mereka berkata, “ini adalah musim bee kikir kepada Allah, iraka turunlah ayat ini 
(1/329). 

107 Ad-Daraquthni (2/192), Ad-Dur Al-Mamesur (1/222), dan Ibnu Katsir (1/325). 


Asbabun Nuad 59 


OE LA 
NY pa) PIR AN 

“Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak 

(Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah: sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas #8 berkata, “Bahwasanya 
dahulu orang-orang Arab berhenti di padang Arafah, dan orang-orang 
Quraisy berhenti di Muzdalifah, maka Allah menurunkan ayat-Nya, 
“Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak 
(Arajah).” 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Asma binti Abi Bakar berkata, 
“Dahulu orang-orang Quraisy berhenti di Muzdalifah, dan orang-orang 
lain berhenti di Arafah kecuali Syaibah bin Rabi'ah, maka turunlah ayat, 
“Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak 


(Arajah)", 
Ayat 200, Firman Allah 4: 


IS KB 3 


aa En tb a vrir 
yai A aS GAN GEN S 
“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah 
(dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut 
(membangga-banggakan nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah 
lebih banyak dari itu. Makadi antara manusia ada yang berdoa, “Ya Tuhan 
kami, berilah kami (kebaikan) di dunia.” Dan tiadalah baginya bagian (yang 
menyenangkan) di akhirat.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas 4 berkata, 
“Bahwa dahulu orang-orang jahiliah berdiri (berhenti) pada musim-musim 


108 Shahih: Al-Bukhari (4520) dalam Bab Ar-Tafsir, Muslim (1219) dalam Al-Hajj. Dan lihat juga 
Tenu Katsir (1/331). 


60 Asbabun Nuzul 


haji, seseorang dari mereka berkata, “Dahulu ayahmu memberi makan, 
memikulkan beban-beban, dan membawa beban diyat, mereka tidak 
mempunyai dzikir kecuali apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang 
mereka, maka turunlah ayat, "Apabila kemu telah menyelesaikan ibadah 
hajimu, maka berdzikilah (dengan menyebut) Allah." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, “Mereka dahulu 
jika telah menyelesaikan manasik mereka, mereka berdiri di Jamrah dan 
mengingat masa dahulu mereka ketika jahiliah, dan apa yang nenek moyang 
mereka kerjakan, maka turunlah ayat ini.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas #8 berkata, 
“Bahwa dahulu suatu kaum dari orang-orang badui darang ke tempat 
pemberhentian dan mereka berkata, “Ya Allah! Jadikanlah ia tahun hujan, 
tahun kesuburan, dan tahun kebaikan" dan mereka tidak mengingat akan 
perkata akhirat sedikitpun, maka Allah menurunkan ayat, Maka di antara 
manusia ada yang berdua: “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) didunia.” 
Dan tiadalah baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat." 

Dan datang setelah mereka orang-orang mukmin dan berkata, “Ya 
Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 
peliharalah kami dari siksa abi neraka. Mereka itulah adalah orang-orang yang 
mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan: dan Allah sangat cepat 
perhitungan-Nya.” 2 
Ayat 204, firman Allah 46: 

Bora 


ERE Can RA ANG; 
TA A PO 


“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia 
menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi 
hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras.” 

Sebab Turunnya Ayat 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari 
Ibnu Abbas #8 berkata, “Ketika pasukan kalah yang di dalamnya terdapat 


109 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/332-333), dan ia menyebutkan bahwasanya Nabi df sering 
memanjat kam doa, “Allahumma Rabbana Arina Pidana Hasanah wa jd Akhirui Hasanah wi Qina 
“Adzabenner." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6/35), At-Tirmidzi (3487). Lihat Al Ourthubi 
(1/911). Lihat Ibnu Jarir (2/172) dalam Bab Ae-Tafar. 


Asbabun Nun 61 


Ashim dan Martsad, dua orang munafik berkata, “Sungguh celaka orang- 
orang yang terbunuh tersebut yang mereka mati dengan cara seperti ini, 
mereka tidak tinggal bersama keluarga mereka dan mereka juga tidak 
melaksanakan risalah sahabat (Muhammad) mereka, maka turunlah ayat, 
“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia 


menarik hatimu”. 


Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi berkata: “ayat ini turun 
pada Akhnas bin Syuraig At-Sagafi, ia menghadap kepada Nabi 4 dan 
menampakkan kelslaman di hadapan Nabi, maka Nabi tertarik dengan 
kelakuannya tersebut, kemudian ketika ia pergi dan menjauh dari Nabi dan 
melewati pertanian dan keledai milik kaum Muslimin, maka ia membakar 
pertanian dan menyembelih keledai-keledai, maka turunlah ayat ini”! 


Ayat 207, Firman Allah 2: 
Zf ge e NG ie > t A 
“il, al A EN KL 3 A G D 


ap AG Las 
“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena 


mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba- 
hambaNya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Harits bin Abi Usamah dalam Musnad-nya, dan 
Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Al-Musayrib berkata, "Shuhaib berhijrah 
untuk menemui Nabi &, kemudian diikuti oleh beberapa orang deri 
Quraisy, kemudian Shuhaib turun dari tunggangannya dan mengeluarkan 
anak panahnya kemudian berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian 
telah mengetahui bahwa aku adalah salah termasuk orang yang pandai 
memanah, demi Allah kalian tidak akan dapat sampai kepadaku kecuali aku 


110 Tenu katsir berkata (1/335), “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya 
beberapa orang munafik yang berbicara tentang Khubaibdan sahatat-sahab: 
(ada Yzumu Ar-Raji dan mereka menceritakan aibnya, maka tu 
perkara orang munafik dan memuji Khabib dan para sahabarnya " Ia juga berkata, “Dan dikatakan 
bahwasanya ayat ini umum, yaitu pada semua orang munafik dan juga orang mukmin." 

111 Disebutkan oleh Al- Wahidi hlm. 59, dan Ibnu Katsir menunjuk kepada hal ini akan tetapi ia 
tidak menyinggung peristiwa pembakaran, maka ia berkata, “As-Suddi berkata, “Ayat ini turun 
pada Akhnas bin Syariq At Tssupli yang datang kepada Rasulullah 85 dan menampakkan kepada 
beliau keislamannya, akan terapi di dalam hatinya penuh dengan kemunafikan (1/335). Lihat 
Al-Qurthubi (1/929). 


62 Asbabun Nuzul 


akan melepaskan semua anak panahku, kemudian aku tehas kalian dengan 
pedangku hingga tidak tersisa apa pun ditanganku, kemudian lakukanlah 
sekehendak kalian, atau jika kalian menghendaki, aku akan tunjukkan 
kepada kalian hartaku yang berada di Makkah dan kalian membiarkan aku 
pergi. Mereka berkata: “iya.” 

Ketika Shuhaib sampai di sisi Nabi di kota Madinah, Nabi bersabda 
kepadanya, “Abu Yahya mendapatkan keuntungan dari perniagaannya, Abu 
Yahya mendapatkan keuntungan, dan turun firman Allah, “Dan di antara 
manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah: 
dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya." 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak-nya, dari jalur Ibnu 
Al-Musayyib, dari Shuhaib dengan sanad yang maushul. Dan ia juga 
mengeluarkan riwayat yang sama dari mursal Ikrimah. Ia juga mengeluarkan 
riwayat ini dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, dan di 
dalam hadits ini disebutkan dengan jelas sebab turun ayat ini, kemudian 
ia berkata, “Shahih dalam syarat Muslim”. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah berkata, “Ayat ini turun 
pada Shuhaih, Abu Drarr, dan Jundub bin Sakan" salah saru keluarga dari 
Abu Dzar.” 


Ayat 208, Firman Allah 2: 
NA aa 
(ASI, TN Jt 3 YEN ane 

D ABs ah AIA nat pa 
SA a SEN Sha 


“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara 
keseluruhannya.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah berkata, “ayat ini turun pada 
Tsa'labah, Abdullah bin Salam, Ibnu Yamin, Asad bin Ka'ab, Usaid bin 


T12 Disebutkan oleh Ibnu Karsi ) dan bunyi haditsnya seperti ini, dan ia menyebutkan juga 
riwayat lain dengan tambahan “Shuaib mendapatkan keuntungan." Dan riwayat ini juga disebutkan 
oleh pemilik kitab AL Mathatb Al-Aliyah dan Al-Hakim (3/391). 

113 Ibnu Katsir berkata, "adapun kebanyakan ulama berpendapat bahwa ayat ini turun pada setiap 
pejuangdi jalan Allah. Lihat Ibnu Jarir (2/188). Al Ourthubi berkata, "Ayat ini turun pada syuhada 
perang Ar-Raji” Qatadah berkata, Mereka salalah kaum Mubajirin dan Anshar.” Dan, ada yang 
berkata, “Ayatini turun pada Ali bin Abi Thalib ketika ia ditinggalkan oleh Nabi di atas tempat 
tidumya untuk pergi ke gua (1/936). 


Asbabun Nund 63 


Ka'ab, Sa'id bin Amru, dan Qais bin Zaid. Mereka semua adalah orang- 
orang Yahudi dan berkata, “Wahai Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang 
kami agungkan, maka biarkan kami mengagungkannya, dan Taurat adalah 
kitab suci dari Allah, maka birkan kami bangun malam hari untuk dengan 
kitab itu, Maka turunlah ayat, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah 
kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya? "4, 


Ayat 214, Firman Allah 3g: 

Ge adi ja San KN ES SA 
an Ar PAR SAR AN AYAT sai Hs er 
An I ga Sa 5 TAG TO R KS 

E Lap êri NG aa asahan 
“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surge, padahal belum 
datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu 
sebekum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta 
digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul 
dan orang-orang yang beriman bersamanya: “bilakah datangnya pertolongan 
Allah!” ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.” 


Sebab Turunnya Ayat 


Abdurrazaq berkata, kami diberitahu oleh Ma'mar, dari Qatadah 
berkata, “Ayat ini turun pada hari perang Ahzab, pada hari itu dimana Nabi 


ms 


& dan para sahabatnya tertimpa bala dan pengepungan. 
Ayat 215, Firman Allah 86: 


Su AC Š Tau 
BE EA A Zaps gu Di 
NT sadha a i 


114 Ibnu Katsir berkata (1/338). “Fenyebutan Abdullah bin Salam bersama orang-orang Yahudi tersebut 
harus dikaji kembali dikarenakan ketidakmungkinan ia meminta izin kepada Rasulullah untuk 
mengangungkan heri sabtu, sedangkan ia pada waktu tersebut ia sudah mesuk Islam dan ia hanya 
mengagungkan hari raya Islam.” Lihat Al-Qurthubi (1/238) dan ia tidak menyebutkan satupun 
maa dari mereka, dan lihat juga onu Jarir (2/189) 

115 Ibnu Katsir (1/342) menjadikan ayat ini bermakna lebih umum dan berkata, “Para sahabat 
mengalami hal yang sangat besar pada hari Al-Ahzab.” Disebutkan jugaoleh Al-Qurthubi (1/946). 


64 Asbabur Nuzul 


“Meraka bertanya kepadamu tentang apa yang merekanafkahkan. Jawablah 

“aba saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepadaibu-tapak, 
kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 
sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij berkata: orang-orang 
beriman bertanya kepada Rasulullah & di manakah mereka harus 
menyimpan harta mereka? Maka turunlah ayat, “Meraka bertanya kepadamu 
tenang apa yang mereka nafkahken. Jawablah: “apa saja harta yang kamu 
nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." 
Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesunguhnya Allah Maha 
Mengetahui." 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Abu Hayyan, bahwasanya Amru 
bin Al-Jamuh bertanya kepada Nabi &, “Apa yang kami nafkahkan dari 
harta-harta kami? Di mana kami menyimpannya? Maka turunlah ayat ini”! 


Ayat 217, Firman Allah 4: 


2 g Age 


Lk adah EENE a snp 


Li GA APN an ena AS 
Si 3 3G 3 Kanaan ta aa 


A NENGNA AAN Ke 
$ 3 sa SA5 As NAK an i Su 


sa GANG 


ts JALAN SS KANG NE As EL pas 


ma he 


Oo Ga aih A 


k 


116 Al-Qurthubi berkata, “Amru bin Al-Jamuh berkata kepada Rasulullah 48, “Wahai Rasulullah, aku 
memiliki harta yang melimpah, zta manakah yang harus aka sedekahkan? Dan ke 

siapa saya barus berinfak” maka 1 (0959). Ius Katsir berkata (1343): "M 

bin Hayyan berkata bahwasanya ayat ini turun pada perkara sedekah dan infak, dan ayat ini telah 

di-naskh dengan zakat." Lihat kitab Ad-Dur Al-Manisur (1/252). 


Asbabun Nund 65 


“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. 
Katakanlah: “Berperang dalam bulah itu adalah dosa besar; tetapi 
menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Alah, (menghalangi 
masuk) masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih 
besar (dosanya) di sisi Allah. Dan herbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari 
bada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai 
mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), 
seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu 
dari agamanya, lalu ia mati di dalam jalan kekafiran, maka mereka itulah 
yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, dan Ath-Thabrani 
dalam Al-Kabir, dan Al-Baihaqi dalam kitab Sunan-nya, dari Jundub bin 
Abdullah bahwasanya Rasulullah # mengutus beberapa orang dan juga 
diutus Abdullah bin Jahsy, maka mereka bertemu dengan Ibnu Al-Hadrami 
dan mereka membunuhnya, jikasaja mereka mengetahui bahwasanya pada 
hari itu adalah hari dari bulah Rajab atau Jumadal, maka berkata orang- 
orang Musyrik kepada orang-orang mukmin, “Kalian telah membunuh 
pada bulan Haram, maka Allah menurunkan ayat-Nya, ““Mereka bertanya 
kepadamu tentang berperang pada bulan Haram." 

Beberapa orang dari mereka berkata, “Jika mereka tidak mendapatkan 
desa, maka mereka tidak akan mendapatkan pahala. maka turunlah ayat, 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan 
berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Dan riwayat ini juga Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam perkara 
sahabat Rasulullah, dari jalur Utsman bin Atha, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas #8117 


TU Thnu Katsir berkata, “Atsar ini diriwayatkan oleh dari Thnu Ishaq, Abdullah bin Jahsy dan para 
sahabatnya melihat betapa besarnya pahala berjihad yang didapatkan ketika Al-Qur'an turun 
hingga mereka sangat menginginkan pahala tersebut, maka mereka berkaca, “Wahai Rasulullah, 
kami ingin berperang sehingga kami mendapatkan pada para mujahidin” maka turunlah firman 
Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yangberhijrah dan berjihad dijalan Allah, 
mereka iu mengharapkan rahan Allah, dan Allah Maha Penganpuen Lagi Maha Penyayang! (1/346) 
Dan, Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (2/162) dalam kitab Al-Kabir. Lihat juga 
Tafashi As-Sarivyah dalam Tefsir Al-Qurthubi (1/954.955). 


66 Asbabun Nuzul 


Ayat 219, Firman Allah 4g: 
P Mera ny 
E e D LA CLS oa 


Waka abang a 


“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada 
keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaarnya.” Dan mereka bertanya 
kepadamu apa yang mereka najkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari 
keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayaiNya kepadamu 
subaya kamu berpikir.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Firman Allah, “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar” cerita 
tentang kejadiaanya ada pada surat Al-Maa'idah. 

Firman Allah, “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 
nafkahkan.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Said atau Ikrimah dari Ibnu 
Abbas W bahwasanya beberapa orang dari sahabat ketika diperintahkan 
untuk memberikan nafkah di jalan Allah, mereka mendatangi Rasulullah 
& dan bertanya, “Sesungguhnya kami tidak mengetahui nafkah apakah 
yang diperintahkan kepada kami dari harta-harta kami, maka apakah yang 
kami berikan nafkah dari harta-harta kami?” maka Allah menurunkah ayat, 
“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 
“Yang lebih dari keperluan”. 

Dan ia juga mengeluarkan dari Yahya, bahwasanya ia mendengar 
Mu'ad: bin Jabal dan Tsa'labah datang kepada Rasulullah # dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, kami mempunyai budak-budak dan keluarga, maka 
apakah yang kami berikah nafkahnya dari harta-harta kami?” maka Allah 
menurunkan ayat ini.”!” 


118 Ibnu Katsir menjelaskan hadits ini bahwasanya Nabi 48 bersabda, "Sedekah yane paling baik adalah 
seleh kecukupan erpe, sampan di aras ebi baik dewi teman di bawah dan slah dri orang yang 
menjaditanggureanms." Hadits ini derajatnya shahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (2/139). 

119 Disebutkan aleh Al-Rurthubi (1/973-974) dan ia berkata, “Ayat mi mansukh.” 


Asbabun Nuut 67 


Ayat 220, Firman Allah 48: 


ap Sin EN padan Jen KANG Ga 
Pena AI AN 6 AK re 


Org AN KAA 


“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang 
anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah 
baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu 
dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan yang dari yang 
mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat 
mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi 
Mahabijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim, dan yang lain 
dari Ibnu Abbas #9 berkata, “Ketika turun ayat, “Dan janganlah kalian 
mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik." (ALIsra?:34) 
dan “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 
zhalim.” (An-Nisa?: 10), maka beranjaklah orang-orang yang di sisinya ada 
(mempunyai) anak yatim, kemudian mereka memisahkan makanan mereka 
dengan makanan anak yatim, begitu juga minum mereka, dan mereka 
melebihkan makanan anak yatim dari makanan mereka dan mengurung 
mereka sehigga makanan tersebut dimakanan atau makanan tersebur rusak, 
hingga hal tersebut melampaui batas, kemudian mereka menceritakan hal 
tersebut kepada Nabi, maka turunlah ayat, “Dan mereka bertanya kepadamu 
tentang anak yatim.” 


Ayat 221, Firman Allah 36: 


Ki on AMIN SAN 


den tag 5 Ég 4 


KERA GAJAH Sis 5 


Ahmad (1/326) dalam Musnad-nya, dan Al Durthubi berkata (1/975): “Ada yang 
akan mhwaorang yang bertanya adalah Alalullah bin Rawahah, ada juga yang mengatakan 
bahwa orang-orang Arab sangat pesimis dan takut jika harta anak yatim tercampur pada makanan. 
mereka, maka turunlah ayat ini.” 


68 Asbabun Nuzul 


AA gaw a 
die ih AN 

2 Iga Nn 
KO Sapan ll o 
“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 
wanita yang musyrik, waltupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu: 


oa La ra area 
Ó see GA ih AE, ai 


ISL IBI KAA SAN 


menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 
musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang 
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-berintah-Nya) kepada manusia 
supaya mereka mengambil pelajaran.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Wahidi, 
dari Mugaril berkata, “Ayat ini turun pada Ibnu Abi Al-Martsad Al- 
Ghanawi, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi wanita yang 
bernama Anag, wanita tersebut adalah orang musyrik, dan ia juga wanita 
cantik dan kaya. Maka turunlah ayat ini” 

Firman Allah, “Wala Amatum Mu'minatun Khair mim Musyrikatin” 
(Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik.) 

Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari jalur As-Suddi dari Abu Malik, 
dari Ibnu Abbas #8 berkata, “Ayat ini turun pada Abdullah bin Rawahah, 
ia mempunyai budak wanita yang hitam, dan ia sedang marah kepada 
budaknya tersebut dan menamparnya, kemudian ia takut dengan apa 
yang telah ia lakukan, maka ia datang kepada Nabi # dan menceritakan 
hal tersebut dan kemudian berkata, “Aku akan memerdekakannya dan 
menikahinya,” dan ia benar-benar melakukannya. Bebepara orang-orang 
Muslim mengejeknya dengan berkata, “Ta menikahi seorang budak,” maka 
Allah menurunkan ayat ini”, 

Dan riwayat ini juga Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi dengan 
derajat mungathi' . 


121 Dapat dirujuk kepada kisah tenteng Usul ALGvihih (5/138). ALOnrthmbi berkata: Nama Marsal 
adalah Kanaz bin Hushain Al-Ganawi." (1/979) 
122 Disebutkan oleh Tbnu Katsir (1/350), dan Al-Wahidi hlm. 65. 


Asbabun Nund 69 


Ayat 222, Firman Allah 48: 


MANG BARA Ka Ep a TAN 
ania KAN IE TAI Gana TAn 
Bar BB NAMA Na KK KA 
Wah E a Ga SA NY aka br San NG 
NENGA Be aaa AA 

GO NAS MN A 
“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh isu adalah 
kotoran." Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita di waktu 
haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila 
mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperitahkan 
Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat 


dun menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari Anas 
bahwasanya orang-orang Yahudi dahulu jika seorang wanita dalam keadaan 
haidh, mereka tidak memberikannya makanan, tidak mencampuri mereka 
di rumah-rumah mereka. Maku para sahabat bertanya kepada Nabi #. 
Maka turunlah ayat, “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh.” Kemudian 
Rasulullah bersabda, “Lakukanlah apa pun dengannya (istri) kecuali nikah 
(berhubungan badan)”: 

Diriwayatkan oleh Al-Bawardi dalam perkara sahabat, dari jalur Ibnu 
Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id, dari 
Ibnu Abbas 88 bahwasanya Tsabit bin Ad-Dahdah bertanya kepada Nabi 
&. Maka turunlah ayat, “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh.” Dan, 
diriwayatkan juga hadits senada oleh Ibnu Jarir dari As-Suddi.2 


Ayat 223, Firman Allah 34: 


S £ tere ata et Bu aa 
q 


E eeii i A AN ANE 


123 Shahih Muslim (302) dalam Bab Al-Haidh, At-Tirmidzi (2977) dalam Bab At-Tafir 

124 Al-Qurtkubi menyebutkan bahwasanya orang bertanya adalah Tsabit bin Ad-Dahdah, dan ada 
juga yang mengatakan bahwasanya ia adalah Usaid bin Khudair dan Uhad bin Risyr dan ini adalah 
pendapat kebanyakan ulama (1/993). Ibnu Katsir berkata (1/351): “Maka datanglah Usaid bin 
Khudair dan Ubad bin Bisyr...” Kemudian ia meyebutkan haditsnya. 


70 Asbabur Nuzul 


“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok- tanam, maka 
datangilah tamah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu 
hendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akun menemui-Nya. Dan 
berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Syaikhan (Al-Bukhari dan Muslim), Abu Dawud, 
dan At-Tirmidzi, dari Jabir berkata, “Dahulu orang-orang Yahudi berkata, 
“Jika seseorang mendatangi istrinya dari belakang, maka kelak anaknya 
akan juling,” maka turunlah ayat, “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat 
kamu bercocok- tanam, maka datangilah tanah tempat bercocokctanammu itu 
bagaimana saja kamu hendaki." 3 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas 
KW berkata, “Umar datang kepada Rasulullah #& dan berkata, “celakalah 
P” beliau bersabda, “apa yang membuatmu celaka?" ia 
berkata, "Semalam aku menggauli isrriku dari arah belakang”, Rasulullah 
tidak menjawab apa pun, maka turunlah ayat ini, Istri-iserimu adalah (seperti) 
tamah tempat kamu bercocok- tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok- 
tanammu itu bagaimana saja kamu hendaki.” Kemudian Rasulullah bersabda, 
“Datanglah ia dari depan dan belakang dan jauhilah dubur dan haidh.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Abu Ya'la, dan Ibnu Mardawaih, dari jalur 
Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya 
seseorang lelaki mendatangi istrinya dari belakang, maka kemudian orang- 
orang mengingkari perbuatannya. Maka turunlah ayat, “Istri-istrimu adalah 
(seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat 
bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu hendaki.”127 


Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata, 


aku wahai Rasulullah! 


125 Mutrafaq Alaihi: Al-Bukhari (4528) dalam Bab Ar-Tafir, Muslim (1435) dalam Bab An-Nikah, 

126 Hasan: At-Tirmidzi (2980) dalam Bah At-Tafsir. Ibnu Katsir berkata (1/356) bahwasanya Ibru 
Umar memperdengarkan hafalan Al-Ourannya kepada Nafi, ketika ia sampai pada ayat, “Istri 
istrimu adalah (seperti) tanak tempat kamu bercocok-tanam,” ia berkata, “Wahai Nafi’, apakah 
kamu mengetahui apa yang dimaksud oleh ayat ini?” Nafi menjawab, "Tidak", kemduian Ibnu 
Umar berkata, “dahulu kami orang-orang Quraisy suka mengumpulkan para wanita, ketika kami 
memasuki kota Madinah, kami menikahi wanita-wanita Anshar, dan kami mendatangi wanita 
tersebut seperi dahulu kami pada di Makkah, Akan tetapi wanita-wanita tersebut menolak dan 
lanya menginginkan seperti halnya wanita Yahudi yang disetubuhi dari samping, malas turunlah 
firman Allah, Isoi-isrins adaleh (seperti) tanah tempat hama bercocok tanam." 

127 Liha: Ath-Thahawi (3/42) yang menjelaskan makna-makna æsar. 


Asbabun Nund 71 


“Ayat ini diturunkan dalam perkara mendatangi wanita pada posisi belakang 
mereka”! 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab Al-Ausat dengan 
sanad jayyid dari Ibnu Umar berkata, “Ayat ini diturunkan kepada 
Rasulullah, “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam,” 
sebagai keringanan untuk mendatangi wanita dari arah belakang”, 

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dari Ibnu Umar W, 
bahwasanya seorang lelaki mendarangi istrinya dari arah belakang pada 
zaman Rasulullah, kemudian Rasulullah mengingkari perbuatan tersebut, 
maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Istri-iswrimw adalah (seperti) tanah tempat 
kamu bercocok-tanam” 4. 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “Sesungguhnya bukan yang dikatakan Ibnu 
Umar -semoga Allah mengampuninya dan para sahabat yang lainnya- 
(tentang sebab turun ayat ini). Akan tetapi dahulu orang-orang Anshar, 
penduduk perkampungan ini, adalah penyembah berhala. Mereka hidup 
berdampingan dengan perkampungan orang-orang Yahudi. Orang-orang 
Yahudi itu merasa mempunyai keutamaan ilmu melebihi orang-orang 
Anshar. Dan mereka orang-orang Anshar banyak mengikuti kebiasaan 
orang-orang Yahudi tersebut. Di antara kebiasaan orang-orang Yahudi 
bahwasanya mereka tidak menggauli istri-istri mereka kecuali dari arah 
samping, dan itu lebih membuat wanita tersebut lebih tertutupi. Orang- 
orang Anshar pun banyak yang menirunya. Sedangkan orang-orang Quraisy 
menggauli istri-istri mereka dalam keadaan terlentang. Ketika orang-orang 
Muhajirin datang ke Madinah, salah seorang dari mereka menikahi wanita 
dari kaum Anshar. Lalu ia menggaulinya seperti orang-orang Quraisy 
ketika menggauli istri-istri mereka. Sang istri pun menyalahkannya, dan 
ia berkata, “Kami hanya digauli dari samping.” Lalu mereka mendiamkan 
permasalahan mereka tersebut. Namun kemudian Rasulullah mendengar 
hal tersebut. Maka turunlah firman Allah, Istri-istrimu adalah (seperti) tanah 
tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu 
itu bagaimana saja kamu herdaki." Maksudnya yaitu, gaulilah mereka baik 
dari arah depan, dari arah belakang, ataupun dalam keadaan terlentang 
selama itu pada kemaluannya. 

128 Shaile Al-Bukhari (4527) dalam Rab At-Tafir 


129 Jayyid: Ath-Thabarani (4/145), 
130 Lihat sebelumnya. 


72” Asbabun Nuzul 


Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Syarh Al-Bukahri, “Sebab turun 
ayat ini -yang disebutkan oleh Ibnu Umar- adalah masyhur, dan sepertinya 
hadits Abu Sa'id tidak sampai pada Ibnu Abbas #8 dan yang sampai 
kepudanya adalah hadits Ibnu Umar, hingga ia mengira hadits tersebut 
dari Ibnu Abbas 58 "1 
Ayat 224, Firman Allah 4: 

die ja YA KI a a 
ES A Kenging em 
Ta ATAN A 

“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalem sumpahmu sebagai penghalang 

untuk berbuca kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Juraij berkata, “Aku 
diceritakan bahwasanya firman Allah, “Janganlah kamu jadikan (nama) Allah 
dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan 
mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” Turun pada Abu Bakar dalam perkara Misthah bin Utsasah.”” 


Ayat 228, Firman Allah 3: 
NE E JA NAPA AR NA I 
SEA áá i Oei aa jau 
Su PAR daa 
Prai Bisik gn 


151 Abu Dawud (2164) dalam Bab An-Nikah, dan Al-Hakim (1/219) dalam kitab Al Musiadrak- 

132 Al-Qurthubi berkata (1C10) bahwasanya ada yang berkata ayat Ini turun pada Abu Bakar yang 
bersumpah tidak akan menafkahi Misthah bin Utsasah ketika ia berkata tentang Aisyah dengan hal 
yangtidak benar seperti dalam peristiwa If, Dan ada yang berkata bahwasanya ayat ini turun padu 
Abu Bakar yang bersuanpah untuk tidak makan dengan para tamu Ada yang berkata bahwasanya 
ayat ini turun pada Abdullah bin Rawahah ketika ia tersumpah untuk mengajak bicara suami 
saudari perempuannya yaitu Basyir bin Nu'man. 


Asbabun Nud 73 


“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 
quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah 
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan 
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka 
(bara suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang 
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para 
suami , mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah 
Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." 


Sebah Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibuu Abi Hacim dari Asma binti 
Zaid bin As-Sakan Al-Anshariyah berkata. “Ada zaman Rasulullah 
aku diceraikan, dan pada waktu tersebut wanita yang diceraikan belum 
mempunyai masa iddah, maka turunlah firman Allah yang menentukan 
masa iddah pada perceraian, “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan 
diri (menunggu) tiga kali guru." 

Disebutkan oleh Ats-Sa'labi dan Hibatullah bin Salamah dalan kitab 
'An-Nasikh dari Al-Kalbi dan Mucatil, bahwasanya Isma'il] bin Abdullah 
bin Gifari menceraikah istrinya Qatilah pada zaman Rasulullah & dan 
ia tidak tahu bahwa istrinya tersebut sedang hamil, kemudian setelah 
ia mengetahuinya ia merujuk istrinya, dan ia melahirkan kemudian ia 
meninggal dan begitu juga anaknya. Maka turunlah ayat, “Wanita-wanita 


yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali guru." 
Ayat 229, Firman Allah 8: 


Bi WA a NAPA 
BP Ka Sean 
Ab Ob eng Peri 


Pera 


DM ITE 9 Kaki Aa 


F 
E 
Ç 


133 Shahih: Abu Dawud (2281) dalam Bab Ade Thalaq. 

134 Riwayat ini hanya diriwayatkan sendiri oleh Abu Al-Qusim Hibatullah bin Salamah (w. 410 H) 
salah seorang ulama dalam ilmu An-Nesikk am ALMamsukh. Aku katakan, “Para ulama berbeda 
pendapat tentang arti guru" apakah ia haidh atau suci dari haidh?” lihat Al-Qurthubi (1/1033) 
dan setelahnya. Ibnu Katsir (1/364) dan setelahnya. 


74 Asbabun Nuzul 


“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cera yang baik. Tidak halal bagi 
kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum- 
hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapa: 
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa aras keduanya 
tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah 
hukum-hukum Allah, maka jangenlah kamu melanggarnya. Barangsiapa 
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zhalim.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya dari 
Aisyah berkata "Bahwa dahulu jika seseorang menceraikan istrinya, ia akan 
menceraikannya sekehendaknya dan ia masih dalam keadaan berstatus 
istrinya jika ia merujuknya di masa iddah, walaupun ia menceraikannya 
seratus kali atau lebih.” 

Sehingga seseorang berkata kepada istrinya, “Demi Allah aku tidak 
akan menceraikanmu hingga kamu berpisah denganku dan juga aku tidak 
pernah mengharapkanmu,” wanita tersebut berkata, “Dan bagaimana 
maksudmu?” Orang tersebut berkata, “Aku akan menceraikanmu, dan setiap 
masa iddahmu hampir habis, maka aku akan merujukmu.” Maka wanita 
tersebut kepada Rasulullah dan menceritakannya, kemudian Rasulullah 
diam hingga turun kepadanya firman Allah, “Talak (yang dapat dirujuk) 
dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yany metruf atau menceaaikan 
dengan cara yang baik.” 

Firman Allah, “Wala Yahillu Lakum” (dan tidak halal bagi kamu.) 


Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam “An-Nasikh wa Al-Mansukh" 
dari Ibnu Abbas 88 berkata: “adalah dahulu seseorang memakan apa yang 
telah ia herikan kepada istrinya dan orang lain tidak melarangnya. Maka 
Allah menurunkan firman-Nya, “Tidak halel bagi kamu mengambil kembali 
dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.” 


135 Shahih: Ar Tirmidzi (1192) dalem Bab Adi Thalay. Hal ini disebutkan juga oleh Ibnu Kassir (1/368) 
dan ia berkata, “Dahulu seorang lelaki adalah orang yang paling berhak untuk merujuk istrinya 
salaupun is menceraikannyasekehendaknya selama iru masih dalam masaiddah...”" Dan ia berkata 
uga, “Dahulu seorang lelaki berkata kepade istrinya, “Demi Allah, aku akan membiaikanmu 
menjadi seorang wanita yang tidak janda dan tidak pula mempunyai suami,” maka ia menceraikan 
istrinya hingga waktu sdduhnya hampir habis, ia merujuknya. Lelaki terebut melakukannya berkali- 
kali, maka Allah menurunkan ayat ini...” Lihat Al-Qurtbubi (1/1038) 

136 Nihlah artinya mahar. Di dalam firman Allah, "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 
kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (An-Nisa: 3), 


Asbabun Nul 75 


Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij bahwasanya ia berkata, 
“Ayat ini turun pada Tsabit bin Qais dan pada Habibah. Habibah 
mengadukan kepada Rasulullah & perihal suaminya untuk kemudian 
meminta untuk diceraikan, dan Rasulullah berkata kepada Habibah, 
“Apakah engkau mau mengembalikan kebun yang ia jadikan mahar untukmu?” 
Habibah menjawab, “Iya, aku mau”, lalu Rasulullah memanggil Tsabit 
bin Qais dan memberitahunya tentang apa yang dilakukan istrinya. Maka 
Tabir berkara, “apakah ia rela melakukannya?” Rasulullah menjawab: “Iya, 
ia rela”, istrinya pun berkata, “telah aku lakukan.” maka turunlah ayat, 
“Tidak halal bagi kamu mengombil kembali demi sesuatu yang telah kamu berikan 
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah.” 7 


Ayat 230, Firman Allah 35: 


AI An AA ara aia 


“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang 
lain. Kemudian jika sisuami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada 
dosa bagi keduanya (bekas sunmi pertama dan istri) untuk kawin kembali 
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 
Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) 


mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Muoatil bin Hayyan berkata, 
“ayat ini turun pada Aisyah binti Abdurrahman bin Atia, dahulu ia 
menikah dengan Rifa'ah bin Wahab bin Atiq, dan ia (Rifa'ah) adalah 
anak pamannya, kemudian ia menceraikan Aisyah dengan talak bain, 


Setelah menyebutkan kisah ini, Ibnu katsir berkata, “Nabi memakruhkan kepada Tsabit untuk 
mengambil lebih banyak dari apa yang ia berikan kepada istrinya yang meminta berpisah darinya 
(AL Mukhtal?'ah) (1/372). AL Durthubi berkata (1/1051): “Orang pert 
dalam Islam adalah saudari perempuan Abdullah bin Ubay” dan AL 
ini kepada Ikrimah dan Inu Abbas Libar kisah ini dalam kitab Al Umm milik Imam AsyaSyadii 
(5/164), Abdurmezaq (11771) dalam AlMushannaf. 


76 Asbabur Nuzul 


kemudian Aisyah dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazhi 
kemudian ia menceraikannya. Kemudian Aisyah datang kepada Nabi 
& dan berkata, “Sesungguhnya ia (Abdurrahman) telah menceraikanku 
sebelum ia menggauliku, apakah aku dapat kembali rujuk kepada suamiku 
yang pertama?” Rasulullah menjawab, “tidak, hingga ia (Abdurrahman) 
menggaudimu, dan turun firman Allah pada Aisyah, “Kemudian jika si suami 
mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi 
baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain”, kemudian ia menggaulinya, 
“Kemudian jika sisuami yang lain iu menceraikannya" setelah ia menggaulinya, 
“maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk 
kawin kembali.” 


Ayat 231, Firman Allah 4: 
bara A SENA Ti Fa 
Aa Ke AKAN ai 
t, keran TRAP PAT Gia AN ati Gas NG ALE Fe 


BRG AN GA Kei, An jaga NE 
Gesekan 


“Apabila kamu menceraikan isiri-iserimu, lalu mereka mendekati akhir 
iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah 
mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka 
untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya 
mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat 
zhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum 
Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa 
yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan 
Al-Hikmah (As-Sunnah) . Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa 


138 Lihat kisah tni dalam Usul A-Ghabah (2/233). Dan, A-urthubi berkata (1/1064): Diriwayatkan 
bahwasanya dalam bab ini Umar sangat keras schinges ia berkata, “Jika didatangkan kepadaku 
Mahalih den Muhalllah, maka aku tidak akan melakukan apa pun kecuali aku akan melempar. 
mereka hingga mati." Ibnu Umar berkata, "At-Tabil adalah menikah dengan tidak mengikuti 
tuntunan Blam, maka mereka sama seperti orang yang berzina walaupun mereka telah hidup 
bersama selama dua paluh tahun." 


Asbabun Nud 77 


yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah 
bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu jarir dari jalur ALAufi, dari Ibnu Abbas W8 
berkata, “Dahulu seseorang menceraikan istrinya kemudian merujuknya 
sebelum masa iddahnya habis, kemudian menceraikannya kembali, ia 
melakukan itu untuk memberikan madheratnya dan melarangnya untuk 
menikah dengan yang lain, maka Allah menurunkan ayat ini,” 


Diriwayatkan dari As-Suddi berkata, “ayat ini turun pada seseorang dari 
kaum Ansher yang dipanggil Tsabit bin Yasar yang menceraikan istrinya, 
hingga masa iddahnya hampir habis sekitar dua dan tiga hari, ia merujuknya 
dan kemudian menceraikannya kembali dengan niat memberikan 
madharat. Maka turunlah ayat, “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi 
kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka." Firman 
Allah “Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan.” 
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar dalam Musnad-nya, dan Ibnu 
Mardawaih dari Abi Darda” berkata, “Dahulu seseorang menceraikan istrinya 
kemudian berkata, “Aku hanya main-main” dan juga memerdekakan budak 
kemudian berkata: “saya hanya main-main.” Maka turunlah firman Allah: 
“Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan.” 
Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Ubadah bin Shamit hadits 
seperti ini Dikeluarkan juga oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas ë, dan 
juga Diriwayatkan oleh Ibnu Juraij hadits seperti ini dari Mursal Hasan.“ 


Ayat 232, Firman Allah 2 


Bas Gasa ARES SE AGI GG KA FG 
Ab ia Kes Kant Sa dan UE 


Darat ph amanah KS A 3 Ih 


136 Lihac Ibnu Katsir (1/580) dan Ibnu Jarir (2/480). 

140 Disebuckan oleh Ibnu Katsir dalam Tajstr-nya (1/380) bahwasanya Nabi Shallallahu Alaih wa 
Sallam bersabda setelah tuannya ya ini, “Adarigahal, kesungguhannya adalah sungguh sengguh dan 
beruraurya pun dianggap sungguh-sungguh: pernikahan, talak, dan nguk.” bn 
Al-Tinnidi (1184), Abu Dawud (2194). Al-Qurihubi menyebutkan dalam Tafiir-aya (1 
riwayat yang sama seperti disebutkan oleh Imam As-Suyuthi, hanya saja diriwayatkan Ta Aisah 
Radhisalahu Anha. Lihat Ad-Dur Al Mentsur (1/286), dan Al-Mathalih AL Aliyah (1659). 


78” Asbabur Nuzul 


“Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis ildahnya, maka 
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara 
yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman 
di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan 
lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi 
dan yang lainnya dari Ma'gil bin Yasar bahwasanya ia menikahkan adik 
perempuannya dengan seseorang dari kaum Muslimin, kemudian adiknya 
tinggal dengan laki-laki tersebut, kemudian Jelaki tersebut menceraikannya 
hingga masa iddahnya habis dan ia tidak merujuknya. Setelah itu lelaki 
itu menginginkannya dan wanita tersebut menginginkannya juga, maka 
ia melamarnya kembali, Ma'gil berkata kepada lelaki tersebut: “wahai 
bodoh, dahulu aku memuliakanmu dengan menikahkannya denganmu 
tapi engkau malah menceraikannya, demi Allah ia tidak akan pernah 
kembali kepadamu lagi. Allah Maha Mengetahui keperluan sang suami 
kepada bekas istrinya tersebut dan begitu pula sebaliknya, dan turunlah 
firman Allah, “Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis iddahnya, 
maka janganlah kamu (bara wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 
ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara 
kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” Ketika Ma'gil mendengar 
ayat ini, ia berkata, “Aku mendengar firman-Mu wahai Tuhanku dan aku 
taat", kemudian Ma'gil memanggil lelaki tersebut dan berkata, “Aku akan 
menikahkanmu dan aku akan memuliakanmu”M!, Dan, diriwayatkan juga 
oleh Ibnu Mardawaih dari jalur yang cukup banyak. 

Kemudian Diriwayatkan dari As-Suddi berkata, “ayat ini turun pada 
Jabir bin Abdullah Al-Anshari, dahulu ia mempunyai anak paman yang 
diceraikan oleh suaminya hingga habis masa iddahnya, kemudian suaminya 
tersebut ingin merujuknya, maka Jabir menolaknya dan berkata, “Engkau 
telah menceraikan anak paman kami kemudian engkau ingin menikahinya 
kembali, terapi wanita tersebut juga menginginkan untuk kembali kepada 
bekas suaminya tersebut. Maka turunlah ayat ini.” 


141 Shahih: Al-Bukhari (2067) dalam Bab An- Nikah, At-Tirmidzi (2981) dalam Beh Ar-Tafsr. 


Asbabun Nul 79 


Dan riwayat yang pertama lebih shahih dan kuat”. 
Ayat 238, Firman Allah 45: 


A SER an en T E 
Ta) Ia AAS RN NG SL AN Ie tias 
“Peliharalah segala shalatmu, dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah 
karena Allah (dalam shalamu) dengan khusyu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dalam tarikh-nya, 
Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan Ibnu Jarir dari Zaid bin Tsabit. “Bahwasanya 
Nabi & dahulu ketika shalat zhuhur tengah hari, dan shalat ini adalah 
shalat yang paling berat bagi pera sahabar, maka turunlah firman Allah, 
“Peliharalah segala shalatmu, dan (perihalah) shalat wustha. Berdiilah karena 
Allah (dalam shulatmu) dengan khusyu.” 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Jarir dari Zaid 
bin Tsabit, "Bahwasanya Nabi 4 dahulu shalat zhuhur pada waktu siang 
hari, dan di belakangnya hanya satu hingga dua shaff, dan orang-orang pada 
saat itu ada yang sedang tidur siang dan dalam perniagaan mereka, maka 
turunlah firman Allah, “Peliharalah segala shalat) mu, dan (perihalah) shalat 
wustha. Berdirilah kerena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu.” 


Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, 
An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dan yang lainnya dari Zaid bin Arqam berkata, 
“dahulu pada zaman Rasulullah #k kami berbicara kepada teman kami yang 
berada di samping kami pada waktu kami sendang mengerjakan shalat 
hingga turun firman Allah, “Berdirilah karena Allah (dalam shalasmu) dengan 
khusyu”, kemudian kami diperintahkan untuk untuk diam dan dilarang 
untuk berbicara.” 


142 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafir-nya (1/383) bahwaayat ini turun pada Ma'cil, kemudian 
iu menyebutkan juga bahwasanya ayat ini turun padu Jabir kemudian ta berkata, “Yang shahih: 
adalah yang pertama, wallahu A'lam.” Al-Qurthubi berkata, “hadits ini diriwayatkan oleh Imam 
Asy-Syaf'idalam kitab-kitabnyadari Ma'ail bin Yasar atau yanedisebut dengan Ibnu Sinan. Ath- 
Thahawi berkata, “Ta adalah Margil bin Sinan, dan suami dari saudari perempuannya bernama Abu 
Al adah." aku katakan: “hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Dukhari lebih Shahih wallahu 
Alam" 

143 Hadits ini disebutkan oleh Al-Qurthubi (1/1122) dari AbuSa'id Al-Khudri dan Zad bin Tsabit 3. 
Ibnu Kabir juga menyebutkannya (392/1). Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya yang dimaksud 
dengan Shaletid Wustha adalah shalat Asher (1/393). Dan ia memperkuat pendaputnya dengan 
boadits Nabi 85, “Mereka (kavan musyrakin) telah menyiukkan kita dewi shaku ALWastha, situ sholat 
“Ashar, Semoga Allah memenuhi rumah dan kubur mereka dengan api neraka.” Hadits ini diriwayatkan 
oleh Imam Muslim dalam Bah Al-Masgjid (202, 205, 206). 


BO Asbabun Nuzul 


Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, “Dahulu para 
sahabat berbicara ketika mengerjakan shalat, dan seseorang memerintahkan 
saudaranya untuk suatu keperluan, maka turunlah firman Allah, “Berdirilah 
karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu.” 


Ayat 240, Firman Allah 45: 


-4 e opare de a 


AI Es ES a Ka CA SNG 
are Ana CA Jadi Ji 


© Gas ih ga Iya Laaa ISU 
“Dan orang-orang yangakan meninggal dunia diantaramu dan meriggalkan 
istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga 
Sehun lamanya dengan tidak disunik pindah (dari rumahnya) Alas senpi 
jika mereka pindah (sendiri) , maka tidak ada dosa bagimu (wali atau warits 
dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri 
mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Tafsir-nya dari Mugatil 
bin Hayyan, bahwasanya seseorang dari penduduk Thaif datang ke kota 
Madinah bersama anak-anak laki-laki dan perempuannya, ia juga membawa 
kedua orangtuanya serta istrinya. Kemudian ia meniggal di kota Madinah, 
maka kabat tersebut terdengar oleh Nabi 88, maka Nabi memberikan 
warisan kepada kedua orangtuanya dan anak-anaknya, akan tetapi ia 
tidak memberikan istrinya apa pun, hanya mereka diperintahkan untuk 
memberikan nafkan kepada istri tersebut dari harta yang ditinggalkan 
oleh sang suami selama setahun, maka turunlah firman Allah, “Dan orang- 
orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan menigralkan istri, hendaklah 
berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya 
dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah 
(sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau warits dari yang meninggal) 


141 Al-Rurthubi berkata (1125-1126/1) bahwasanya Ad-Dhahhak berkata, “Setiap kata Qunut di 
dalam Al-Qur'an bermakna ketaatan.” Al-Mujahid berkata, "Arti dari Qanitin yaitu Khasyi'in 
orang-orang yangkbusyu”) Makna ALOwmu adalah panjangnya niku” dem khusyu’, mererulahkan 
pandangan, merendahkan diri. Ar-Rabi' berkata, “AL Ounut adalah lamanya waktu berdiri dalam 
shalat." 


Asbabun Nuut 81 


membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah 
Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”!® 


Ayat 241, Firman Allah 3g: 
Gate rr br pe NIP 
Tg naa CA A pa a cakil; 

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi 

Orang-orang yang bertakwa.” 
Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Zaid berkata, ketika turun 
firman Allah, “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada 
mereka. Orang gang hampa menune kekanpuanaya dan aring sang raken 
menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang parui. Yang 
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”, 
berkata seorang laki-laki, “Jika aku ingin berbuat baik, maka aku akan 
melakukannya, jika tidak, maka aku tidak akan melakukannya. Maka Allah 
menurunkan ayatnya, “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah 
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang mang, sebagai suatu kewajiban, 
bagi orang-orang yang bertakwa.” 48 


Ayat 245, firman Allah 4g: 


AN eat 


‘wé Hai 


ae 


pdre A raet 


Te) Lapan NI YA eri 


“Siapakah yang mau memberi pinjaman n Allah, pinjaman yang 
baik (menafkahkannya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipar 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan 
Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu 
dikembalikan.” 
Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya, Ibnu Abi 
Hatim, dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Umar berkata, “Ketika turun firman 


Al-Bukhari (4530-4531) dalam Bab At-Tafir, Ilmu Karir berkata dalam Tafsrenya 
"Ayat ini di-mansukh oleh ayat Mirats." 
146 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1 401), dan Ath-Thabari (2/554). 


B82 Asbabun Nuzul 


Allah, “Perumpamaan (nafkah yang Diriwayatkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir.” hingga 
akhir ayar, Rasulullah & bersabda, “Wahai Tuhanku, tambahkanlah untuk 
umatku,” maka turunlah firman-Nya, “Siapakah yang mau memberi pinjaman 
kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkannya di jalan Allah) , maka Allah 
akan melipaigandakan pembayaran kepadanya dengan lipet ganda yang banyak. 
Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-N yalah kamu 
dikembalikan "#7 


Ayat 256, Firman Allah 46: 
9g c 2 Jaga a Ne 
SA AR i i SEN GEA oa S, 
#64 Aas 


“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam; sesungguhnya telah 
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesar. Karena itu barangsiapa 
ingkar kepada ihagui dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 
telah berpegang kebada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan terputus 
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dari 
Ibnu Abbas #8 berkata, “dahulu ada seorang perempuan yang anaknya 
meninggal setiap ia melahirkan, maka ia bernadzar jika ia melahirkan 
dan anaknya hidup, maka ia akan menjadikannya seorang Yahudi, maka 
kerika Bani Nadir diusir, di antara mereka ada anak-anak Kaum Anshar 
dan mereka berkata, “Kami tidak akan membiarkan anak-anak kami, maka 
turunlah firman Allah, “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam.” 


Dan, Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Sa'id atau Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas $$ berkata, “Ayat “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama 


147 Shahih: Ibnu Hibban (101505) dalam kitab shahih-nya, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/403) dan 
Al-Qurthubi (1/1152). Ibnu Katsir berkata dalam menjelaskan makna AlOodh- Al Oendh adalah 
memberikan nafkah di jalan Allah,” kemudian ia menyebuckan kisah Abu Dahdah dan kisah ini 
disebutkan dalam kitab Mumad Imam Ahmad (2/296) dan berkata, "Maksudnya adalalah nafkah 
kepala arang yang menjadi tanggungannya,” dan Ibnu Katsir menyandarkan riwayat ini kepada 
Umar bin Al Khaththab, Ia berkata, "Maksudnya adalah mensucikan Allah.” Ibnu Katsir (1/404). 

148 Abu Dawud (2682). 


Asbabun Nuut 83 


Islam" turun pada seorang laki-laki dari kaum Anshar dari Bani Salim bin 
Auf yang biasa dipanggil Hushain, ia mempunyai dua anak yang beragama 
Nashrani, akan tetapi ia sendiri beragama Islam, maka ia berkata kepada 
Nabi 88, “Apakah aku harus memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam, 
sesungguhnya mereka menolak agama kecuali Nashrani? Maka Allah 
menurunkan ayat ini." 


Ayat 257, Firman Allah 45: 


teng dong PETE ER 
LA ENG) AB ia HER gan Sd l 
8 


AI AAS SIA RKA EK 

BI NG MA SA as) Jí Ba 
A . Kira £ K 

O A Giai 

“Allah pelindung urang-urang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari 

kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman) . Dan orang-orang yang kafir, 

pelingdung-pelindungnya ialah syaithan, yang mengeluerkan mereka dari 


cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdah bin Abi Lubabah dalam firman. 
Allah, “Allah pelindung orang-orang yang beriman”, berkata, “Mereka adalah 
orang-orang yang beriman kepada Isa 1883, maka ketika Nabi Muhammad 
diutus, mereka beriman kepadanya, maka turunlah ayat ini pada mereka.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid berkata, “Bahwasanya 
dahulu suatu kaum yang beriman kepada Isa & dan kaum yang lain 
mengingkarinya, maka kerika Nabi & diutus, orang-orang yang mengingkari 
Isa beriman kepada Rasulullah, dan orang-orang yang beriman kepada Isa 
mengingkari Nabi, maka turunlah ayat ini”?! 


149 Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/418) dan menisbatkannya kepada As-Suddi, dan ia 
menyempurnakan kisah tersebur dengan ucapannya, “Kedua anaknya memeluk agama Nashrani 
oleh parapedagangyang datang cari syam yang membawa anggur yang dikeringkan (zabi), ketika 
kedua anaknya Ingin ikut bersama para pedagan tersebut, Ia memaksa kedua anaknya untuk masuk 
Islamdan meminta Rasulullah mengirimkan beberaps oreng untuk mencegah perjalanan mereka, 
maka turunlah ayat ini. Lihat Ibnu Jarir (3/10) dulam tafsir. 

150 Disebutkan oleh Al-Qurt bubi (2/1206) dan ia berkata bahwasanya Daulah berkata, "Agh-Zhutumet 
yaitu kesesatan, dan An-Nur adalah petunjuk, Disebutkan juga oleh Ibnu Jarir (3/22). 

151 Lihatsebelumnya. 


B84 Asbabur Nuzul 


Ayat 267, Firman Allah #: 
Haa ENG Sea gk 


id dinas St ve á 
“Haiorang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 
lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan 
ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” 


Sebab Turunnya Ayat 


Diriwayatkan oleh Al-Hakim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang 
lainnya dari Al-Bara' berkata, “Ayat ini turun pada kita orang-orang 


Anshar, dahulu kami mempunyai kebun kurma, dan seseorang bersedekah 
sesuai dengan banyak atau sedikitnya hasil kebun, dan orang-orang yang 
tidak menginginkan kebaikan memberikan sedekah dengan tandan kurma 
yang di dalamnya kurma jelek tidak keras bijinya dan kurma basah yang telah 
rusak, dan dengan tandan kurma yang sudah pecah. Maka turunlah firman 
Allah, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik.” 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasu'i, dan Al-Hakim dari Sahal 
bin Hanif berkaca, “Dahulu orang-orang memilih buah-buahan yang jelek 
untuk mereka keluarkan sebagai sedekah, maka turunlah firman Allah, 
“Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkam dari 
padanya." 2 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Jabir berkata, “Rasulullah 
diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu sha' dari kurma, 
muka seseorang dengan kurma yang jelek, kemudian turunlah firman Allah, 
152 Al-Hakim (2/385) dalam Shahih-nya. 

Bukluridan kadha dan mereka ber 


(1/429-430) 
153 Abu Dawud (1607) dalam Bab Az-Zakat, dan Al-Hakim (1/559). 


ia berkata, “Riwayat ini shahih delam syarat Imam Al- 
ak meriwayatkannya. Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir 


Asbabun Nund 85 


“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik.” 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas $$ berkata, 
“Dahulu para sahabat Nabi membeli makanan yang murah dan kemudian 
bersedekah dengan makanan tersebut, maka turunlah ayat ini,” 


Ayat 272, Firman Allah 3: 


ARA 
SS AG AA DA R ia 


ETE HI fe das 
“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan 
tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di 
jalan Allah). Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu 
membelanjakan sesuatu melamkan karena mencari keridhaan Allah. Dan 
apa saja harta yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya 
dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak ada dianiaya (dirugikan) ." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Hakim, Al-Bazzar, Ath-Thabarani, 
dan yang lainnya dari Ibnu Abbas #2 berkata, “Dahulu orang-orang 
Muslim tidak ingin memberikan bagian kepada keturunan mereka yang 
musyrik, kemudian keturanan-kerurunan mereka meminta bagian mereka, 
maka mereka diberikan keringanan dan turunlah firman Allah, “Bukanlah 
kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk” hingga firman Allah, 
“sedang kamu sedikitpun tidak ada dianiaya (dirugiken)” "8 


AH lakim (2/311) dan Ibnu Katsir telah menyebutkan riwayat-riwayat ini semua (1/433-434) 
155 Al-Qurthubi berkata dalam Tafer-nya (2/1259): “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 

berkata, "Dahulu beberapa orang dari kaum Anshar mempunyai kerabat dari Bani era hah dan 
Nadhir, dan mereka enggan untuk memberikan kerabatnya sedekah dengan tujuan ketika mereka 
membutuhkan maka kerabat mereka akan masuk Islam, muka turunlah ayat ini karena mereka. 
Dan beberapa ulama tafsir menceritakan bahwasanya Asma binti Abu Bakar Ash-Shiclig ingin 
bersilaturahmi kepada kakeknya Abu Kuhatah, kemudiania membatalkan niatnya tersebut karena 
kakeknya masih kafir, maka turunlah ayat ini. 


B6 Asbabun Nuzul 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas &, bahwasanya 
Rasulullah memerintahkan kepada setiap orang Muslim untuk tidak 
bersedekah kepada selain Muslim, maka turunlah firman Allah, “Bukanlah 
kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk”, maka kemudian 
diperintahkan untuk bersedekah kepada setiap orang yang meminta dari 
setiap agama.” 


Ayat 274, Firman Allah #i: 


aes Ge IG pit IA Gps Saif 
BRA SR Sp e MA KA 
Dos 


“Orang-orang yang menajkahkan hartanya di malam hari dan di siang hari 
secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di 
sisi Tuhannya. Tidak ada kekhwatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim dari Yazid 
bin Abdullah bin Arib dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi & bersabda, 
Yayat “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dem di siang hari 
secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya. Tidak ada kekhwatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati” turun pada para pemilik ternak kuda.”!* Yazid dan ayahnya: 
majhul (tidak diketahui). 


Diriwayatkan oleh Abdurrazzag, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ath- 
Thabarani dengan sanad yang lemah dari Ibnu Abbas WA berkata, “Ayat 
ini turun pada Ali bin Abi Thalib, dahulu ia mempunyai empat dirham, ia 
menafkahkan pada malam hari setu dirham, pada siang hari satu dirham, 
dalam kondisi tidak diketahui orang lain satu dirham, dan pada kondisi 


terang-terangan satu dirham.”” 


156 Aih-Thabarani (2/17) dalam kitab ALA usah. 
157 Lihat kitab AL Mama (324/6) dan Al-Haitsami berkata, Dalam riwayat ini terdapat Akdul Wahid 


bin Mujahid dan ia dha'if. Tenu Katsir mendha" kan riwayat mi (1/437). 


Asbabun Nund 87 


Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Ibnul Musayyib berkata, 
“Ayat ini turun pada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan yang 
menafkahkan harta mereka untuk prajurit yang kesusahan.” 


Ayat 278, Firman Allah 45: 


"ai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah 
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad:nya, dan Ibnu Mandah dari 
jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas Wê} berkata, “Disampakan 
kepada kami bahwasanyaayat ini turun pada Bani Amru bin Auf dari Tsagif, 
dan Bani Mughirah, adalah Bani Mughirah mempunyai utang dari hasil riba 
kepada orang-orang Tsagif, dan ketika Allah menaklukkan kora Makkah 
untuk Rasulullah, Allah menghapuskan segala bentuk riba pada hari itu,” 

Kemudian Bani Amru dan Bani Mughirah berselisih dalam masalah 
pembayaran utang karena hasil riba mereka, maka mereka mendatangi 
seseorang yang bernama Attab bin Usaid yang pada saat itu menjadi 
gubernur di kota Makkah, maka Bani Mughirah berkata, "kami adalah orang 
paling sengsara karena riba sedangkan Rasulullah telah membatalkan semua 
riba dari selain kami” Bani Amru pun menyahut, “Kami telah berdamai 
dengannya (Muhammad) dan telah sepakat bahwa riba kami dari orang- 
orang (selain orang-orang Muslim) adalah hak kami, kemudian Attab 
mengabarkan kepada Rasulullah & tentang hal tersebut, maka turunlah 
ayat ini dan ayat setelahnya.” 


Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah berkata, “Ayat ini turun 


158 Al-Qurthubi berkata, “Bahwasanya Qatadah berkata, “Ayat ini turun mengenal orang-orang 
munafik tanpa pemborosan dan kebakhilan." Ibnu Juraij berkata, “Ayat ini turun mengenai seorang 
lelaki yang melakukan hal tersebut dun tidak disebutkan namanya” dinukil dari kitab Alam? li 
Alarm ALA am (1209/2). 

159 Ibnu Katsir (1/442-443) dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Juraij, Zaid bin Aslam, Mugatil, dan 
As-Suddi. 


88 Asbabun Nuzul 


pada orang-orang Tsagif. Dari mereka terdapat Mas'ud, Habib, Rabi'ah, 
dan Abdu Yalail, mereka dari Bani Amru dan Bani Umair.” 


Ayat 285, Firman Allah 4: 


at co SR an 

ALS ea 45 og 2 DA Ka AK san 
KE IA AI EBT al uk 
BA 5 as 
“Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan inang 
dari Tuhannya, demikin pula orang-orang yang beriman. Semuanya 
beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Nya, kitab-kitab.Nya, dan 
sasih ram Nya. (mereka mengatakan): “kami dak membeda-bedakan 
antara secrangpun (dengan yang lain) dai rasulrasulNa”, dan mereka 
sangkan Meki madan TANKENE at” (er ki AGA) 
“ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan selain mereka dari Abu 
Hurairah berkata, “Ketika turun ayat, “Dan jika kamu melahirkan apa 
yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah 
akan membuat perhitungan dengan kamu tentan perbuatan itu” para sahabat 
merasa berat dengan hal tersebut, maka mereka mendatangi Rasulullah & 
kemudian berlutut di hadapan beliau dan berkata, “Telah diturunkan ayat 
ini kepadamu akan tetapi kami tidak sanggup menanggungnya” kemudian 
Rasulullah bersabda, “Apakan kalian ingin mengatakan seperti aba yang 
dikatakan oleh Yahudi dan Nashrani sebelum kalian, “Kami mendengar dan 
kami tidak ingin menunutinya?, akan tetapi katakanlah: “Kami mendengar dan 
kami taat.” (mereka berdoa): “Ampunilah kemi ya Tuhan kami dan kepada 
Engkaulah tempat kembali." 

Ketika mereka mengatakan kalimat ini dengan mudah, Allah 
menurunkan firman-Nya setelah itu, “Allah tidak membebani sesenrang 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) 
yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya 


Asbabun Nund 89 


(Mereka berdo'a): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 
lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada 
kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa 
yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami. ampunilah kami. dan 
rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap 
kaum yang kafir 

Dan Muslim meriwayatkan dan selainnya dari Ibnu Abbas #8 seperti 
hadits ini", 


160 Shahih: Muslim (199) dalam Bab Al-Iman, Ahmad (2/412). Dan telah disebutkan oleh Ibnu Katsir 
(1452) dan Al-Qurthubi (2/1347). Al-Quıthubi menambahkan bahwasanya ayat ini turun peda 
kisah Mi'raj dan io menisbuhkan kisah ini kepada Heran Al Bosri, Mujahid. dan Adh-Dhahbak 
dan ia berkata, "Semua ayat Al-Qur'an diturmkan dengan kepada Nabi & melalui perantara 
jibril sæ kecuali ayat ini, sesungguhnya Nabi langsung mendengar ayat ini pada malam Mi'raj...” 
kemudian ta menyebutkan kisahnya secara utuh (1/1345) riwayat ini sanadnya sangat dha'if. 


90 Asbabur Nuzul 


Madaniyyah, Dua Ratus Ayat!?! 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Rabi” berkata, “Bahwasanya 
orang-orang Nashrani mendatangi Rasulullah # dan mereka mendebatnya 
dalam perkara Nabi Isa 23, Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Alif Laam 
mim. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang 
Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk Nya. Dia menurunkan 
Al-Kitab (Al-Qur'an) kepadamau dengan sebenarnya: membenarkan kitab 
yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.” Hingga 
lebih dari delapan puluh ayat darinya (Surat Ali Imran). 

Dan berkata Ibnu Ishaq, bercerita kepadaku Muhammad bin Sahal bin 
Abi Umamah dengan berkara, “Ketika penduduk Najran datang kepada 
Rasulullah & menanyakan tentang Isa bin Maryam, turun pada mereka ayat 
awal dari surat Ali Imran hingga ayat delapan puluhan”. Diriwayatkan 
oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalil An-Nubuwwah, 


161 Ibnu Katsir berkata, “Surat ini adalah Madaniah karena dari awal ayat hingga ayat delapan puluh 
tiga turun pada urusan dari penduduk Najran, adalah kedatangan mereka pada tahun 9H (1/460). 
Al-Qunthubi berkata, “Surat ini adalah Madaniah oleh kesepakatan ulam: 

102 Al-Qurthubi berkata di dalam Tafirenya (2/1357-1558): "awal dari surat ini turun pada utusan 
dari penduduk Najran, mereka adalah orang Nashrani yang diutus kepada Rasulullah & yang 
jumlahnya enam puluh, dari mereka terdapat para petinggi-petinegi dan orang-orang terhormat 
yang berjumlah empat belas arang. Mereka bertemu dengan Rasulullah setelah shalat Ashar 
dengan memakai pakaian Al-Habarat (morif Urdu dan Yaman), Parasahabar pun berkata ketika 
melihat pakaian mereka, “kami belum pemah melihat utusan yangseindah dan terpandang seperti 
mereka," ketika datang waktu shalat orang-orang Nashrani tersebut maka mereka melaksanakannya 
di masjid Nabi 8 dengan menghadap ke arah timur, lalu Nabi pun bersabda, “biarkanlah mereka 
melaksanakan ibadah mereka." Kemudian orang-orang Nashrani tersebut menentukan waktu di 
mana mereka dapat berdebat dengan Nabi & rentang lsa% yang mereka anggap sebagai anak Allah 
dan kepercayaan mereka yang lainnya terhadapa Isa. Kemudian Nabi membantah seluruh anggapan. 
mereka terhadap Isu dengun alusan yang senget kuat, akun tetapi mereka tidak menerimanya. Dan 
turunlah pada menka ayat-ayat awal dari surat ini hingga lebih dari delapan puluh ayat. Orang: 
orang tersebut kembali kepada para pemimpin mereka dan Rasulullah mengajak mereka untuk 
melakukan Mubahalah, Al-Qurthubi menisbatkannya kepada Ibu Ishao, 


Asbabun Nuut 91 


Ayat 12, Firman Allah $: 
ire OTE T PE ET 
DA Nias Dia Wajak ai G 
Bagi 
“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: “Kamu pasti akan dikalahkan 
(di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah tempat 
yang seburuk-buruknya.”" 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Suman-nya, dan Al-Baihaqi 
dalam Dalail An-Nubuwwah dari jalur Ibnu Ishag dari Muhammad bin Abi 
Muhammad dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas $2, Bahwasanya 
Rasulullah & ketika orang-orang Quraisy tertimpa dengan apa yang Allah 
timpakan (kekalahan) pada perang Badar, beliau kembali ke kota Madinah, 
kemudian mengumpulkan orang-orang Yahudi di dalam pasar Bani 
Qainuqa’ dan berkata, “ Wahai orang-orang Yahudi, masuklah ke dalam 
Islam sebelum Allah menimpakan kepada kalian apa yang ditimpakan 
kepada orang-orang Quraisy”, mereka menjawab, Janganlah kamu tertipu 
dengan apa yang ada di dalam dirimu, kamu dapat membunuh seseorang 
dari Quraisy karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu cara 
berperang. Sesungguhnya kamu, demi Allah, jikalau engkau memerangi 
kami, sesungguhnya kami adalah manusia (terkuat) dan kamu tidak akan 
menemukan manusia seperti kami, maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir” hingga ayat “bagi orang-orang 
yang mempunyai mata hati. ”!® 

Dan diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Ikrimah berkata, “Seorang 
Yahudi yang bernama Fankhash berkata, “Janganlah Muhammad 
diperdayakan dengan membunuh dan mengalahkan kaum Quraisy, 
sesungguhnya orang-orang Ouraisy tidak pandai berperang. Maka turunlah 
ayat ini.” 


163 Disebutkan oleh Abu Dawud (3001) dalam Bab Al-Khsroj, dam Ibnu Katsir (1/463). 

164 Al-Qurihubi berkata, “Dalam riwayat Abu Shalih bahwasanya orang-orang Yahudi ketika merasa 
senang dengn apa yang menimpa kaum Muslimin pada perang Ubud, maka turunlah ayat ini 
BT). 


92 Asbabun Nuzul 


Li a 


Ayat 23, Firman Allah 4s: 
ot S4 oare H KA LA nager 


Kak Sasa 


4 
Beta mag sala ap YA HE 
“Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang telah diberi bagian 
yaitu Al-Kitah (taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab 
itu menetapkan hukum di antara mereka; kemudian sebagian dari mereka 
berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran) .” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnul Mundzir dari Ikrimah 
dari Ibnu Abbas & berkata, “Rasulullah masuk kedalam Baitul Madras 
(tempat ibadah orang-orang Yahudi) yang di dalamnya terdapat sekumpulan 
orang Yahudi, kemudian beliau mengajak mereka kepada jalan Allah, maka 
Nu'aim bin Amru dan Harits bin Zaid berkata kepada beliau, “Kamu berada 
di dalam agama apa wahai Muhammad?” Rasulullah menjawab: “Berada 
dalam agama Ibrahim” kemudian mereka berdua berkata, “Sesungguhnya 
Ibrahim adalah seorang Yahudi,” Rasulullah bersabda kepada kedua orang 
tersebut, “Mendekatlah kepada Taurat, sesungguhnya ia ada di hadapan kita 
dan kalian, maka mereka berdua mengabaikannya," maka turunlah firman 
Allah, “Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang telah diberi bagian 
yaitu Al-Kitab (aurat), mereka diseru kepada kitab Allah" hingga ayat “selalu 
mereka ada-adakan "19 


Ayat 26, Firman Allah 4#: 
D LA IS ali A; 
UWA PESAN a Pan 
BKB UT Ba a Ga 


“Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan 
kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan 


165 Disebutkan oleh Ibnu Jarir (3/145) dalam Bab At Takir, Al Qurtbubi berkata didalam Takir nya 
(2/1401): “Ayat ini turun karena sekelompok orang Yahudi mengingkari kenabian Muhammad 
$, lalu Nabi berkata kepada mereka, “Marilah kita lihat di dalam Taurat, karena di dalamnya 
disetutkan sifat dan ciri-ciriku,” akan tetapi mereka menolak.” 


Asbabun Nun” 93 


dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau 
kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan 
Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala 
sesuatu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Qatadah berkata, “Diceritakan 
kepada kami bahwasanya Rasulullah #8 memohon kepada Tuhannya 
untuk menjadikan kerajaan Romawi dan Persia bagian dari umatnya, 
maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Katakanlah: “Wahai Tuhan yang 
mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau 
kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. 
Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki den Engkau hinakan orang 
yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya 
Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. ”!* 


Ayat 28, Firman Allah 3: 
Ker ras Al) ios ca AG Sadi PA B3 


Ata LD LX. 


ian HD ANN Tepat Lp BU 
Dada ka 


“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi 
Wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat 
demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena 
(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah 
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah 
kembalilmu)." 


Sebab Turunnya Ayat 


Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu 
Abbas 88 berkata, “Dahulu Al-Hajjaj bin Amru sekutu Ka'ab bin Asyraf, 


166 Disebutkan oleh Ibnu Jarir (3/143). Al-Qurchubi berkata bahwasanya Ibnu Abbas dan Anas bin 
Malik berkata, "Ketika Rasulullah & menaklukkan kota Makkah dan beliau menjanjikan kepada 
Ummatnya untuk menaklukkan kerajaan Roma dan Persia, orang-orang munafik dan Yahudi pun 
berkata, "tidak mungkin! Bagaimana ja akan menaklukkan kerejuan Roma dun Persia sedangkan 
mereka lebih mulia dan kuat. Apakah Muhamad tidak merasa puas dengan kota Makkah dan 
Madinah hingga ia ingin merampas kerajaan Roma dan Persia,” Maka Allah menurunlah ayat ini. 
(IKA). 


94 Asbabur Nuzul 


Ibnu Abi Al-Hugaig, Rais bin Zaid hidup berbaur dengan sekolompok 
orang-orang Anshar agar mengganggu mereka agar keluar dari agama 
mereka, maka Rifa'ah bin Mundkir, Abdullah bin Jubair, dan Sa'id bin 
Khutsaimah berkata kepada orang-orang Anshat tersebut: “hindarilah 
orang-orang Yahudi tersebut, dan jauhilah untuk berbaur dengan mereka 
karena mereka ingin mengeluarkan kalian dari agama kalian”, tetapi mereka 
mengabaikannya." Maka turunlah firman Allah kepada mereka, “Janganlah 
orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan 
meninggalkan orang-orang mukmin," hingga ayat, “Dan Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu.” 


Ayat 31, Firman Allah 4: 
Ah er n menga Ngan RAT AA Ab 
Gya KI Jalan Nan ane lina ES o Je 
ta LAA 5 
V A) agak 
“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha 
Pegampun lagi Maha Penyayang." 
Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Hasan Al-Basri berkata, berkata 
suatu kaum pada zaman Rasulullah, “Demi Allah, wahai Muhammad 
sesungguhnya kami sangat mencintai Tuhan kami,” maka turunlah firman 
Allah, “Katakanlah: “jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 


niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pegampun 
lagi Maha Penyayang. ”!® 


Ayat 58, Firman Allah 4; 


Par 
ir 


167 Al-Qurihubi menyebutkan riwayat dan Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini turun 
padaUbadah bin Shamit Al-Anshari, seorang yang ikut dalam peperangan Bader dan juga hamba 
ng bertakwa, akan tetapi ia mempunyai sekutu dari orang-orang Yahudi, maka ketika Nabi ingin 
pergikeluar pada hari Ahzab, Ubadah herkara kepada Nabi: “wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku 
mempunyai sekutu dari orang-orang Yahudi sebanyak ima ratus orang, dan aku berpendapat bahwa 
dapat keluar bersama kita untuk berperang melawan musuh, make turunlah ayat ini (2/1409). 

168 Ibnu Kasir menyebutkan dalam Tafir.nya(1/478) bahwasanya Hasan Al- Basri dan para ulama salaf 
ang kainnya berkata, “Suatu kaum merasa bahwa mereka mencintai Allah, maka Allah menguji 
mereka dengan ayat ini, "Katakanlah: “Jikakamu (berar-bener) mencinta Allah, ikutilah aku, nis 
Allah mengesihidan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pegampun lagi Maha Penyayang.” 


ya 


Asbabun Nund 95 


“Demikianlah (kisah Isa), kami membacakannya kepada kamu sebagian 
dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al-Qur'an yang penuh 
hikmah." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan Al-Basri berkata, 
"Datang kepada Rasulullah & dua orang pendeta Najran, dan berkata 
salah satu dari pendera tersebut, “Siapakah ayah Isa?” dan Rasulullah 
tidak langsung menjawab hingga Allah memerintahkannya untuk 
menjawabnya, maka turun pada Rasulullah 44, “Demikianlah (kisah Isa), 
kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukii-bukui (kerasulannya) 
dan (membacakan) Al-Qur'an yang penuh hikmah” hingga “Janganlah kamu 
termasuk orang-orang yang ragu-ragu.” 

Diriwayatkan dari jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas & berkata, 
“Sesuugguhnya beberapa orang Najran datang kepada Rasulullah 8, dan di 
antara mereka terdapat tuan-tuan mereka dan juga orang-orang bawahan, 
mereka berkata, “apa urusan kamu menyebut shahib kami?” Rasulullah 
menjawab, “siapa yang kamu maksud?” mereka berkata, “Isa, apakah kamu 
mengira dia adalah hamba Allah?" Nabi menjawab, “Tya”, dan mereka 
berkata, “Apakah engkau pernah melihat seseorang seperti Isa atau 
diberitahu tentangnya?” kemudian mereka pergi dari Rasulullah, kemudian 
Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, “Katakanlah kepada mereka 
jika datang kepadamu kembali, “Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi 
Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam”, hingga “Janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang ragu-ragu.” 

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalail An-Nubuuwah 
dari jalur Salamah bin Abdi Yasyu' dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya 
Rasulullah & menulis kepada penduduk Najran sebelun turun kepadanya, 
“Thaa Siin”, dengan menyebut nama Tuhan Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub: 
dari Muhammad Nabi Allah,” dan dalam kutipan hadits tersebut tertulis, 
“kemudian mereka mengirim kepada Rasulullah Syarahbil bin Wada'ati 
Al-Hamdani, Abdullah bin Syarahbil Al-Asbahi, dan Jabar Al-Hartsi. 
Kemudian mereka berangkat menuju Rasulullah, ketika mereka sampai 
kepada beliau, mereka bertanya-tanya hingga mereka menanyakan, “apa 
yang kamu katakan tentang Isa?" 

Beliau bersabda, “Aku tidak dapat mengatakan apapun hari ini, maka 
pergilah hingga nanti aku akan memberitahu kalian.” Ketika mereka memasuki 


96 Asbabur Nuzul 


keesokan harinya, Allah menurunkan firman-Nya, “Sesungguhnya misal 
(penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam” hingga firman- 
Nya yang berbunyi, “dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada 
Orang-orang yeng dusta." 

Diriwayatkan olch Ibnu Sa'ad dalam kitab Arh-Thebagat dari Al- 
Arzag bin Qais berkata, “Datang kepada Nahi seorang uskup Najran 
dan bawahannya, maka Rasulullah #8 menawarkan Islam kepada mereka 
berdua, mereka berkata, “sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam 
sebelum kamu,” Rasulullah menjawab, “Kalian berbohong, sesungguhnya 
kalian bukanlah orang Islam karena tiga perkataan kalian berdua: meyakini 
Allah mempunyai anak, kalian memakan daging babi, dan sujud kalian untuk 
berhala", mereka berdua mengatakan, “siapakah ayahnya Isa?” Rasulullah 
tidak menjawab pertanyaan mereka hingga Allah menurunkan firman-Nya, 
“Sesungguhnya misal (penciptaan) “Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) 
Adam" hingga firman Allah, “Dan sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Maka Rasulullah kemudian memanggil mereka 
berdua dan mengajak untuk saling melaknat, uskup dan bawahannya 
menolak dan memilih untuk membayar jizyah dan kemudian kembali 
pulang.” 


Ayat 65, Firman Allah 4: 
data Au Maa den maka 
RAT SA Ts AAA LAS 9 LI Jati, 


D Ola Mina ba Ioi 
“Hai Ahli Kitab, mengapa kalian bantah membantah tentang hal Ibrahim, 


padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan setelah Ibrahim 
Apakah kamu tidak berpikir?.” 


Sebab Turunnya Ayat 


Diriwayatkan oleh Ibnu Ishag dengan sanad yang berulang-ulang dari 
Ibnu Abbas WB berkata, “Orang-orang Nashrani Najran dan pendeta- 
pendeta Yahudi berkumpul kepada Rasulullah, kemudian mereka saling 


169 Diriwayatkan oleh Al-Hakim (593-594) dan ramenshahihkannya, dan Ibnu Ketsirmenyebutkannya 
(1/492-493) dengan riwayat yang panjang dan ia menisbahkan kepada Al-Baihaqi dalam kitab 
Dalal An-Nubuwuah dan ia berkata: “riwayat ini ghaib” lihat Ae- Dur ALMarasur (2/39). (2/369). 
Imam Al-Bukhari menyebutkan kisah ini dalam kitabnya (4380) dan Muslim (55) dalam Fadhai! 
'Ash-Shohabah dan kisah ini dikenal dengan Al-Mubahalah. Lihat Tafsir Al-Qurthubi (211453). 


Asbabun Nund 97 


berselisih di hadapan Nabi #8, berkata para pendeta Yahudi, “Tidaklah 
Ibrahim kecuali seorang yang beragama Yahudi.” Orang-orang Nashrani 
juga berkata; “tidaklah Ibrahim kecuali ia adalah seorang yang beragama 
Nashrani." Maka turunlah firman Allah, ““Hai Ahli Kitab, mengapa kalian 
bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak dinerumkan 
melainkan setelah Ibrahim. Apakah kamu tidak berbikir?””, Dikeluarkah oleh 
Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwwah. 


Ayat 72, Firman Allah 4: 

mna Ae ea KG Hard. akan Bone aan 
Late GAN BEI GA AK Ke As 
CI sen diah GE KAS 
“Segolongan (lain) dari Ahli kitab berkata (kepada sesamanya): 
“Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan. 
kepada orang-orang yang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan 
siang dan ingkarilah ia pada akhirya, supaya mereka (orang-orang mukmin) 

kembali (kepada kekafiran).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkah oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas & berkata, Abdullah 
bin Shaif, "Adi bin Zaid, dan Harits bin Auf berkata kepada satu sama 
lain, “Kemarilah kalian, kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada 
Muhammad dan para sahabatnya pada pagi hari dan kemudian mengingkari 
mereka pada malam hari hingga kita mencampur adukkan agama mereka 
hingga mereka melakukan seperti apa yang kita lakukan, maka mereka 
pergi dari agama mereka” kemudian Allah menurunkan firman-Nya kepada 
mereka, “Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan 
yang bathi!” hingga firman Allah, “Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi 
Maha Mengetahui” 3, 


170 Lihat Ibnu Katsir (1495). Al-Qurthubi menyebutkan (2/1456) bahwasanya ayat ini turun 
karena pengakuan setiap kelompok dari orang-orang Yahudi dan Nashrani bahwasanya Nabi 
Ibrahim adalah adalah seorang nabi dari agama mereka, maka Allah mengingkari mereka dengan 
menjelaskan bahwasanya Yahudi dan Nashrani agama yang datang setelah Ibrahim. 

171 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/496) dan ia menambahkan, bahwasanya Ibnu Abi Najih dari 
Mujahid berkata, “Dalam ayat ini bermaksud menjelaskan untuk orang-orang Yahudi yang ikuc 
shalat dengan Nabi 48 melaksanakan shalat di waktu Shubuh, akan tetapi mereka mengingkari Nabi 
disiang hari sebagai bentuk tipu daya dari mereka yang ingin memperlihatkan kepada orung orang 
bahwa telah nampek kesesatan dari Nahi yang mereka ikuti” ALAufi berkata dari Ibnu Ablas, 
sekelompok orang dari Ahlu Kitab: "Jika kalian bertemu dengan para sakabat Muhammad pada 
awal waktu siang, maka berimanlah dan jika sudah pergi wakta sang, maka lakukanlah ibadah 


98 Asbabur Nuzul 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi dari Abu Malik 
berkata, “Bahwa dahulu pada pendeta Yahudi mengatakan kepada orang- 
orang Yahudi lainnya, “Dan janganlah kalian percaya kecuali kepada orang yang 
mengikuti agamamu,” maks Allah menurunkan firman-Nya, “Sesumuruhnya 
petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah.” 


Ayat 77, Firman Allah 4#: 
SET BIS Si 
WE BA KA 3 
WE A 


“Sesungguhnya orang-orang yang yang menukar janji (nya dengan) Allah 
dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak 
dapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan 
mereka dann tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak 
(pala) akan mensucikan mereka. Bayi mereka adzab yang pedih." 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan selainnya bahwasanya 
'Asyats bin Rais berkata, "Bahwa dahulu antara aku dan seorang Yahudi 
perselisihan tentang tanah, maka aku membawa permasalahan ini kepada 
Rasulullah 8, kemudian Rasulullah berkata kepada, “apakah engkau memiliki 
bukti?" saya menjawab: “tidak”, kemudian Rasulullah bersabda kepada 
orang Yahudi tersebut: “bersumpahlah", kemudian aku berkata: “jika ia 
bersumpah, maka hartaku akan hilang diambil olehnya.” maka turunlah 
firman Allah, “Sesungguhnya orang-orang yang yang menukar janji (nya 
dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka 
itu tidak dapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata 
kalian agar mereka berkata, “Orang-orang Ahlu Kitab lebih mengetahui daripada kita apa yang 
benar, kisah ini disebutkan oleh Qatadah, As-Suddi, Rahi” dan Thru Malik.” Al-Qurthubi berkara 
(2/1459- 1460): Orang-orang Yahudi berkata, “Berimanlah kalian kepada Muhammad pada awal 
wak: siang dengan melaksanakan shalatnya dengan beriblar ke Patrul Magis karena ilah 
yang benar, dan ingkarilah shalatnya pada akhir waktu siang yang berkiblat ke ka'bah, agar mereka 
kembali kepada kiblat kalian.” Riwayat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. 
172 Disebutkan oleh Al-Qunthubi (2/1461) bahwasanya ini adalah perkataan orang-orang Yahudi 


Khaibar kepada orang-orang Yahudi penduduk kota Madinah, dan ia menisbatkannya kepada 
As-Suddi. 


Asbabun Nund 99 


dengan mereka dann tidak akan melihat kepada mereka pada kari kiamat dan 
tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka adzab yang pedih. ””* 

Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abi 
Aufa bahwasanya seseorang menjual barang dagangannya di pasar, lalu ia 
bersumpah atas nama Allah bahwa ia telah menerima barang dagangan 
tersebut dengan harga di atas harga yang ia tawarkan untuk membujuk 
seorang lelaki Muslim. Maka turunlah firman Allah, “Sesungguhnya orang- 
orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan 
harga murah,.” Al-Hafizh Ibnu hajar berkata dalam Syarh Al-Bukhari, “tidak 
ada kontradiksi antara dua hadits ini, tetapi dapat dipahami bahwa sebab 
turun ayat ini adalah dua peristiwa sekaligus.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah, “Sesungguhnya ayat ini 
turun pada Yahya bin Akhtab, Ka'ab bin Asyraf, dan orang-orang Yahudi 
lainnya yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan di dalam Taurat 
kemudian menggantinya dengan yang mereka inginkan dan bersumpah 
bahwa itu adalah turun dari Allah.” 

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Ayat ini mempunyai kemungkinan 
beberapa sebah, akan terapi kemungkinan yang kuatnya adalah yang 
termuat dalam kitab shahih.” 


ji 79, Firman Allah 4: 


Kn AG KA NG BI 0 Ke 
Setan Bes Gua Sen jai 
Dani Kena 


173 Shahih: Al-Bukhari (2358) dalam Bab Al-Masager, Muslim (138) dalam Bab Al-Iman. 

174 Shahih: Al-Bukhari (2417) dalam kitab Al-Asykhash,dan Moslim (138) delam Bab Al-Iman. Lihat 
kitab Farà A-Bari (3-213) 

198 Lihat sebelumnya kitab Fath Al-Bari, dan Ihru Katsir menyeburkan bahwa kisah ini memiliki 
beberapa riwayat yang banyak, yaitu: 
Riwayat Imam Ahmad bahwasanya perselisihan ini terjadi antara Amri Al-Qais bin Abis dan 
seorang lelaki dari kota Hadramaut, dan Imun Alus meri waya kenya dalam kitabuya Musnad 
Imam Ahmad (5/151). 
Riwayat Al Bukhari tentang seorang lelaki yang menjual barong dagangannya di pusar, lalu ia 
bersumpah was mama Allah bahwa ia telah menerima barang dagangan tersebut dengan harga di 
atas harga yang ia tawarkan untuk membujuk seorang lelaki Muslim. Maka turunlah ayatini. Lihat 
Tafsir Ibnu Katsir (1/500-501). 


100 Asbabur Nuzul 


“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al- 
Kitab, hikmah, dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia: “Hendaklah 
kamu menjadi penyembah-penyembahka bukan penyembah Allah.” Akan 
tetapi (dia berkata) : “Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani, 
karena kamu selalu mengajarkan. Al-Kitah dan disebabkan kamu telah 
mempelajarinya.” 
Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas $ 
berkata, “Berkata Abu Rafi” Al-Qurazhi ketika para pendeta-pendeta 
Yahudi dan Nashrani dari penduduk Najran berkumpul kepada Nabi 
2 dan Rasulullah mengajak mereka kepada Islam: “apakah engkau 
kami menyembahmu wahai Muhammad seperti orang-orang Nashrani 
menyembah Isa?” Rasulullah menjawab, “aku berlindung kepada Allah”, 
maka turanlah firman Allah, “Tiduk wajar bagi seseorang manusia yang Allah 
berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah, dan kenabian," hingga firman Allah 
“berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?” 
Diriwayatkan oleh Abdurrazzag dalam Tafsir-nya dari Hasan berkata, 
telah sampai kepadaku bahwasanya seseorang berkata, Wahai Rasulullah, 
kami akan mengucapkan salam kepadamu sebagaimana kami mengucapkan 
salam kepada sesama kami. Lalu apakah kami harus bersujud kepadamu?” 
Rasulullah #8 menjawab, “Tidak, akan tetapi muliakanlah Nobi kalian dan 
ketahuilah yang benar dan keluarganya, sesungguhnya tidak pantaslah seseorang 
sujud selain kepada Allah, maka turunlah firman Allah, “Tidak wajar bagi 
seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya AlKitab, hikmah, dan 
kenabian,” hingga firman Allah “berbuat kekafiran di waktu kamu sudah 
(menganut agama) Islam? "7 


Ayat 86, firman Allah 5: 
JET TAI LAI UAS CP csi SE 
O ak A a TG LEN tenan 


716 Disebutkan oleh Ibnu karsir (1/501) dan ia menambahkan setelah perkataan seperti orang-orang 
Nashrani menyembah Isa?" seorang lelaki Nashrani dari penduduk Najran yang bemama Rais 
berkata, “Arau itu yang engkau inginkan wahai Muhammad dan kepada hal tersebut kamu 
menyeru kami?” Rasulullah pun bersabda, "Aku berlindung kepade Allah dari menyembah kepada 
selain Allah atau menyeru untuk menyembah selain Allah, sesungguhnya aku tidak diutus dan 
diperintahkan untuk hal itu," maka turunlah aya ini 

177 Disebutkan oleh Al- Wahidi hlm. 97 dan a menisbahkannya kepada Hasan AJ. Bashri, hadits ini 
tidak shahih karena sanadnya mursal. 


Asbabun Nusul 101 


“Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka 
beriman, serta mereka telah mengetahui bahwa Rasul itu (Muhammad) 
benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada 
mereka? Allah tidak merunjuki orang-orang yang zhalim.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan AL Hakim dari Ibnu 
Abbas 68 berkata, “Dahulu seseorang dari kaum Anshar memeluk Islam 
lalu ia murtad, kemudian ia menyesal dan mengirim pesan kepada kaumnya 
yang berisi, “Kirimlah pesan kepada Rasulullah, apakah aku masih bisa 
bertaubat?” maka turunlah firman Allah, “Bagaimana Allah akan menunjuki 
suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman,” hingga firman Allah, “Karena 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Maka kaumnya 
mengirimkan kepada kabar gembira tersebut, kemudian orang tersebut 
memeluk Islam kembali.” 


Diriwayatkan oleh Musaddad dalam Musnad-nya, dan Abudurrazzag 
dari Mujahid berkata, “Al-Harits bin Suwaid darang kepada Rasulullah, 
lalu ia memeluk Islam dan kemudian ia kembali kepada kekafiran. Dan 
setelah itu ia kembali kepada kaumnya, maka Allah menurunkan firman- 
Nya, “Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka 
beriman,” hingga firman Allah, “Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang,” kemudian seseorang membawa ayat ini kepada Harits 
dan membacakannya, kemudian Harits berkata, “Demi Allah sesungguhnya 
aku mengetahui bahwa engkau adalah seseorang yang sangat jujur, dan 
sesungguhnya Rasulullah lebih jujur dari pada engkau, dan sesungguhnya 
Allah lebih jujur.” Kemudian ia kembali dan memeluk Islam dan berlslam 
dengan baik.” 


178 An-Nasai (£5) dalam Bab At Tufsir, Al-Hakim (142/2) dan ia berkata, “Sanadnya shahih," akan 
tetapi mereka berdua tidak meriwayatkannya. AL Ourthubi berkata (2/1478): Hasan Al-Bushri 
berkata, “Ayat ini turun pada orang-orang Yahudi karena mereka memberikan kabar gembira 
akan kedatangan Nabi dan mereka memohon kepada Allah dengannya agar mereka dapat 
mengalahkan orang orang kafir. akan tetapi ketika Nabi Salallahu Alaiki wa Sallam datang, mereka 
mengingkarinya." 

178 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/505) dan ia menisbackannya kepada Mujahid. dan riwayat ini 
mursal karena Mujahid tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi we Sallam. Al- 
Rurthubi berkata (1477/1): “Ayat ini turun pada seorang lelaki dari Anshar yang bernama Harits 
Ein Suwaid saudara dari jalas bin Suwaid murtad dengan dua belas orang lain dan mereka berangkat. 
kekou makkah untuk menyusul orang-orang kalir, makaturenlah ayat ini, kemudian saudaranya 
membawakan ayat ini kepadanya untuk memintanya bertaubat” diriwayatkan dari Tenu Abbas dan. 
yang lainnya. 


102 Asbabur Nuzul 


per RA 


KE as As 


31 
: 
t 


“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 
Ibrahim; barangsiapa yang memasukinya (baitullah itu) menjadi amanlah 
ia: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 
orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; barangsiapa 
mengingkari (kewajiban hafi), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Se'id bin Manshur dari Ikrimah berkata, “ketika 
turun ayat, “Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali- 
kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya, dan ia di akhirat termasuk 
orang-orang yang rugi.” orang-orang Yahudi berkata, “Kamilah orang- 
orang Islam” kemudian Nabi berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah 
mewajibkan atas orang-orang Muslim untuk menunaikan hati ke Baitullah," 
mereka berkata, “Tetapi Allah tidak mewajibkannya kepada kami,” dan 
mereka menolak untuk menunaikan kewajiban haji tersebut, maka turunlah. 
firman Allah, “Barangsiapa mengingkari (kewajiban hafi), maka sesungguhnya 
Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta dlam 18 


Ayat 100, Firman Allah 46: 
Se SUN NG EA agan ang 
Da o 


“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang- 
orang yang diberikan Al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu 
menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.” 


169 Sanednya dha if (lemah) sekali dalam kitab Sunan Sa'id bin Manshur (502). Lihat Ibnu Katsir 
(1/513). Al-Qurthubi berkata (2/1485): Diriwayatkan oleh Mujahid bahwasar 
“Orang-orang Muslim dan Yahudi saling menyombongkan diri, orang-orang 
“Baitul Maqdis lebih baik dari pada Ka'bah karena ia tempat berhijrah para nabi,” orang-orang 
Muslim berkata, “ka'bah lebih baik," Maka turunlahayat ini. 


Asbabun Nuut 103 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Firyabi dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas 8 
berkata, “Dahulu orang-orang Aus dan Al-Khazraj pada zaman jahiliyah 
saling memusuhi, pada suatu ketika, setelah kedatangan Islam, mereka 
berkumpul dan berbincang-bincang tentang apa yang pernah terjadi antara 
mereka dahulu sebelum kedatangan Islam. Hingga tumbuh rasa kemarahan 
antara meraka, kemudia mereka saling mengacungkan pedang. Maka 
turunlah firman Allah, “Bagaimanakah karas (sampai) menjadi kafe” dan 
dua ayat setelahnya”, 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishag dan Abu Syaikh dari Zaid bin Aslam 
berkata, “Seorang Yahudi bernama Syas bin Qais berjalan melintasi 
sebagian orang-orang Aus dan Khazraj yang sedang berbincang-bincang 
yang dahulunya mereka saling bermusuhan. Hal ini membuat Syas 
merasa marah, maka kemudia ia menyuruh seorang Yahudi yang berjalan 
bersamanya untuk bergabung dengan orang-orang tersebut untuk membuat 
permusuhan antara dua kelompok tersebut dengan mengingatkan mereka 
tentang hari Bw'ats, maka orang tersebut melakukan sesuai dengan apa yang 
diperintahkan Syats, maka kedua kelompok tersebut mulai terpengaruh dan 
mulai berselisih dan membangga-banggakan kelompoknya masing-masing 
hingga ada dua orang meloncat ke depan yaitu Aus bin Qaidzi dari Aus 
dan Jabar bin Shakr dari Khazraj. Mereka saling menghina dan berdebat 
yang kemudian memancing emosi kedua belah pihak hingga mereka bersiap 
untuk saling menyerang. Hal tersebut terdengar oleh Rasulullah 4. dan 
beliau langsung mendatangi mereka, dan menasihatinya, kedua kelompok 
mendengarkan dengan baik dan mentaati Nabi. Maka turunlah ayat pada 
Aus dan Jabbar dan orang-orang yang bersama mereka, “Hai orang-orang 
yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian. dari orang-orang yang diberikan. 


181 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (2/1503) bahwasanya seorang Yahudi bernema Syas bin Qais ingin. 
menimbulkan kembali pertikaian antara Aus dun Khauj setelah mereka dahulu didamuikan 
oleh Nabi 5, maka Syas kemudian menghampiri dua kaum tersebut dan menyanyikan sebuah 
syair yang syair in: dahulu dinyanyikan oleh salah satu kelompok ketika dahulu mereka sedang 
berperang, ketika dua kelompok itu mendengar syair tersebut, mereka langsung naik pitam dan 
masing-masing mengambilsenjata untuk kembali berperang seperti dahulu, maka turunlah ayat ini. 
Lalu datanglah Nabi memisahkan kedua kelompok tersebut dan membacakan kepada mereka ayat 
Ini dengan suara yang keras,” Jabir bin Abdullah berkata, “Dahulu Nabi adalah orang yang paling 
kami benci, kemudian beliau memberikan isyarat kepada kami lalu kami berhenti bertikai dan 
Allah menghilangkan rase benci di antara kami, dan pada suat itu Nubi adalah orang yang paling 
kami cintai, dan sesungguhnya aku tidak pernah melihat satu bari yang diawali dengan kekejian 
dan diakhiri dengan kebaikan selain hari tersebut,” Al Ourthubi menistahkannya kepada Ikrimah, 
Ibnu Zaid, dan Ibnu Abbas. 


104 Asbabur Nuzul 


AL-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah 
kamu beriman”, dan turun ayat, “hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang- 
halangi dari jalan Allah," pada Syas bin Qais. 


Ayat 113, Firman Allah 4: 
La A Asa, 2a ki 
a AN sah GA EA A Kn ya Nad 
(OF Sa od ose 2 gt 


“Mereka in tidak sama: di antara Ahli Kirab itu ada sa yang AA 


lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam 
hari, sedangkan mereka juga bersujud (sembahyang). 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani, dan Ibnu Mandah 
riwayat yang berkaitan dengan para sahabat, dari Ibnu Abbas & berkata, 
“Ketika Abdullah bin Sallam, Tsa'labah bin Sa'yah, Asad bin Ubaid, dan 
beberapa orang Yahudi memeluk Islam, mereka beriman dan mempercayai 
juga mencintai Islam. Berkatalah para pendeta Yahudi dan beberapa orang 
kafir, “tidaklah orang yang beriman kepada Muhammad keculai orang-orang 
yang buruk di antara kita, jika mereka adalah orang-orang yang baik dari 
kita, maka mereka tidak akan meninggalkan agama nenek moyang mereka 
dan berpaling kepada agama Islam, maka turunlah firman Allah, “Mereka 
itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka 
membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedangkan mereka 
juga bersujud (sembahyang). ”® 

Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan selain mereka dari 
Ibnu Mas'ud berkata, “Pada suatu hari Rasulullah mengakhirkan untuk 
melaksanakan shalat Isya, kemudian ia berangkat menuju masjid dan beliau 
melihat orang-orang sedang menunggu juga untuk melaksanakan shalat, 
kemudian Nabi bersabda, “Tidak ada satu penganut agama manapun selain 
kalian yang mengingat Allah pada waktu ini, maka diturunkanlah ayat ini, 
“Mereka itu tidak sama; diantara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus," 
hingga ayat, “Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.” 


182 Liha sebelumnya, dan lihat juga Ibnu Jarir (4/16) dalam Tafsir-nya. 
183 Disebutkan aleh Ibnu Katsir (1/528) dan Al Ounbulsi (1/1522). 
184 Shahih: diseburkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Ourhubi seperti sebelumnya, dan diriwayatkan eleh 


Ahmad (1/396), Abu Nu'aim (4/187) dalam Al-Hilyah dan Ibnu Jarir dalam Tajsir-nya (4136). 


Asbabun Nuut 105 


Ayat 118, Firman Allah 4: 
NE SI KA oa Ala la ET Ga Dias 


Baba aU aa SALAT c B PSU Di 


Dan ae E Lean pon ate ee en 

Wan Sy IKEA 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman 
kepercanaanmu orang-orang yang di luar kalamsanmu (karena) mereka tidak 
henti-hentinya (menimbulkan) kemadharatan bagimu. Mereka menyukai 
apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, 
dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah 


Lami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami) , jika kamu memahaminya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas & 
berkata, “Bahwa dahulu beberapa orang mukmin menjalin hubungan 
baik dengan orang-orang Yuhudi karena mereka hidup berdampingan dan 
memiliki perjajian pada waktu jahiliyah, maka Allah menurunkan kepada 
mereka ayat ini dan melarang mereka untuk menjadikan orang-orang 
Yahudi tersebut teman kepercayaan mereka untuk menghindari fitnah yang 
mereka timbulkan, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil 
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) 
mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemadharatan bagimu. Mereka 
menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut 
mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh 
telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” 85 


Ayat 121, Firman Allah 4g: 


Sa Panen ah ee F 
BSA YEH Ini SE Dali SE 


185 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam Tafsir-nya (1/10). Dan Al-Qurthubi mengatakannya (2/1525: 
1526). Diriwayatkan juga dari Abu Umamah dari Rasulullah ## dalam firman Allab, “ 
ireng yang beriman, janganbih kamu mbi! menjadi teram keben nyama umaswarong yeng di luar 
kalanganma (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemadharatan bagimu" bahwasanya 
beliau bersabda, “Yang dimaksud adalah Khawarij." 


jai orange 


106 Asbabur Nuzul 


“Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) 
keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk 
berperang. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la dari Mahsur bin 
Makhramah berkata, Aku berkata kepada Abdurrahman bin Auf, “ceritakan 
kepadaku tentang kisah kalian pada perang uhud,” ia berkata, “bacalah 
ayat setelah ayat 120 dari surat Al-Imran, maka engkau akan mengetahui 
kisah kami, “Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) 
keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa sempat untuk 
berperang. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" hingga firman 
Allah: “Ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena takut "18: 


Ia berkata, “Mereka adalah orang-orang yang meminta keamanan 
dari orang-orang musyrik, hingga firman Allah, “Sesunguhnya kamu 
mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya: (sekarang) sungguh 
kamu telah melihatnya.” Ia berkata, “ini adalah harapan orang-orang mukmin 
untuk bertemu dengan para musuh” hingga firman-Nya, “Apakah jika ia 
wafat atau dibunuh kamu berbalik kebelakang (murtad)?.” Ia berkata: “itu 
adalah teriakan setan ketika perang uhud, Muhammad telah mati”, hingga 
firman Allah, “keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari pada 
kamu.” la berkata, “Dijadikan mereka merasa kantuk”, 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah 
berkata, ayat “Ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena takut" 
turun pada kami, Bani Salamah, dan Bani Harirsah!”. 


Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Mushannaf, dan 
Ibnu Abi Hatim dari Asy-Sya'bi berkata, “Terdengar oleh kaum Muslimin 
pada perang badar bahwasanya Kurz bin Jabir Al-Muharibi membantu 
orang-orang Musyrikin, maka kaum Muslimin merasa kacau setelah 
mendengar kabar ini. Maka turunlah firman Allah, “Apakah tidak cukup bagi 
kamu Allah membantu kamu” hingga firman Allah, “yang memakai tanda." 


186 Abu Yala (2/148) dalam Musnad-nya. 

187 Ibnu Kessir berkata (1/531): “Diriwayatkan dari Hasan Al Beshri bahwasanya maksuduya adalah 
hari Ahzab", diriwayarkan oleh Ibnu Jori. Riwayar ini gharib. 

188 Al-Qurihubi berkata (2/532): Bahwasanya ada yang mengatakan merekandalah Bani Harits, Rani 
Khazraj, dan Bani Nabit. Nabit adalah Amru bin Malik dari Bani Aus. 
Dan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (9/393) dan Muslim (16/66) lebih shahih dan riwayat 
Ini juga diriwayatkan oleh Imam Shuyuthi dari Jabir. 


Asbabun Nuut 107 


Kemudian Kurz mendengar berita kekalahan orang-orang musyrik pada 
perang Badar, maka ia tidak membantu mereka dan begitu juga Allah tidak 
membantu orang-orang mukmin dengan lima ribu malaikat”, 


Ayat 128, Firman Allah 3g: 


HER ena A 
ORANA 


“Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah 
menerima tuuba: mereka, atau mengadzub mereka, karena sesungguhnya 
mereka itu orang-orang yang zalim.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Anas, 
bahwasanya Nabi & pada saat perang Uhud, beliau terkena serangan 
hingga gigi beliau patah, dan juga wajahnya terluka hinga darah mengalir 
di wajahnya, kemudian Nabi & bersabda, “Bagaimana suatu kaum akan 
meraih kemenangan jika mereka memperlakukan Nabi mereka seperti 
ini sedangkan Nabi mereka mengajak mereka kepada jalan Allah, maka 
turunlah firman Allah, "Tak ada sedikitpun campur tangarmu dalam urusan 
mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena 
sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.” 

Dan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dari 
Ibnu Umar berkat,: “aku mendengar Nabi 88 bersabda, “Ya Allah, berilah 
laknat-Mu kepada fulan, Ya Allah berilah laknat-Mu kepada Harits bin 
Hisyam, ya Allah berilah laknat-Mu kepada Suhail bin Amru, ya Allah 
berilah laknat-Mu kepada Shafwan bin Umayyah, maka turunlah firman 
Allah, “Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau 
Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya 
mereka itu orang-orang yang zhalim” , kemudian Allah memberikan hidayah- 


189 Disebutkan oleh Arh-Thakari dalam Tejsir-nya (4/62) dan Al-Qurthubi (2/1541) dan ia 
menisbahkannya juga kepada Asy-Sya'bi dan berkata, “halinicerjadibukan pada saat perang Badar, 
akan tetapi terjadi pada perang Uhud, Allah menjanjikan bala bantuan kepada mereka jika mereka 
bersabar, aken terasi mereka tidak bersabar dan Allah tidak menurunkan bala bantuan kepada 
mereka walau hanya satu malaikat, jika saja Allah menurunkan kepada mereka bala bantuan, 
pasti mereka tidak mengalami kekalahan "Ia menisbahkan riwayat ini kepada Ikrimah dan Adi: 
Dhahhak. 

190 Shahih Muslim (1791) dalam Bab Al-Jihad wa As-Siyer. 


108 Asbabur Nuzul 


Nya kepada orang-orang tersebut dan mereka herislam dengan baik”! 
Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits yang sama dengan riwayat ini dari 
Abu Hurairah. 


Al-Hafizh Ibnu hajar berkata, “Cara untuk menggabungkan antara 
dua hadits di atas yaitu bahwasanya Rasulullah mendoakan orang-orang 
tersebut ketika setelah peristiwa perang tersebut selesai, maka turunlah ayat 
ini pada dua hal sekaligus yaitu pada apa yang terjadi dengannya dan pada 
doa yang ia panjatkan kepada orang-orang tersebut”, 

Kemudian Al-Hafizh berkata, “Akan tetapi masih terdapat permasalahan 
pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah 
bahwasanya Rasulullah & berdoa dalam shalat shubuhnya, Ya Allah, 
laknatlah Ra'l, Dzakwan, dan Ashiyyah, hingga Allah menurunkan firman- 
Nya kepada Rasulullah, “Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan 
mereka itu aian Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena 
sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.” Tetapi dalam riwayat ini 
ada permasalahan yaitu ayat ini turunnya pada peristiwa perang Uhud 
dan kisah Ri'l, Dzakwan itu setelah peristiwa perang tersebut, dan begitu 
juga dalam hadits ini kata-kata perawi yang masuk dalam hadits ini, dan 
juga terdapat “Illah yaitu kata-kata “hingga Allah menwrunlan firman-Nya" 
ini terputus (mungati') dari riwayat Az-Zuhri dari yang menyampaikan 
kepadanya, hal ini dijelaskan oleh Imam Muslim, dan penyampaian riwayat 
ini tidak betul dikarenakan sebab yang sudah aku sebutkan tadi.” 


Ia berkata lagi, “Dan kemungkinan dapat dikatakan bahwasanya kisah 
mereka terjadi setelah peristiwa perang Uhud, dan ayat ini turun setelah 
sebabnya terjadi, kemudian ayat ini turun pada dua peristiwa tersebut 
sekaligus,” 

Saya berkata, “ayat ini juga mempunyai sebab turun lain yaitu hadits 
yang Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Tarikh-nya, dan Ibnu Ishaq 
dari Salim bin Abdullah bin Umar berkata, “Datang seseorang dari kalangan 
Quraisy menemui Rasulullah kemudian berkata, “Sesungguhnya engkau 
melarang seriap orang untuk saling menghina.” kemudian ia berbalik dan 
memperlihatkan pantatnya, kemudian Nabi mendoakan laknat untuknya, 
maka turunlah firman Allah kepada Nabi, “Tak ada sedikitpun campur 


191 Al-Bukhari (4070) dalam Bab Al-Maghazi. 

192 Fah Al-Beni (81227) 

193 Lihat sebelumnya. Dan disebutkan jaga leh Al-Qurthuki (2/1545) bahwasanya Amni bin Al-Ash, 
Khalid bin Walid, dan Ikrimah bin Abu Jahal termasuk dan orang-orang tersebut. 


Asbabun Nund 109 


tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau 
mengadrab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.” 
Setelah itu orang tersebut masuk Islam dan berislam dengan baik. Hadits 
ini mursal dan ghaib” "4 


Ayat 130, Firman Allah 4: 


at Tenan Ka eat a GN ga 


GAS Kuda 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Firyabi dari Mujahid berkata, “Bahwa 
dahulu orang-orang bertransaksi jual beli dengan memberikan tenggang 
pembayaran hingga waktu yang telah ditentukan, jika datang waktu yang 
telah ditentukan untuk melunasi, maka mereka menambahkan harganya 
dan menambahkan tenggang waktunya, maka turunlah firman Allah, “Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda 
dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." 

Al-Firyabi juga mengeluarkan dari Atha berkata, “Bahwa dahulu 
pada zaman jahiliyah Bani Tsagif memberikan utang kepada Bani Nadhir, 
sehingga jika sudah tiba waktu untuk mereka melunasi utangnya, mereka 
berkata, “Kami akan mengambil riba dan akan menambahkan waktu 
untuk kalian”, maka turunlah firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu memakan ribu dengan berlipat ganda dan bersakwalah kamu 
kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." 


Ayat 140, Firman alah kd 


adna dha'if karena Salim belum pernah bertemu dengan Rasulullah $. 
berkata (2/1548): Ibnu Athiyah berkata, “Dan saya tidak mengetahui dalam bal ini 
ada hadits yang diriwayatkan.” Imam As-Suyuthi telah menyebutkan dalam kitabnya Ad-Dur Al- 
Mantsur (2/80) bahwasanya mereka bukan Bani Mughirah, akan terapi Bani Nadhir. 


110 Asbabur Nuzul 


Si ON Uas ON a Gg 


KDA (LATIN Ta 
“Jika kamu (pada berang uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum 
(kafir) itupun (bada berang badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa 
(ejayain dan kehancuran) itu; kami pengilirkare di antara mania. (agar 
mereka mendapat pelajaran): dan supaya Allah membedakan orang-orang 
yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu 
dijudikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang- 
orang yang zalim.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah berkata, “Ketika para 
wanita tidak kunjung mendapatkan kabar tentang perang uhud, maka 
mereka keluar dari rumah mereka untuk mencari kabar, dis aat mereka 
sedang mencari kabar mereka bertemu dengan dua orang laki-laki yang 
menunggangi kendaraan yang kembali dari peperangan, salah satu wanita 
tersebut berkata, “Apakah yang terjadi dengan Rasulullah ?” lelaki tersebut 


menjawab, “Beliau masih hidup”, kemudian wanita tersebut mengatakan, 
“jika begitu, aku tidak mempedulikan Allah menjadikan dari hamba- 
hamba-Nya sebagai syuhada.” Dan turunlah firman Allah pada apa yang 
dikatakan wanita tersebut, “Dan supaya sebagian kamu dijadikan Nya (gugur 
sebagai) syuhada.” 


Ayat 143, Firman Allah 4g: 


Fa 


4 an Lada SA 
PEA Ag į J3 wó has ES; 

Darti 

“Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu 


menghadapinya: sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu 
menyaksikannya." 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Al-Aufi dari Ibnu 


196 Al-Qurthubi berkaca (2/1563): “Tika kamu pada perang Uhud mendapat baka, maka sesungguhnya 
kaum kofir tupun pada perang Badar mendapat luka yang serupa.” 


Asbabun Nusul 111 


Abbas 48 berkata, “Bahwasanya beberapa orang sahabat berkata, “Jika 
saja kita dapat berperang seperti mereka yang berperang pada peperangan 
Badar, atau jika saja kita memiliki hari seperti hari peperangan Badar 
dan kita dapat berperang melawan orang-orang musyrik sehingga kita 
mendapatkan kebaikan atau syahid, surga, atau juga kehidupan dan 
rezeki, Maka ketika waktu perang Uhud pun tiba, maka mereka pun tidak 
beranjak kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dan turunlah 
firman Allah, “Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum 
kamu menghadapinya: sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu 
menyaksikannya.” 


Ayat 144, Firman Allah 46: 
KAA org aa Aha a 
JSI SE gi Hota 

4, sii ME 

Ea D pr 


SEE KA 
AA Ka sA 
OE AA 


“Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul, sungguh telah berlalu 
sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh kamu 
berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka 
ia tidak dapat mendatangkan madharat kepada Allah sedikit pun; dan Allah 
akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Umar berkata, “kami terpisah 
dari Rasulullah pada saat perang Uhud, maka kemudian aku memanjat ke 
atas gunung uhud dan aku mendengar orang-orang Yahudi mengatakan, 
“Muhammad telah terbunuh”, kemudian aku mengatakan, “Aku tidak 
mendengar seseorang yang mengatakan bahwa Muhammad terbunuh 
kecuali aku tebas lehernya, kemudian aku melihat Nabi dan yang lainnya 
kembali, maka turunlah ayat, “Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul.” 

Diriwayatkan oleh ibnu Abi Hatim dari Rabi' berkata, “Ketika 
kekalahan menimpa orang-orang Mukmin pada perang Uhud dan mereka 


197 Al-Qurthubi berkata (2/1567): Ayatini adalah teguran untuk orang-orang yang kaluh para perang 
Uhud, yaitu ketika mereka tidak ikut dalam berperang pada hari Badar, maka mereka mengharapkan 
akan adanya peperangan lagi dan mereka dapat meraih kemenangan, akan tetepi ketika mereka 
berperang pada perang Uhud, mereka mengalami kekalahan. 


112 Asbabur Nuzul 


berteriak teriak memanggil Rasulullah, orang-orang berkata, “Nahi telah 
terbunuh", dan sekolompok orang berkata, “Jika saja ia Nabi, maka ia tidak 
akan mati”, dan sekolompok orang lain berkata, “Berperanglah kalian demi 
sesuatu yang karenanya Nabi berperang hingga Allah memberikan kalian 
kemenangan atau bertemu dengan Allah, maka turunlah firman Allah, 
“Muhammad ine tidak lain hanya seorang rasul.” 

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwwah dari 
Abi Najih, bahwasanya seseorang dari kaum Muhajirin melintas di hadapan 
seseorang dari kaum Anshar yang berlumuran derah, maka ia berkata, 
“Apakah kamu merasa bahwa Muhammad telah terbunuh?” ia berkata, 
“Jika Muhammad telah terbunuh, maka ia telah menyampaikan risalahnya, 
maka berperanglah kalian demi agama kalian, maka turunlah ayat ini,” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Rahawaih dalam Musnad-nya dari Az-Zuhri, 
bahwasanya setan berteriak pada saat perang Uhud, “Sesungguhnya 
Muhammad telah terbunuh", Ka'ab bin Malik berkata, “Aku orang pertama 
yang mengetahui kondisi Rasulullah yang sebenarnya, aku melihatnya 
memakai topi baja, lalu aku berteriak, “itu Rasulullah”, maka turunlah 


firman Allah, “Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul." ?? 
Ayat 154, Firman Allah 3: 


en A Pen ora s4 


LL asal aa Ii pa 
pan ah Sa aa 2228 Kn ez ags 
I Dk aai 


LAI aia Me Tag 
po P Pegh pa A ATA i 
La KIS 2 5 SAN míg sá A 


aga KI st udeng A 


Wk 
gita GAN IE panan NIN ai SS 


198 Dinukil aleh Ibnu Katsir (1/543) dan ta menisbahkannya kepada Al-Baihaqi dalam kitab Dalat. 
An Nubuwwah. 

199 Disebutkan oleh Al-Gurthuti (2/1567 )dan ia menisbahkannya kepada Athiyah Al-Auti, ia adalah 
seorang yang banyak salahnya, penganut syiah, dan suka melakukan wis. Al-Hafich Ibnu Hajar 
menukil perkaraan setan ini dalam kitab Fath Al-Bari (7/351) dan pada pada peristiwa ini juga 
Al-Yaman ayah dari Hudzaifah Radhiyallahu Ahn mati. 


Asbabun Nud 113 


© AA A Kg is KAB aG gan 
“Kemudian setelah kamu berduka-cita Allah menurunkan Ki kamu 
keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari pada kamu, 
ding sogok st laa telah Ki Th date eka Sendi mereka 
menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. 
Mereka berkata: “Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) 
dalam urusan ini?” Katakanlah: “Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di 
tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang 
tidak mereka terangkan kepadamu: mereka berkata: “Sekiranya ada bagi 
kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita 
tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini.” Katakanlah: “Sekiranya kamu 
berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan 
mati terbunuh ita ke Iuar (juga) ke tempat mereka terbunuh.” Dan Allah 
(berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk 
membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi 
hati." 
Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Rahawaih dari Zubair berkata, “Ketika 
ketakutan melanda kami padi saat perang hud dan Allah mengirim rasa 
kantuk kepada kami hingga setiap orang dari kami kepalanya tertunduk 
sampai dagunya menempel di dadanya karena tertidur, demi Allah aku 
bermimpi mendengar suara Mur'ab bin Ousyair, “Sekiranya ada bagi kita 
betting sesi Thak comput tangan) Mali takai hd, hisdaya kita tidak aki 
dibunuh (dikalahkan) di sini”, kemudian aku mengingat perkataan tersebut, 
maka Allah menurunkah firman-Nya, “Kemudian setelah kamu berduka- 
cita Allah menurumkan kepada kamu keamenan (berupa) kantuk yang meliputi 
segolongan dari pada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri 
mereka sendiri: mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti 
singkaan'jakliyah. Merekit berkata: “Apakah la bugi lia bararg sesuatu 
(hak campur tangan) dalam unusan ini?” katakanlah: “sesungguhnya urusan itu 
seluruhnya di tangan Allah.” Mereka menyembunyikan dalam hati mereka aba 
yang tidak mereka terangkan kepadamu: mereka berkata: “Sekiranya ada bagi 
kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak 
akan dibunuh (dikalahkan) di sini.” Katakanlah: “Sekiranya kamu berada di 
rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu ke 


114 Asbabur Nuzul 


luar (juga) ke tempat mereka terbunuh.” Dan Allah (berbuat demikian) untuk 
menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada 
di dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati. "0 


Ayat 161, Firman Allah 3: 


sf Kaanan a DR pe 


Sa a aa Lo ea 

KERA Ba A aid ES) SE 3 

er, rde 2 "4 Grt 

ORA TE Kai 

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan 

berang) barangsiapa yang berkhianat (dalam urusan harta rampasan 

perang itu) maka pada hari kiamat ia akan datang membawanya apa yang 

dikhianatinya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang 

apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal. Sedang mereka tidak 
dianiaya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi -dan ia menghasankan 
riwayat ini- dari Ibnu Abbas #8 berkata, “Ayat ini turun pada sebuah 
kain merah yang hilang ketika perang Badar sedang berkecamuk, maka 
sebagian orang berkata, "Mungkin saja Rasulullah & yang mengambil 
kain tersebut”, maka turunlah firman Allah, “Tidak mungkin seorang nabi 
berkhianat (dalam urusan harta rampasan berang) barangsiapa yang berkhianat 
(dalam urusan harta rampasan perang isu) maka pada hari kiamat ia akan datang 
membawanya apa yang dikhianatinya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi 
pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal. Sadang 
mereka tidak dianiaya.” 

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir 
dengan sanad perawinya tsiqah, dari Ibnu Abbas #8 berkata, “Rasulullah 
mengirim satu tentara, kemudian panjinya kembali, lalu beliau mengirim 
kembali, tetapi panjinya kembali lagi, lalu beliau mengutus kembali, dan 
200 Dinukil oleh Ibnu Karsir (1/555) dan ia menisbahkannya kepada Ibnu Ishaq. Begitu juga yang 

@unukiloleh Al-Gurthuti (2/1587), dan Ma'tab bin Qusyair ini adalah termasuk dari orang-orang 
munafik yang ikutdalam peperangan Badar dan Uhud. Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menyebutkan 
bahwasanya Abu alhah adalah sulah satu orang yang diserang rasa kantuk pada hari Uhud. Ibnu 
Katsir berkata, Ibnu Mas'ud berkata, “Rasa kantuk pada saat berperang adalah berasal dari Allah, 


dan rasa kantuk pada waktu melaksanakan shalat adalah berasal dari setan.” 
201 Abu Dawud (3971) dalam Al Lira'at, At-Tirmidzi (3009) dalam Bah At Tafsir. 


Asbabun Nud 115 


panjinya dikembalikan dengan emas sebesar kepada kijang, maka turunlah 
firman Allah, “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat. 


Ayat 165, Firman Allah 3: 
sk jika aa EA KA KAMI 
Obi SE az AKAN e ie 
“Dan mengapa ketika kamu diimpa musibah (pada peperangan uhud), 
padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh- 
musuhmu (pada peperangan badar) kamu berkata: “Dari mana datangnya 


(kekalahan) ini?” Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.” 
Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Umar bin Al-Khaththab 
berkata, “Mereka diberi hukuman karena perbuatan mereka mengambil 
fida’ (mengambil tebusan untuk membebaskan tawanan) pada perang 
Badar, hingga terbunuh dari mereka tujuh puluh orang, dan para sahabat 
mundur dan gigi Rasulullah parah dan topi baja beliau pecah dan darang 
mengucur dari wajahnya, maka turunlah firman Allah, “Dan mengapa 
ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan ukud), padahal kamu telah 
menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan 
badar) kamu berkata: “dari mana datangnya (kekalahan) ini?” katakanlah: “itu 
dari (kesalahan) dirimu sendiri." Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala 


sesuatu.” 23 


202 Adh-Thabarani (12/134) dalam kitab Al-Kabir dan pare perawinya bisgeh. Ibnu Katsir berkata 
(1/558): Qatadah berkata, "Ayat ini turun pada pera Badar, di mana beberapa orang sahabat 
Nabi herkhianat dalam harta rampasan perang.” Diriwayatkan oleh Ilmu Jari dari Qatadah. Al- 
@urthubi berkata (2/1599): "Yang berkhianat dalam harta rampasan perang adalah orang-orang 
munafik." Diriwayatkan juga bahwasanya yang hilang adalah sebuah pedang. Ada juga yang 
berkat, "Keika para pemanah meninggalkan tempat mocka utak merebut ganiaah karena 
takut orang-orang Muslim mengambil semua harta rampasan dan tidak memberikan h 
maka Allah menjelaskan bahwasanya Nabi dk akan melakukan kecurangan dalam pembagian 
harta rampasan perang dan mereka tidak pantas menuduh Nabi & berbuat seperti Inu. Aku katakan, 
“Riwayat ini sesuai dengan konteko ayat, den inilah yang shahih menurut saya.” 

203 Dinukil oleh Al-Qurthubi (2/1608). Dan Ibnu Katsir menyebutkunnya (1/563) dan in berkata, 
“Diriwaya kan oleh lmam Ahad dengan riwayat yang panjang dan atsar ini shahih.” Saya berkata 
“Diriwayatakan oleh Imam Ahmad (1/30) dengan riwayat yang panjang dan derajat atsar ini seperti 
yang dikatakan oleh Ibnu Katsir (Shahih). 


116 Asbabur Nuzul 


Ayat 169, Firman Allah 4g: 


as Ay Gaya 


“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah 
itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan 
rezeki. 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim dari 
Ibnu Abbas #& berkata, Rasulullah #8 bersabda, “Ketika para saudara kalian 
berguguran pada perang Uhud, Allah 38 menempatkan ruh-ruh mereka di 
dalam perut burung yang singgah pada sungai-sungai yang ada di surga dan 
meminum airnya, burung-burung tersebut memakan buah-buahan surga, 
lalu burung tersebut terbang ke peraduan di dalam lampu yang terbuat dari 
emas di bawah naungan Arsy, ketika mereka mendapatkan makanan yang 
sangat lezat, minuman yang sangat enak, serta tempat beristirahat yang 
bagus, mereka berkata, “Seandainya saja saudara-saudara kita mengetahui 
apa yang Allah berikan kepada kita, mereka tidak akan bermalas-malasan 
dalam berjihad dan tidak akan berpaling peperangan", kemudian Allah 
berfirman, “Aku akan menyampaikan pesan tersebut kepada saud: 
saudara kalian,” maka turunlah firman Allah, Janganlah kamu mengira 
bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati” hingga ayat setelahnya. 
Hadits seperti ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Jabir? 


Ayat 172, Firman Allah #: 
gi Hat La Kat tan YANG A BELA Bit 
Ge Aa asa a. a 


idzi (3010) dan ia berkata, “Il; 


ini hasan dan gaib.” Diriwayatkan 
)dan ia menshahihkannya, ru Katsir menyebutkan juga riwayat 
Ini. Kemudian ta menambahkan dengan berakata, “Mereka adalah pada sahabat Rasulullah 
yang beliau utus kepada penduduk Bi'ru Ma'unah (1/564). Al-Qurthubi berkata (2/1612): 
“Sesungguhnya keluorga para syuhada ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, make 
mereka berkata, “Kira diberikan nikmat dan kebahagiaan akan tetapi ayah dan saudara kita sudah 
berada di dalam kuburan, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan kepada mereka 
keadaan ayah dan saudara mereka yang gugur dengan syahid di peperangan." 


Asbabun Nud 117 


*(yaitu) orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah 
mereka mendapatkan luka (pada peperangan uhud). Bagi orang-orang yang 
berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang 
besar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur ALAufi dari Ibnu Abbas W 
berkata, “Sesungguhnya Allah memasukkan di dalam hati Abu Sufyan 
ketakutan pada perang Uhud ketika ia sedang bersama pasukan perang, 
sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Makkah, maka Nabi & bersabda, 
“Sesunguhnya Abu Sufyan telah menang sedikit awas kalian. Ta telah kembali 
dan Allah telah membuatnya ketakutan", peristiwa perang uhud terjadi pada 
bulan Syawwal, dan para pedagang berangkat ke Madinah pada bulan Dzul 
Qa'dah, dan para pedagang tersebut singgah di Badar Shughra, dan para 
pedagang tersebut datang setelah peristiwa perang Uhud, dan pada perang 
tersebut pasukan orang-orang Mukmin mendapatkan kekalahan. Lalu 
Rasulullah mengajak orang-orang untuk berangkat bersamanya. 

Maka datanglah setan kemudian menakut-nakuti anak buahnya 
dengan berkata, “Sesungguhnya para musuh telah berkumpul untuk 
menyerang kalian,” Akan tetapi orang-orang mengabaikannya dan berkata, 
“Sesungguhnya aku akan tetap pergi berperang walaupun tidak ada satu 
pun orang yang mengikutiku.” Rasulullah pun mengajak Abu Bakar, Umar, 
Utsman, Ali, Zubair, Sa'ad, Thalhah, Abdurrahman bin “Auf, Abdullah 
bin Mas'ud, Hudzaifah bin Al-Yaman, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah 
dalam pasukan yang yang semuanya berjumlah tujuh puluh orang. Lalu 
mereka bergerak mencari Abu Shufyan hingga sampai di Shafta', maka 
turunlah firman Allah, (yaitu) orang-orang yang mentaati perintah Allah. 
dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapatkan luka (pada peperangan uhud). 
Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di anara mereka dan yang bertakwa 
ada pahala yang besar.” 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad yang shahih, dari Ibnu 
Abbas #8 berkata, “Ketika orang-orang musyrik kembali dari Peperangan 
Uhud, mereka berkata, “Kalian tidak membunuh Muhammad, tidak pula 
membawa gadis-gadis muda, sungguh buruk apa yang kalian lakukan, 
kembalilah!” dan Rasulullah mendengar hal tersebut, kemudian beliau 


205 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/568) dan ta menisbuhkannya kepada Ibnu Jarir (4/173). Dan hadits 
inidha'ifdan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim (1619). 


118 Asbabur Nuzul 


mengutus beberapa orang Muslim hingga mereka sampai kepada Hamra' 
Al-Asad atau sumur Utbah, maka Allah menurunklan firman-Nya, (yaitu) 
orang-orang yang mentaati perintah Allah..." 

Ketika itu Abu Sufyan berkata kepada Nabi, “kita akan bertemu lagi di 
Badar, karena engkau telah membunuh para sahabat kami”, mendegar hal 
tersebut, orang-orang pengecut segera kembali, sedangkan para pemberani 
mempersiapkan peralatan perang dan keperluan untuk berdagang. Lalu 
mereka mendatangi Badar, namun mereka tidak menemukan siapapun di 
sana. Maka mereka pun berdagang, maka turunlah firman Allah, “Maka 
mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, ...” 8, 

Diriwayatkah oleh Ibnu Mardawaih dari Abu Rafi" bahwasanya Nabi 
mengutus Ali dengan beberapa orang lain untuk mencari Abu Sufyan, di 
dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang badui dari Khuza'ah, dan 
ia berkata: “sesungguhnya para musuh celah berkumpul untuk menyerang 
kalian”, mereka berkata: “Cukuplah Allah menjadi penolong kemi dan Allah 
adalah sebaik-baiknya penolong”, dan turunlah ayat ini pada mereka.” 


Ayat 181, Firman Allah 
LEK bis b NG AN aa a 


sol 2 laah 
a B3 JA Gan GA AER GG 


“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang 
mengatakan, “Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya.” Kami akan 
mencatat perkataan mereka itu dar, perbuatan mereka membunuh nabi-nabi 


206 Diriwayatkan oleh Ath-habarani (11/247). 

Ladnya dha'if (lemah) sekali, dur telah disebutkan oleh Al-Qurthubi (2/1620) bahwasanya ayat 
ini turun pada dua orang lelaki yang terluka dari Bani Abdi Al-Asyhal, kemudian mereka saling 
bertumpu satu sama lain, dan mereka berdua keluar bersama Rasulullah &, ketika mereka sampai 
pada Hamre Al-Asad mercka bertemu dengan Nua'im bin Masud Al-Asyja'i lalu ia memberitahu 
kepada merekabahwasanya Abu Sufyan bin I larbtelah mengumpulkan pasukandan mereka ingin 
menuju kota Madinah untuk menyerang penduduknya, kemudia mereka berkata, “Allah tidak 
memberitahu kami apa pun tentang mereka: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Alah adalah 
sebaik-baiknya penolong." Saya berkata: “Hamra Al-Asad adalah peperangan yangdiikuti olch Nabi 
setelah perang Uhud, dan Hamra Al-Asad juga nama tempat yang berjarak delapan mil dari kota. 
Madinah." Lihat Al-Hakim (1/298) dan ia menshahihkan hadits ini. Badr Al-Mausim adalah 
perang Badar kedua yang terjadi satu tahun setelah perang uhud, dan Abu Sufyan lari sebelum ia 
sampai pada tempatnya karena asa takut kepada Rasulullah 4.” 


babun Nusul 119 


tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan (kepada mereka): 
“Rasakan olehmu adzab yang membakar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishag dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas 
(& berkata, “Abu Bakar masuk ke dalam Baitul Madaris, di dalamnya 
ia mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berkumpul kepada seorang 
Yahudi yang bernama Fanhas, kemudian ia berkata kepada Abu Bakar, 
“Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kami tidak ada yang miskin dan Allah 
itu miskin, jika saja Allah itu kaya (tidak membutuhkan kami), maka ia 
tidak akan meminta pinjaman seperti apa yang diyakini oleh sahabatmu 
(Muhammad), mendengar perkataan tersebut, Abu Bakar sangat marah 
dan langsung menampar wajahnya. 

Kemudian Fanhas pergi menuju Rasulullah & dan berkata kepada 
beliau, “Wahai Muhammad, lihat apa yang telah dilakukan oleh sahabatmu 
ini kepadaku”, kemudian Rasulullah bersabda, “Wahai Abu Bakar, apa 
yang mendorongmu untuk melakukan ini?” Abu Bakar menjawab, “Wahai 
Rosulullah, ia telah mengucapkan kata-kata yang sangat keji, ia meyakini 
bahwa Allah itu miskin, dan mereka adalah orang-orang yang kaya”, 
akan tetapi Fanhas tidak mengakuinya, maka rurunlah firman Allah, 
“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang. ... "98 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas & berkata: 
“orang-orang Yahudi datang menemui Rasulullah ketika turun firman 
Allah, “Siapakah yang ingin memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang 
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)... 
Muhammad, apakah Tuhanmu itu miskin hingga ia harus meminta 
kepada hambanya?" maka turunlah firman Allah, “Sesungguhnya Allah telah 


mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya Allah 
mo 


” mereka berkata, “Wahai 


miskin... 


ubi berkata (2/1635): "Ia adalah Fanhas bin ‘Azura, dan ia bersama dengen Huyay bin 
'Akhtab""ia menisbahkan riweyatini kepada Hasan Al Bashri dan Ikrimah. Ibnu Jarir dalam Tafsir- 
nya (4/129) menishahkannys kepada Ihu Alas secara Manaf. Dan begitu juga diriwayatkan 
oleh Ibnu karsir (1/574) dengan riwayat yang panjang. 

209 Lihat Ibnu Katsir dalam riwayat sebelumnya, 


120 Asbabur Nuzul 


Ayat 186, Firman Allah 4g: 


ARENA #1 Ee 


An mpa z 4 MET 
E ANE a DG Ie ton Bola 


“Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan 
(juga) kamu sungguh-sungguh akan mendegar dari orang-orang yang diberi 
kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, 
gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan 
bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang 
batu diutamakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnul Mundzir -dengan sanad 
yang hasan- dari Ibnu Abbas 88, bahwasanya ayat ini turun pada pertikaian 
yang terjadi antara Abu Bakar dan Fanhas dari firman-Nya, “Sesungguhnya 
Allah miskin... 220 


Abdurrazzak menyebutkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abdurahman 
bin Ka'ab bin Malik, bahwasanya ayat ini turun pada Ka'ab bin Asyraf yang 
menghina Nabi # dan para sahabatnya dengan syairnya,” 


210 Libar sebelumnya. 

211 Adapun kisah Ka'ab bin Asyraf danejekannya kepada kaum Muslimin, dapat dilihat Ibnu Hisyam 
Dan Ibnu Katsir telah menyebutkan sebab turun lain dari ayar ini yang diriwayatkan oleh 
Imam Al-Bukhari dari Usamah bin Zaid bahwasanya ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah Æ 
menaiki seekor keledai yang di atasnya terdapat tempat untuk duduk kemudian beliau dibonceng 
oleh Usamah bin Zaid. Lalu beliau pergi untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah sebelum perang Badar 
di mulai hingga beliau melintas di depan sebuah perkumpulan yang di dalamnya ade Abdullah 
tin Ukay bin Salul dan ini sebelum sebelum Ibnu Ubay masuk Islam, Ibnu Ubay berkata, “Wahai 
Muhammad, sesungguhnya aku tidak memahami apa yang engkau katakan, jika saja itun berul 
maka janganlah engkau menganggu perkumpulan kami, kembalilah kepada kendarzanmu dan 
ceritakan kepada setiap yang datang kepadamu. Lalu Abdullah bin Rawahah berkata, “Benar wahai 
Rasulullah, mari kita curangi mereka dalam majelis kemi, karena kami menyukai hal its”, lalu 
orang-orang Mukmin, Nashrani, dan Yahudi saling mengolok-ngolok Riwayat kisah ini panjang 
Lihat kisah ini dengan riwayat yang panjang pada Ibnu Katsir (1/575). Imam Al-Bukhari telah 
meriwayatkan kisah ini (4566). 


babun Nusul 121 


Ayat 188, Firman Allah 48: 


KAT ne 


law Gd Le T 2 á KAA uma bi 


5 
WA Sa a AN Ga EÉ 
“Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira 
dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji 
terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka. 
bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksaan yang pedih.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Syaikhan (Al-Bukhari dan Muslim) dan selain 
mereka dari jalur Hamid bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Marwan 
berkata kepada penjaga pintu rumahnya, “pergilah wahai Rafi" kepada 
Ibnu Abbas & dan katakanlah, “Jika setiap orang dari kita merasa senang 
dengan apa yang diberikan dan mengharapkan untuk dipuji dengan apa 
yang mereka tidak lakukan akan diadrab, maka kita semua akan diadzab.” 

Ibnu Abbas #8 berkata, “apa maksud kalian?” sesungguhnya ayat ini 
turun pada orang-orang yang diberikan kitab, mereka ditanya oleh Nabi, 
akan tetapi mereka merahasiakannya dari Nabi dan menjawab dengan 
kebohongan, kemudian mereka pergi dan merasa bahwa mereka telah 
memberitahu jawaban yang sebenarnya dari apa yang Nabi tanyakan 
kepada mereka, dan mereka meminta untuk dipuji dengan perbuatan 
mereka tersebut dan mereka merasa senang dengan apa yang telah mereka 
rahasiakan dari Nabi tentang apa yang beliau tanyakan.” 

Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id 
Al-Khudri, bahwasanya beberapa dari orang-orang munafik dahulu jika 
Rasulullah keluar untuk berperang, maka mereka berpaling dari berperang 
dan mereka justru senang untuk bersantai-santai di atas kursi-kursi mereka. 
Jika Nabi kembali dari berperang, mereka selalu beralasan dan mereka 
bersumpah, dan mereka sangat senang untuk dipuji terhadap apa yang 


212 Shahih: diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (4568) dalam Bah At- Tafsir, Muslim (2778) dalam 
Bab Shifa: AL Munafiqin. 


122 Asbabur Nuzul 


mereka tidak kerjakan, maka turunlah firman Allah, “Janganlah sekali-kali 


kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa...” 


Diriwayatkan oleh Abdurrazzag dalam Tafsir-nya, dari Zaid bin Aslam, 
bahwasanya Rafi” bin Khadij dan Zaid bin Tsabit ketika sedang bersama 
dengan Marwan, Marwan berkata kepad Rafi, “wahai Rafi', pada apakah 
turunnya firman Allah, Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahua orang- 
orang yang gembira dengan apa...", Rafi” menjawab, “Firman Allah ini turun 
pada sekelompok orang munafik. Ketika Nabi diperintahkan untuk pergi 
berperang, maka mereka selalu mencari alasan dan berkata, “Kami tidak 
dapat berangkat bersama kalian karena kesibukan kami, dan sesungguhnya 
kami sangat ingin berperang bersama kalian”, muka turunlah firman Allah 
tersebut pada mereka." Akan tetapi Mawan seperti tidak setuju dengan apa 
yang dikatakan oleh Rafi’ sehingga Rafi' marah dan berkata kepada Zaid bin 
Tsabit, “Apakah kamu memahami apa yang aku katakan?” Zaid berkata, 
“Iya.” Ibnu Hajar berkata, “Riwayat ini dapat digabungkan dengan riwayat 
dari Ibnu Abbas WA dengan cara yaitu adanya kemungkinan ayat ini turun 


pada dua kelompok tersebut secara bersamaan,” 


Ibnu Hajar berkata, “ALFarra' bercerita bahwasanya ayat ini turun 
karena perkataan orang-orang Yahudi “kami adalah orang-orang Ahlu 
Kitab pertama, melaksanakan shalat dan juga kami taat”, akan tetapi 
mereka tidak mengakui kenabian Muhammad”. Dan Ibnu Abi Hatim 
meriwayatkan hadits seperti ini dari jalur periwayatan yang cukup banyak, 
dan juga meriwayatkannya dari para Tabi'in yang cukup banyak. Ibnu Jarir 
berpendapat bahwa riwayat ini kuat, dan tidak adu masalah jika ayat ini 
turun dalam hal ini juga." 


213 Shahih: diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (4567) dalam Beb At Tafsir, Muslim (2777) dalam 
Bab Shifat Al Munaf, 

214 Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir (1/577-578) dan ia menisbahkannya kepada Ibnu Mardawaih dari 
Zaid bin Aslam. 

215 Dalam kitab Ad-Dur Al-Mantsur (2/109), Imam AsSuyuthi menisbahkannya kepada Abdu bin 
Hamid dan Ibnu Jarir. A-urthubi berkata bahwasanya Adh-Dhahhak berkata, “Sesungguhnya 
orang-orang Yahudi berkata kepada raja-raja bahwasanya mereka mendapatkan dalam kitab mereka 
bahwasanya Allah akan mengurus seorang Nabi pada akhir zaman sebagai Nabi terakhir, akan 
ketika Allah mengutus Nabi, para raja bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut: “Apakah 
ia (Muhammad) yang kalian temukan di dalum kitab kalian?” laka orang-orang Yahudi tersebut 
menjawab karena kerakusan mereka terhalap harta pararaja tersebut, “La Muhamusul) bukanlah 
yang kami temukan dalam kitab kami", maka para raja tersebut memberikan mereka hama yang 
sangat banyak, maka Allah menurunkan ayat ini. Al-Qurthub (21647). 


babun Nusul 123 


Ayat 190, Firman Allah &: 


“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya 
malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu 
Abbas # berkata, “Orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang 
Yahudi dan bertanya, “Ayat apa yang Musa bawa kepada kalian?” orang- 
orang Yahudi itu menjawab: “tongkatnya, dan tangannya berwarna putih 
jika orang-orang melihatnya." Kemudian mereka mendatangi orang- 
orang Nashrani dan bertanya, “Ayat apa yang Isa bawa kepada kalian?” 
orang-orang Nashrani menjawab: “Ia dapat menyembuhkan orang buta 
dari lahirnya, menyembuhkan penyakit sopak dan menghidupkan orang 
yang mati.” Kemudian mereka datang kepada Nabi & dan bertanya: 
“Memohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Ia menjadikan Shafa 
penuh dengan emas”, kemudian Nabi berdoa, maka turunlah firman Allah, 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam 
dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal” maka agar 
mereka berpikir di dalam hal tersebut.” 


Ayat 195, Firman Allah at: 


BS Kay TAAT A5 LA 


par IA 2 e seta graw 
Sa oya len ata GANG Gan t < 


i4 45 N 
D aa 
e Aa P å Ab ga 
MN apn E 6 rn n 
Ka NG eré OST ieas IESS AG 
216 Mungati, Al-Haitsumi berkata dalam kitab Al-Majma' (329/6): "Diriwayatkan oleh Ath-Thabaruni, 
sanadnyamunggoti?”, dan di dalamnya terdapat Juwaibirdai ia Matruk " Aku katakan, “Di dalamnya 


juga terdapat Yahya Al-Hamani: Daif," Dan Ibnu Karsir telah menyebutkan dengan sanad Ath- 
“Thabarani, dan di dalamnya terdapat Yahya Al-Hamani (1/578-579). 


124 Asbabur Nuzul 


iz 4 Arip bar ge 
ke AG A ue BG KANG ya SN 
Da Ka 


“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengn 
berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang 
yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) 
sebagian kamu adalah turunan dari sebagian lainnya. Maka orang-orang 
yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada 
jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah mereka Ku-hapuskan 
kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan. mereka ke dalam 
surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sebagai pahala di sisi Allah 
Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” 

Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ahdurrarag, Sa'id bin Manshur, At-Tirmidzi, 

Al-Hakim, dan Ibnu Abi Hatim dari Ummu Salamah berkata, “Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mendengar Allah menyebutkan para 

wanita dalam hijrah sedikitpun”, maka turunlah firman Allah, “Maka Tuhan 

mereka memperkenankan permohonannya (dengn berjrman): “Sesungguhnya 

Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik 

laki-laki maupun perempuan..." hingga akhir ayat.” 


Ayat 199, Firman Allah 4: 


2 Shahih At Timika (3023) dlam Bob At-Taf Al Hakim (2100) dan is mensahihkanaya, 
tannya, Ibnu Jarir (4/143). Dam, telah disebutkan oleh Ibnu Katsir 
tiga dan ia meniekahkannya kerasa AL Hakim. Al-Qunihubi berkata dalam tafira (1/1659) 
bahwasanya Hasan Al-Basri berkata, "Mereka terus memohon dengan mengatakan "Rebbaria" 
hingga Allah mengabulkan permintaan mereka’. 


Asbabun Nuut 125 


“Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab dan orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan kebada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang 
diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah 
dam mereka tilak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. 
Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat 
cepat berhitunga-Nya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Anas berkata, “Ketika sampai ke 
Rasulullah tentang kematian An-Najasyi, Rasulullah bersabda, “lukukanluh 
Shalat untuknya”, para sahabat kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah kira juga shalat atas seorang hamba dari Habasyah?” maka turunlah 
firman Allah, “Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitah dan orang-orang yang 
beriman kepada Allah." Dan Ibnu Jarir meriwayatkan hadits senada dari 
Jabir 28 

Dalam kitab Al-Mustadrak, dari Abdullah bin Zubair berkata, "ayat ini 
turun pada An-Najasyi, “Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab dan orang- 
orang yang beriman kepada Allah...” 


218 Disebutkan oleh An Nasa'i (108-109) dalam Ar-Trafsir dengan sanad yang hasan. Ibnu Katsir 
berkata, “Ketika Najasyi meninggal, Nabi pan menyumumkannya kepada para sabahat teliau dan. 
berkata, "Sesungguhnya saudara kaliandi Habasyah telah meninggal, maka shodatkarlah ia.” Lalu beliau 
pergi menuju padang pasir dan mengintruksikan kepada para sahabatnya untuk memtuatshaf-shaf 
seperu waktushalatpada umumnya lalu mereka melakukan shalat jenazah. Diriwayatkan deh Imam. 
Al Bukhari (3877). Muslim (62-67) dalam bab kitab Al-Janaiz. Ibnu Katsir menambahkan dalam 
riwayat Ibnu Jari dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Jubir bahwasanya orang-orang munafik berkata, 
“Kita menshalaikan orang kaku yang mati di Habasyah. a ban Ham. 
“Dan sesungguhnya di avara Ahli Kitab dan orang-orang yang beriman 

219 Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/300) dan ia menshahihkannya, T E (4143) dalam safir. 


126 Asbabur Nuzul 


Seratus Tujuh Puluh Enam Ayat 


Ayat 4, Firman Allah 8: 
Ne NE Sa UP 
MERE i ph oo PI bb ol 


“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 
kepada kemu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka 
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 
akibatnya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abi Shalih berkata, “Bahwa 
dahulu seseorang jika ingin menikahkan budak wanitanya, maka ia 
mengambil maskawin (mahar) dan tidak menyerahkannya kepada 
budaknya, maka Allah melarang mereka untuk berbuat seperti itu dengan 
turunnya firman Allah, “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...” 


Al-Qurthuki mengatakan bahwa surat ini adalah Madaniyyah kecuali satu ayat turun di kota 
Makkah pada Usman bin Thalhah Al-Hijabi yaitu, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amenatkepada yang berhak menerimanya.” Akan terapi yang benar adalah bahwasanya 
ayar ini juga Madaniyyah dengan alasan dari apa yang diucapkan oleh Aisyah Radhiyallahu Anha 
yang diriweyarkun oleh Imam Al-Bukhari, “Tidaklah surat An-Nisa kecuali aku telah berada di 
sisi Rasulullah 88 (berhubungan badan). (2/1667) 

221 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/597) dan ia menisbahkannya kepada Abu Shalih, dan Al-Qurthubi 
menambahkan bahwasanya Al-Mu'tamar bin Sulaiman dari ayahnya berkata, “Seorang lelaki 


Asbabun Nuut 127 


Ayat 7, Firman Allah 4: 
Dun Tih SANG JAGA Lag 
= 

Pay RAN A Ak AR 
(6; Koni ANA] 2 Sa Ea NT JIN 
“Bagi laki-luki ada hak bagian dai aren peninggalan ibu-bapak dan kerabat- 
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian. 

yang telah ditetapkan.” 


A 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkah oleh Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dalam kitab Al- 
Faraidh dari jalur Al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas #& berkata, 
“Bahwa dahulu orang-orang jahiliyah enggan untuk memberikan anak- 
anak perempuan dan juga anak laki-laki mereka yang masih kecil harta 
warisan hingga mereka tumbuh besar, maka salah seorang dari kaum Anshar 
meninggal yaitu Aus bin Tsabit dan ia meninggalkan dua anak wanita dan 
satu anak laki-laki yang masih kecil, maka datanglah dua anak pamannya 
yaitu Khalid dan Urfah dan mereka berdua adalah keluarganya, dan mereka 
berdua mengambil semua harta peninggalannya. Maka datanglah istrinya 
Aus kepada Rasulullah #8 mengadukan hal tersebut, maka Rasulullah 
bersabda, “Aku tidak tahu harus berkata apa", maka turunlah firman Allah, 
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari hana peninggalan ibu-bapak dan kerabat- 
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian...”22, 


yang berasal dari kota Hadramaut meyakini bahwaayat ini turun pada orang-orang yong menikahi 
saudari perempuan temannya tanpa membayar mahar, akan tetapi pendapat yang pertama lebih 
kuat yaitu pendapat yang disebutkan oleh Al-Qunhuti (2/1688). 

221 Al-Qurthubiberkata, “Ayat ini turun pada Aus bin Tsabit Al-Anshari yang wafat dan meninggalkan 
istri yang bernama Ummu Kujjah dan tiga orang anak perempuan, kemudian dua orang lelaki 
dari paman Aus bin Tsabit yang bernama Suwaid dan Arfajah mengambil mengambil semua 
barta peninggalan Ausdan tidak meninggalkan sedikitpun untuk istri dan anak-anaknya, dahulu 
pada saman jahiliyah ceang-orang tidak memberikan hada warisan kepada wanita dan juga arak. 
kecil walaupun ia laki-laki, dan mereka mengatakan, "Harta warisan tidak diberikan kecuali pada 
orang-orang yang berperang di aras punggung kuda, menusuk dengan tombak, menebas dengan 
pedang, dan mengambil harta warisan.” Kemudian Ummu Kujjah dateng menghadap Rasulullah 
$ untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajak kedua anak paman suaminya, kedua 
anak paman suaminya berkata, “Wahai Rasulullah. sesungguhnya anak perempuannya tidak dapat 
dapatmenunggangikuda, tidak dapa: memikul beban, dan tidak melawan musuh”. Talu Rasulullah 
bersabda kepada mereka berdua. “Pergilah kahan berdua hingga nanti Allah memberikan jawaban 
und permasalahan kalian,” Maka turunlah aye ini sebagai bantahan terhadap kedua anak muda 
tersebut dan sesungguhnya anak-anak kecil lebih pantas mendapatkan harta warisan duri orang 
besar karena mereka tidak dapat mencari nafkah dan melihat maslahat mereka, Akan tetapi mereka 
malah membalikkan hukum dan mereka tersesat karena mengikuti hawa nafsumereka dan mereka 


128 Asbabur Nuzul 


Ayat 11, Firman Allah 4: 
a IB 
Bop KN Bs JE 


5 
2; 


of ok Pes 
oo Bae Km, g At 
GE A ce Men Ka bya AEN saya SI 


PEKAN Ri KARDES Sit 

Ds ká 
“Allah mensyariarkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- 
anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua 
Orang anak perempuan: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan: jika anak. 
berempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 
dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak: jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak Jan ta diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) ; 
maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu memiliki beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut 
di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
wangnya. (renang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu sidak mengetahui 
siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaarnya bagimu. Ini 
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Mahabijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkah oleh Al-Bukhari, Muslim, Dawud, An-Nasa'i, At- 
Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Jabit bin Abdullah berkata, “Rasulullah dan 
Abu Bakar datang menjengukku di kaum Bani Salmah dengan berjalan 


melakukan kesalahan dalam berfikir dan berperilaku (2/1711-1712). Dan telah disebutkan oleh 
Ibnu Katsir (1/601) dan ia mensbahkannya kepada Ibnu Mardawaih. 


Asbabun Nund 129 


kaki, mereka melihatku tidak sadarkan diri, maka beliau mengambil air 
dan kemudian berwudhu, kemudian ia memercikka air tersebut kepadaku 
dan aku langsung sadarkan diri, kemudian aku berkata kepada Rasulullah, 
“Apakah yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan dengan 
hartaku?” maka turunlah firman Allah, “Allah mensyeriatkan bagimu tentang 
(pembagian pusaka tuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki 
sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” 2 

Diriwayatkah oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Titmidzi, Al-Hakim 
dari Jabir berkata, “istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah 4 dan 
berkata, Wahai Rasulullah, ini adalah dua orang anak wanita Sa'ad bin 
Rabi', ayah mereka mati syahid pada saat ikut perang uhud bersamamu, 
dan sesungguhnya paman mereka mengambil seluruh harta peninggalan 
ayah mereka dan tidak menyisakan untuk anak wanita tersebut sedikitpun 
dari harta tersebut, dan mereka tidak dapat dinikahkan tanpa harta, maka 
Rasulullah bersabda, “Allah-lah akan memutuskan perkara ini”, maka turunlah 
ayat tentang waris,” 

Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini menjadi pegangan bagi orang-orang 
yang berkata, “Ayat ini turun pada kisah dua orang anak wanita Sa'ad bin 
Rabi, dan ayat ini tidak turun pada kisah Jabir bin Abdullah karena pada 
waktu tersebut Jabir belum mempunyai anak.” 

Kemudian Ibnu Hajar berkata, “Jawaban untuk pendapat di atas adalah 
bahwasanya ayat ini turun pada dua kisah tersebut sekaligus, dan ada 
kemungkinan turunnya ayat ini awalnya pada kedua orang anak wanita 
Sa'ad bin Rabi", dan ayat terakhir yaitu, “Jika seorang mati. Baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meniegalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja)" turun pada kisah Jabir 
bin Abdullah, dan maksud Jabir bin Abdullah dengan perkatannya, “maka 
turunlah firman Allah, “Allah mensyariatkan bagimu tentan (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 
dua orang anak perempuan,” yaitu menyebutkan Al-Kalalah (laki-laki yang 
tidak meniggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak) sebagai sambungan 
dari ayat ini 


223 Muttafag Alaihi: Al-Bukhari (4577) dalam Ae Tajur, Muslim (1616) dalam kitab AL Faraidh, dan 
AL Oorekubi (2/172 

224 Shahih: At-Tirmidri (2092) dalan kitab Al-Fomidh, Abu Dawud (2891) dalam kitah Al-Faratih 
Dan lihat Al-Ourthubi (2/1723). 

225 Lihat kitab Fath Al Bari (8/244) dan setelahnya 


130 Asbabur Nuzul 


Dan, terdapat sebab turun ayat ini yang ketiga: diriwayatkan oleh 
Ibnu Jarir dari As-Suddi berkata: “Bahwa dahulu orang-orang pada zaman 
jahiliyah, enggan untuk memberikan harta warisan kepada anak-anak 
wanita dan juga anak laki-laki yang masih kecil, dan tidak pula seseorang 
memberikan harta warisan kepada anak laki-lakinya kecuali yang mampu 
berperang. Pada suata hari, Abdurrahman meninggal dan ia meninggalkan 
seorang istri yang biasa dipanggil Ummu Kujjah beserta lima saudari 
perempuannya, maka datanglah para ahli warits mengambil hartanya, maka 
Ummu pergi menemui Nahi 48 untuk mengadukan perkara ini, maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan,” dan firman 
Allah kepada Ummu Kujjah,?* “Para istri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 
maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.” 

Pada kisah Sa'ad bin Rab dari sisi yang lain. Diriwayatkan oleh Al 
Qadhi Isma'il dalam kirab Ahkam Al-Qur'an dari jalur Abdul Malik bin 
Muhammad bin Hazm bahwasanya Umrah binti Haram adalah istri Sa'ad 
bin Rabi', lalu Sa'ad terbunuh dalam perang Uhud, dan ia mempunyai 
seorang anak perempuan dari Umrah binti Haram, maka "Umrah datang 
kepada Nabi & untuk menuntut harta warisan untuk anaknya tersebut, 
maka turunlah firman Allah, “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang 
perempuan... "41 


Ayat 19, Firman Allah 3: 
Gi en ad Ida tia Sig 
pa A NGA aa P NAK A 


a KA 


Irena aa 5 LAIN EN ANA IPA et 
segara kan 


3 We VE sa NE AA EL 


226 Libar Ibnu Jarir (4/273) dan sudah diketahui bahwa sanad riwayat ini dha “if. 

227 Al-urthubi berkata bahwasanya ada yang mengarakan bahwa ayat ini turun pada Ummu Kujjah, 
atau dusebabkan oleh anak-anak perempuan Abdurrahman bin Tsabit saudara dari Hasan bin 
Tsabit, Ade juga yang mengatakan turun padaorang-orang yang mewarisi Sa'ad bin Rabi’, ada juga 
yang mengatakun bahwusanya yatini turun pada orang-orang yang mewarisi Tsabit bin Qais bin. 
Syamas Akan tetapi pekataan yang pertama Jebih kuat bagi ulama An-Ngt Lihat Ummu Kuijah 
dalam kirab ALlshaboh (8/284), Amesh binti Haram (8/308) dan juga terdapat biografi singkat 


mereka. 


Asbabun Nusul 131 


“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata. Dan 
hergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai 
mereka, (maka bersabarlah) kerena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 
padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." 
Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dari Ibnu 
Abbas # berkata, “Bahwa dahulu jika seorang laki-laki meninggal, maka 
wali-wali laki-laki tersebut lebih berhak atas istrinya, jika sebagian (salah 
satu) dari mereka ada yang menghendakinya, maka ia akan menikahi wanita 
tersebut atau jika mereka menghendaki, maka mereka akan menikahkanya 
dengan laki-laki yang lain. Para wali-wali tersebut lebih berhak daripada 
keluarga wanita tersebut, maka turunlah ayar ini.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang 
hasan, dari Abi Umamah bin Sahal bin Hanif berkata, “Ketika Abu Qais 
bin Aslat meninggal, maka anak laki-laki Abu Qais ingin menikahi istri 
ayahnya, dan hal ini boleh pada zaman jahiliyah, maka turunlah firman 
Allah, “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa,” dan riwayat ini mempunyai penguat dari Ikrimah 
dari Ibnu Jari 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Al-Firyabi, dan Ath-Thabarani 
dari Adi bin Tsabit dari seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata, "Ketika 
Abu Qais bin Aslat meninggal, dan ia termasuk salah satu orang shalih dari 
kaum Anshar, lalu anaknya melamarnya istri ayahnya, kemudian wanita 
tersebut berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku menganggapmu sebaigai 
anak, dan kamu adalah salah seorang yang shalih di kaummu?”, lalu wanita 
tersebut mendatangi Nabi # untuk menceritakan hal ini, kemudian Nabi 
bersabda: “pulanglah ke rumahmu", kemudian turunlah firman Allah, 
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, 
terkecuali bada masa yang lampau”, Dan hadits ini mempunyai penguat 
dari Ikrimah dari Ibnu Jarir. 


228 Shahih: Al-Bukhari (1579) dalam Bab At-Tafsir, Ibnu Katsir (1/614) dengan sanad yang sama. 

229 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/65) den ia menisbuhkannya kepada Ibnu Mundawaih, dan juga 
disebutkan oleh mu Jarir (4/207). 

230 Dba'if: Ath-Thabarani (22/53) di dalamnya terdapat Abdullah bin Muhammad bi 
Maryam, ia dha'if. 


in Sa'id bin Abi 


132 Asbabur Nuzul 


Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Ka'ab bin Al- 
Qurazhi berkata, “Bahwa dahulu jika seseorang meninggal, maka anaknya 
yang berhak untuk menikahi istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya jika 
anak tersebut menghendaki, atau ia menikahkan wanita tersebut dengan 
yang lain. Ketika Abu Qais bin Aslat meninggal, lalu anaknya menikahi 
istri ayahnya sebagai harta warisan dan ia tidak memberikan wanita tersebut 
harta warisan sedikitpun, maka pergilah wanita tersebut kepada Rasulullah 
# untuk mengadukan keadaannya, Nabi berkata kepadanya, “Kembalilah 
ke rumahmu, semoga Allah menurunkan firmannya untukmu”, maka 
turunlah firman Allah, “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau,” dan kemudian juga 
turun firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 
mempusakai wanita dengan jalan paksa..." 

Diriwayatkan juga dari Az-Zuhri bahwasanya ia berkata, “Ayat ini 
turun pada sekolompok orang dari kaum Anshar, jika seseorang dari mereka 
meninggal, maka orang yang paling berhak atas istrinya adalah walinya, dan 
walinya tersebut mengurunggnya hingga wanita itu meninggal. 


Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij berkata, “Aku berkata 
kepada Atha akan firman Allah, “Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak 
kandungmu (menantu) ,” Atha berkata, “Kita pernah membicarakannya, 
bahwasanya ayat ini turun pada Muhammad # ketika beliau menikahi istri 
dari Zaid bin Haritsah, kemudian orang-orang musyrik tidak menyukai hal 
tersebut, maka turunlah firman Allah, “Dan diharamkan bagimu) istri-istri 
anak kandungmu (manantu) ,” dan kemudian juga turun firman Allah, “Dan 
Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu,” juga 
turun firman Allah, "Muhammad itu sekali-kali bukanlah babak dari seorang 
lelaki di antara kamu.” 


231 Disebutkan oleh Al-Wahidi dalam kitab Asbab An-Nwad hlm-122, dan lihat Al-Baihaqi (7/161) 
dalam Senan-nya. 

232 Disebutkan oleh Al-Qurihubi (2/1760). 

1233 As-Suyuthi menyeburkannya sendiri di sini, dan ia menyebutkannya di tempat lsin yang nanti 
akan disebutkan. Aku katakan, “Ibnu Katsir telah menyebutkan dua sebab turun yang lain dari 
ayat ini: pertama, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang lelaki jika meninggal dan 
meninggalkan anak perempuan, maka kerabat dari lelaki tersebut akan melemparkan pakaiannya 
kepada anak perempuan tersebut, jika wanita tersebut cantik, maka ia akan menikahinya, akan 
tetapi jika menurutnya jelek, maka ia akan mengurungnya hingga wanita tersebut meninggal 
kemudian in dapat mengambil harta warisannya,” Ibnu Katsir menambahkan riwayat dari Al-Aufi, 
“Jahwasunya anak perempuan itu memberikan kepada kerabat ayahnya tersebut harta sebagai 
imbalan untuk melepaskan dirinya. maka turunlah ayat ini." Kedua, dahulu penduduk Yatril jika 
seorangdari mereka meninggal, maka Istri lelaki yang meninggal tersebut akan diwariskan kepada 
orang yang diwariskan harca lelaki yang meninggal tersebut, jika ia menghendaki maka ia akan 


babun Nusul 133 


Ayat 24, Firman Allah 45: 
Ha Ac ES HA Ta TK ASEAN TENG aati 


komy 


usa jx ka Lan 


ta ag EN 


“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 
budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum ita) 
sebagai keretapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang 
demikian (yaitu) mencari istridstri dengan hartamu untuk dikawini bukan 
untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di 
antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), 
sebagai suatu kewajiban: dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu 
yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menetukan mahar itu. 


Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i 
dari Abi Sa'id AL Khudri berkata, “Kami mendapatkan tawanan wanita 
dari Authas dan mereka memiliki suami, maka kami merasa enggan untuk 
menggauli mereka, lalu kami datang kepada Nabi & untuk menanyakan 
perihal tersebur, maka turunlah firman Allah, “Den (diharamkan juga kamu 
mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah 
telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu” , maksudnya 
yaitu: “wanita yang kalian peroleh dari peperangan", oleh karena itu mereka 
menjadi halal untuk kami gali”. 


menikahinya. ika tidak, maka ia akan menikahkannya kepada yang ia inginkan. Adalah dahulu 
penduduk Tihamah tidak memperlakukan istri-istri mereka dengan baikhinggakeuka mereka ingin 
menceraikannya, mereka memberikan syarat kepada istrinya untuk tidak menikah kecuali jika istri 
tersebut memberikan apa yangsucminyatelah berikun, maka Allah melarang orang-orang mukmin. 
untuk melakukan hal tersebut Ibnu Katsir menisbabkunnya kepada Zaid bin Askam (614-615) 
Dan setelah itu ia berkata, "Ayat ini mencakupapasajz yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. 
234 Shahih: Muslim (2155) dalam Bab Ar-Radha', dan Al Ourchubitelah menyekutkannya (2/1786). 


134 Asbabur Nuzul 


Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas &, bahwasanya ia 
berkata, “ayat ini turun pada hari Allah menaklukkan Khaibar untuk orang- 
orang mukmin Ketika itu orang-orang mukmin mendapatkan tawanan wanita 
Nashrani yang mempunyai suami. Ketika setiap orang ingin menggauli wanita 
tawanannya, wanita tersebut berkata: “sesungguhnya saya memiliki suami”, 
maka kemudian mereka menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah, 
maka turunlah firman Allah, “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita 
yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...” 

Firman Allah, “Wa la Junaha” (dan tiadalah mengapa bagi kamu.) 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Umar bin Sulaiman dari Ayahnya, 
bahwasanya ia berkata “Seorang Hadrami mengatakan bahwa laki-laki 
dahulu menetapkan atas dirinya untuk membayar mahar dalam jumlah 
tertentu, dan terkadang ada dari mereka yang kesusahan untuk membayar 
maharnya, maka turunlah firman Allah, “Dan ciadalah mengapa bagi kamu 
terhadap sesuatu yang kamu telah saling merclakannya, sesudah menentukan 
mahar itu...” 


Ayat 32, Firman Allah 4#: 
Laa JG an rana SES 
Si jan Sai bai Ian Ia 


Tp Ko DEN ia 


«Dan janganlah kawas iri hati terhadap pa yang dikaruniakan Allah kepuda 
sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki- 
laki ada bagian dari pada aba yong mereka usahakan, lari bagi Petra wanita 
(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada 
Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 


segala sesuatu.” 


235 Hasan: Ah Thabarani (298/4) dalam bukunya ALAusath, 

Sayaberkata, Ibnu Katsir berkata dalam Tefsir-nya, “Aht-Thabarani telah meriwayatkan dari jalur 
'Adh-Dhahhakdari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini turun pada tawanan perang Khaibar, kemudian 
ta menyebutkan sepert hadits Abu Satd (1/625). 

236 Sebelumnya sudah ditakhrij atsar yang senada dengan riwayat ini pada Al-Qurthubi. Lihat Ibnu 
jarie (5/13). Ayat ini telah mansukh karena pengharaman nikah Mut'ah pada perang Khaibar 
Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari (4216). Muslim (29) dalam Bab An Nikah. Dan. 
disetutkan oleh Muslim (21) dalam Bab An-Nikah bahwa pengharaman nikah Mut'ah turun pada 
han Fath Makkah, akan tetapi yang shahih adalah pengharamannya rada perang Khaibar. 


Asbabun Nuut 135 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Ummu Salamah 
bahwasanya ia berkata, “Para lelaki berangkat ke medan perang dan 
perempuan tidak, dan kamu juga hanya mendapatkan setengah harta 
warisan”, maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan janganlah kamu iri hati 
terhadap aba yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari 
sebagian yang lain." Dan Allah menurunkan juga firman-Nya, “Sesungguhnya 
Orang-orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan.” 

Dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas & bahwasanya 
ia berkata, “Seorang wanita datang kepada Rasulullah #8 dan berkata kepada 
beliau, “Wahai Nabi Allah, bagian seorang laki seperti bagian dua orang 


wanita, dan saksi dua orang wanita seperti saksi seorang laki-laki, apakah 
juga dalam beramal seperti ini? Jika wanita melakukan kebaikan, maka 
baginya setengah kebaikan, maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan 


janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah...”28 
Ayat 33, Firman Allah 3 


GI SEN ua 


PE NE YA AG HA LIA 


“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan 
karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang 
yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada 
mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." 


237 Marsal: At-Tirmidzi (3022) calam Bab At-Tafsir. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir (1/644), dar ia 
menyebukannya juga dari jalur yang lain dari Abdurraceg dari Ma mar dari orang tua penduduk 
Makkah bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun karena para wanita berkata “Seandainya kami 
adalah lelaki, maka kami akan berjihad sepeti para lelaki, dan berperangseperti mereka berperang." 

238 Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, “Seorang wanita datane kepada 
Rasulullah & dan berkata, “Wahai Nabi Allah, bagian seorang lelaki seperti bagian dua orang 
wanita, dar kesaksian dua orang wanita seperti keseksian seorang lelaki, apakah dalam beramal juga 
seperti itu, jika kami melakukan kebaikan maka akan ditulis setengah kebaikan!" maka turunlah 
firman Allah, “Dan janganlah kamu iri hati terhadap...” sesungguhnya ini adalah adil dan Saya yang 
“melakukannya.” Ibnu Kacsir (1/645). Al-Qurthubi berkata (2/1827) bahwasanya Qatadah berkata, 
“Dahulu orang-orang jahiliyah tidak memberikan hak waris kepada para wanita dan anak-anak, 
dan ketika turun ayuttentang waris dan menjadikan bugiun seorang laki-laki seperti bagian dua 


orang wanita, maka para wanita menginginkan jika bagian mereka dalam hak waris seperi i bagian. 


laki-laki Lalu para lelaki berkata, “Kami berharap kebaikan kami dilipargandakan dari kebaikan 
wanita seperti dalam hak waris, maka turunlah ayat ini.” 


136 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya dari jalur Ibnu 
Ishaq, dari Dawud bin Hushain bahwasanya ia berkata, “Dahulu Aku 
membacakan Al-Qur'an kepada Ummu Sa'ad binti Rabi', ia dahulunya 
adalah anak yatim yang tinggal bersama Abu Bakar. Pada suatu hari aku 
membacakan "Walladzina "Aagadar Atmanukum" (dengan 'ain ber-mad pada 
kata 'aagadat), lalu ia berkata, “Bukan demikian, akan tetapi, “Walladzina 
“Agadat Aimemulaan? (dengan 'uin tidak ber-mad pada kata 'ugadat), ayat 
ini turun pada Abu Bakar dan anaknya Abdurrahman, Abdurrahman 
menolak untuk masuk Islam, maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak 
memberikannya harta warisan, lalu ketika Abdurrahman masuk Islam, Abu 
Bakar diperintahkan untuk memberikan bagiannya dari harta warisan.” 


Ayat 34, Firman Allah 3: 
BE HR SIG LAGI 


GA ILIA TAG K # 
Likh Lip E i Higa A 
ai 13 eg- GA SAR 

Si ati 56 Dag, nite å aai 
EAA E 
E) ú ÉE KA bi 
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
“Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada 


Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak uda, oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 


239 Dha'if: Abu Dawud 2923) dalam Bab Al-Faraidh, dan di dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq 
melakukan tadlis. Ibnu Katsir berkata (1/646): “Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwasanya 
arang-arang Muhajirin ketika sampai di kota Madinah. Orang-orang Anshar dipermudarakan 
dengan orang-orang Muhajirin, ketikaseorang Anshar meninggal, maka saudaranya dari Anshar 
mendapatkan hak waris, akan tetapi tidak bagi keluarga orang Muhajirin yang lain tersebut, maka 
turunlah firman Allah, “Bag tiap-tiap harta. peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan 

abet, kami jadikan pewuris-peuarisnya....” Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini Mansukh, 

in ia meneruskannya, "Dan (jer ada) orangeeneng yang kamu telah bersumta setia dengan 
maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." 

Al-Qurthubi telah meyebutkannya (2/1832). 


Asbabun Nuut 137 


maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 
dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menuaatimu, maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 
Mahatingri lagi Mahabesar." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Harim dari Hasan bahwasanya ia berkata, 
“Seorang wanita datang kepada Rasulullah 8 untuk mengadukan suaminya 
yang telah menamparnya, maka Rasulullah bersabda, “bugi suami gishas," 
lalu Allah menurunkah firman-Nya, “Kaum laki laki iru adalah pemimpin bagi 
kaum wanita...", kemudian wanita tersebut kembali ke rumahnya tanpa 
membawa perintah untuk menggishas suaminya, 


Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur-jalur periwayatan yang berasal 
dari Hasan bahwasanya dahulu ada seorang lelaki yang menampar wajahnya 
istrinya, kemudian wanita tersebut datang kepada Rasulullah & untuk 
megadukan hal tersebut dan meminta untuk memberikan gishah kepada 
suaminya, maka Rasulullah mengabulkan permintaannya, lalu turunlah 
firman Allah, “Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) 
Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu,...", dan juga turun firman 
Allah, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...” Dan hadits 
seperti ini juga diriwayatkan dari Ibnu Juraij dan As-Suddi. 


Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ali bin Abi Thalib & 
bahwasanya ia berkata, “Dahulu datang seorang lelaki dengan istrinya 
menghadap kepada Rasulullah #8, kemudian si istri berkata kepada 
Rasulullah, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia (suamiku) telah menampar 
wajahku sehingga meninggalkan bekas,” kemudian Rasulullah bersabda, 
“sesungguhnya ia tidak pantas melakukan hal tersebut." Lalu Allah menurunkan 
firman-Nya, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...” maka 
penguat-penguat hadits di atas memperkuat satu sama lain." 


240 Disebutkan Ibnu Katsirdan iamengstakan: Hasan Al-Bashri berkata... kemudian ia menyebutkan 
riwayat ini (1/649). 

241 Disebutkan oleh Al-Qurthubi dan ia berkata, “Ayat ini turun pada Sa'ad bin Rabi' dan istrinya 
Habibah binti Zaid kin Kharijah bin Abi Zuhair, istrinya nusyuz kepada Sa'ad kemudian ia 
menampar istrinya, maka berkata ayah dari perempuan terebut kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi 
wa Salam, “Wahai Rasulullah, aku telah memberikannya anakku sebagai kehormatan akan terapi 
ia menampasnya”, lalu Rasulullah Menjawab, “Perintahkanlah istrinya untuk melakukan Ohushas," 
kemudian mereka berdua persi untuk mengishas suaminya, ukan tetepi mereka belum berjalan 
jauh, Rasulullah bersabda, “Kia menginginkan bal ini, akm tetapi Allah menginginkan bal seg ain" 
Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini turun pada seorang perempuan rang bernama Jamilah binti Ubay 
dan suaminya Tsabit bin Qais bin Syamas." 


138 Asbabur Nuzul 


Ayat 37, Firman Allah 4s: 


Ma: ate te te 2 At 
Cp ISA, AN AS GA 
P ha Pre 
O EÉ WG g ja) EKA apah a ah A 
“(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan mereka menyuruh orang lain untuk 
berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya 
kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk urang-urang kafir siksa 
yang menghinakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkah oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair bahwasanya 
ia berkata, “Bahwa para ulama Bani Israil kikir terhadap ilmu yang mereka 
miliki, maka turunlah firman Allah, “(Yaite) orang-orang yang kikir, dan 
mereka menyuruh orang lain untuk berbuat kikir...” 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari jalur Ibnu Ishag, dari 
Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id, dari Ibnu Abbas 
#8 bahwasanya ia berkata, “Bahwa dahulu Kardam bin Zaid sekutu Ka'ab 
bin Asyraf, Usamah bin Habib, Nafi" bin Abi Nafi", Bahri bin Aumr, Huyay 
bin Akhtab, dan Rifa'ah bin Zaid bin Tabut datang kepada sekelompok 
orang dari kaum Anshar untuk menasihati mereka dengan berkata: 
“janganlah kalian menginfakkan harta kalian, karena sesungguhnya kami 
khawatir kalian dapat menjadi miskin karena berinfak, dan jangalah 
kalian terburu-buru untuk mengeluarkan nafkah karena kalian tidak akan 
mengetahui apa jadinya", maka turunlah firman Allah kepada mereka, 
“(Yaitu) orang-orang yang kikir, dam mereka menyuruh orang lain untuk berbuat 
kikir...” hingga ayat, “Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka.” 


Kalbi berkata, “Ayat ini turun pada Umairah binti Muhammad bin Maslamah dan suaminya 
Sa'ad bin Rabi.” Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun karena ucapan dari Ummu 
Salamah yang sebelumnya telah disebutkan pada Takhrij ayat sebelumnya” (2/1834). Lihat Ibnu 
Jarir (5/35-38). 

242 Liha: Ibnu Jarir (5/55), dan disebutkan juga oleh Ibnu Katsir (1/656) dan ia menisbahkannya 
kepada Iena Ishaqdan Ikrimah. 

243 Al-Quethubi berkata (2/1858): “Bahwasanya maksud dari ayat ini dalam riwayat Ibnu Abbas dan. 
yang lainnya adalah orang-orang Yahudi yang mengombinasikan antara berangan-angan, kikir, 
dan merahasiakan sifu sifat Nabi Muhammal yang Allah turunkan di dakan Taurat” Adda juga 
yang mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah orang-orang munafik yang menginfakkan 
harta mereka dan beriman hanya untuk mengelabui dan membohongi orang-orang mukmin." 


Asbabun Nund 139 


Ayat 43, Firman Allah $: 


VISA PN LAN GE Tara uu 
SL agiia A5 Jé NGA KANA 


apn biasa na 
5 Kinta BA AA Gaga AE NS 


Goa as SEA 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu 
dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, 
aa Kerapan A) saling kum dalir kendoaa jam: 
terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dn fika kamu sakic 
cad Sedang dalan misah au kembali dori biang dir ara kau 
kêlah ineng entah ena kermun kami Wak dapatan diry maka 
A ATENI aa ke jen BA bak aa TG GAL NGA dn 
tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nase'i, dan Al-Hakim 
dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya ia berkata, “Abdurrahman bin Auf 
membuat makanan kemudian mengundang kami untuk makan bersama, lalu 
ia menyediakan arak (khamr) sebagai minuman kami, setelah aku meminum 
arak tersebut kemudian aku mabuk dan kemudian aku beranjak menuju 
tempat shalat dan orang-orang mempersilahkan aku untuk menjadi imam. 
Di dalam shalat aku membaca surat Al-Kafirun, “Katakanlah: “hai orang- 
orang yang kafir. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan 
kami menyembah Tuhan yang kamu sembah (yang benar adalah: Dan kamu 
bukan penyembah Tuhan yang aku sembah).” Maka turunlah firman Allah, 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam 
keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." 34 


2M Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/661) dan ia berkata dari Syu'bah, Samak bin Harb bercerita 
kepadaku bahwasanya ia berkata, “Aku mendengar Mush'ab bin Sa'ad bin Abi Waggash bercerita 
dari Sa'ad bahwasanya ia berkata, “Turun padaku empat ayat seorang lelaki dari A 
makanan, kemudian ia mengundang beberapa orang dari Muhajirin dan Anshar, kemudi 
kami memakan hidangan tersebut dan kami meminum khamar hingga kami mabuk, lalu kami 


140 Asbabur Nuzul 


Diriwayatkan oleh Al-Firyabi, Ibnu Abi Harim, dan Ibnul Mundzir 
dari Ibnu Abbas W bahwsanya ia berkata, “Turunnya firman Allah, 
“(janganlah pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub" pada 
seorang musafir yang dalam keadaan junub, maka ia bertayamum lalu 
melaksanakan shalat.” # 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Asla' bin Syuraik bahwasanya 
ia berkata, “Dahulu aku sering mempersiapkan untuk perjalanan Nabi 
dan aku ikut bersamanya, pada suatu malam yang sangat dingin di mana 
aku menyiapkan unta untuk Nabi, aku junub dan aku takut untuk mandi 
dengan air yang sangat dingin karena dapat meyebabkan aku mati atau 
sakit, kemudian aku datang kepada Rasulullah 4 untuk menceritakan 
hal tersebut, maka turunlah firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu 
mengerti apa yang kamu ucapkan, (janganlah pula hampiri masjid) sedang kamu 
dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan 
Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air 
atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, 
maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci): sapulah mukamu 
dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Asla’ bahwasanya ia berkata, 
“Dahulu aku sering membantu Nabi dan mempersiapkan binatang 
tunggangannya sebelum memulai perjalanan, lalu pada suatu hari Nabi 
berkata kepadaku, “wahai Asla’, bangunlah persiapkan unta untukku”, 
kemudian aku berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, aku sedang junub”, 
lalu Rasulullah terdiam sebentar, kemudian Jibril datang kepadanya dengan 
membawa ayat Ash-Sha'id, Rasulullah kemudian bersabda, “Bangunlah 


membangen banggakan diri kami, kemudian seseorang mengangkat dagu unca dan kemudian 
membenturkannya ke hidung Sa'ad hingga patah. Lihat Muslim (43-44) dalam Fadhat Shahabah, 
riwayat ini at dengan redaksi yang panjang dan juga singkat. Dan, riwayat As-Suyuthi pada 
Abu Dawud (3026) dalam Bab AL-Asyibah, 

Al-Qurthubi berkata, “Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar tin Al-Khaththab 
bahwasanya ketika turun ayat pengharaman khamar, Umar berkata, “Ya Allah, turunkanlah 
penjelasan kepada tentang khamar, maka turunlah ayat pada surat Al-Bagarah, "Mereka bertanya 
kepadamu tentang khar dan judi", kemudia ayar ini dibacakan kepada Umar, lalu ia berkata: "ya 
Allah, berikanlah kepada kami penjelasan tentang khamar", maka turunlah ayat int.” Lihat Al- 
Qurthubi (2/1665). 

245 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/262) dari Ibnu Abbus dan dari Ali Ibnu Katsir berkata, “Dan dari 
ayat ini, kebanyakan dari ulama menjadikannya sebagai hajjah bahwasanya orang yang sendang 
junud dilarang untuk singgah di Masjid, dan dibolehkan untuk sekedar lewat saja,” Dan begitu 
uga bagi orang yang sedang haid dan nifas, 


babun Nusul 141 


wahai Asla’ dan bertayamumlah", kemudian beliau mencontohkan cara 
bertayamum dengan mengusap muka dengan debu kemudian mengusap 
kedua tangan hingga siku. Lalu aku bangun dan bertayamum dan setelah 
itu aku menyiapkan unta untuk Rasulullah.” 


Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Yazid bin Abi Habib, bahwa dahulu 
jalan masuk ke pintu rumah beberapa orang dari kaum Anshar melalui 
masjid, dan pada suatu hari mereka sedang dalam keadaan junub dan 
mereka tidak memiliki air di rumah mereka hingga mereka ingin mencari 
air di luar rumah mereka, akan tetapi mereka harus melalui masjid, maka 
turunlah finnan Allah, “janganlah pula hampiri masjid) sedang kamu dalam 
keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja.” 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Mujahid bahwasanya ia 
berkata, “Ayat ini turun pada seorang dari kaum Anshar, ia sedang sakit 
dan tidak mampu untuk bangun mengambil air wudhu, dan ia juga tidak 
memiliki seorang yang dapat membantunya mengambilkan air wudhu, 
kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah 8, lalu turunlah 
firman Allah, “Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali 
dari tempat buang air arau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu 
tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik 
(sua) 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibrahim An-Nakha'i bahwasanya 
ia berkata, “Beberapa orang sahabat terkena luka dan luka tersebut semakin 
membesar, pada suatu hari mereka sedang junub lalu mereka mengeluhkan 
keadaan mereka kepada Rasulullah $, maka turunlah firman Allah, “Dan 
jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air 
atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, 
maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).”® 


146 Dha if: Ath-Thabarani (1/298) dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir. 

247 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/662). 

248 Disebutkan oleh ibnu Katsir (1/653). 

249 Disebutkan oleh Al-urthubi (2/1879-1480) dan ta berkata, “Ayat tayamum Ini turun pada 
Abdurrahman bin Auf yang terluka sedang in juga dalam keadaan junub, meka ia diberikan 
keringanan untuk bertuyamura, kemudian ayat ini menjadi umum mencakup seluruh orang Islam.” 
Ada yang berkata bahwasanya ayat ini turun ketika para sahabat tidak menemukan air pala 
perang Al-Muraisi". Al-Qurthubi menisbahkannya kepada Malik. Al-Wahidi juga menyebutkan. 
bahwasanya ayat ini turun pada Aisyah s hlm. 128, lihat juga Al-Bukhari (4607). 


142 Asbabur Nuzul 


Ayat 44, Firman Allah 4s: 
pena Se 


Si KAEN SL ASI BUS BIG JII 


4 PPT 
KO Asal 
“Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Al- 
Kitab (Taurat)? Mereka membeli (memilih) kesesatan (dengan petunjuk) 
dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat (menyimpang dari jalan (yang 
benar).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas #8 bahwasanya ia 
berkata, “Dahulu Rifa'ah bin Zaid bin Tabut adalah salah seorang pembesar 
di kalangan agama Yahudi, setiap kali Rasulullah menyampaikan sabdanya, 
ia selalu berkata: “Ar'ina pendengaranmu wahai Muhammad hingga kami 
dapat memahamkanmu, kemudian ia mengejek-ejek Islam, maka turunlah 
firman Allah, “Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian 
dari Al-Kitab (Taurat)? Mereka membeli (memilih) kesesatan...” 


Ayat 47, Firman Allah 4: 
a FA Bear EN pad ob 
TI Berek Ui BR sii ya 


Bar ap Aak 4 


a P P, 
te) Syaka ail A6 ANA 
“Hai orang-orang yang telah diberi Al- Kitab, berimanlah kamu kepada apa 
yang telah Kami turunkan (Al-Qur'an) yang membenarkan Kitab yang 
suda pada kamu sebelum Kami mengubah muka (mu), lalu Kami putarkan 
ke belakang atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki 
orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. . Dan ketetapan Allah 
pasti berlaku.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas & bahwasanya ia 


250 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (2/1906) dengan sanad yang lan Ibnu katsir menyebutkan 
(1/670) bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi secara umum. dan dua riwayat ini dapat 
digabungkan bahwasanya sifat ini secara terus menerus akan selalu melekat pada orang Yahudi 
padazaman Nabi $, dan secara khusus pada Rifa'ah bin Zaid bin Tabut. 


Asbabun Nuut 143 


berkata, “Rasulullah bersabda kepada para petinggi agama Yahudi, dari 
mereka ada Abdullah bin Shuriya dan Ka'ab bin Usaid, “Wahai orang-orang 
Yahudi, bertakwalah kepada Allah, dan peluklah Islam sebagai agama kalian, 
maka demi Allah sesungguhnya kalien mengetahui bahwasanya apa yang aku 
bawa adalah suatu kebenaran,” mereka kemudian menjawab, “Kami tidak 
mengetahui hal itu wahai Muhammad.” Maka Allah menurunkan firman- 
Nya, “Hai orang-orang yang telah diberi AL Kitab, berimanlah kamu kepada apa 
yang telah Kami turunkan (Al Qur'an)...” 


Ayat 48, Firman Allah &: 
ERAO 2 TAS 


} 
Pena IR AL m 
Ws ii AL 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 
mengenai senla dove yang Selain dasi: (obirik) "Si, bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh 
in telah berbuat dosa yang besar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabarani dari Abu 
Ayyub Al-Anshari bahwasanya ia berkata, “seorang lelaki datang kepada 
Rasulullah 8 dan berkata, “Wahai Rasulullah, seorang keponakan lelakiku 
tinggal bersamaku. Ia selalu melakukan hal-hal yang diharamkan dan tidak 
mau meninggalkannya.” Rasulullah & kemudian bertanya, “Apa agamanya?” 
ia menjawab: “Ia melakukan shalat dan mengesakan Allah,” Lalu Rasulullah 
& bersabda, “Mintalah agamanya darinya. Jika ia enggan melakukannya, 
belilah agamanya”, Lalu lelaki itu melakukan apa yang diperintahkan oleh 
Rasulullah & Namun keponakannya enggan melakukannya. Kemudian 


251 ALOurdbubimunyubutkannya dlam kitab Tufirenya (2/1908) dan ia menyeburkam Kab bin Asad 
dan bukan Ka'ab bin Usaid, lalu in kemudian menyebuckan, “Malik berkata, “Kerikapertama kali 
Ka'ab masuk Islam, ia berjalan di hadapan seseorang lelaki yang sedang membaca firman Allah, 
“Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yeng telah Kami turunkan 
(Al-Qur'an) yang membenarkan Kitah yang eda pada kemu sebelum Kami mengubah muka ma)...” 
Mendengar ayat ini, ia langsung kembali ke rumahnya dan ia meletakkan kedua tangannya di 
wajahnya dan masuk Islam, kelu fa berakata “demi Allah, aku takut tidak dapat sampai rumahku 
hingga Allah menghapus wajahku. Dan begini juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam 
ketika turun ayat ini dan mendengarnya. ia datang kepada Rasul allah # sebelum ia pulang kepada 
keluarganya dan masuk Islam. Dan ia berkata, "Wahsi Rasulullah, aku tidak pernah ingin datang 
kepadamu hingga aku takut wajahku diputar kebelakang,” Ibnu Katsir juga menyebutkan kisah ini 
dengan lafazh vanghampu sama (1/671). 


144 Asbabur Nuzul 


lelaki itu mendatangi Rasulullah #8 kembali dan memberitahukan tentang 
hal itu, “Wahai Rasulullah, aku mendapatinya sangat sayang terhadap 
agamanya.", maka turunlah firman Allah, “Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari 
(syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” 


Ayat 49, Firman Allah 4g: 


GANG an Si 


“Apakah kamu tidak memerhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? 
Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka 
tidak aniaya sedikitpun.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas & bahwasanya ia 
berkata, “Dahulu orang-orang Yahudi memerintahkan kepada anak mereka 
untuk maju memimpin shalat mereka dan juga mempersembahkan kurban- 
kurban mereka, dan mereka meyakini bahwanya anak-anak mereka tidak 
mempunyai kesalahan dan dosa, maka turunlah firman Allah, “Apakah 
kamu tidak memerhatikan orang yang menganggap dirinya bersih! ." 


Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir hadits seperti ini dari Ikrimah, 
Mujahid, Abi Malik, dan selain mereka. 


252 Al-Ourthubi dan Ibnu Katsir tidak menyebutkan sebab turun dari ayat ini, akan tetepi Ibnu Katsir 
meriwayatkan ciga belas hadits setelah ayat ini, salah satunya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 
dengan sanadnya dari Abu Aswad Ad-Du'ali bahwasanya ia berkata, Abu Dzar bercerita kepadaku 
bahwasanya ia berkata, “Aku mendatangi Rasulullah #, lalu beliau bersabda, “Tidaklah seorang 
hamba mengucapkan: “Laa Haha Ula Allah” dan meninggal di atas ucapan tersebut, kecuali ia 
akan mesuk surga," Abu Dzacr berkata, saya berkata, “Waleupun ja berzina dan mencuri?" beliau 
menjawab, “Walaupun ia pemah mencuri dan berzina,” Saya berkata kembali, "Walaupun orang 
tersebut berzina dan mencuri? beliau menjawab, “Walau ix pernah melakukan zina dan mencari", 
keempat kalinya bersabda, “Walaupun kecelakaan menimpa Abu Dzar.” Abu Aswad berkata. 
“Kemudian Abu Dzar keluar, lalu ia mengencangkan sarungnya dan berkata, "walaupun Abu 
Drar mendapatkan kecelakaan" Al-Bukhari (2827) Muslim (154). 

253 Ibnu Katsir menyehutkannya, kemudian ia menambahkan bahwa ayat ini turun untuk mencela 
orang-orang yang suka memuji dan mensucikan dirinya" (1/676). Al-Qurehubi berkata (2/1910): 
Hasan Al-Bashri dan Qaradah berkata, “Maksudnya adalah ucapan mereka, “Kami adalah anak- 
anak Tuhan dan kekasihnya", dan ucapan mereka, “Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi 
dan Nashrani” As-Suddi dun Adh-Dhahhok berkata, “Ucapan mereka yang mengatakan bahwa 
mereka tidak mempunyai dina, dan api yang mereka lakukan pada siang hari, mal san diampuni 
pada malam hari, dan adapun yang mereka lakukan pada malam hari, maka akan diampuni pada 
siang hari, dan kami seperti bayi yang tidak mempunyai dosa,” Abdullah bin Mas'ud berkata, 


babun Nusul 145 


Ayat 51, 52, 53, dan 54, Firman Allah Sc: 


Ka nak Ki TO 


Ga AN AB LAS 


Prai 
mory pet E og sa O CEPA TEA P 
Ade EN Aah Lahan ya Ape Ke DU ALA 
Kah Kuba KE KE SIT ES 
“Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang diberi bagian dari 
Al-Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mengatakan 
kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah), bahwa mereka itu lebih 
benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang 
dikutuki Allah. Barangsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali- 
kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Ataukah ada bagi mereka 
bagian dari kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada, mereka tidak akan 
memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia. Ataukah mereka dengki 
kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan 
kepadanya! Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hilemah 
kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan 
yang besar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas & 
bahwasanya ia berkata, “Ketika Ka'ab bin Asyraf datang ke kota Makkah, 
orang-orang Ouraisy berkata, “Apakah kamu tidak melihat orang itu yang 
bertahan terpisah dari kaumnya merasa bahwa ia adalah orang yang lebih 
baik dari pada kita, padahal kita adalah orang-orang yang selalu menunaikan 
haji, para pengabdi dan pemberi minum orang-orang yang menunaikan 
haji?, Ka'ab bin Asyraf berkata kepada mereka, “Iya kalian lebih baik 
darinya.” Maka turunlah firman Allah kepada mereka, "Sesunguhnya orang- 


“Maksudnyaadalah pujian yang dilontarkan di antara mereka.” Dan ini yang paling sesuai dengan 
konteks ayat 


146 Asbabur Nuzul 


orang yang membenci kamu dialah yang terputus”, dan juga turun firman 
Allah, “Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang diberi bagian dari 
Al-Kiab?” hingga firman-Nya, “tidak akan memperoleh penolong baginya"? 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas ¥ bahwasanya ia 
berkata, “Bahwa orang-orang yang menggalang kekuatan golongan untuk 
memerangi Nabi Muhammad, mereka di antaranya dari kaum Quraisy, 
Ghathafan, dan Bani Oursizhah adalah Huyay bin Akhtab, Salam bin Abi 
Al-Hugaig, Abu Rafi, Rabi’ bin Abi Al-Hugaig, Abu Amir, dan Haudrah 
bin Qais, mereka semua dari Bani Bani Nadhir, ketika mereka mendatangi 
orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy berkata, "Mereka adalah pendeta- 
pendeta Yahudi yang mereka sangat mengetahui kitab-kitab pertama yang 
diturunkan, maka bertanyalah kepada mereka apakah agama kalian lebih 
baik dari agama Muhammad? Maka orang-orang Ouraisy bertanya kepada 
mereka, dan orang-orang tersebut menjawab, “Pastilah agama kalian lebih 
baik dari pada agama Muhammad, dan kalian lebih benar jalannya dari 
padanya (Muhammad) dan siapa saja yang mengikutinya” Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang 
yang diberi bagian dari Al-Kitab?”, hingga firman-Nya, “Dan Kami telah 
memberikannya kerajaan yang besar.” 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Al-Aufi dari Ibnu 
Abbas #& bahwasanya is berkata, “Orang-orang Yahudi dan Nashrani 
berkata, “Muhammad merasa bahwa apa yang diberikan kepadanya 
adalah karena ketawadhuannya, sedangkan ia memiliki sembilan istri dan 
keinginannya hanyalah menikah saja, maka raja manakah yang lebih utama 
darinya?" maka turunlah firman Allah, “Atcukah mereka dengki kepada 
manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? ." 

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Umar maula Afrah yang isinya 
lebih ringkas dari hadits ini. 


Lihat Ibu Kusir (1/678) dun juga disebutkan oleh Al-Qurthubi seperti ini (1913/2) dun ta 
menyebarkan jaga bahwasanya Ka'ab bin Asyraf datang kepada Abu Sufyan bin Harh dan bertanya 
kepadanya, kemudia ia meyebutkan riwayat ini. Dan disebutkan juga oleh Imam As-Suyuthi dalam 
kitabnya Ad-Dur Al-Mantsor (2/171) dan ia menisbahkannya kepada Sa'id bin Manshur. 

255 Disebutkan oleh Thnu Katsir dari jalur Ibnu Ishaq, dan di dalam riwayat ini terdapat Abu Ammar, 
Wuhuhbin Amir, dan Haudzah bin Qais. Adapun mereka bertiga dari Bani Wail yang semuanya 
mereka dari Bani Nadhir.. kemudian ta menyebutkan riwayat secara utuh (1/678). 

1256 Disebutkan oleh Al-Rurthubi (2/1915-1916) dan berkata Adh-Dhakhak berkata, Orang-orang 
Yahudi memendam rasa dengki kepada orang-orang Quraisy karena Nabi terakhir duri keturunan 
mereka... Al-Quribubi berkata juga, “A1 Thabari memilih maksud dari kerajaan yang diberikan 
kepada Sulaiman, den penghalalan wanita yaitu bantahan kepada orang-orang Yahudi yang 
mengatakan, ika aja taadalah seorang Nabi, maka ia ndak akan menikah dengan banyak wanita 


babun Nusul 147 


Ayat 58, Firman Allah $: 
SEE EK Wa dh LAN AS KA 


A 315 Ket KANG pakaa 
Hiks KANE Kas Cal BII AH 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum. 
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 


Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Al-Kalbi dari Abu 
Shalih dari Ibnu Abbas #& bahwasanya ia berkata, “Ketika Rasulullah & 
menaklukkan kota Makkah, beliau memanggil Utsman bin Thalhah, ketika 
Utsman datang kepadanya, Rasulullah bersabda kepadanya, “Berikanlah 
kepadaku kunci Ka'bah", Lalu ia pergi dan datang kembali dengan membawa 
kunci Ka'bah dan menjulurkan tangannya kepada Rasulullah # sembari 
membuka telapaknya. Ketika itu juga Abbas (paman Nabi) bangkit 
lalu berkata, “Wahai Rasulullah, berikan kunci itu kepadaku agar tugas 
memberi minum dan kunci Ka'bah aku pegang sekaligus.” Maka Utsman 
mengenggam kembali kunci itu. 

Kemudian Rasulullah & bersabda, “Berikanlah kepadaku kunci tersebut 
wahai Utsman”, kemudian Utsman berkata, “Ini kunci ka'bah wahai 
Rasulullah, terimelah dengan amanah Allah”, kemudian Rasulullah beranjak 
dari tempatnya untuk membukan pintu Kwbah, setelah itu beliau keluar 
dan melaksanakan thawaf, kemudian turun Jibril kepadanya menyampaikan 
pesan Allah untuk mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman, lalu 
Rasulullah memanggil Utsman dan memberikannya kembali kunci tersebut 
dan beliau bersabda dengan firman Allah, “Sesungguhnya Allah menyuruh 
kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya... 


dan ia akan disibukkan dengan urusan kenabian, kemudian Allah memberitahu mereka dengan 
apa yang dimiliki oleh Dawud dan Sulaiman, maka orang-orang Yahudi mengakui bahwasanya 
Sulaiman memiliki serbu wanita, lalu Nabi bersabda kepada mereka, “seribu wania! “lalu mereka 
menjawab, “Iya, tiga ratus dengan mahar dan tujuh ratus dengan diam-diam, dan Dawud memiliki 
seratus wanita”, kemudian Nabi bersbda kepada mereka, “apakah seratus wanita unik satu lelaki 
dan seratus bag amad sameng bai yang Jum Tebih bar yak demi Sembilan wanda?” dki saa itu Nabi 
memiliki sembilan istri. 

257 Lihat Al Ourthubi (2/1920-1921), Ibnu Katsir (1/681-662). Hadits ini memiliki banyak riwayat, 


148 Asbabur Nuzul 


Diriwayatkan oleh Syu'bah dalam Tafsir-nya dari Hajjaj dari Ibnu 
Juraij bahwasanya ia berkata “Ayat ini turun pada Utsman bin Thalhah. 
Rasulullah mengambil kunci Ka'bah darinya kemudian membuka pintu 
Ka'bah lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah pada hari penaklukan kota 
Makkah, ketika beliau keluar dari Ka'bah ia membaca firman Allah ini, 
kemudian beliau memanggil Utsman dan memberikannya kembali kunci 
tersebut. Umar bin Al-Khaththah berkata, “ketika Rasulullah keluar 
dari Ka'bah sembari membaca ayat ini, sesungguhnya aku belum pernah 
mendengar ayat ini sebelumnya.” aku berkata, “Dari perkataan Umar, 
bahwasanya dapat diketahui ayat ini turun di dalam Ka'bah.” 


Ayat 59, Firman Allah #45: 
D oa P GAL ar e ate 
Besi ob KAN JA; SANA aa GA DN GG 


AE aa nat Pa 


"Ae Te t Otot ABa aa 
WE ih SAS KAA 


ta) LEa LAANA pr 


“Hai orang-orang yang beriman, tuatilah Alah dan tautilah RasulNya) 1 
dan lil amri di antara kamu. Kemudian jika kemu berlainan pendapa: 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkah oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas 
W bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun pada Abdullah bin Hudzafah 
bin Qais ketika ia diutus bersama satu pasukan.” Imam Al-Bukhari 
meriwayatkan hadits ini lebih ringkas. 


dan Al-Qurthubi telah menambahkan bahwasanya Rasulullah sh mengambil kunci dari Utsman 
bin Thalhah bin Abu Thalhah Al-Hajabi Al-Abdari, den juga dari anak pamannya yaitu Syaibah 
bin Utsman bin Abi Thalhah. Al-Qurthubi juga menambahkan bahwasanya avat ini untuk para 
pemimpin Islam secara khusus, yaitu untuk Nabi Æ, para pemimpin yang diangkat oleh beliau, 
dan juga kepada pemimpin setelah mereka. Lihat kisah Utsman dan Syaibah dalam kitab Mu jam 
Al-Kabir m lik Ach-Thatarani (11/120). 

258 Lihar sebelumnya. 

259 Shahih: Al-Bukhari (4584) delam Bab Ar-Tafsir, Ibnu Katsir telah menyebutkan riwayat ini 
secara jelas (1/683): Al-Qun hubi mengatakan, “Abdullah bin Khilafah dikenal seorang yang 
sukamembuat orang tertawa, dan Al-Qurthubi menisbahkannya kepada Abu Umar bin Abdullah 
Al-Bar,pemiliki kitab At-Tamhid. Al-Ourthubi berkata, “hadits ini shahih sanadnya. 


Asbabun Nund 149 


Ad-Dawudi berkata, “Ini adalah kesalahan -yaitu kebohongan yang 
dinisbatkan kepada Ibnu Abbas $&- sesungguhnya Abdullah bin Hudzafah 
memimpin satu pasukan. Ketika ia sedang marah ia menyalakan api dan 
berkata, “Masuklah ke dalam api,” sebagian menolak untuk melakukannya 
dan sebagian lain ingin melakukannya.” Ad-Dawudi berkata, “jikalau ayat 
ini turun sebelum peristiwa ini, bagaimana mungkin ia mengkhususkan 
ketaatan kepada Abdullah bin Hudzafah dan tidak kepada yang lain? Dan 
Jika ayat ini turun setelah peristiwa itu, seharusnya hanya dikatakan kepada 
mereka, “Sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam kebaikan,” dan bukan, 
“Mengapa kalian tidak menaatinya?.” 

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjawab pertanyaan ini bahwa maksud dari 
kisah ayat, “Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu...” adalah 
mercka berselisih dalam menunaikan perintah untuk taat dan tidak 
melaksanakan perintah itu karena menghindari api. Jadi, ayat ini sesuai jika 
turun pada mereka untuk memberitahukan mereka apa yang hendaknya 
mereka lakukan ketika berselisih, yaitu mengembalikan apa yang mereka 
perselisihkan kepada Allah dan Rasulullah &. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwasanya ayat ini turun pada kisah 
yang terjadi Ammar bin Yasir bersama Khalid bin Walid, pada saat itu 
yang menjadi gubernur adalah Khalid bin Walid, Pada suatu hari Ammar 
mengupah seorang tanpa perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar. 
Lalu turunlah firman Allah di atas.” 


Ayat 60, Firman Allah: 
Ts andi ut aah ata 
SAS AS ad lah WS sa IA 
PRA 


“Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang mengaku dirinya 
telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa 
yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, 
padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan 
bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.” 


260 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam Tajsir-nya (53). 


150 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabarani dengan sanad 
yang shahih, dari Ibnu Abbas #& bahwasanya ia berkata, “Dahulu ada 
seorang yang berprofesi sebagai dukun yang suka memutuskan perkara 
yang diperselisihkan di kalangan orang-orang Yahudi yang bernama Abu 
Barzah Al-Aslami, maka beberapa orang Muslim ketika berselisih, mereka 
meminta Abu Barzah untuk memutuskan perkara mereka. Maka Allah 
menurunkan firmanNya, “Apakah kamu telah memerhatikan orang-orang 
yang mengaku dirinya telah beriman kepada ape yang diturunkan kepadamu 
dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim 
kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu 
Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesawan yang sejauh- 
jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada 
hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu 
lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuamya dari 
(mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang 
munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, 
kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: “Demi Allah, kami 
sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang 
sempuma.”'5! (An-Nisa': 60-62) 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ikrimah atau Sa'id dari 
Ibnu Abbas #8 bahwasanya ia berkata, “Al-Jullas bin Shamit, Mu'tab bin 
Qusyair, Rafi’ bin Zaid, dan Bisye mengaku-ngaku sebagai orang Islam. 
Lalu orang-orang Muslim dari kaum mereka mengajak mereka untuk 
menyelesaikan persengketaan antara mereka dengan menyerahkannya 
kepada Rasulullah $ Namun mereka mengajak orang-orang Muslim 
tersebut untuk mendatangi dukun-dukun, yaitu para pemutus perkara pada 
masa jahiliyah. Maka pada mereka Allah menurunkan firman-Nya, “Abakah 
kamu tidak memerhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman 
kepada apa yang diturunkan kepadamu. ...” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Asy-Sya'bi berkata, "Dahulu adu 
seorang lelaki yang mengaku Islam bertikai dengan seorang Yahudi, maka 
orang Yahudi tersebut mengatakan, “Saya ingin membawa perkara kita 
kepada Nahimu,” ia mengatakan seperti itu karena ia sangat mengetahui 


261 Shahih: Al-Haitsami berakata dalan kitabnya AL Mojran? bahwasanya dalam hadits ini terdapat 
Yunus bin Sukiman Al-Jamal, aku tidak mengetahuinya, dan perawi lainnya Shahih, disebutkan 
juga oleh Tonu Katsir (1/686). 


Asbabun Nuzul 151 


bahwasanya Nabi & tidak pemah menerima sogokan ketika memutuskan 
suatu perkara. Akan tetapi orang yang mengaku muslim tersebut tidak setuju 
dan menginginkan untuk membawa perkara mereka kepada seorang dukun 
di Juhainah, maka turunlah ayat ini,“ 


Ayat 65, Firman Allah $: 
GA Ian AP ARA Ei a aG Len GT 
BE GA ABI II 
LO) Sa Ks Ga pa Ziobi #9 
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga 


mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, 
kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap 


putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sittah -Al-Bukhari, Muslim, Abu 
Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah- dan yang lainnya dari 
Abdullah bin Zubair bahwasanya ia berkata, “Aku berselisih dengan 
seseorang dari Anshar dalam masalah aliran air di Harrah. Kemudian 
kami mengadukannya kepada Rasulullah &. Lalu Rasulullah & 
bersabda: “Siramlah kebunmu terlebih dahulu wahai Zubair. Lalu alirkanlah 
airnya kepada tetanggamu." Mendengar keputusan itu, orang Anshar tersebur 
tidak terima, lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah, apakah karena ia itu anak 
bibimu lalu engkau memutuskan demikian!." 


Mendengar orang Anshar berkata seperti itu, wajah Rasulullah & 
pun memerah karena rasa marah. Beliau pun bersabda, “Wahai Zubair, 
alirkanlah ke kebunmu. Lalu tahanlah airnya hingga memenuhi batas-batas di 
sekeliling pohon kurma kebunmu. Setelah itu alirkanlah ke kebun tetanggamu,” 
Resulullah memberikan hak Zubair sepenuhnya, padahal sebelumnya beliau 
mengusulkan hal yang lebih baik untuk keduanya. Zubair berkata, “Menurut 
aku pada peristiwa itulah turun firman Allah, “Maka demi Tuhanmu, mereka 
(pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap 
perkara yang mereka perselisihkan. "22 


Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir 


262 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (211926), Ibnu Jarir (5/97) dalam Tafsr-nya. 
263 Shahih: Al-Bukhari (2362) dalam Bab Al Musagah, Muslim (2357) dalam Bab Al-Fadhatl. 


152 Asbabur Nuzul 


dan Al-Humaidi dalam Musnad-nya dari Ummu Salamah bahwasanya ia 
berkata, “Zubair bertikai dengan seseorang, kemudian mereka membawa 
perkara mereka kepada Rasulullah $, maka beliau memutuskan untuk 
Zubair, lalu orang tersebut berkata kepada beliau, “Sesungguhnya Nabi 
memutuskan untuk Zubair karena ia adalah anak bihinya,” maka turunlah 
firman Allah, “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak 
beriman hingga mereka menjadikan. kamu hakim terhadap perkara yang mereka 
perselisihkan "64 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'in bin Musayyib dalam 
firman Allah, “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak 
beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka 
perselisihkan,” bahwasanya ia berkata, “ayat ini turun pada Zubair bin 
Awwam dan Hatib bin Balta'ah, mereka berselisih tentang aliran air, lalu 
Nabi memutuskan perkara mereka untuk agar terlebih dahulu dialirkan 
dari atas kemudian ke bawah.” 


Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Al- 
Aswad berkata, “Dua orang mengadukan perselisihan mereka kepada 
Rasululllah Æ agar diberi keputusan. Lalu Rasulullah memutuskan 
perselisihan mereka tersebut. Setelah itu, orang yang kalah berkata, “Kita 
adukan hal ini kepada Umar bin Al-Khaththab agar perkara kita diputuskan 
olehnya.” Lalu keduanya menemui Umar. Kemudian pihak yang menang 
berkata, “Rasulullah & memenangkan aku atas orang ini. Lalu ia mengajak 
akuuntuk menyerahkannya kepadamu agar engkau memutuskannya.” Lalu 
Umar bertanya kepada pihak yang kalah, “Apakah benar demikian?” Ia 
menjawab, “Ya, itu benar.” Maka Umar berkata, “Tunggulah di sini hingga 
aku datang untuk memutuskan perselisihan kalian ini.” Kemudian Umar 
masuk ke rumah, Tidak lama kemudian dia keluar dengan menghunuskan 
pedangnya. Lalu ia langsung menebas leher orang yang mengajak untuk 
menyerahkan perkara itu kepadanya hingga mati. Lalu Allah menurunkan 
firman-Nya, “Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman...,” hingga akhir 
ayat.” Hadits ini mursal dan gharih. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu 
Lahi'ah. Namun hadits ini mempunyai penguat yang diriwayatkan oleh 
Rahim dalam Tafsw-nya dari jalur Utbah bin Dhamrah dari ayahnya." 
261 Diriwayatkan oleh Ath- Thabwari (23/294) delam kitab Mujam Al-Kabir, dan Ibnu Katsir berkata 

tune, Diriwayatkan oleh Ahmad dari Urwah Hadi ini sanadya Mangan! aura Unvab 


265 Ibnu Katsir berkata (1/688): “Riwayat ini masal." 
266 Disebutkan oleh Al-Ourthubi (1/1927) dan ia berkata, “Ath-Thabari memilih bahwa ayat ini 


Asbabun Nusul 153 


Ayat 66, Firman Allah #4: 
PAKA SANG a CK 
Ara CS AI PRERE 


OELE 
“Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: “Bunuhlah 
dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu,” niscaya mereka tidak akan 
melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau 
mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah 
hal yang demikian inu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman 
mereka)." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa As-Suddi berkata, “Ketika turun 
firman Allah, “Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, 
“Bumuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu” niscaya mereka tidak 
akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka.” Tsabit bin Qais 
bin Syamas berdebat dengan seorang lelaki dari kalangan Yahudi, Lelaki 
Yahudi itu berkata, “Demi Allah, Allah telah menetapkan kepada kami 
untuk membunuh diri kami, maka kami pun membunuh diri kami.” Tsabit 
kemudian menjawab, “Demi Allah, seandainya Allah mewajibkan atas kami 
untuk membunuh diri kami, pasti kami akan melakukannya. Lalu turunlah 
firman Allah: .”..Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang 
diberikan kepada mereka, sentulah hal yang demikian itu lebih buik bagi mereka 
dan lebih menguatkan (iman mereka)” 


Ayat 69, Firman Allah 45: 


PN ea Aoa ABE LAGI Ig 515 


N 


turun pada seorang Yahudi dan seorang munafik." Ibnu Katsir berkata (1/683): ini adalah sebab lain 
turunnya ayat ini, akan terapi gharib dan juga mona, karena terdapat Ibnu Lah''ah dan ia dha'if, 
Wallahu A'lam. 

261 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/689) dan in menisbahkannya kepada As-Suddi, Al-Qurthubi 
berkata (2/1933) bahwasanya Abu Laits Ac-Samargandi menyebutkan bahwa Ammar bin Yasir, 
Ibnu Mas'ud, dan Tsabit bin Qais berkata, “Jika Allah memerintahkan kepada kami untuk. 
membunuh diri kami sendiri atau pergi dari rumah kami, maka kami akan melakukannya, lalu 
Nabi bersabda, “Keimanan lebih kokok di dalam hati mereka dari pada gunung yang kokoh.” 


154 Asbabur Nuzul 


O SA Sent TG Il, 


“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasuk Nya) , mereka itu akan 
bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, 
yaitu: Nabi-nabi, para shiddigin, orang-orang yang mati syahid, dan orang- 
orang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad yang 
la ba'sa bihi (tidak mengapa), bahwa Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, Engkau lebih 
aku cintai daripada anakku sendiri, Dan ketika aku berada di rumahku 
mengingarmu, aku tidak kuasa menahan diri. Maka saya datang kemari 
untuk melihatmu. Namun aku ingat kemarianku dan kematianmu, Engkau 
pun tahu bahwa ketika engkau masuk surga, engkau akan diangkat bersama 
para nabi. Sedangkan aku, jika masuk surga, maka aku takut tidak dapat 
melihatmu,” Nabi #8 terdiam dan tidak menjawab kata-kata orang tersebut 
sama sekali hingga Jibril datang dengan membawa firman Allah, “Dan 
barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul( Nya) ...”29 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Masruq bahwasanya ia berkata, 
“Para sahabat Nabi $ berkata, “Wahai Rasulullah, kami tidak ingin berpisah 
denganmu, Namun ketika engkau masuk surga, engkau akan diangkat di atas 
kami dan kami tidak dapat melihatmu.” Lalu Allah menurunkan firman- 
Nya, “Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan RasulNya)...” 

Diriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya ia berkara, “Pada suatu hari 
seorang pemuda datang menghadap Rasulullah @ dan berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya kami dapat melihatmu di dunia ini, akan tetapi 
di hari kiamat kelak kami tidak dapat melihatmu karena engkau berada di 
surga yang paling tinggi. Maka turunlah ayat ini, lalu Rasulullah bersabda, 
“Sesungguhnya engkau akan bersamaku di surga kelak jika Allah menghendaki.” 


268 Hasan: disebutkan oleh Al- Hai:sami (7/7) dalam kitab Al-Mama' dan ia berkata: “Diriwayatkan 
aleh Ath- Thatarani dalam kitab Ash-Shagr dan Al-Ausat, rara perawinya Shahih selain Abdullah 
bin Imran Al-Abidi, ia tsiqah, dan juga disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/620-691). 

269 AL udubi berkata (2/1934) bahwasanya aya int urunpada Abdullah bin Zaid bin Abu Rabbihi 
Al-Anshari yang berkaca, “Wahai Rasulullah, jika engkau meniggal dan kami juga meninggal, 
maka kamu berada di “liyym, lalu kami tidak dapat melihat dan berkumpul denganmu, dan ia 
menceritakan kesedihannya tersebut, maka turunlah ayat ini. 

Al-Qurthubi berkata bahwa Tss'labi menceritakan bahwa ayat ini turun pada Tsauban, seorang 
budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah $, ia sangat mencintai Rasulullah. Pada suatu hari ia 


Asbabun Nusul 155 


Ibnu Jarir meriwayatkan hadits yang serupa dari mursal Sa'id bin Jubair, 
Masruq, Rabi’, Qatadah, dan As-Suddi?". 


Ayat 77, Firman Allah 4: 
EEE ENEE 
KI seat ES ANG daa NIA a ak 


Pa Tera 


SI NA Su 
MIE, SARS 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: 
“Tuhanlah tangenmu (dari berperang) , dirikanlah shalat dan tunaikanlah 
zakat!” setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari 
mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh) , sepert takutnya 
kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: “Ya 
Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa 
tidak engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami berperang 
beberapa waktu lagi?” katakanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar 
dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang bertakwa dan kamu tidak akan 


dianiaya sedikitpun.” 


Sebab Turunnya Ayat 

An-Nasa'i dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas #& 
bahwasanya Abdurrahman bin Auf dan para sahabatnya darang menghadap 
Nabi $ dan berkata, “wahai Nabi Allah, dahulu ketika kami masih musyrik 
kepada Allah, kami adalah orang-orang yang mulia, dan ketika kami 
beriman kepada Allah kami menjadi orang-orang yang terhina”, Rasulullah 
menjawab, “Sesungguhnya aku diperintahkan untuk selalu memaafkan, 


datang menghadap Rasulullah dengan wama kulit wajahnya yang sudah berubah dan tubuhnya 
yang dha'if, terlihat di wajahnya kesedihan yang mendalam, lalu beliau bertanya kepadanya, 
“Wahai Tsauban, apa yang membuat wajahmu berubah wama?” lalu ia menjawab, “Wahai 
Rasulullah, aku tidak sakit apapun, akan terapi jika aku tdak melihatmu, maka rasa rindu sangat 
besar menghinggapi hatiku dan aku tidak dapat menahan diriku untuk bertemu denganmu, dan di 
akhirat nanti aku tidak dapat bertemu dongenmu, karena aku tabu bahwa engkau kelak nanti akan 
diangkat bersaman para nabi, dan jika aku masul surga, maka aku akan ditempatkan pada tempat 
yang lebih senlab thari tempatmu. makasaya tidak akan dapet welihatmu selamanya. muka Allah 
menurunkan ayat ini.” Lihat Al-Wahidi hlm. 136. 
270 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/690) dari Sa'i bin Jubair, riwayat ini mursal. 


156 Asbabur Nuzul 


oleh karena itu janganlah kalian memerangi suatu kaum," ketika Allah 4 
memerintahkan mereka berhijrah ke kota Madinah, mereka diperitahkan 
untuk berperang, akan tetapi mereka menolak, Maka turunlah firman 
Allah, “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka 

“Tahanlah tanganmu (dari berperang)..." 


Ayat 83, Firman Allah 3 


ó REET F Su 


“Dan apabila derang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun 
ketakutan, mereka lalu menyiarkanmya. Dem kalau mereka menyerahkannya 
kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang 
ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka 
(Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah 
kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja 
(di anteramu).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththah bahwasanya 
ia berkata, “Ketika Nabi menjauhi para istrinya, aku memasuki masjid dan 
melihat beberapa orang sambil bermain batu, mereka berkata, “Rasulullah 
telah menceraikan istri-istrinya”, kemudian aku berdiri di hadapan 
pintu dan berkata dengan suara tinggi kepada mereka, “Rasulullah tidak 
menceraikan istrinya.” Maka turunlah firman Allah, “Dan apabila datang 
kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu 
menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkanya kepada Rasul dan ulil Amri 
di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya 
(akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah 


271 Shahih: diriwayatkan oleh An-Nasa'i (152) dalam Bab At- tafsir, dan dalam kitab Ash-Shugra 
(3085). 
IbnuKarsirberkata (11694): Muhahid berkata, “Sesungguhnya ayat-ayat ini turun pada orang-orang 
Yahudi,” Al-Qurthubi berkata (2/1944): As-Suddi berkata, “Mereka adalah sekelompok 
yang masuk Islam sebelum turun perintah untuk berperang, maka ketika turun perintah untuk 
berperang, mereka enggan untuk melaksanakannya.” Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat 
Ini menceritakan perihal orang-orang munafik. 


Asbabun Nusul 157 


karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, 
kecuali sebagian kecil saja (di antaramu) ,” dan aku adalah yang orang yang 
ingin mengetahui kebenaran hal tersebut.” 


Ayat 88, Firman Allah 46: 


KA anta et ah aa bata KIS 


OERLE EL AETA AEAEE 


“Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) 
orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada 
kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? 
Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan 
jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya meriwayatkan dari Zaid bin 
Tsabit bahwa saat Rasulullah # pergi ke Uhud untuk berperang, beberapa 
orang yang ada dalam rombongannya kembali ke Madinah. Para sahabat 
Nabi & yang menyaksikan hal itu terbagi menjadi dua kelompok. Satu 
kelompok mengatakan, “Kita bunuh saja mereka yang kembali itu," 
Sedangkan satu kelompok lagi berkata: “Tidak, kita tidak akan membunuh 
mereka.” Maka turun firman-Nya, “Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi 
dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik...” 

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Hatim bahwa Sa'ad 
bin Mu'adz berkata, “Pada suatu hari Rasulullah & berpidato dan bersabda, 
“Siapakah yang membelaku dari orang yang menyakitiku dan mengumpulkan 
di rumahnya orang yang menyakitiku?” Sa'ad bin Mu'adz menyahut, “Jika 


272 Shahih: diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (5191), Muslim (1479) dalam Bab Ath-Thalag, Ibnu 
Katsir menyebutkannya juga seperti ini (1/702). AI Gurehubi berkata (2/1953) bahwasanya crang- 
orang yang masih lemah imannya suka untuk menyebarkan perihal tentang Nahi 4 dan mereka 
menyangka bahwa hal ini idak mengapa untuk dilakukan. 

'Adh-Dhahhak dan Ibnu Zaid berkata. "Ayatini mengenai orang-orang munafik yang menceritakan 
perihal Nabi kepada orang-orang, kemudian mereka dilarang kerena mereka menyebarkan berita 
yang tidak benar.” 

273 Shahih: Al-Bukhari (1884) dalam Bab Al-Haj, Muslim (2776) dalam Bab Shifat Al Munafigin 
Al-Qurihubi berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi”, dan ia menambahkan 
bahwasanya hal tersebut adalah kebaikan yangmenghapus keburukan sepertiapi yang membakar 
besi (2/1968). 


158 Asbabur Nuzul 


ia dari Aus, maka kami segera membunuhnya. Jika ia dari saudara-saudara 
kami dari Khazraj, maka perintahkanlah kepada kami apa yang harus kami 
lakukan, dan kami akan menunaikannya,” Lalu Sa'ad bin Ubadah bangkit 
dan berkata, “Bagaimana denganmu wahai Ibnu Mu'azd, engkau taat 
kepada Rasulullah &, akan tetapi engkau tahu bahwa ia dari kaummu.” 
Maka berdirilah Usaid bin Hudhair dan berkata, “Sesungguhnya Kau benar- 
benar wahai Ibnu Ubadah seorang munafik dan kau mencintai orang-orang 
munafik.” 

Lalu Muhammad bin Maslamah pun berdiri dan berkata, “Diamlah 
kalian. Di antara kita ada Rasulullah 8, beliau yang akan menyampaikan 
perintahnya kepada kita dan kita melaksanakannya,” Lalu turunlah 
firman Allah, “Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam 
(menghadapi) orang-orang munafik...” 

Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf bahwa beberapa 
orang Arab mendatangi Nabi & di Madinah. Lalu mereka masuk Islam. 
Lalu mereka terjangkit waba' dan demam Madinah. Lalu mereka pun pergi 
meninggalkan Madinah dan ketika di jalan bertemu dengan beberapa orang 
sahabat. Para sahabat tersebut bertanya, “Mengapa kalian kembali?” Mereka 
menjawab, “Kami terjangkit waba Madinah.” Para sahabat itu berkata lagi, 
“Bukankah kalian mempunyai teladan yang baik pada Rasulullah” Sebagian 
dari para sahabat itu mengatakan, “Orang-orang Arab ini adalah orang- 
orang munafik.” Dan sebagian yang lainnya mengatakan, “Mereka bukan 
munafik” Lalu turunlah firman Allah, “Maka mengapa kamu (terpecah) 
menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik..." hingga 
akhir ayat. "Di dalam sanad riwayat ini terjadi tadlis dan keterpurusan 
(mungati )”3 


Ayat 90, Firman Allah 4: 
£ mai 
Srah EA GE PK 
Ta AT Ka 2 LA EA 
Peranan ME aa 5s TANAH 


274 Ibnu Katsir berkata (1/703) hadits ini gharib, Ada juga yang mengatakan hadits ini tidak termasuk. 


hadits ghaib, 
215 Disebutkan oleh AL Durthubi (2/1968) dan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (15/192) dalam 
nya dari jalur Ibnu Ishaq dan ia adalah seorang murddlis, dan Ibnu Ishaq yang menyebutkan 


jalurnya, dan ia dha'if, lihat Al Mama (7/7). 


Asbabun Nusul 159 


Fagor NK Ka AK RANG 2a ds e Seharga Ana 
HE AN BG BIA SIK oh Pa 
“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, 
yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang- 
orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk 
memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalou Allah menghenduki, 
tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah 
mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak 
memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah 
tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih dari Hasan 
bahwasanya Suragah bin Malik Al-Mudliji berkata kepada mereka, "Ketika 
Nabi 8 memenangkan peperangan Badar dan Uhud dan orang-orang di 
sekitar mereka masuk Islam.” Suragah pun berkata, “Aku lalu mendengar 
Muhammad akan mengirim Khalid bin Walid kepada kaumku Bani Mudlij, 
kemudian aku berkata, “Telah sampai kepadaku bahwasanya engkau 
ingin mengutus Khalid bin Walid kepada kaumku, sedangkan aku ingin 
engkau berdamai dengan mereka. Jika kaummu berdamai, mereka pun 
akan berdamai dan akan masuk Islam. Dan jika mereka tidak masuk Islam, 
maka menangnya kaummu terhadap mereka bukan hal yang baik.” Lalu 
Rasulullah # memegang tangan Khalid bin Walid dan berkata kepadanya, 
“Pergilah bersamanya, lalu lakukan apa yang diinginkannya." Kemudian 
Khalid mengajak mereka berdamai dengan syarat mereka tidak membantu 
orang-orang yang memusuhi Rasulullah & dan jika orang-orang Quraisy 
berdamai, mereka juga harus berdamai bersama orang-orang Quraisy 
tersebut.” Dan Allah menurunkan firman-Nya, “Kecuali orang-orang yang 
meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum ine 
telah ada perjanjian (damai) ...” , Lalu orang yang minta perlindungan kepada 
mereka ikut dengan perjanjian mereka tersebut”? 


276 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/704) dan berkata bahwasanya diriwayatkun dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata “Ayat tersebut dimarsukh oleh firman Allah, “Apabila sudah habis bulan- 
bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka..." (At- 
Taubah:5) 


160 Asbabur Nuzul 


Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Harim dari Ibnu Abbas #& 
bahwasanya ia berkata, “Turunnya ayat, “kecuali orang-orang yang meminta 
perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada 
perjanjian (damai) ...” pada Hilal bin Uwaimir Al-Aslemi dan Suragah bin 
Malik Al-Mudliji, dan pada Bani Khuzaimah bin Amir bin Abdi Manaf.” 

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Ahi Hatim dari Mujahid bahwasanya 
ayat ini turun pada Hilal bin Uwaimir Al-Aslami, dahulu ia mempunyai 
perjanjian dengan kaum Muslimin. Beberapa orang dari kaumnya datang 
kepadanya mengajaknya untuk berperang melawan kaum Muslimin, akan 
tetapi ia menolak untuk memerangi kaum Muslimin dan ia juga tidak ingin 
memerangi keumnya.”?” 


Ayat 92, Firman Allah 36: 


ak MA AA 4 


Kas kijai NUR Ed SE 
d Ijab d TAS Teng KAB KI Lp Maak 


“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman sena membayar diyat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu) , kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian 
(damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) 
membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 


277 Diriwayatkan oleh Al-Ourthubi (2/1971) dan ia menambahkan Bani Bakar bin Zaid bin Manat, 
dan ra menambahkan juga ada yang mengatakan bahwa mereka adalah Kuza'ah. 


Asbabun Nusul 161 


memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak 
memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah 
Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, 
“Dahulu Harits bin Yazid dari Rani Amir bin Lw'ay menyiksa Ayyasy bin 
Rabi'ah bersama Abu Jahal. Kemudian Al-Harits masuk Islam dan hijrah 
ke Madinah. Ketika di Hirrah, ia bertemu dengan Ayyasy yang mengira ia 
masih dalam keadaan kafir, Maka Ayyasy pun membunuhnya. Kemudian 
Ayyasy mendatangi Nabi # dan memberitahu beliau tentang hal itu.” Lalu 
turun firman Allah, “Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang 
mukmin (yang lain) , kecuali karena tersalah (tidak sengaja) ...”, hingga akhir 
ayat.” Diriwayatkan juga hadits serupa dari Mujahid dan As-Suddi. 

Ibnu Ishaq, Abu Ya'la, Harits bin Abi Utsamah, dan Abu Muslim Al- 
Kujji meriwayatkan hadits serupa dari Oasim bin Muhammad. Dan Ibnu 
Abi Hatim meriwayatkan juga hadits serupa dari jalur Sa'id bin Jubair dari 
Ibnu Abbas 8.78 


Ayat 93, Firman Allah 46: 


[AA sg pa 246 25 Ka Lab ý A 19 


Ten KE EA LN AG ae Nang Ya 
“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka 
balasannyaialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Juraij dari Ikrimah 
bahwasanya seorang lelaki dari kaum Anshar membunuh saudara laki-laki 


298 Disebutkan oleh Al-Daihagi dalam kitab Al-Kubra (3/71), dan Ibnu Katsir berkata bahwasanya 
ayat ini turun pada Aba Dard:' karena ja membunuh seseorang dan orang ia bunuh mengatakan 
(kata Islam ketika Abu Darda mengangkat pedangnya untuk membunuh orang tersebut. Lalu 
mendatangi Rasulullah menceritekan hal tersebut dan mengatakan, "Sesungguhnya orang tersebut 
mengatakan kata Islam karena iu idek ingin dibunuh” lalu Rasulullah # bersabda, "Apakahkumu 
telah membelah dadanya?" Kisah ini terdapat dalam hedits shahih, akan tetapi yang melakukannya 
bukanlah Abu Dari’, dan Ibnu Katsir menisbahkannya kepada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. 
(507/1) 


162 Asbabur Nuzul 


Magis bin Shababah. Lalu Nabi # memberi diyat kepada Magis dan ia 
pun menerimanya. Namun kemudian ia tiba-tiba menyerang si pembunuh 
saudaranya hingga mati. Maka Nabi 8 bersabda, “Aku tidak menjadi 
penjamin keamanannya baik di wilayah umum atau pun di tanah Haram.” 
Kemudian Magis bin Shababah terbunuh pada Yaum Al-Fath. Ibnu Juraij 
berkata, “Padanya turun firman Allah, “Den barangsiapa yang membunuh 
seorang mukmin dengan sengaja...” 


Ayat 94, Firman Allah 45: 


Leg Ae 


ine Semi Sl A Jaya Baga D) Ga < Li an 
GA Ge La A BAN PANGAN GA 
HE DE Te NA 3 Pena 
LEE Dn en 


“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan 
Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang 
mengucapkan “salam” kepadamu: “Kamu bukan seorang mukmin” (lalu 
kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda kehidupan di 
dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan 
kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka 
telitilah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 


Sebab Turunnya ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan 
yang lainnya dari Ibnu Abbas #& bahwasanya ia berkata, “Seorang lelaki 
dari Bani Sulaim yang sedang menggiring emaknya berpapasan dengan 
beberapa orang sahabat Nabi &, Lalu dia mengucapkan salam kepada 
para sahabat tersebut, Para shahabat pun berkata, “Dia mengucapkan 
salam kepada kita hanya untuk melindungi dirinya dari kita.” Lalu mereka 
pun menyergap lelaki itu kemudian membunuhnya. Kemudian mereka 


299 Lihat kisah ini dalam kitab AMshebah (3/603), adalah Tamilah hin Abdullah telah membunuh 
Magis pada hari Fathu Makkah, lalu Nabi & menghalakan darah Tamilah dan sembilan dari laki 
laki dar perempuan lainnya yang juga dihalalkan darahnya. 


Asbabun Nuut 163 


membawa kawanan kambingnya menemui Nabi Lalu turunlah firman 
Allah, “Hai orang-orang yang beriman , apabila kamu pergi (berperang) di jalan 
Alah...” 

Al-Bawar meriwayatkan dari jalur lain bahwasanya Ibnu Abbas #& 
berkata, “Rasulullah 85 mengirim pasukan yang di dalamnya terdapat 
Miqdad. Ketika sampai di tempat musuh, mereka mendapati para musuh 
tersebut telah tercerai berai meninggalkan daerah mereka. Hanya tersisa 
seorang lelaki yang mempunyai banyak harta. Ketika melihat pasukan 
Muslim, lelaki itu mengucapkan “Laa Ilaaha Ilallaah.” Namun, Miqdad 
tetap membunuhnya. Ketika kembali ke Madinah, Nabi 8 berkata kepada 
Miqdad, “Bagaimana kelak engkau menghadapi Laa Ilaaha ilallaah?” Dan Allah 


menurunkan ayat ini”! 


Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Ath-Thabarani, dan yang 
lainnya dari Abdullah bin Abi Hadrad Al-Aslami bahwasanya ia berkata, 
"Rasulullah # mengutus kami bersama serombongan kaum Muslim lain 
yang di dalamnya terdapat Qatadah dan Muhallim bin Jatswamah. Lalu 
kami berpapasan dengan Amir bin Al-Adhbath Al-Asyja'i. Kemudian 
ia mengucapkan salam kepada kami. Namun, Muhallim menyerangnya 
dan akhirnya membunuhnya. Ketika kami sampai di Madinah, kami 
memberitahu beliau tentang peristiwa itu. Lalu turun pada kami firman 
Allah, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan 
Allah...”23, Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadits yang serupa dari hadits 
Ibnu Umar. 


Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari 
Ibnu Abbas 88 bahwasanya nama orang yang terbunuh adalah Mirdas bin 
Nahik yang berasal dari Fadak. Dan nama pembunuhnya adalah Usamah bin 
Zaid. Adapun nama ketua rombongan pasukan adalah Ghalib bin Fadhalah 
Al-Laitsi. Kisahnya adalah ketika kaum Mirdas kalah dalam peperangan dan 


280 Shahih Al-Bukhari (4591) dalam Bab At- Tafsir, At-Tirmidzi (3030) dalam Bab Az-Tafir dengan 
sanad yang hasan. 

281 Jayyid: Al-Haitsami berkata dalam kitabnya A-Majme (7/8) bahwasanya hadits ini diriwayatkan 
oleh Al-Bazzar dengan sanad Jayyid, lihat Fath ALOrdir (8/107). 

282 Shahih: Ahmad (6/11), Ibnu Jarir (5/140), Al-Haitsami berkata dalam kitabnya Al-Majma' 
bahwasanya hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Ihabarani dan perawinya Tati, 
Al-Qurthubi menambahkan, “Maka Nabi & mendoakan keburukan untuk Muhallim hingga ta 
meniggal setelah tujuh hari, kemudian iadikuburkan, akan tetapi bumi tidak menerima jenazahnya, 
kemudian iu dikuburkan ditempat lain, akan tetapi bumi juga tidak menerima jerasuhnya, 
kemudian untuk ketigakaliiadikuhurkan, skan tetapi bumi kembali tidak menerima jenarsbinya. 
ketika orang-orang melihat bumi tidak menerima jenazahnya, lalu mereka melemparkan jenazahnya 
ketempat diantaradua gunung,” Al Ourthubi (2/1998). 


164 Asbabur Nuzul 


hanya dialah yang tersisa. Dia bersembunyi dengan kambing-kambingnya di 
sebuah gunung. Ketika orang-orang Muslim berhasil menemukannya, ia pun 
berkata, “Laa Ilaaha Hallach, muhammadurrasuulullaah (Tiada tuhan selain 
Allah, Muhammad adalah utusan Allah). Assalamu alaikum.” Lalu Usamah 
membunuhnya. Ketika mereka kembali ke Madinah, turunlah ayat ini.” 

Diriwayatkan juga hadits serupa oleh Ibnu Jarir dari jalur As-Suddi. 
Dan Abdu meriwayatkan hadits serupa dari jalur Qatadah. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Abi Zubair 
dari Jabir bahwasanya ia berkata, “Firman Allah, .”..dan janganlah kamu 
mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu...” turun pada 
Mirdas.” Riwayat ini adalah penguat yang hasan” 

Ibnu Mandah meriwayatkan dari Jur'u bin Hadrajan bahwasanya ia 
berkata, “Saudara Miqdad datang dari Yaman menuju Madinah untuk 
menemui Nabi & Ketika di perjalanan ia bertemu dengan pasukan yang 
dikirim Nabi 8. Saudara Miqdad berkata kepada mereka, “Aku adalah orang 
mukmin.” Namun mereka tidak mempercayai pengakuannya dan langsung 
membunuhnya. Kemudian berita tentang hal itu sampai kepadaku. Aku 
pun menghadap Nabi 8. Lalu turun firman Allah, “Hai orang-orang yang 
beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah...”, hingga akhir ayat. 
Lalu Nabi memberikan kepadaku diyat untuk saudaraku yang terbunuh.” 


Ayat 95, Firman Allah 4: 


A ÁN JAE gadi Sa adah GAS 
jedhi oA adi a HA AA 
21 Gn SES ANN IG SG Ia bait 


KO JAPA 


“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) 
yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan 


283 Disebutkan oleh Al-Qurdiubi (1/1998) den ia berkata bahwasanya ada yang mengatakan 
pembunuhnyaadalah Abu Qatadah, ada juga rang mengatakan bahwasanya pembunuhnyaadalah 
Abu Darda', dan setelah itu sema in mengatakan, “Mungkin saja semua peristiwa ini terjadi pada 
waktu yang berdekatan hingga ayat ini turun pada semua peristiwa tersebut." 

Ibnu Katsir berkata (1/712): “Nama pembunuhnya adalah Miqdad bin Aswad.” 

284 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/712). 


Asbabun Nuut 165 


Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang 
sang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu 
derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik 
(surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang 
duduk dengan pahala yang besar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Bara' bahwasanya ia berkata, 
“Ketika turun ayat, “Tidaklah sama antara mu'min yang duduk (yang tidak 
ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur. ..”, Nabi 84 bersabda, “Panggil 
si fulan.” Lalu si fulan itu datang dengan membawa tinta, papan, dan alat 
tulis lainnya. Kemudian beliau berkata kepadanya: “tulislah, “Laa yastawil 
gaa'iduuna minal mu'miriin wal mujaahiduuna fi sabilillah (Tidaklah sama 
antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) dengan orang-orang 
yang berjihad di jalan Allah).” Ketika itu Ibnu Ummi Maktum berada di 
belakang Nabi 48 maka ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
ini orang buta” Maka turun firman Allah melengkapi ayat di atas, “Laa 
yastawil gaa'iduuna minal mu miniin ghairu ulidh dharari wal mujaahiduuna fi 
sabilillah (Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) 
dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah) "85 

Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan lainnya hadits serupa dari 
hadits Zaid bin Tsabit.”* Ach-Thabarani dari hadits Zaid bin Arqam. 
Dan Ibnu Hibban?” dari hadits Al-Falatan bin Ashim. At Tirmidzi" 
meriwayatkan hadits yang serupa dari Ibnu Abbas #8, Di dalamnya 
disebutkan, “Abdullah bin Jahsy dan Ibnu Ummi Maktum berkata, “Tetapi 
kami adalah orang-orang yang buta.” 


Hadits-hadits mereka telah aku sebutkan di dalam Turjuman Al-Qur'an. 


285 Shahih: Al-Bukhari (4594) dalam Bab Ar-Tafsir. 

286 Shahih: Al-Bukhari (2832) dalam Bab Al-Khad wa AxSipar 
Ibnu Katsir menambah tan bahwasanya Abdurrazaq berkata, “Bahwasanya Magjam maki Abdullah 
Al-Haritsi menceritakan kepadanya, “Tidaklah sama orang-orang mukmin yang tidak ikut dalam 
perang Badar dengan orang-orang mukmin yang ikat dalam perang Badar.” Riwayat ini hanya 
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tanpa Imam Muslim. 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya bahwasanya ia berkata, “Keri 
berperang di Badar, Abdullah bin Jabsy dan Ummu Maktum berkat: 
berdua adalah orang yang buta, apakah kami mendapatkan keringanan untuk adak ikut dalam 
peperangan?” maka turunlah firman Allah, “Tidaklah sama antera mu'min yang duduk (yang tidak 
ikut berperang) yang idak mempunyai uzur dengan orang-orang sang berjihad di jalan Allah dengan harta 

nen jiwanya” Lihat: (1/714). 

rakan oleh Ibnu Hibban (11/11) dalam kitab Shahih-nya. 

ikan oleh At-Tirmisei (3032) dalam Bab At Tafsir. 


166 Asbabur Nuzul 


Dan Ibnu Jarir meriwayatkan hadits yang serupa dari banyak jalur yang 
mursal. 


Ayat 97, Firman Allah 3#: 


P Pa MMA ES 
Si 5 SI IG NT an 
as, 


Gta SA Haa aah Adik 


“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Kg dalam keadaan 
menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: “Dalam 
keadaan bagaimana kamu ini?” Mereka menjawab: “Adalah kami 
urang-urang yang tertindas di negeri (Makkah).” Pura malaikat berkata: 
“Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?.” 
Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk- 
buruk tempat kembali.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas #2 bahwasanya ia 
berkata, “Bahwasanya beberapa orang dari kaum Muslimin dahulu tinggal 
bersama orang-orang musyrik sehingga memperbanyak jumlah orang-orang 
musyrik yang menyerang Rasulullah £. Lalu terkadang anak panah yang 
dilemparkan orang-orang Muslim yang bersama Rasulullah & mengenai 
salah satu dari orang-orang Muslim tersebut hingga terbunuh atau mati 
karena tertebas pedang orang-orang Muslim yang bersama Rasulullah 
tersebut. Maka turun firman Allah, “Sesungguhnya orang-orang yang 
diwofaikan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri...” ” 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan juga dan menyebutkan nama-nama 
mereka, yaitu: Qais bin Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Qais bin AlFakih 
bin Al-Mughirah, Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, Amru bin Umayyah bin 
Sufyan, dan Ali bin Umayyah bin Khalaf. Dia menyebutkan bahwa mereka 
pergi ke Badar. Ketika melihat sedikitnya jumlah orang-orang Muslim, 
mereka pun menjadi ragu. Mereka berkata, “Agama mereka membuat 


mereka sombong,” Lalu mereka pun terbunuh di Badar.” 


289 Shahih Al-Fukhari (4596). 
290 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/715) dan ia menambahkan Abu Al-Ash bin Munabbih bin Al- 
Hajjaj dan Haris bin Zam'ah. 


Asbabun Nuut 167 


Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dengan ada penambahan 
nama-nama yaitu: Harits bin Zam'ah bin Al-Aswad dan AL‘Ash bin 
Munabbih bin Al-Hajjaj. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #8 bahwasanya ia berkata: “Dahulu ada 
sekelompok orang di kota Makkah masuk Islam. Ketika Nabi # berhijrah ke 
Madinah, mereka enggan untuk ikut bersama Nabi dan merasa takut untuk 
keluar dari kota Makkah, maka turunlah firman Allah, “Sesungguhnya orang- 
orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada 
mereka) malaikat bertanya: “Dalam keadaan bagaimana kamu ini? .” Mereka 
menjawab: “Adalah kami orang-orang yang tertindus di negeri (Makkah)." Para 
malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah 
di bumi itu? .” Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu 
seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki 
atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak 
mengetahui jalan (untuk hijrah).””' (An-Nisa': 97-98) 

Ibnul Mundzir dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas #8 
bahwasanya ia berkata, “Dahulu ada sekelompok orang dari penduduk kota 
Makkah masuk Islam, akan tetapi mereka menyembunyikan keislaman 
mereka. Ketika orang-orang musyrik berangkat untuk berperang di badar, 
mereka mengajak orang-orang yang menyembunyikan keislaman mereka 
untuk ikut berperang bersama mereka melawan kaum Muslimin, maka 
sebagian dari mereka ada yang terbunuh dalam perang tersebut, maka 
berkatalah sebagaian pasukan kaum Muslimin, “Mereka adalah orang- 
orang yang telah masuk Islam dan mereka dipaksa untuk berperang bersama 
dengan orang-orang kafir tersebut.” Lalu mereka beristighfar untuk orang- 
orang tersebut, dan turunlah firman Allah, “Sesungguhnya orang-orang yang 
diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri..." 

Lalu orang-orang Muslim mengirimkan surat yang didalamnya 
@ibubuhkan firman Allah itu kepada orang-orang Muslim yang masih di 
kota Makkah. Dalam surat tersebut juga tertulis bahwa tidak ada lagi uzur 
bagi mereka. Kemudian mereka pun meninggalkan Makkah. Lalu orang- 


291 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (2/2006) dan ia berkata, “Sesungguhnya mereka sangat meremehkan 
Jumlah orang-orang Muslim yang sangat sedikit, maka hati mereka dimasuki keraguan akan Islam, 
lala mereka murtad dan mereka terbunuh di atas kemurtadan, orang-orang Muslim pun berkata, 
“mereka adalah sakabat kami, dan mereka dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk berperang 
dengan mereka hingga terbunuh dalam peperangan, maka berisgfsrlah untuk mereka, kemudian 
turunlah ayat ini. Al-Qurthubi mengatakan, “Dan yang pertama -yang disebutkan oleh As-Suyuti- 
letih shahih.” 


168 Asbabur Nuzul 


orang musyrik menyusul mereka dan menyakiti mereka sehingga mereka 
pun kembali lagi ke Makkah. Lalu turun firman Allah, “Dan di antara 
manusia ada orang yang berkata: “Kami beriman kepada Allah", maka apabila 
ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fimah manusia 
itu sebagai adzab Allah..." (Al-Ankabut:10). Lalu orang-orang Muslim 
mengirim surat lagi kepada mereka dengan membubuhkan firman Allah 
ini. Mereka pun merasa sangat sedih. Lalu turun firman Allah, “Kemudian 
Tuhanmu (pelindung) bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan...” 
hingga akhir ayat 110 dari surat An-Nahl. Mereka pun keluar dari Makkah 
menuju Madinah. Lalu orang-orang musyrik kembali menyusul mereka. 


Maka di antara mereka ada yang selamat dan ada pula yang terbunuh.” 


Ibnu Jarir meriwayatkan hadis serupa dari beberapa jalur yang cukup 
banyak. 


Ayat 100 Firman Allah 46: 


x 
PE M T E E 
GA as iang P SNI 


nar nai PEN 


AGA EE EAEE A AS H D E ea 


“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka 
bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Borangsiupa keluar 
dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, 
kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju) , 
maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha. 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la dengan sanad jayyid 
bahwa Ibnu Abbas 4 berkata, “Dhamrah bin Jundab keluar dari rumahnya 
untuk hijrah. Ia pun berkata kepada anak-anaknya, “Bawalah aku keluar dari 
negeri orang-orang musyrik ini menuju Rasulullah #5, Ketika di perjalanan 
ia meninggal dunia sebelum sampai kepada Nabi #& Lalu turunlah firman 


292 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/715) dan ia berkas hahhuk berkata, “Ayat ini turun pada 
sekelompok orang munafik yang tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah Shelaliahu Alaihi wa 
Sallam, hingga mereka ikut bersama orang-orang musyrik pada perang badar, maka beberapa dari 
mereka terbunuh, maka turunlah ayat ini," 


Asbabun Nund 169 


Allah,."..Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena 
Allah dan Rasul-Nya...” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair dari Abi 
Dhamrah A:-Zurgi yang ketika itu sedang berada di kota Makkah. Ketika 
turun firman Allah, “Kecuali mereka yang tertindas baik laki-kali atau 
perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk 
berhijrah).” (An-Nisa': 98) Abu Dhamrah berkata: “Aku adalah orang 
yang kaya dan memiliki kemampuan untuk hijrah.” Lalu ia bersiap-siap 
untuk hijrah ke Madinah, namun ia meninggal dunia di suatu tempat yang 
bernama Tarim. Lalu turunlah firman Allah, .”..Barangsiapa keluar dari 
rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya... 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits yang serupa dari jalur Sa'id kin Jubair, 
Ikrimah, Qatadah, As-Suddi, Adh-Dhshhak, dan yang lainnya, dan 
di sebagian jalur disebutkan Dhamrah Ibnu Al-Aish atau Al-Aish bin 
Dhamrah. Sedangkan di sebagian jalur Jundab bin Dhamrah Al-Junda'i, di 
sebagiannya lagi Ad-Dhamri. Di sebagian jalur disebutkan, “Seorang lelaki 
dari Bani Dhamrah.” Di sebagian jalur yang lain disebutkan, “Seorang lelaki 
dari Bani Khuza'ah,” Di sebagian yang lain disebutkan, “Seorang lelaki 
dari Bani Laits.” Dan di sebagian yang lain disebutkan, "Seorang lelaki 
dari Bani Kinanah.” Dan di sebagian yang lain disebutkan, “Seseorang dari 
Bani Bakar”. 

Ibnu Sa'ad dalam kitab Ath-Thebagat Al-Kubra meriwayatkan dari Yazid 
bin Abdillah bin Qisth bahwa Jundub bin Dhamrah ketika berada di Makkah 
ia jatuh sakit. Lalu ia berkata kepada anak-anaknya, “Bawa aku keluar dari 
Makkah. Sungguh kesulitan di dalamnya telah membunuhku.” Anak- 
anaknya pun bertanya, “Kemana kami membawamu?" Dia pun menunjuk 
kearah Madinah dan bermaksud ingin hijrah. Lalu mereka membawanya ke 
arah Madinah. Ketika sampai di aliran air Bani Ghaffar ia meninggal di dunia. 
Lalu Allah menurunkan firman-Nya, .". Barangsiapa keluar dari rumahnya 
dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya...” 


295 Jayyid Abu Ya'la dalam Musnad-nya (5181). Dan, disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/718). 

1294 Ibnu Katsir meriwayatkan semua riwayat-riwayat ini (1/719-720). 
Al-Qunthudi berkata, “Ada yang mengatakan nama Dhamrah bin ALA sh adalah Dhamirah," Abu 
(Al Faraj Al Jawi menceritakan bahwasanya ia adalah Habib bin Dhamrah. Dan, ada juga yang 
mengatakan bahwa iu adalah Dhamrah bin Khuza'ah (2010/2). Al-Ourthubi berkata, “Khalid bin. 
Hicaau bin Khuwailid adalah arak dari saudara laki-laki Khadijah.” 22211) 

195 Lihat sebelumnya. 

296 Lihat sebelumnya. 


170 Asbabur Nuzul 


Ibnu Abi Harim, Ibnu Mandah, dan Al-Barudi di dalam Ash-Shahahah 
meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa Zubair 
bin Awwam berkata: “Ketika Khalid bin Haram berhijrah ke Ethopia 
(Habasyah), ia digigit ular di perjalanan, Lalu dia meninggal dunia, Maka 
turun padanya firman Allah,.”..Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan 
maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya...” 


Diriwayatkan oleh Al-Umawi dalam kitabnya Maghazi bahwa Abdul 
Malik bin Umair berkata, “Ketika Aktsam bin Shaifi mendengar berita 
tentang diangkatnya Muhammad & menjadi utusan Allah, ia ingin 
mendatanginya. Namun kaumnya tidak membiarkannya menemui beliau. 
Ia pun berkata, “Datangkan orang yang mau menyampaikan pesanku 
kepadanya dan menyampaikan pesannya kepadaku.” 

Kemudian ia mengutus dua orang untuk mendatangi Rasulullah &. 
Ketika sampai di hadapan beliau, mereka berdua berkata, “Kami adalah 
utusan Aktsam bin Shaifi. Dia bertanya kepadamu: “Siapakah engkau? Apa 
kedudukan engkau! Dan apa yang engkau bawa!.” Rasulullah @ menjawab: 
“Saya adalah Muhammad bin Abdillah. Dan saya adalah hamba dan utusan 
Allah.” Kemudian beliau membacakan firman Allah, “Sesungguhnya Allah 
menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 
kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan 
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." 

Kemudian keduanya kembali dan menemui Aktsam dan berkata 
kepadanya tentang apa yang dikatakan dan dibacakan Rasulullah oleh 
Rasulullah #5. Maka Aktsam berkata, “Wahai orang-orang, sesungguhnya 
ia memerintahkan akhlak yang mulia dan melarang perilaku-perilaku yang 
tercela. Jadilah kalian para tokoh terdepan dalam hal ini dan janganlah 
kalian hanya jadi pengekor di dalamnya.” Lalu ia menunggangi untanya 
menuju Madinah. Namun, ia meninggal dunia di tengah perjalanannya. 
Maka turunlah padanya firman Allah, .”.. Barangsiapa keluar dari rumahnya 
dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya...” Riwayat ini mursal 
dan sanadnya lemah. 

Diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam kitab Al-Mu'ammarin dari dua 
jalur dari Ibnu Abbas $2, bahwa ia ditanya tentang ayat ini, Ibnu Abbas 
W menjawab, “Ayat ini turun pada Aktsam bin Shaifi.” Ketika ia ditanya, 


297 Lihat sebelumnya. 


Asbabun Nusul 171 


“Lalu mana Al-Laitsi?" ia menjawab: “Ia lama sebelum Al-Laitsi. Dan ayat 
ini bersifat khusus dan umum sekaligus”?8, 


Ayat 101, Firman Allah 3g: 
A5 NAN Ga SEA Kara GAL AN GK 
Dea NENG petaka 


“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa 
kamu menggashar shalatl mus), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. 
Sesungguhnya orang-orang kefir itu adalah musuh yang nyata bagimu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ali bahwasanya ia berkata, “Beberapa 
orang dari Bani Najjar bertanya kepada Rasulullah 88, “Wahai Rasulullah, 
apabila kami bepergian, bagaimana kami shalat?” Lalu Allah menurunkan 
firman-Nya, “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah 
mengapa kamu menggashar shalat(mu) ...” Kemudian wahyu tidak turun 
untuk beberapa waktu. Satu tahun setelah itu, Nabi # berperang. Di sela- 
sela peperangan itu beliau melakukan shalat zhuhur, Orang-orang musyrik 
yang menyaksikan hal itu berkata, “Kalian telah memberi kesempatan 
Muhammad dan para sahabatnya untuk melakukan shalat zhuhur, Coba 
kalian lebih keras terhadap mereka agar tidak sempat melakukannya." 
Lalu seseorang dari mereka menyahut, “Sesungguhnya setelah ini mereka 
akan mengerjakan satu sembahyang lagi seperti yang mereka lakukan itu.” 
Lalu Allah menurunkan firman-Nya di waktu antara shalat ashar dan 
zhuhur, “jika kamu takut diserang orang-orang kafir.” hingga firman Allah, 
“Sesungguhnya orang-orang kafir iu adalah musuh yang nyata bagimu", maka 
turunlah syariat shalat Khauf.” 


Ayat 102, Maman Allah 4: 
: Sis di a IE 3 LS ag ES 


296 Riwayat Aktsam dha'if seperti yang dikutip oleh As-Suyurhi 
kitab AL Mama (7/10) dan Al-Haitsami menisbahkannya ke 
“Perawinya shahih kecuali Muhammad bin Syuraik, ia tsiqah.” 

298 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/721) dan ia berkata bahwasanya orang-orang Muslim berada di 
Asfan dan orang-orang musyrik berada di Dhajnan. Ibnu Katsir telah menyebutkan sebab turun 
inipadaoyarberikurnya, dan ia berkata, "Dahulu sekelompok orang dari Bani Najjar... kemudian 
ia menyebutkan riwayat ini." (1/723) 


pun Laitsi dapat dilihat dalam 
Al-Bazar dan ta mengatakan, 


172 Asbabur Nuzul 


Fa a SEK AG KB ambah DANG, A 
i a- ta PE Kat 
Last an Na Se PE ai aab SA, 
z2 ors jig e fage harr a Aa 
ani BIS DN) maag a 
pa paka AG tn ET 4 
Da kaa 0 s4 A Kia 
REEM 4 
SERA PA AKS 
EI LAKE SA AKI Ki 
“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah pa (sahabatmu) lalu kamu 
hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolmgan 
dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian 
apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan 
serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk 
menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum 


bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah 
mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin 
supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka 
menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan 
senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan 
atau karena kamu memang sakit. dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya 
Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir 
itu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim dan ia mensahihkan hadits 
ini, dan Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwwah dari Abi Ayyasy 
Az-Zuraqi bahwasanya ia berkata, “Pada suatu hari kami bersama dengan 


Rasulullah $ di daerah yang bernama Asfan, di sana kami bertemu 
dengan orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Posisi 
mereka adalah antara kami dan Kiblat. Lalu Rasulullah # memimpin kami 
menunaikan shalat Zhuhur. Maka orang-orang musyrik berkata, “Sungguh 
mereka tadi dalam kondisi lengah dan kita bisa menyerangnya.” Setelah 
beberapa saat mereka berkata lagi, “Saat ini tiba waktu shalat yang mereka 


Asbabun Nuut 173 


lebih senangi daripada anak-anak dan diri mereka sendiri.” Lalu Jibril turun 
kepada Rasulullah #& di antara waktu zhuhur dan ashar menyampaikan ayat, 
“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu 
hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka”, 

At Tirmidzi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Hurairah, Ibnu Jarir 
juga meriwayatkannya dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas 68. Dalam 
hadits serupa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “turun ayat, “Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan 
senjata-senjaiamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau 
karena kamu memang sakit" pada Abdurrahman bin Auf ketika ia menderita 
luka-luka.” 


Ayat 105, Firman Allah &: 
GE nan Ka NE DUA 
Gent ai IG 


“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah 
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang 
yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

At Tirmidzi, Al-Hakim, dan yang lainnya meriwayatkan dari Qatadah 
bin Nu'man bahwasanya ia berkata, “Di antara kerabat kami ada yang 
bernama Basyar, Basyir, dan Mubasyar. Mereka adalah anak-anak Ubairig, 
Basyir adalah seorang yang munafik. ia merangkai syair untuk mengejek 
para sahabat Nabi & dan kemudian mendapatkan imbalan dari beberapa 
orang Arab. ia berkata: “Si fulan berkata begini..." Dan mereka adalah orang 
miskin ketika masa jahiliyah dan setelah Islam. Adapun makanan mereka 
(kaum miskin itu) di Madinah adalah kurma dan gandum saja. 

Kemudian pamanku Rifa'ah bin Zaid, membeli tepung sebanyak satu 
bawaan unta, Kemudian ia meletakkannya di salah satu ruangan di dalam 
rumahnya yang juga terdapat senjata, baju perang, dan pedang miliknya. 


300 Ibnu Katsir mengatakan (1/713) bahwasanya riwayat ini gharib, akan tetapi sebagian dari riwayat 
3 penguat dari riwayat Ali Ayyasy dan ia menyebutkan kisah ini. Lihat Ahmad (4/59) 

kim (1/337). 

301 Shahih: AL Bean (4599) dlam Bab Ae-Tafr, 


174 Asbabur Nuzul 


Lalu kamarnya itu dibobol dari bawah dan bahan makanan serta senjatanya 
diambil. Ketika pagi tiba, paman saya, Rifa'ah mendatangiku lalu berkata, 
“Wahai keponakanku, ruangan di rumah kita dibobol tadi malam. Makanan 
dan senjata yang ada di dalamnya diambil.” 

Kami segera menyelidiki seluruh rumah kami. Kami bertanya kepada 
orang-orang, lalu ada seseorang berkata, “Tadi malam kami melihat anak- 
anak Ubairig menyalakan api untuk masak. Dan kami melihat itu adalah 
bahan makanan kalian.” Ketika kami sedang menanyakan tentang hal itu, 
anak-anak Ubairig berkata, “Demi Allah, menurut kami Labid bin Sahl, 
salah seorang dari kita yang shalih dan agamanya bagus, yang mencurinya.” 
Ketika mendengar tuduhan tersebut, Labid langsung menghunus pedangnya 
dan berkata kepada anak-anak Ubairig, “Apa? Saya mencuri? Demi Allah, 
pedang ini akan menebas kalian atau kalian akan menjelaskan kebenaran 
pencurian ini!.” Anak-anak Ubairig pun berkata, “Menjauhlah dari kami, 
engkau bukanlah pemilik barang-barang itu (bukan pencuri)." Lalu kami 
menanyakan kembali tentang makanan itu agar kami tidak ragu lagi 
bahwa mereka benar-benar pemiliknya. Lalu pamanku berkata kepadaku, 
“Keponakanku, coba engkau temui Rasulullah 4 dan kau ceritakan tentang 
hal ini.” 

Lalu aku menemui Rasulullah & dan berkatakan kepada beliau, “Di 
antara kerabat kami ada orang-orang yang berwatak keras. Mereka membobol 
salah satu ruangan di rumahku, lalu mengambil senjata dan bahan makanan 
yang ada di dalamnya. Kami meminta mereka mengembalikan senjata kami. 
Adapun makanan, kami tidak lagi membutuhkannya.” Rasulullah & pun 
bersabda, “Akan saya pikirkan hal ini.” Ketika anak-anak Ubairig mendengar 
aduan itu, mereka mendatangi salah seorang dari keluarga mereka yang 
bernama Asir bin Urwah dan memberi tahunya tentang hal itu. Kemudian 
beberapa orang dari keluarga mereka berkumpul dan menemui Rasulullah 
#8 dan berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Qatadah dan pamannya 
menuduh keluarga kami yang di mana orang-orangnya baik dan Islamnya 
pun juga begitu telah mencuri tanpa ada bukti." 

Qatadah berkata, “Lalu kami mendatangi Rasulullah & Kemudian 
beliau berkata kepadaku, “Engkau menuduh keluarga yang dikenal sebagai 
orang Islam dan orang baik telah mencuri tanpa ada bukti.” Aku pun kembali 
ke rumah. Lalu saya memberi tahu pamanku tentang hal tersebut. Ia pun 
berkata, “Hanya Allah lah tempat meminta pertolongan.” Tidak lama 


Asbabun Nuut 175 


dari itu, turunlah firman Allah, “Sesungguhnya Kami telah menurunkan 
kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara 
manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu 
menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) , karena (membela) orang-orang 
yang khianat ” Maksud dari firman Allah, ”...orangcorang khianat” adalah 
orang-orang dari bani Ubairig, “Dan mohonlah ampun kepada Allah" wahai 
Muhammad dari apa yang kau katakan kepada Qatadah.” 


Ketika ayat ini turun, Rasulullah # menyerahkan senjata itu kepada 
Rifa'ah. Sedangkan Basyir, ia mendatangi orang-orang musyrik lalu singgah. 
di tempat Sulafah binti Sa'ad. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “Dan 
barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan 
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa 
terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam 
Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya 
Allah tidak mengompuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan 
dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. 
Barangsiaha yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya 
ia telah tersesat sejauh jauhnya.” Al-Hakim berkata, “Riwayat ini shahih 
sesuai dengan syarat Muslim"? 

Ibnu Sa'ad dalam kitab Arh-Thabagat meriwayatkan dengan sanadnya 
bahwa Mahmud bin Labid berkata, “Basyir bin Al-Harits memasuki ruangdi 
atas rumah Rifa'ah bin Zaid, paman Qatadah bin Nu'man, dengan paksa dan 
membobolnya dari bagian belakang. Lalu dia mengambil makanannya, baju 
perangnya, serta peralatan keduanya. Lalu Qatadah mendatangi Nabi # dan 
mengadukan hal itu. Beliau pun memanggil Basyir dan menannyakan hal 
itu, Namun, ia tidak mengakuinya. Akan tetapi ia malah menuduh Labid 
bin Sahl, salah seorang dari keturunan terhormat, yang telah melakukannya. 
Lalu Allah menurunkan firman-Nya yang menyatakan kebohongan Basyir 
dan menjelaskan ketidakbersalahan Labid, “Sungguh, Kami telih menurunkan 
Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau 
mengadili antara manusia..." hingga akhir ayat. Ketika ayat itu turun, Basyir 
melarikan diri ke kota Makkah dalam keadaan murtad, Lalu ia singgah 
di tempat Sulafah binti Sa'ad kemudian ia menjelek-jelekkan Nabi & 
serta orang-orang Muslim lainnya. Maka turunlah firman Allah padanya, 
“Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad). hingga akhir ayat. 


302 Hasan: At-Tirmidzi (3036) dalam Bab Az Takir, Al-Hakim (4/385) dan ia menshahihkannya, 
begitu pula yang dikatakan oleh Ade-Drahebi. 


176 Asbabur Nuzul 


Hasan bin Tsabitpun mengejeknya dengan syairnya hingga ia kembali 
pada bulan Rabi' tahun empat Hijriah.” 


Ayat 123, Firman Allah 4: 
An LAN AS KALA 


Laga Af AA aga 
YAH Hobo A SANG 
“(Pahala dari Alloh) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong 
dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan 
itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain 
dari." 


Sebab Turunnya Ayat 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas $$ bahwasanya 
ia berkata, “orang-orang Yahudi dan Nashrani berkata, “Tidak akan masuk 


303 Al-Qurthubi menyebutkan riwayat ini (2/2037) dan ia menambahkan bahwasanya Hasan bin 
Trabit membacakan bair syair 
Sesungguhnya ia telah diberikan tempa persinggahan oleh bintu Se'ad, kemudian ta menarik kat penanya 
dmn ia menariknya. 
Kalian mengira bahwasanya apa yangkalan lakukan sidak ckan diketahui, pada kami seorang Nabi yang 
dibenkan wahyu. 
Ketika syairinisampaipada Bintu Se'ad ia berkaca: “aku diberikan badiah sebuah bai syair Hassan." 
Kemudian ia menendang orang tersebut hingga keluar dari rumahnya, hingga Basir kembali ke 
Khaibar. Pada suatu hari ia melubangi sebuah rumah untuk mencuri harta dari rumah tersebut, 
akan tetapi tembok jatuh dan menimpanya sehingga ia mati. 
Ibnu Katsir berkata (1/726): “Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ia berkata, “Sekelompok orang dari kaum Ansher ikut berperang bersama Nabi $ 
dalam beberapa peperangan, kemudia seseorang mencuri kaja perang salah satu orang Anshar 
tersebut, kemudian ia menuduh seseorang deri kaum Anshar, lalu pemilik baju perang tersebut 
datang menemui Rasulullah & dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Tha'mah bin 
Ubairiq mencuri baju perangku, "Ketika pencuri melihat hal tersebut, ia lalu mengambil baju 
perang tersebut dan melempamya ke dalam rumah seorang yang tidak mengetahui apa-apa. 
kemudian pencuri tersehut berkata kepada beberapa orang dari keluarganya, “Sesungguhnya 
aku telah melemparkan baju perang tersebut ke dalam rumah fulan. Kemudia beberapa saudara 
pencuri tersebut datang kepada Rasulullah dan berkata, “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saudara 
kami tidak bersalah, dan sesungguhnya yang mencuri baju tersebut adalah fulan, dan kami sangat 
yakin akan hal tersebut, maka bebaskanlah saudara kami, maka turunlah firman Allah, “Sungguh, 
Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar 
engkau mengadih antara manusia..." hingga firman Allah, “Orang-orang yang menghiancti dirinya." 
Kemudian Allah menurunkan fimannya kepada orang-orang yang datangkepada Rasulullah untuk 
menyembunyikan kebohongan, “Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi 
di Alah. "Ira Katsir berkata, “kata-kata dari kisah ini sangat Ghaib" dan begitu juga yang 
disetutkan oleh Mujahid, Ikrimah, Qatadah, As-Suddi, dan Ibnu Zaid bahwasanya ayat iri turun 
padaseorang pencuri dari Bani Ubairig walaupun kata-kata mereka berbeda. 


Asbabun Nuut 177 


surga kecuali dari golongan kami.” Orang-orang Quraisy juga berkata, 
“Sesungguhnya setelah kematian tidak akan ada hari kebangkitan.” Maka 
turunlah firman Allah, “(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan- 
anganmu yang kosong den tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. 
Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan 
dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong 
baginya selain dari.” 


Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari Masruq bahwasanya ia berkata, 
“Orang-orang Nashrani dan Muslimin saling membangga-banggakan agama 
mereka, Maka orang-orang Nashrani berkata, “kami lebih baik daripada 
kalian”, kemudian orang-orang Muslim berkata, “kamilah yang lebih baik 
dari kalian.” Maka turunlah firman Allah, “(Pahala dari Allah) itu bukanlah 
menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan 
Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi 
pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak 
(pula) penolung baginya selain dari.” 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadits serupa dari Qatadah, Adh- 
Dhahhak, As-Suddi, dan Abi Shalih. Dan, lafazh mereka, “Orang-orang 
yang memeluk agama saling membangga-banggakan agamanya”, dan 
pada lafazh yang lain, “beberapa orang dari agama Yahudi sedang duduk 
santai dengan beberapa orang dari agama Nashrani dan juga orang-orang 
Muslim. Orang-orang Yahudi berkata, “Kami lebih baik daripada kalian”, 
orang-orang Nashrani berkata, "Kamilah yang lebih baik.” Maka turunlah 
firman Allah ini.” 


Ibnu Jarir meriwayatkan juga dari Masrug bahwasanya ia berkata, 
“Ketika turun ayat, “(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu 
yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu 
dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari”, 
orang-orang Yahudi dan Nashrani berkata, “kami dan kalian itu sama adalah 
sama,” Maka turunlah firman Allah, “Barangsiapa yang mengerjakan amal- 
amal shalih, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka 
mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” 


304 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Taftir-nya (1/734-735). Lihat Tafsir Ibnu Jarir (5/186-187). 
Al-Qurihuhi menambahkan: Orang-orang Yahudi dan Nashyani berkata, Nabi kami datang 
sebelum Nabi kalian, kitab kami diturunkan sebelum kitab kalian, dan kami lebih berhak 
mendapatkan kendhaan Allah dari pada kalian. Orang-orang Mukmin beakata, “Nabi kami adalah 


178 Asbabur Nuzul 


Ayat 127, Firman Allah 4g: 


BEA EK E 


BEE, AA 


Os 


“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah. 
“Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan 
kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfarwokan) tentang para wanita 
yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan 
untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak 
yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu 
mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu 
kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah dalam ayat ini bahwasanya 
ia berkata, “Adapun yang dimaksud ayat ini adalah seorang lelaki yang 
mengasuh seorang anak perempuan yatim. Lelaki itu sendiri adalah wali 
dan pewarisnya. Dia ikut makan dari harta anak perempuan yatim tersebut 
hingga dari pohon kumanya. Dia sendiri ingin menikahinya dan tidak ingin 
menikahkannya dengan orang lain karena khawatir suaminya kelak akan 
ikut mengambil bagian dari harta anak perempuan yatim tersebut. Maka ia 
pun menahannya agar tidak menikah dengan orang lain. Lalu turun firman 
Allah di atas 3G 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi bahwasanya Jabir 
mempunyai seorang putri pamannya yang tidak cantik. Putri pamannya 
itu memunyai harta warisan dari ayahnya. Jabir tidak ingin menihakinya, 
namun juga tidak ingin menikahkannya dengan orang lain karena khawatir 


apus ajaran kitab-kitab sbelumnya,” maka turunlah ayat ini. 


ssi ih, Al-Bukhari A50) dalam Bab Ar Tafsir 


Asbabun Nund 179 


suaminya akan mengambil hartanya. Lalu ia bertanya kepada Nabi & 
Kemudian turunlah firman Allah di aras.” 


Ayat 128, Firman Allah 45: 

Ta z 
NGGE KA Sila A A 
-%4 kge e rhe Boe spay ATA edan a 
oli TA SAN oa A GIANG Gi GAS Galah 
5 sa, TIPI 
G Di GÉM OY a35 
“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyux ataw sikap tidak acuh dari 
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian 
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 
walaupun manusia ka menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul 
dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap 


tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dari Aisyah bahwasanya 
ia berkata, “Saudah takut dicerai oleh Rasulullah & ketika usianya semakin 
tua, Maka ia berkata: “Hariku (giliranku) bersama beliau aku berikan kepada 

Aisyah.” Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “Dan jika seorang wanita 

khawatir akan nusyuz arau sikap tidak acuh..." hingga akhir ayat." Dan, At- 

Tirmidzi meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Abbas (8. 

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Sa'ib bin Al-Musayyib 
bahwasanya anak perempuan Muhammad bin Maslamah adalah istri Rafi" 
bin Khadij. Lalu Rafi” menjadi tidak suka terhadapnya, entah karena sudah. 
tua atau yang lainnya, lalu ia ingin menceraikannya. Maka istrinya itu 
berkata, Jangan kau cerai aku. Aku rela menerima apa saja yangakan kau 
berikan kepadaku.” Lalu turunlah firman Allah, “Dan jika seorang wanita 
khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh..." riwayat ini mempunyai penguat 
yang maushul. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalur Ibnu 

Al-Musayyib dari Rafi' bin Khadij" 

JO AT Rarbubtmengerakan,“Arat Ini turun karena pertanyaan beterepaorangsihabat Nabi tentang 
wanita, hukum-hukum wanita dalam permasalahan harta warisan dan lain-lain. (2/2053). Ibnu 
Katsir tidak menyebutkan numa-nama yang bertanya tentang ayat ini (1/739). 

307 Disebutkan oleh Abu Dawud (2135) dalam Bah Ar-Nikah. Dalam riwayat yang disebutkan oleh. 


Ibnu Katsir (1/741) tercera kaca “Khasyiyar" dan bukan “Farugai", akan terapi bermakna sama. 
308 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan-nya (1/296) dan Al-Hakim (2/238) dan Al urthubi 


180 Asbabur Nuzul 


Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Aisyah bahwasanya ia berkata, 
“Turunnya ayat, “Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...” pada seorang 
lelaki yang mempunyai istri dan melahirkan untuknya anak-anak. Lalu dia 
ingin menceraikannya dan menikah dengan wanita yang lain. Istrinya itu 
pun memohon kepadanya agar ia tetap dijadikan istrinya, walaupun tidak 
mendapatkan giliran.” W 

Diriwayatkan oleh Ibnu jarir dari Sa'id bin Jubair bahwasanya ia 
berkata, "Ketika firman Allah, “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz 
atau sikap tidak acuh...” turun, seorang wanita datang dan berkata, “Aku 
ingin mendapatkan bagian nafkah darimu,” Padahal sebelumnya ia rela 
untuk tidak mendapatkan giliran dan tidak dicerai. Lalu Allah menurunkan 
firman-Nya, ”.. walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.” 


Ayat 135, Firman Allah 4: 
EA 5; Ad KA wa ik 


6 gh lk p e 


“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah ka nak orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapak dan kaum kerabaonu. Jika ie kaya ataupun miskin, maka 
Allah lebih tahu kernuslahatarmya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 
balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi bahwasanya ia 
berkata, “Ayat ini turun pada Nabi 4, ketika seorang kaya dan seorang fakir 


menyeburkannya (2/2065) dan ja juga menyebutkan bahwasanya Raff lebih memilih wanita yang 
masih muda dari anak wanita anak wanita Muhammad bin Maslamah Al-Anshariyah kerena ia 
usia, dan ia menceraikunnya dua kali lalu kemudian ia merujuknya, dan kemudian ia 
aikannya karena ia merelakan haknya. 
noleh Al-Hakim (2/68). 
310 Ibnu Jarir (5/202). 


Asbabun Nusul 181 


berselisih dan mengadukannya kepada beliau. Dan, Rasulullah # memihak 
orang yang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak menzalimi orang 
yang kaya. Sedangkan Allah tetap ingin agar beliau berlaku adil kepada 
orang yang kaya dan fakir tersebut”! 


Ayat 148, Firman Allah 25: 


Ea 4 


KET AN JAN Ga GAN GUA LAI 


na 
Ghe 
“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yangdiucapkan) dengan terus terang 


kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” 


Schab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Hannad bin As-Siri dalam kitab Az-Zuhd dari 
Mujahid bahwasanya ia berkata, “Firman Allah, “Allah tidak menyukai 
perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang 
dianiaya” , turun pada seorang lelaki yang bertamu di rumah seseorang di kota 
Madinah. Namun, sang tuan rumah tidak menjamunya dengan baik. Lalu 
ia keluar dari rumahnya dan memberitahu orang-orang tentang perlakuan 
tuan rumah yang buruk terhadapnya. Lalu ia dibolehkan melakukan hal 
itu (memberitahu kelakuan tuan rumah) ”2 


Ayat 153, Firman Allah &: 
gg E Saga Id Es jl atas 


SI LEE GA AMIK i Bp 


311 Ibnu Jarir (5/207) dari As-Suddi, dan Al urthubi menyeburkannya (2/2274) dan ia 

menisbahkannya kepada As- Sudi. 

Jarir dalam Tafsir (6/3) dari Mujahid, 

Al-Qurthuti berkata, “Ayat ini turun pada seorang yang menjamu tamunya dipadang pasir, dan ta 
tidak menjamunya dengan bak, maka turunlah firman Allah, "Kecuali oleh orang yang dianiaya. 
Gien), 
Ibnu Katsir berkata (1/152): diriwayatkan dari Mujahid behwasanyaococoreng menjamu seseorang 
dirumahnya, akan tetapi orang tersebut tidak memperlakukannya dengan baik, maka ketika orang 
terebut persi dari namaha orang tersebut, ia berkata, “ku datang kerumah Seseorang, akan tetapi 
ia tidak menjamuku dengan baik” dan ini adalah ajak bisu" (mengucapkan keburukan dengan 
terang-terangan). 


312 


182 Asbabur Nuzul 


t LARAS 


PAR LN Ea a ba dia basa 

Og LAGI 
“Ahli Kitab meminta kepadamu agar A pan kepada mereka 
sebuah Kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta 
kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata: “Perlihaikanlah 
Allah kepada kami dengan nyata.” Maka mereka disambar petir karena 
kezalimannya, dan mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada 


mereka bukti-bukti yang nyata, lalu Kami maafkan (mereka) dari yang 
demikian. Dan telah Kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ka'ab Al-Durarhi 
bahwasanya ia berkata, “Beberapa orang dari agama Yahudi datang kepada 
menemui Rasulullah & dan berkata, “Sesungguhnya Musa diutus kepada 
kami dengan membawa lembaran-lembaran dari Allah. Maka datangkanlah 
lembaran seperti itu agar kami mempercayaimu.” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu", hingga firman Allah, 
“Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina)" , 
lalu seorang Yahudi berlutut dan berkata, “Allah tidak menurunkan apa- 
apa kepadamu, tidak pula kepada Musa, Isa, dan siapapun." Maka Allah 
menurnkan firman-Nya, “Dan mereka tidak menghormati Allah dengan 
penghormatan yang semestinya...” 


Ayat 163, Firman Allah dit: 


Ara rena 


Tana Saran 


Se Kk 2 
san A 


Da LEÄ SA GA II Ta dl 
(Ar In an A23 ATA AR he AA 


LORES, S S SARs Gs 


313 Disebutkan oleh Ibnu Kasir (1/754) dau ta menambahkan, Ibnu Juraij beekasa, "Mereka ami. 
Jepada Nobi aya ditwuokan kpoda mereka lrubaam-Jeabaan di Alah yang et doaa 
fulan di untuk membuat merek: ang dibawa oleh Nabi kepada mereka." 

A Gah berkata (3/2106) bahwasanya orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi agar belian 
maik ke langit dan mereka melihat beliau menurunkan kitab kepada mereka yang menjelaskan 
kebenarannya sekaligus seperti Musa datang dengan kizb Taurat. 


Asbabun Nuut 183 


“Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami 
telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, 
dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, 
Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, dan Sulaman. Dan 
Kami berikan Zabur kepada Dawud.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas & bahwasanya ia 
berkata, “Adi bin Zaid berkata, “Kami tidak tahu bahwa Allah menurunkan 
wahyu kepada manusia setelah Musa.” Maka Allah menurunkan ayat ini. 14 


Ayat 166, Firman Allah 44: 


“(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi 
Allah mengakui Al-Qur'an yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah 
menurunkannya dengan ilmu-Nya. dan malaikat-malaikat pun menjadi 
saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya.” 


Sebab Turun Ayat 

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari dari Ibnu Abbas & bahwasanya ia 
berkata, “Beberapa orang dari agama Yahudi darang kepada Rasulullah #8, 
lalu Rasulullah bersabda kepada mereka, “Sesungguhnya aku bersumpah 
atas demi Allah bahwasanya Aku mengetahui bahwa kalian mengetahui 
bahwa aku adalah utusan Allah,” kemudian mereka menjawab, “Kami tidak 
tahu apa-apa tentang hal tersebut.” Maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu) , tetapi Allah 
mengakui Al-Qur'an yang ditururkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya 
dengan ilmu-Nya. dan malaikat-malaikat bun menjadi saksi (pula). Cukuplah 
Allah yang mengakuinya.” 


314 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (1/771) dan ia berkas, “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya 
in berkata, “Berkata dua orang Yahudi yaitu Suksin dan Adi bin Zaid... Kemudian Ibnu Katsir 
menyebutkan kisahnya." Begini pula yang dikatakan oleh Al-Ourthubi (3/2114). 

315 Al-Qurthubi mengatakan (3/2118) bahwa mereka adalah orang-orang kafir. 

Tenu Katsir berkata (1/776): “Mereka adalah orang-orang Musyrik dan Ahlu Kitab," 


184 Asbabur Nuzul 


Ayat 176, Firman Allah 46: 
Ar ag roe rer ik A y TA 
TA NI YA NET AA ji 
pirre 4 PER ngan kah D a PN, 
aU Ko Bias IU Las 


ma Goa Bag, aa Wa a Ke 
Tas HI Tika eat 
7 TEE MA araea egi pe dr ene 
Mainan Sis 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal 


dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak: tetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, maka bugi keduanya dua pertiga duri harta yang 
ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) 
saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki 
sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum 
ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh An-Nasri dari jalur Abu Zubair bahwa Jabir berkata, 
“Ketika aku sakit, Rasulullah Æ menjengukku. Lalu aku katakan kepada 
beliau, “Wahai Rasulullah, saya ingin mewasiatkan untuk saudara-saudara 
perempuanku sepertiga hartaku.” Beliau bersabda, “Bagus.” Lalu saya 
katakan lagi: "Bagaimana kalau aku mewasiatkan setengah dari hartaku?” 
Beliau menjawab, “Bagus.” Kemudian beliau keluar dan beberapa saat 
kemudian beliau masuk lagi lalu bersabda, “Aku tidak melihat engkau akan 
meninggal dunia pada sakitmu ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu 
kepadaku dan menjelaskan bahwa untuk seluruh saudara perempuanmu adalah. 
dua pertiga dari hartamu.” Dan Jabir berkata, “Turun padaku ayat, “Mereka 


Asbabun Nuut 185 


meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa 
kepadamu tentang kalalah (yaitu) ... 6 

Ibnu Hajar berkata, “Kisah ini adalah kisah yang lain dari Jabir selain 
kisahnya pada awal surat.” 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Umar bahwasanya ia bertanya 
kepada Rasulullah @ bagaimana mewarisi kalalah,” Maka Allah menurunkan. 
firman-Nya, “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) . Katakanlah: 
“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah" hingga akhir ayat.” 


Catatan: Jika Anda renungi sebab-sebab turun ayat surat ini, Anda 
akan tahu bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa ayat ini adalah 
ayat Makkiyyah”. 


316 Disebutkan deh Thru Katsir (1/780) dan a berkata, “Ayat terakhir yang turun” dan menisbahkannya 
kepada Ibnu Ishaq, adapun kisah ini celah disebutkan oleh Ibnu Kasir dari Jabir dengan sanad 
Ahmad dalam Musnad-nys (3/298). Dan Ia meyebutkannya dari jalur Al-Bukhari dari Jabir (5651), 
dan dari jalur Muslim (1616) dan Al Durthubi berkate (3/2128): “Ayatini dinamakan “ayat Shaif” 
karena turun pada musim panas," 

317 Ibnu Kasir berkata samadya Jayyid (1/780-781). Diriwayatkan lebih banyak dari jalur Alura 
dengan sanad jayvid. 

318 Lihatapa yang aku telah sebutkan pada awal surat. 


186 Asbabur Nuzul 


Madaniyyah,” Seratus Dua Puluh Ayat 


Ayat 2, Firman Allah 8: 
E Apa 


Japan H3 


Pr 


KA An A 


Pena nene 


CA D $ aar eet 2. 
6 Ai as un 


Isl Naga) 


319 Diriwayatkan beberapa hadits dha'if maupun palsu tentang fndhilah surat Al-Mos'idah, salah satu 
yangsangat masyhur adalah hadits bahwasanya Rasulullah berkata kepada Ali, “Wahai Ali, apakah 
kamu merasa bahwa telah turun padaku surat Al-Maa' idah, dan sungguh nikmat faiahnya." Ibnu 
Al-Arabi berkata, “Hadis ini palsu, dan sidak boleh bagiseorang Muslim untuk mempercayainya." 
Ibnu Athiyah berkata, “Bagiku hadits ini bukanlah sabda Nabi idapun hadits yang shahih 
tentang keutamaan surat Al-Mk la hadits yang diriwayatkan oleh Jubair bin Nufair 
bahwasanya ia berkata, "Ketika aku telah menunaikan ibadah haji, aku datang mengunjungi 
“Aisyah, lalu ta berkata kepadaku, wahai Jubair, pakah karau membaca surat Al-Ma'idah Paku 
pun menjawab, “Iya”, Tal ia berkata lagi. “Is adalah surat yang terakhir turun, maka jika kamu 
menemukan di dalamnya sesuatu yang halal, maka halalkanah, dan jika kemu menemukan di 
dalamnya sesuatu yang haram. maka haramkanlah.” Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/311) dan 
ia menshahihkanuya sesuai dengan syarat Leun Al-Bukhari dan Muslim. Lihat Inu Katsir (2/3) 
dan Al-Qurthubi (3/2129) 

320 Al-Qurthubi berkata, “Semua ayat Al-Quran yangturun setelah hijmhrya Nabi $ maka dinamakan 
Madani. apakah turun di Madinah ataupun di suatu perjalanan," Lihat sebelumnya. 

Hadits yang diriwayatkan dari Asma bin Yazid yang disebutkan dalam sebab turunnya surat Al- 
Maa idah derajatnya dha'if, an oleh Imam Ahmad (6/55). 


Asbabun Nuut 187 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar- 
syi'ar Allah, den jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang 
dgaluerid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya 
dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. 
Dan janganlah sekali-kali kebencian( mu) kepada sesuatu kaum karena 
mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu 
berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolongleh kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, 
“Al-Hutham bin Hind Al-Bakri darang ke Madinah dengan beberapa 
untanya yang membawa bahan makanan untuk dijual. Kemudian ia 
mendatangi Rasulullah, dan menawarkan barang dagangannya, kemudian 
ia membai'at Nahi Æ dan setelah itu ia masuk Islam. Ketika ia keluar dari 
tempat Rasulullah &, beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di dekat 
beliau, “Ia datang kepadaku dengan wajah orang yang jahat. Lalu ia pergi dengan 
punggung seorang pengkhianat.” Kerika Al-Hutham sampai ke Yamamah, 
ia keluar dari Islam (murtad). Ketika tiba bulan Dzul Hijjah, ia pergi ke 
Makkah dengan rombongan untanya yang membawa bahan makanan. 
Ketika orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar mendengar 
berita kepergian Al-Hutham ke Makkah, mereka pun bersiap-siap untuk 
menyerang kafilah untanya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya’ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 
Allah...” Akhirnya, mereka tidak jadi melakukan hal tersebut.” Ibnujarir 
meriwayatkan dari As-Suddi hadits serupa.” 

Firman Allah, “Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu 
kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram..." 


321 Ibnu Katsir berkata bahwsanya ayat ini turun pada Hutham bin Hind Al-Bakri yang menyerang 
Kova Madinah, dan ketika ta ingin menunaikan Umrah peda tahun berikutnya, perasahabar ingin 
mencegah perjalanannya, maka turunlah firman Allah, “Dan jangan (pula) mengganggu orang- 
meng yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kumia den keridham dari Tuhanrya...." Ta 
menisbahkannya riwayat ini kepada As-Suddi, Ikrimah, dan Ibnu Juraij. Tenu Katsir (2/7). 

Al-Qurthubi menyebutkan hadits serupa, dan ta berkata bahwa nama Hutham adalah Syuraih bin 
Dhubai'ah Al-Bakri, ia menisbahkannya kepada Ibnu Abbas (3/2142). 


188 Asbabur Nuzul 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Zaid bin Aslam bahwasanya 
ia berkata, “Rasulullah #k dan para sahabat berada di Hudaibiyah ketika 
orang-orang musyrik menghalangi mereka pergi ke Baitullah. Hal itu 
membuat marah para sahabat. Ketika dalam keadaan demikian, beberapa 
orang musyrik dari daerah timur melintasi mereka menuju Baitullah 
untuk melakukan umrah. Para sahabat berkata, “Kita halangi mereka agar 
tidak pergi ke Baitullah, sebagaimana mereka menghalangi kita.” Lalu 
Allah menurunkan firman-Nya, “Dan janganlah sekali-kali kebencian mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil 


Haram...” 


Ayat 3, Firman Allah 8: 

HB IAT pai Ae EN e 
ml Br D5 Ah ES Kas snp 
ep NG NAN EN D 
Kg git sar ana 


ENES AREK Ka sa UU KN 


Jt Ki ia Keka a 


PARA z era rre ai e E 
Zie i 36 AY BA E AE SEA 
Dis 


“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih utas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, 
yangjatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat 
kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk 
berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi masih dengan anak panah, 
(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kejasikan. Pada hari ini 
orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari 
ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 


322 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/8), dan Al Durthubi (3/2144) dan riwayat ini mursal dari Zaidbin 
Aslam kepada Rasulullah $. 


Asbabun Nund 189 


kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. 
Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab Ash-Shahabah, dari jalur 
Abdullah bin Jabalah bin Hibban bin Abjar dari ayahnya dari kakeknya 
yaitu Hibban bahwasanya ia berkata, “Suatu saat kami bersama dengan 
Rasulullah &, lalu aku menyalakan api untuk memasak daging bangkai 
dalam suatu panci, maka Allah menurunkan ayat pengharaman daging 
bangkai lalu aku tumpahkan panci tersebut.” 


Ayat 4, Firman Allah $$: 
A ah dea A Hangat, 
Ba aa kan aa Hua 3 


a 


KE KA tik aa a i 
Maag PE AI 21 


“Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka? .” 
Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang 
ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya 
untuk berburu: kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah 
kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan 
sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.” 


321 AL Durthubi berkata: Al-Mumkhanigah adalah binatang yang mati tercekik sama saja apakah karena 

perbuatan manusia atau terjerat tali. Al-Maugudrah adalah binatang yang mati karena dipukul 
dengan kayu atau batu tanpa disembelih. Al-Mutaraddiyah adalah binatang yang mati jatuh dari 
suatu tempat yang lebih tinggiseperti gunung atau jatuh ke dalam sumur hingga mati, An-Nathihah 
adalah kambing yang mati karena ditandok oleh sesama kambingtanoa disembelih terlebih dahulu. 
Mau oklu as-sabu'u dalah binatang yang mati diterkam oleh binatang yang mempunyai taring 
dan kuku. An-Nashah adalah batu yang terletak di sekitar Makkah atau Ka'bah yang orang-orang 
menyembelih di atasnya. Aziam adalah mengundi nasib dengan anak panah. 
Al-Qurthubi berkata alam sebab turun ayat ini yaitu bahwasanya Ibnu Juraij berkata, “Dahulu 
penduduk kora Makkah menyembelih binatang kemudian darahnya dipercikkan dihalaman ramah, 
mereka juga meminum darahnya, dan juga menyimpah darah tersebut di atas sebuah batu. Ketika 
Islam datang, orang-orang Islam berkata kepada Nabi $: “Kami lebih berhak dari pada mereka 
untuk mengagungkan Baitullah dengan semua apa yang mereka lakukan, dan Nahi sepertinya tidak. 
melarang mereka untuk melakukan itu, hingga turunlah firman Allah, “Dan (diharamkan bagimu) 
yang disembelih untuk berhala...” lihat Al-Ourthubi (3/2148-2155). 


190 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan yang 
lainnya dari Abu Rafi’ bahwasanya ia berkata, “Pada suatu hari Malaikat 
Jibril 3 datang kepada Rasulullah & lalu Lalu Jibril meminta izin untuk 
masuk ke rumah beliau dan beliau mengizinkannya. Namun Jibril tidak juga 
masuk. Maka, Rasulullah & segera memakai jubah dan keluar rumah. Di luar 
rumah, beliau melihar Jibril sedang berdiri. Lalu beliau berkata kepadanya, 
“Engkau telah aku izinkan untuk masuk rumah kami.” Jibril menjawab, 
“Benar, akan tetapi kami tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat 
suatu gambar dan anjing.” Lalu Rasulullah & dan anggota keluarga beliau 
melihat di dalam rumah terdapat anak anjing. Maka beliau memerintahkan 
Abu Rafi' agar membunuh setiap anjing yang ada di Madinah. Kemudian 
orang-orang mendatangi beliau dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apa 
yang dihalalkan untuk kami dari binatang yang engkau perintahkan untuk 
dibunuh?” Lalu turunlah firman Allah, “Mereka menanyakan kepadamu 
“Apakah yang dihalalkan bagi merekat...” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, 
“Rasulullah 2 memerintahkan Abu Rafi” untuk membunuh Anjing hingga 
ia sampai pada suatu tempat yang disebut ‘Awali. Kemudian Ashim bin 
Adi, Sa'ad bin Khutsaimah, dan Uwaim bin Sa'idah mendatangi Rasulullah 
dan bertanya kepada beliau, "Apa yang dihalalkan untuk kami wahai 
Rasulullah?” Lalu turunlah firman Allah, “Mereka menanyakan kepadamu 
“Apakah yang dihalalkan bagi mereka?...”85, 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdzi 
bahwasanya ia berkata, “Ketika Nabi # memerintahkan untuk membunuh 
anjing-anjing para sahabat berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, lalu 


apa yang dibolehkan untuk kami dari anjing-anjing ini?.” Maka turunlah 
"316 


ayat ini.’ 


324 Dha if diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/311) dan ta menshahihkannya, Ad-Drahabi juga berkata 
seperti ini. Al-Baihaqi (9/235) dalam kitabnya Al-Kubra. 

325 Ibnu Karsir menyebutkan semua riwayat Ini (2/23-24) kemudian ia menyebutkan riwayat hadiri 
Abu Rafi yang sebelumnya dan rachnjnya dari jalur Ibnu Jarir (3/245) dengan nomor (11134) 
dengan sanad yang dha'if. Dan ia merisbahkan riwayat ini kepada Ibnu Abi Hetim. 
Al-Qunbubi menyebutkan bahwasanya sebab turun ayat ini adalah adits yang diriwayatkan 
oleh At Tirmidzi dari Adi bin Hatim bahwasanya ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah & 
tentanghasil burun bureng elang, lalu beliau menjawab, “Apa yang is tangkap, maka makanlah.” 
Al-Qurihubi berkata, “Dalam sanad hadits ini terdapat Mujalid, dan hadits ini tidak diketahui 
kecuali dari jalarnya, dan ia dha'if. Lihat Al-Qurthubi (3/2165). 

36 Lihat sebelumnya. 


Asbabun Nuut 191 


Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi bahwasanya Adi 
bin Hatim Ath-Tha'i berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah & 
menanyakan perihal hasil buruan anjing, lalu Rasulullah tidak tahu apa 
yang harus ia katakan hingga turunlah firman Allah, “Kamu mengujarnya 
menurut aba yang telah diajarkan Allah kepadamu”??? 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair bahwasanya 
Adi bin Hatim dan Zaid Muhalhil Ath-Tha'i bertanya kepada Rasulullah 
&, Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berburu 
dengan anjing dan burung elang, dan sesungguhnya anjing-anjing keluarga 
Dzarih berburu sapi, keledai, dan kijang, Dan, Allah # telah mengharamkan 
bangkai, maka apakah yang dihalalkan untuk kami dari bangkai-bangkai 
tersebut!” Maka turunlah firman Allah, “Mereka menanyakan kepadamu. 
“Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang 
baik-baik...” 


Ayat € 6, Firman Allah #: 

Ag RA s1 EAEE 
Kas AG a CEEA r 
g Lt 
di Ta 5 Ft Sea 
Ne EREL ak 
bias San ee 2 
KAS SA Haag tega arak a 
aa A D 
giz Mana pn aaa Kb Naane eka a 

KA, sa at 
SEA SI Ajai 
SEM Ka bana he, KA 
OI AS SAE AAS AS 
“Hai orang orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, 
maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah 
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika 


kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atan dalam perjalanan 
atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, 


327Lihat sebelumnya. 
328 Lihat sebelumnya. 


192 Asbabur Nuzul 


lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang 
baik (bersih). Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah 
tidak hendak menyulitkan kamu, terapi Dia hendak membersihkan kamu 
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Amru bin Al-Harits dari 
Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah bahwasanya ia berkata, 
“Ketika kami dalam perjalanan menuju Madinah, kalungku terjatuh di 
gurun. Kemudian Rasulullah menghentikan untanya, lalu beliau turun. 
Setelah itu beliau merebahkan kepala beliau di pangkuanku hingga tertidur. 
Lalu Abu Bakar datang dan memukulku dengan keras kemudian berkata, 
“Gara-gara kalungmu orang-orang tidak bisa langsung ke Madinah!,” 

Kemudian Rasulullah #8 terbangun dan waktu pagi pun tiba. Di saat 
beliau ingin mengambil air untuk berwudhu, beliau tidak mendapati 
air. Maka turunlah firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu hendak mengerjakan shalat...” hingga firman-Nya, ”...agar kamu 
bersyukur.” Lalu Usaid bin Hudhair berkata, “Karena kalian wahai keluarga 
Abu Bakar, Allah telah memberi berkah kepada orang-orang.” 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Abbad bin Abdullah bin Zubair 
dari Aisyah bahwasanya ia berkata, “Setelah peristiwa hilangnya kalungku 
dan berakhirnya kisah tentang kedustaan yang dituduhkan kepadaku, aku 
pergi bersama Rasulullah # dalam peperangan yang lain. Lalu kalungku 
jatuh lagi, hingga orang-orang pun harus menghentikan perjalanan untuk 
mencarinya. Abu Bakar dengan agak marah berkara, “Wahai purriku, kau 
selalu mejadi beban dan kesulitan bagi orang-orang dalam perjalanan.” Lalu 
Allah menurunkan keringanan untuk bertayamum. Kemudian Abu Bakar 
berkata kepadaku, “Sungguh engkau anak yang mendapatkan berkah.” 

Catatan: 

Pertama: Al-Bukhari menyebutkan hadits tentang tayamum ini dari 
riwayat Amru bin Al-Harits. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa 
ayat tentang tayamum dalam riwayat yang lain adalah ayat dalam surat 
Al-Maa'idah. Sedangkan kebanyakan perawi hanya menyebutkan, “Lalu 
Allah menurunkan ayat tentang tayamum” tanpa menjelaskan suratnya. 
Ibnu Abdil Barr berkata, “Ini sangat sulit untuk dipastikan, karena kita 


329 Shahih: Al-Bukhari (4608) dalam Bab At Tafsir. 
330 Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (23/121) dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. 


Asbabun Nuut 193 


tidak tahu ayat mana yang dimaksud oleh Aisyah.” Ibnu Baththal berkata, 
“Ayat yang dimaksud adalah ayat dalam surat An-Nisa'.” Alasannya, ayat 
tentang tayamum dalam surat Al-Maa'idah disebut juga dengan ayat 
wudhu, sedangkan dalam ayat surat An-Nisa' tidak disebutkan tentang 
wudhu sama sekali. Dengan ini maka jelaslah pengkhususan ayat An-Nisa’ 
ini sebagai ayat tayamum.” 

Al-Wahidi juga menyebutkan ayat ini pada sebab turunnya ayat 
tayamum dalam surat An-Nisa’. Namun dapat dipastikan bahwa yang 
dikuatkan oleh Al-Bukhari bahwa ayat yang dimaksud adalah ayat surat 
Al-Maa'idah adalah yang benar karena dalam hadits yang diriwayatkannya 
disebutkan dengan jelas tentang suratnya, yaitu surat Al-Maa 'idah”, 

Kedua: Hadits ini menunjukkan bahwa sebelum turunnya ayat 
ini, wudhu adalah wajib. Oleh karena itu, mereka merasa kesulitan 
ketika melakukannya dengan selain air. Hal ini juga rampak dari apa 
yang dikatakan Abu Bakar kepada Aisyah. Ibnu Abdi Al-Barr berkata, 
“Merupakan hal yang umum yang sudah diketahui oleh para ahli sejarah 
kehidupan Rasulullah #4 bahwa sejak diwajibkan shalat, Rasulullah selalu 
berwudhu sebelum shalat. Tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang 
yang ingkar atau keras ke 


Ia berkara lagi, “Hikmah dari turunnya ayat wudhu sedangkan wudhu 
telah dilakukan sebelumnya adalah agar kefardhuannya terbaca langsung 
di dalam Al-Qur'an.” Ada juga yang mengatakan, “Kemungkinan bagian 
pertama dari ayat di atas yaitu tentang kewajiban berwudhu turun lebih 
dahulu. Kemudian sisanya -yaitu yang berisi tentang tayamum- turun dalam 
kisah ini.” 

Aku (As-Suyuthi) berkata, “Bahwa yang pertama adalah lebih benar 
karena penetapan kewajiban wudhu bersamaan dengan kewajiban shalat 
ketika Rasulullah #8 masih di kota Makkah. Sedangkan ayat di atas adalah 
surat Madaniyyah” 2 


381 Lihat AL Wahidi hlm.127-125. 

332 Al-Qurthubi mengatakan (3/2179) bahwasanya Ibnu Athiyah menyebutkan bahwa ayat ini turun 
mengenai ksah Aisyah kehilangan kalungnya di Muraisi dan ini adalah ayat wudhu, akan tetapi 
dahulu mereka sudah mengetahui tentang wudhu. dan ayat ini seakan-akan tidak menambahkan 
apwapa kepada mereka dalarn bal wudhu kecuali hanya sebagai bacaan yang terdapat di dalan 
Al-Qur'an, akan cecapu ayat ini memberikan mereka faidah dalam hal tayamum, dan kami telah 
menyebutkan dalam surat An-Nisa yang bertentangan dengan hal ini. 

Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini mubtenah tidak nashik pada ayat ini." Al-Qamah bin Al-Fagwa 
berkata dari ayahnya -ayahnya adalah seorang sahabat yang menjadi penunjuk jalan menuju 
tabuk, “Ayat ini turun sebagai keringanan kepada Rasulullah karena beliau tidak melakukan suatu 


194 Asbabur Nuzul 


Ayat 11, Firman Allah 4s: 
BN MEA Han NG 
Tang Aa Y 2o ssr BA AA At AB 
a Isi ae AA SB AA Kean ol 


OLES 
“Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang 
diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak 
menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah 
menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan 
hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah dan Yazid bin Abi Ziyad dan 
lafath ini miliknya bahwasanya pada suatu hari Nabi & keluar dengan 
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhal, dan Abdurrahman bin Auf 
menuju kediaman Ka'ab bin Asyraf dan orang-orang Yahudi Bani Nadhir 
untuk meminta bantuan dalam melunasi diyat yang harus beliau bayar. 
Lalu mereka berkata, “Baiklah, Sekarang duduklah dahulu dan kami akan 
menjamumu. Setelah itu kami akan memberikan apa yang engkau minta.” 
lalu Rasulullah pun duduk menunggu, Diam-diam Huyai bin Akhtab 
berkata kepada teman-temannya, “Kalian tidak pernah melihat ia sedekat 
sekarang ini. lemparkanlah batu ke tubuhnya, maka kalian akan dapat 
membunuhnya. Setelah itu, kalian tidak akan pernah melihat keburukan 
lagi untuk selamanya.” 

Teman-teman Huyai pun mengambil batu gilingan yang besar untuk 
dilemparkan ke tubuh Nabi $. Tapi Allah menahan tangan mereka hingga 
Jibril datang dan menyuruh Nabi # meninggalkan tempat itu. Lalu Allah 
menurunkan firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan 
nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di wakta suatu kaum bermaksud 
hendak menggerakkan tangannya." 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari Abdullah bin Abu Bakar, 


pekerjaan kecuali ia berwudhu, maka Allah mengajackannya melalui ayat ini bahwasanya wudhu 
dilakukan hanya ketika hendak melaksanakan shalat tanpa harus dilakukan dalam pekerjaan 
yanglainnya. 

Ibnu Katsir telah meryetutkan hadits ini (2/53) dan ia meniskahkannya kepada Ibnu Jarir dar ia 
berkata, “Sandanya sangat ghari.” Lihat Ahmad (3/32). 


Asbabun Nuut 195 


Ashim bin Umair bin Qatadah, Mujahid, Abdullah bin Katsir, dan Abu 
Malik.” 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Qatadah bahwasanya ia berkata, 
“Kami mendengar bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah # ketika 
beliau berada di tengah kebun kurma ketika perang ketujuh, Ketika itu 
orang-orang Bani Tsa'labah dan Bani Muharib ingin membunuh Nabi 
$. Mereka mengutus seorang lelaki dari Arab pedalaman (badui). Orang 
Arab pedalaman itu mendatangi Nabi # ketika beliau sedang tertidur di 
sebuah rumah. Lalu ia mengambil senjata beliau dan membangunkan beliau. 
Lalu dia berkata: “Sekarang siapakah yang dapat menghalangiku untuk 
membunuhmu?” Rasulullah dengan tenang menjawab: “Allah.” Lalu orang 
Arab pedalaman itu pun menyarungkan kembali pedangnya dan Rasulullah 
tidak menghukumnya.” 

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Dalail An-Nubuwwah dari jalur 
Hasan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya seseorang dari bani Muharib 
yang bernama Gaurats bin Harits berkata kepada kaumnya, “Aku akan 
membunuh Muhammad untuk kalian”, kemudian Dia pun mendatangi 
Rasulullah yang ketika itu sedang duduk sambil memangku pedangnya. 
Lalu Ghauts berkata, “Wahai Muhammad, bolehkah aku melihat pedangmu 
itu?” Rasulullah menjawab, “Ya silakan.” Lalu Ghauts mengambil pedang 
itu dan menghunusnya. Kemudian ia mengibas-ngibaskan pedang itu dan 
ingin membunuh Nabi & Namun Allah menahannya. 

Lalu dia berkata, “Wahai Muhammad, apakah engkau tidak takut?” 
Dengan tenang Rasulullah menjawab, “Tidak.” Ghauts kembali bertanya, 
“Apakah engkau tidak takut kepadaku sedangkan pedangmu ada di 
tanganku?” Rasulullah menjawab kembali, “Tidak, aku tidak takut. Allah 
menghalangimu untuk berbuat buruk terhadapku.” Kemudian Ghauts 
menyarungkan pedang itu dan mengembalikannya kepada Rasulullah. Lalu 
Allah menurunkan ayat ini,” 


333 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tajsirenya (2/45) dan lihat kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah. 
(4174) dan kitab Za Al-Ma'ad (2/109) dan Ibnu Jarir (6/93-94) dari Ikrimah dan Mujahid. 

334 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/47) dan ia berkata, "Kisah ini tsabit dalam kitab Shahih Al-Bukhari 
“Jan Muslim. Lian Al-Bukhari (4139) Jalan Beb Al-Maghazi, Muslim (13/843) dalam Rab At- 
Tafsir, dan Ibnu Hajar berkata, “ALWahidi mengatakan bahwa dalam kisah ini, nama seorang 
badui tersebar. adalah Da'tsur, dan ia masuk Islam, akan tetapi jelas dari ucapannya bahwa ini 
adalah dua kisah dalam dua penerangan.” (428/7). Fath Al-Bari (71428). 

Al-Qurthubi telah menyebutkan bahwsanya namanya adalah Da'sur bin Harts. Dan ia berkata 
juga bahwasanya ia adalah Amru bin Jahsy dan ia adalah saudara dari Bani Nadhir. Lihat (3/1209). 


196 Asbabur Nuzul 


Ayat 15, Firman Allah 4s: 


& 5 LN Ja 


Tang LI ip ú wi 
age A KERA z 


0) 2nd 
“Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami. 
aaa Ab-Kitab yang kamu sembunyikan, 
dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu 
cahaya dari Alah, dan Kitab yang menerangkan.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, 
“Sesungguhnya Nabi & didatangi oleh orang-orang Yahudi menanyakan 
tentang hukum rajam, kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, 
“Siapa dari kalian yang paling pandai?”, Mereka pun menunjuk Ibnu 
Shuriya. Lalu Rasulullah menyumpahnya dengan Dzat yang menurunkan 
Taurat kepada Musa dan Dzat yang mengangkat Gunung Thursina, 
serta dengan perjanjian-perjanjian yang diterapkan atas mereka sampai 
ia gemetaran. Lalu ia pun berkata, “Sesungguhnya ketika banyak orang 
yang dibunuh karena melakukan zina, akhirnya kami hanya menghukum 
pelakunya dengan cambuk seratus kali dan kepalanya digunduli.” Akhirnya 
orang Yahudi yang melakukan zina itu pun dirajam. Lalu Allah menurunkan 
firman-Nya, “Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, 
menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan 
banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya 
dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki 
orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan 
kitab im pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada 
cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke 
jalan yang lurus." 
335 Al-Gurthubi menyebutkan (3/1216) bahwasanya seseorang dari pendeta mereka datang kepada 
Rasulullah & dan bertanya kepada beliau, “Apakah engkau telah memaikan kami? akan tetapi 


Rasulullah memalingkan wajahnya dari orang tersebut dan tidak menjelaskan apa pun, dan orang 
Yahudi mengatakan seperti itu untuk memperlihatkan kepada Rasulullah pengingkarannya 


Asbabun Nuut 197 


Ayat 18, Firman Allah $: 


a 3 PA AS KANG LAN NE, 
a A m obie sga s SK E P. 
D ia) an e UIAM 
ga Ar “ih 4 oara a, Ce 
TRI AG Sa á, A 
wW 


“Orang-orang Yahudi dan Nashrani mengatakan, “Kami ini ft adalh A 
anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.” Katakanlah, “Maka mengapa Allah 
menyiksa kamu karena dosa-dosamu?” (Kamu bukanlah anak-anak Allah 
dan kekasih-kekasih-Nya), terapi kamu adalah manusia (biasa) diantara 
orang-orang yang diciptakan-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki- 
Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah 
kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu) ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas #8 bahwasanya ia 
berkata, “Rasulullah mendatangi Nu'man bin Qushai, Bahr bin Umar, 
dan Syasy bin Adi. Lalu mereka berbincang-bincang dan beliau mengajak 
mereka masuk Islam dan memperingatkan mereka akan siksa Allah. Lalu 
mereka berkata, “Engkau tidak bisa membuat kami takut wahai Muhammad. 
Karena demi Allah, kami adalah anak-anak dan kekasih Allah sebagaimana 
dikatakan orang-orang Nashrani terhadap diri mereka.” Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Orang-orang Yahudi dan Nashruni mengatakan, 
“Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.”” 


Ibnu Ishaq juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas #8, ia berkata, 
“Rasulullah mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam, namun mereka 
tidak mau. Maka Mu'adz bin Jabal dan Sa'ad bin Ubadah berkara kepada 


terhadap ucapan beliau, maka ketika Rasulullah tidak menjelaskan apa pun, pendeta tersebut 
beranjak pergi dari tempatnya lalu 1a berkata kepata teman-temannya, “Saya melihat bahwasanya 
daadalah seorang yang benar karena ia mendparkan di dalem kitabnya bahwasanya tidak dijelaskan. 
tentang epa yang ia tanyakan” 

336 Al- Ourdubimengatakan (3/1217) bahwasanya Ibnu Abbas berkata, “Rasululah menakue naluri 
sekelompok orang dari Yahudi dengan suatu hukuman, maka mereka berkata, “Kami tidak takut 
karena kami adalah anak-anak Allah dan para kekasihnya, maka turunlah ayat ini. 

Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya orang-orang tersebut adalah Nu'man bin Ashina dan Bahri 
bm Amru. 


198 Asbabur Nuzul 


mereka, “Wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Demi 
Allah, kalian sebenarnya tahu bahwa beliau adalah Rasulullah. Sungguh 
kalian telah menyebutkan tentang beliau dan sifat-sifat yang sesuai dengan 
beliau kepada kami sebelum beliau diutus.” 

Maka Rafi” bin Huraimalah dan Wahab bin Yahudza berkata, “Kami 
tidak pernah mengatakan tentang hal itu sama sekali. Dan setelah Musa, 
Allah tidak lagi menurunkan Kitab dan tidak pula mengutus seorang 
rasul sebagai pemberi peringatan dan pembawa berita gembira.” Lalu 
Allah menurunkan firman-Nya, “Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang 
kebadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu.” 


Ayat 33, Firman Allah 4: 

An Tebar K arre Ar TA YA r he P 
SI 3 baas A53 Dl bye Gi an | 
HM ES Gi KN NG 
S5 DS II an PA sala 

a KA NE rdr 

To) Laka Sasa 3 KOSAN 

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal 
balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu 


(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka 
beroleh siksaan yang besar." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Yazid bin Abi Habib bahwasanya 
Abdul Malik bin Marwan mengirimkan surat kepada Anas bin Malik 
yang berisi pertanyaan tetang ayat, “Sesungguhnya pembalasan terhadap 
orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya..., lalu Anas mengirim 
kembali kepada Abdul Malik bin Marwan bahwasanya ayat ini turun pada 
orang-orang Umiy. Yaitu ketika mereka keluar dari Islam, membunuh 
penggembala, dan membawa untanya.” 


387 Disebutkan oleh Al-Qurihubi (3/2218) 
338 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (68/2) dan ia berkata, “Dahulu beberapa orang dari Ukal dan Arinah 
memeluk Isamdan mereka juga menbaiat Rasulullah &, pada suatu hari dikota Madinah menyebar 


Asbabun Nund 199 


Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jarir hadits yang serupa 
dengannya. Abdurrazzag juga meriwayatkan dari Abu Hurairah hadits 
yang serupa. 


Ayat 38, Firman Allah 8: 


TE AAN ASI BAN, SA, 
DAA 


“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, pink tangan 


keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperhasa lagi Mahabijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Imam Ahmad dan yang lain meriwayatkan dari Abdullah bin Amru 
bahwasanya Pada masa Rasulullah &, ada seorang wanita mencuri, lalu 
tangan kanannya dipotong. Kemudian ia bertanya, “Apakah aku masih bisa 
bertaubat wahai Rasulullah?” Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam 
surat ALMaa “idah, “Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri 
itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya 
Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” 


Ayat 41, Firman Allah 


Saga 


wabah penyakit yang berbahaya, kemudian mereka keluar dari kora Madinah dengan seorang 
penggembala unta Nabi, sehingga mereka terhindar dari bahaya penyakit tersebut dan mereka 
membunuh pengembala cersebutdan mengambil untanya.” Disebutkan oleh Al-Bukhari (8/274), 
Muslim (10) dalam Bab A-Qasamah dari hadits Abu Qilabah dari Anas &. 
Al-Qurthubiberkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak bahwasanya ayat initurun 
karena suatu kaum dari Ahlu Kitab yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah &, lalu mereka 
menghianati perjanjian tersebut,dan mereka berbuar kenisakan di muka bumi. 

339 Dha'if Ahmad (2/177) dan Ibnu Katsir berkata, "Adalah wanita dari Bani Makhzum yang mencuri, 
dan hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukh lan Muslim.” 
Aku katakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4/213) dan Muslim (8) dalan Bab Al- 
Hudud. Ibnu Kersie telah menyebutkan riwayat lain dari Ibnu Jarir (6/149) dengan sanad yang 
dha'if disebabkan adanya Ibnu Lahi'ah.” Lihat Ibnu Katsir (: 80). 
Al-Qurihuhi menyebutkan (3/2255) bahwasanya nama wanita tersebut adalah Murrah binti 
Sufyan bin Abdil Asad Al-Makhzumiyyah, Al- Wahidi berkata (hlm.160) bahwasanya ayat ini 
turun kepada seorang wanita yang bernama Tha'mah binti Ubairig 


200 Asbabur Nuzul 


2 SASI 


ad IS BERA CN NE 3 
Ante TA gn j an 


kN 


agar ha 


Za AAA Tu Aa apa an ba SI op dst 


333 (Fama Siw DARS a 
Ki add = KM a A NG 


= 
Bs Gita A ag sak 
Wa 
“Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang 
bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang 
mengatakan dengan mulut mereka, “Kami telah beriman” , padahal hati 
mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang- 
orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat 
suka mendengar perkataan -perkataan orang lain yang belum pernah datang 
kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat- 
tempatnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini (yang sudah diubah- 
ubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi 
yang bukan ini, maka hati-harilah." Barangsiapa yang Allah menghendaki 
kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu 
pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang 
Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di 
dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." 
Sebab Turunnya Ayat 
Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas #8 
bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun pada dua kelompok Yahudi yang 
ketika masa jahiliyah salah satunya lebih mulia dan dapat mengalahkan 
kelompok satunya. Akhirnya mereka sepakat bahwa jika ada orang dari 
golongan yang rendah (hina) dibunuh oleh orang yang mulia, maka 
diyatnya adalah lima puluh wasag. Sedangkan orang mulia yang dibunuh 
oleh orang rendah (hina), maka diyatnya adalah seratus wasag. Mereka 
terus melakukan hal tersebut. 


Asbabun Nusul 201 


Ketika Rasulullah # datang, ada seseorang dari kelompok yang rendah. 
(hina) membunuh seseorang dari kelompok orang-orang mulia, maka orang- 
orang mulia tersebut mengutus seseorang untuk meminta seratus wasag 
dari mereka. Namun kelompok orang-orang yang rendah (hina) berkata, 
“Apakah pernah ada dua kampung yang agama mereka sama, asal keturunan 
mereka sama, dan negeri mereka sama, namun diyat yang harus dibayar 
salah satunya hanya setengah dari diyat yang lain? Kami memberikannya 
karena kezaliman kalian, dan karena kami takut dari kalian. Namun setelah 
Muhammad datang, maka kami tidak akan memberikannya.” 

Karena hal tersebut, peperangan pun hampir terjadi di antara mereka. 
Namun, akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan Rasulullah & sebagai 
pemutus atas perselisihan mereka. Lalu mereka mengirimkan beberapa 
orang munafik untuk menguji pendapat beliau. Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Hari Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang- 
orang yang bersegera (memperliharkan) kekafirannya...” 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan yang lainnya dari Al- 
Bara' bin Azib bahwasanya ia berkata, “Pada suatu hari, Nabi & berpapasan 
dengan orang-orang Yahudi yang membawa seseorang dari kalangan mereka 
yang dihukum dengan dijemur dan dicambuk. Lalu Rasulullah memanggil 
dan bertanya kepada mereka, “Apakah seperti ini hukuman bagi pelaku zina di 
dalam Kitab kalian?” Mereka menjawab: “Ya.” Lalu beliau memanggil salah 
seorang dari pendeta mereka dan berkata: “Saya menyumpahimu dengan 
nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah benar-benar 
seperti ini hukuman. bagi pelaku zina di dalam Kitab kalian?” Ia menjawab, 
“Demi Allah, sebenarnya bukan itu hukumannya. Seandainya engkau 
tidak menyumpahku dengan hal itu, tentu aku tidak memberi tahumu. 
Di dalam Kitab kami, kami mendapati hukuman orang berzina adalah 
tajam. Akan tetapi karena orang-orang terhormat dari kami banyak yang 
340 Shahih: Abu Dawud (3576) dalam Bab Al-Ugdhisah, Ahmad (1/246) dalam Musnad-nya,dan Ibnu 

Katsir telah menyebutkan riwayat ini (2/84-85) dan setelah itu ia juga menyabutkan jalur Ahmad. 
yang lain (1/313), 

Al-Ourthubi berkata (2271/3) bahwasanya dalam sebab turun ayat ini ada tiga pendapat: Pertama, 
ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada Bani Ourairhah dan Bani Nadhir, ketika 
seorang dari Quraizhah membunuh seseorang dari Bani Nadhir, maka hukumannya tidak sama, 
maka mereka datang kepada Rasulullah untuk memintanya memutuskan perkara mereka, lalu 
beliau memutuskan dengan hukuman yang sama, maka Bani Nadhir tidak mencrima keputusan 
tersebut. Kedua, ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada perkara Abu Lubabuh ketika 
iadiwusaleh Nabi $ untuk menemui Bani Duraizhah, lalu iaditskut-takutidengan ancaman ingin. 


dibunuh. Ketiga, Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada dua orang Yahudi 
yang bereinadan juga rada kisah rajam, dan inilah pendapat yang paling shahih. 


202 Asbabur Nuzul 


melakukannya, maka jika salah seorang dari mereka melakukannya, kami 
pun membiarkannya. Jika orang yang lemah melakukannya, maka kami 
menerapkan hukuman itu atasnya. Lalu kami katakan kepada mereka 
semua, “Mari kita tetapkan hukuman yang kita berlakukan untuk orang 
yang terhormar dan orang lemah." Maka, kami sepakat untuk menghukum 
pelaku zina dengan menjemur dan mencambuknya” 


Lalu Nabi & bersabda, “Ya Allah, aku adalah orang pertama yang 
menghidupkan kembali perintah-Mu yang telah mereka matikan.” Lalu beliau 
memerintahkan agar orang Yahudi itu dirajam. Akhirnya, rajam pun 
diberlakukan atasnya. Lalu turunlah firman Allah, “Hari Rasul, janganlah 
hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) 
kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut 
mereka: “Kami telah beriman”, padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) 
di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar 
(berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkaraan-serkaraan orang 
Lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-berkataan 
(Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini 
(yang sudah diubah-ubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah. ....” 
Maksudnya, mereka berkata, “Datangilah Muhammad, jika ia menfatwakan 
bahwa hukuman zina adalah dipanaskan dan dicambuk, maka kita terima. 
Namun jika dia menfacwakan rajam, maka haci-hatilah," Hingga firman- 
Nya, '...maka mereka itulah orang-orang zhalim”?! 

Diriwayatkan oleh Al-Humaidi di dalam Musnadenya, dari Jabir bin 
Abdillah bahwasanya ia berkata, “Seorang lelaki dari Fadak melakukan 
zina. Lalu penduduk Fadak mengirim surat kepada orang-orang di Madinah 
yang isinya, “Tanyakan kepada Nabi Muhammad 8 tentang hukuman zina. 
341 Shahih Muslim (1700) dalam Beb Al-Hudud dan Ahmad (2/5) dalam musunnya. Ibnu Katsir 

menyaburkan hadits ini (2/83). 

Ibnu Kasir menyebutkan riwayat ini pada Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwasanya 
ia berkata, "Sowmgguhnya orang-orang Yahudi datang kepada Nubi untuk menceritakan du orang 
yang melakukan zina. lalu Nabi bersabda kepada mereka, "Apakah kalian menemukan di dalam 
Taurat tentang hukum Rajam?” Mereka menjawab, “Yang kami temukan hanya membuka aib dan 
mencambuknya.” Abdullah bin Salam berk: “Kalian berdusta, sesungguhnya di dalam Taurat 
terdapat hukum rajam bagi orang yang berzina.” Kemudian mereka mengambil taurat dan salah 
satu mereka menutup ayat rajam dengan tangan mereka dan ia hanya membaca ayat sebelum 
an sesudah ayat ajam tesebut, klu Abdullah bin Salam berkata, “Angkat tanganmu" lal Ia 
mengangkat tangannya, dan ternyata ia menutup ayat rajam, lalu mereka pun berkata, “Muhammad 
benar, kami menemukan ayat rajam dalam taurat”, kemudian Nabi memerintahkan orang yang 
berzina tersebut dicajam, lalu mereka pun dirajam. lalu aku melihat lelaki yang berzina melindungi 


wanita tersebut dari emparan batu, Lihat Al-Bukhari (3635), Muslim (17001 dan Ibnu Katsir 
(8) 


babun Nusul 203 


Jika ia memerintahkan untuk dicambuk, maka terimalah. Namun jika ia 
memerintahkan untuk dirajam, maka jangan diterima,” Lalu orang-orang 
yang di Madinah itu bertanya kepada Rasulullah 4, Lalu beliau menetapkan 
sebagaimana teluh disebutkan dalam hadits di atas. Maka, pelaku zina 
itu pun akhirnya dirajam. Lalu turunlah firman Allah, “Mereka itu adalah 
orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. 
Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka 
putuskanlah (perkara itu) di antara mereka.” Al-Baihaqi meriwayatkan 
hadits serupa dalam kitab Dalail An-Nubuwwah dari hadits Abu Hurairah. 


Ayat 49, Firman Allah 4: 
SNN ah a aa 
á Hah Pes ES AA T ês SA 3 


Ka at aga BILA Ia Kosi DAN 
tu A ANN TA 

Ta) Sep oa Bl Ga GI Bendi 

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut 
apa Yang dicankat Allah dan janganlah kamu mengikat hana nafsu 
mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 
tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturun kira Allah 
kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 
Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan 


menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. 
Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas 4? bahwasanya ia berkata, 
“Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Shuriya, dan Syas bin Oais berkata, 
“Berangkatlah kalian bersama kami menuju Muhammad, mungkin 
saja kita dapat menjuuhkunnya dari agamanya,” ketika mereka sampai 
kepada Rasulullah & mereka berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya 
engkau telah mengetahui bahwa kami adalah pendeta-pendeta, petinggi- 
peringgi, dan orang-orang yang dihormati dalam agama Yahudi. Kami 


342 Disebutkan oleh Al Ourthubi (3/2272) dan ia menisbahkannyakeradi Asy-Sya'bi dan ia bekuta: 
“Sesungguhnya orang yang ditanya oleh Rasulullah tentang apa yang ada di dalam taurat adalah 
Ibnu Shuriya, dan inadelah seorang yangkehilangan salah satu matanya,” Lihat Al-Humaidi (1294) 
dalam Musnad-nya. 


204 Asbabur Nuzul 


ingin mengikutimu dan orang-orang Yahudi akan mengikuti kami dan 
tidak seorang pun yang mengingkari kami, akan tetapi kami mempunyai 
perselisihan dengan kaum kami dan kami akan membawa perkara ini 
kepadamu agar kamu memutuskan untuk memanangkan kami, maka kami 
akan beriman kepadamu." Lalu Rasulullah mengabaikan permintaan mereka 
dan turunlah firman Allah, “Dan hendaklah kamu memutuskan peekara di 
antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,” hingga firman-Nya, 
“siapakah lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” 


Ayat 51, Firman Allah 3: 


nah 


SE KE HAN SI bt Ke 


Bh, ema ga ga aa Se TE 

Lo) abi usap Oa a K Dipa yag 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang 
Yahudi dan Nashrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu): sebagian mereka 
adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu 
mengangkat mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu 


termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang zhalim.” 


jas 


Yale i. 


Sebab Turunnya Ayat 

iriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Harim, dan Al- 
Baihagi dari Ubadah bin Shamit bahwasanya ia berkata, “Ketika Bani 
Qainuqa' menyerang kaum Muslimin, maka Abdullah bin Ubay bin Salul 


menjadi penengah dalam perkara mereka, lalu Ubadah bin Shamit pergi 
menuju Rasulullah dan ia ingin menjauh dari perjanjian yang dibuat 
oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan adalah seorang dari Bani Auf 
pernah memiliki perjanjian seperti yang mereka lakukan pada saat itu 


343 Disebutkan oleh Al-Qurhubi (3/2307) dan ia menambahkan Ibnu Shaluba, dan menyebutkan 
Syasbin Adi sebagai ganti dari Syas bin Qais. 
Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir (2/94) dan ia juga menyeburkan beberapa tambahan dari 
Al-Qurthuti. Ibnu Katsir menyebutkan Ka'ab bin Asad dan Bukan Ka'ab bin Usaid, Ia juga 
menyebutkan beberapa riwayat yang berbeda (2/961). Ibnu Jatir (6/177). 
Al-Qurthubi mengatakan (3/2310) bahwasanya As-Suddi berkata, “Ayat ini turun pada kisah 
peraang Uhud ketika orang-orang mukmin merasa ketakutan sehingga ada beberapa dari mereka 
ingin menjadi pengikut orang-orang Yahudi dan Nashrari,” Diriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya 
ayat ini turun pada Abu Lubabah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada 
orang-orang munafik yang menjadi pengikut orang-orang musyrik dan memberitahu kepada mereka 
rahasia rahasia orang Mukmin. 


babun Nusul 205 


memerintahkan mereka untuk menemui Rasulullah dan menjauh dari 
perjanjian dengan orang-orang kafir dan tidak menjadikan mereka sebagai 
pemimpin, lalu ia Ubadah bin Shamit berkata, “Maka ayat ini turun pada 
orang tersebut dan Abdullah bin Ubay.” 


Ayat 55, Firman Allah #45: 
SE Gia, AN aa Sa tan nih daan RL 


D3 
“Sesungguhnya benolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang: 


orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya 
mereka tunduk (kepada Allah) .” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Ausarh dengan sanad 
yang di dalamnya terdapat orang-orang yang majhul (tidak diketahui) dari 
Ammar bin Yasir bahwasanya ia berkata, “Seorang peminta-minta berhenti 
di hadapan Ali bin Abi Thalib yang sedang melaksanakan shalat sunnah, 
ketika ia ruku’, ia melepaskan cincinnya dan kemudian memberikannya 
kepada peminta-minta tersebut, maka turunlah firman Allah, “Sesungguhnya 
penolong kamu hanyalah Allah, Rasul Nya, dan orang-orang yang beriman, 
yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada 
'Allah).” Riwayat ini mempunyai penguat. 

Abdurrazag berkata, “Wahhab bin Mujahid bercerita kepada kami dari 
ayahnya dari Ibnu Abbas #8 bahwasanya firman Allah, “Sesungguhnya 
penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)” 
turun pada Ali bin Abi Thalib”. Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadits 
serupa dari sisi lain dari Ibnu Abbas t$. Ia juga meriwayatkan dari Ali 
hadits serupa. Ibnu Jarir dari Mujahid. Dan, Ibnu Abi Hatim dari Salamah 
bin Kuhail hadits serupa. Penguat-penguat ini menguatkan satu sama lain” 


344 Al Ourthubi berkata (3/2314) bahwasanya ayat ini turun pada Abu bakar 4, dan ja menisbahkannya 
kepada Ibnu Abbas. 

345 Ibnu Karsir menyebutkan menyaburkan semua riwayat ini, dan ia mengkritik (2/99) beberapa 
riwayat ini karena kebanyakan riwayatnya dha'if 


206 Asbabur Nuzul 


Ayat 57, Firman Allah 45: 

r44 beeg Be Aer ferd togiar LA 
Bia ba la Ga Ka DAA A ga ANG 
PAM ht NB I AA 

agati AL ai NG AA KG o SESA 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi 
pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan 
permainan, (yaitu) di anara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, 


dan orang-orang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada 
Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas #& 
bahwasanya ia berkata, “Bahwa dahulu Rifa'ah bin Zaid bin Tabut dan 
Suwaid bin Harits menampakkan seakan-akan mereka adalah orang-orang 
yang mukmin, akan tetapi di dalam hati mereka penih dengan kemunafikan, 
dan beberapa orang dari kaum Muslimin mencintai mereka, maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah 
ejekan dan permainan..." hingga firman Allah, “dan Allah telah mengetahui 
aba yang mereka sembunyikan." 

Dan ia berkata, “Beberapa orang dari kalangan Yahudi di antara mereka 
terdapat Abu Yasir bin Akhtab. Nafi’ bin Abi Nafi’ dan Gazi bin Amru 
mendatangi Nabi # lalu mereka bertanya kepada beliau tentang siapa 
sajakah dari utusan Allah yang ia percayai. Rasulullah & bersabda, “Aku 
beriman “kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang 
diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa 
yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan. 
seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." 
(Al-Baqarah: 136), ketika Rasulullah # menyebutkan nama Isa, mereka 
kemudian tidak mengakui kenabian Rasulullah dan mereka berkata, 
“Kami tidak beriman kepada Isa dan orang-orang yang beriman kepada Isa, 
maka turunlah firman Allah, “Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, apakah kamu 
memandang kami salah, hanya lantaran kami beriman kepada Allah... 


tkan oleh Ibnu Jarir dalam Bab At-Tafsir (6/187). 


Asbabun Nuut 207 


Ayat 64, Firman Allah $: 


KAKAK PAN KAA TN La A Brane gasen gra 


96 Ana AAN begah AKN 


Hg Sent Ah PA Sa 


3 Web elo oa SIA CS KANAN 


ag BILA peni 


SAKIT & Ki a AG GN 
O GN LANGGENG ian NGGEH 


“Orang-orang Yahudi berkata, “Tangan Allah terbelenggu”, sebenarnya 
tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan 
aba yang mereka telah katakan itu. (tidak demikian), tetapi kedua-dua 
tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan 
Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh 
akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara 
mereka. Dun kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara 
mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, 
Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan 
Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas & bahwasanya 
ia berkata, “Seorang Yahudi yang bernama Nabasy bin Qais berkata, 
“Sesungguhnya Tuhanmu pelit dan tidak suka memberi,” maka turunlah 
firman Allah, “Orang-orang Yahudi berkata, “Tangan Allah terbelenggu...” 


Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ibnu Abbas 48 dari sisi lain 
bahwasanya ia berkata, “turunnya ayat, “Orang-orang yahudi berkata, 
“Tangan Allah terbelenggu..." pada Finhas, salah seorang pembesar Yahudi 


Bani Mainuga??”1 


347 Al-Qurthubi berkata (3/2331): “Ia adalah Finhas bin Azura semoga Allah melaknatnya dan para. 

sahabatnya-, dahulu mereka mempunyai banyak harta, akan terapi ketika mereka mengingkari 
Nabi 4 Larut reka langsung berkurang, lalu mereka berkata, “Sesunggulinya Allah pelir, tangan 
Allah cercutup untuk memberikan karta kepada kami.” 
Ibnu Katsir berkaca dari Muhammad bin Ishaq dengan sanadnyu dari Sa'idarau Ikrimah dari Ibnu 
Abbas bahwasanya seseorang dari Yahudi yang bernama Syas bin Qais berkata, “Sesungghnya 
Tuhanmu pelit, tidak memberikan kepada kami harta," maka turunlah ayat ini. (2/105). Lihat 
Ath-Thabarani (12/67). 


208 Asbabur Nuzul 


Ayat 67, Firman Allah 4s: 


“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturumkah kepadamu dari Tuhanmu, 
dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berari) kamu 
tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) 
manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang kafir.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Hasan bahwasanya Rasulullah 
& bersabda, “Sesungguhnya Allah mengutusku dengan risalah sehingga 
'aku merasa dadaku sangat sempit, dan aku mengetahui bahwaakan banyak 
orang yang akan mendustakanku, dan Allah memerintahkanku untuk 
menyampaikan risalah tersebut kepada seluruh manusia atau Dia akan 
menimpakan adzabnya kepadaku, maka turunlah firman Allah, “Hai Rasul, 
sampaikanlah apa yang diturunkah kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak 
kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan 
amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya 
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir,” 48 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Mujahid bahwasaya ia berkata, 
“Ketika turun firman Allah, “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkah 
kepadamu dari Tuhanmu,...”, Rasulullah #8 bersabda, “Wahai Tuhanku, 
bagaimana saya harus melakukan hal ini sendiri, sedangkan mereka bersatu 
unutuk mencegahku? maka turunlah firman Allah, “Dan jika tidak kamu 
kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berani) kamu sidak menyampaikan 
amanat-Nya.” 8 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmidzi dari Aisyah bahwasanya 
ia berkata, “Dahulu Nabi # selalu berjaga-jaga dengan para sahabatnya di 
waktu malam hingga turun ayar, “Allah memelihara kamu dari (gangguan) 
388 Disebutkan aleh Al-Qunhubi 3/2336) 


349 Disebutkan oleh Ibnu Karsir(3/108) dari jalur Sufyan Ats-Teauri, dan ia menisbahkannya kepada 
Ahmad (1/140). 


Asbabun Nuzul 209 


manusia.” Kemudian ia berkata kepada para sahabatnya, “Pulanglah kalian, 
sesungguhnya Allah telah memeliharaku dari gangguan siapa pun.”®?, Dalam 
hadits ini terdapat dalil bahwasanya ayat ini adalah ayat Lailiyah, yaitu ayat 
yang turun pada malam hari, juga dinamakan ayat firusyiah, yaitu ayat yang 
diturunkan ketika Nabi & ketika berada ditempat tidurnya! 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri bahwasanya ia 
berkata, “dahulu Abbas -paman Rasulullah- adalah salah satu orang yang 
selalu berjaga-jaga di kediaman Rasulullah # pada malam hari, ketika 
turun ayat, “Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.” Lalu pergi 
dan meninggalkan pekerjaannya.” 

Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari Ashamah bin Malik Al- 
Khathami bahwasanya ia berkata, “Dahulu kami bergiliran untuk menjaga 
Rasulullah & pada malam hari, hingga turun ayat, “Allah memelihara kamu 
dari (gangguan) manusia.” Maka kami meninggalkan pekerjaan tersebut”, 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shuhih-nya dari Abu 
Hurairah bahwasanya ia berkata, “Dahulu ketika kami berpergian jauh 
dan kami memasuki waktu pagi, maka kami menurunkannya di suatu 
pohon yang sangat besar dan rindang, dan ia beristirahat dibawah pohon 
tersebur, pada suatu hari ketika beliau sedang beristirahat di bawah pohon 
tersebut dan menggantung pedangnya di atas pohon tersebut, datang 
seseorang menghampirinya lalu mengambil pedang tersebut dan berkata 
kepada Nabi #8, “Wahai Muhammad, siapakah yang akan mencegahku 
untuk membunuhmu?” Nabi menjawab, “Allah yang akan mencegahmu, 
letakkanlah pedang tersehut”, lalu ia meletakkan pedang tersebut dan 
turunlah firman Allah, “Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.” 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih dari Jabir 
bin Abdullah bahwasanya iu berkata, “Ketika Rasulullah & berperang 
dengan Bani Anmar, beliau berteduh di bawah dedaunan pohon kurma 
yang rindang, ketika belizu sedang duduk beristirahat didekat sumber 
mata air dan beliau teleh menurunkan kakinya ke dalam sumber mata 
air tersebut, Ghaurats bin Harits berkata, “Aku akan membunuh 


350 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/129), lihat At-Tirmidzi (3046) dalam Bab Ar-Tafsir, dan Al-Hakim. 
(1291512) dan ja mershahihkan riwayat int. 

351 Ini adalah makna dari ucapan Aisyah & , aku mendengar suara dengkuran Nabi # ketika tidur. 
Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (4/41), Muslim (40) dalam Bab Fadhail Ash-Shahabah yang 

riwayatkan dari Aisyah as 

2 Diriwayatkan oleh Ath- Thabarani dalam kitabnya Al-Ausharh (4/21). 

353 Telah disebutkan derajat kedua hadits in: pada ayat | 1. Lihat Ibnu Hibban (230) dalam Al Mawarit. 


210 Asbabur, Nuzul 


Muhammad”, kemudian para sahabatnya berkata kepadanya, “Bagaimana 
caramu membunuhnya?” lalu ia menjawab, “aku akan berkata kepadanya, 
“Berikanlah kepadaku pedangmu", dan ketika ia memberikan pedangnya 
kepadaku, aku langsung akan membunuhnya dengan pedang tersebut.” Lalu 
ia pergi mencari Nabi &, dan ketika ia menemukannya, ia berkata kepada 
Nabi, “wahai Muhammad, perlihatkan kepadaku pedangmu, aku sangat 
ingin melihat dan menciumnya”, lalu beliau memberikan pedang tersebut 
kepadanya, kerika Gaurats memegang pedang tersebut, tangannya langsung 
bergetar, kemudian Nabi berkata kepadanya, “Allah telah membentengiku 
dari apa yang kamu inginkan” Maka turunlah firman Allah, “Hai Rasul, 
sampaikanlah apa yang diturumkah kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak 
kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan 
amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya 
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” 

Riwayat yang asing dalam sebab turun ayat ini adalah riwayat yang 
dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dan Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas #8 
bahwasanya ia berkata, “Dahulu Nabi dijaga pada malam hari, dan setiap 
malam paman beliau Abi Thalib mengirim beberapa orang sahabat dari 
Bani Hasyim untuk menjaganya, hingga turun ayat, “Allah memelihara kamu 
dari (gangguan) manusia.” Abu Thalib ingin mengirim beberapa sahabat 
untuk menjaganya, lalu Nabi berkara kepada pamannya, “Wahai pamanku, 
sesungguhnya Allah telah memeliharaku dari gangguan jin dan manusia.” Ibnu 
Mardawaih meriwayatkan hadits serupa dari Jabir bin Abdullah’. Dan hal 
ini menjelaskan bahwasanya ayar ini adalah Makkiyyah, akan terapi yang 
benar adalah sebaliknya. 


Ayat 68, Firman Allah 4: 
TR KAN AA Se sA EEI SN SUS 


ANTA ESL KS o AG 


354 Lihat sebelumnya. 

355 Dha if diriwayatkan oleh Ath-Ihabarani (11/256), Al-Haitsami berkata dalam kitabnya Al- 
Maju? (7/17) bahwasanya dakan riwaya ini terdapat An-Nadhe bin Ak url uman, ia dha'if. 
Ibnu Katsirtelah menyebutkan semua riwayat ini (2/109- 110), Al-Qurthubi (3/2337) memberikan 
komentarnya pada sebab turun yang terakhir dari ayat ini bahwasanya peristiwa ini terjadi pada 
di Makkah dan ayat ini Makkiyyah, terapi yang benar adalah sebaliknya yaitu ayat ini bukankah 
Makkiyyah karena telah disebutkan bahwa surat ini adalah Madaniyah sesuai dengan kesepakatan 
ulama. 


Asbabun Nuut 211 


O ai NK CE 5 oa 
“Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, kamu dak dipandang beragama sedikit pun. 
Lingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Qur'an yang 
diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Sesungguhnya apa yang diturunkan 
kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan 
kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih 
kati terhadap orang-orang yang kafir itu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas W% 
bahwasanya ia berkata, *Rafi', Salam bin Musykim, dan Malik bin Shaif 
datang kepada Rasulullah & dan berkata, “Wahai Muhammad, bukankah 
kamu meyakini kepercayaan dan agama Ibrahim dan beriman kepada apa 
yang diturunkan kepada kami?” beliau menjawab, “Tentu, akan tetapi kalian 
banyak membuat perkara-perkara baru dalam agama kalian, kalian mengingkari 
apa yang diturunkan kepada kalian, dan merahasiakan sesuatu yang harus 
kalian sampaikan kepada orang-orang,” mereka berkata, “Sesungguhnya kami 
mengikuti apa yang kami tulis, dan kami adalah orang-orang yang benardan 
mendapatkan petunjuk,” maka turunlah firman Allah, “Katakanlah: “Hai 
Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan 
ajaran-ajaran. Taurat, Injil, dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari 
Tuhanmu.” Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari 
Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari 
mereka: maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir 
itu." 


Ayat 82, Firman Allah 45: 


D Babi tag ii JK BL 
Oi Gaji ag LA Dah SA 
UE De HL SRA es WG 


356 Al-Qurthubi mengatakan (3/2338) bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Sekelompok orang dari 
Yahudi datang kepada Rasulullah & dan berkata, “Apakah kamu telah mengetahui bahwasanya 
tauratitubenar dari Allah?" Rasulullah menjawab, “Iya,” lala meneka berkata, “Maka kami beriman 
kepada Taurat dan kami tidak beriman kepada selainnya,” maka turunlah ayat ini- 


212 Asbabur Nuzul 


OK A LEK, 


“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya 
terhadah rang-ovang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang 
orang yang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat 
persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang 
yang berkata: “sesungguhnya kami ini orang Nashrani.” Yang demikian itu 
disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nashrari) terdapat 
bendeta-pendeta dan tahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak 
menyombongkan diri.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'ib bin Al-Musayyib, Abi 
Bakar bin Abdurrahman, dan Urwah bin Zubair bahwasanya mereka 
berkata, “Rasulullah mengutus seseorang yang bernama Amru bin 
Umayyah Adh-Dhamri untuk menyampaikan surat yang ditulis oleh 
beliau kepada Najasyi, ketika ia sampai dan berhadapan dengan Najasyi, 
maka ia membacakan surat yang beliau tuliskan untuk Najasyi, kemudian 
ia memanggil Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa orang yang berhijrah 


dengannya, kemudian Najasyi mengutusnya kepada para pendeta dan 
rahib, kemudian ia memerintahkan Jafar bin Abi Thalib untuk membaca 
surat tersebut, maka ia membaca surat Maryam, ketika mereka mendegar 
surat tersebut, mereka langsung percaya bahawa Al-Qur'an diturunkan 
oleh Allah dan mata mereka menetaskan air mata, dan kepada merekalah 
Allah menurunkan firman-Nya, “Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling 
dekat persahataumnya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang 
yang berkata, “Sesungguhnya kami ini orang Nashrani” hingga firman-Nya, 
“Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran 
Al-Qur'an dan kenabian Muhammad) .”?*? 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwasanya ia 
berkata, “Najasyi mengutus tiga puluh orang dari sahabat-sahabatnya 
yang ia pilih untuk menemui Rasulullah $, lalu Rasulullah membacakan 


357 Ibnu Katsir berkata (2/116): “Dalam hadits ini terdapat perdebatan karena ayat ini Madaniysah, 
dan adapun kisah Ja'far dengan Najusyi terjadi sebelum hijrah, akan tetapi Al-Qurthubi mengambil 
pendapat kebenaran penafsiran ini dengan berdalil dengan ucapan yang mengatakan bahwasanya 
Rasulullah & mengutus Amru bin Al-Ash kepada Najasyi setelah peristiwa perang Badar, lihar 
(3/2538). 


Asbabun Nund 213 


kepada mereka surat Yasin, maka mereka langsung menetaskan air mata, 
dan turunlah ayat ini”? 

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwasanya ia 
berkata, “Ayat ini turun pada Najasyi dan para sahabatnya, “Dan apabila 
mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu 
melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al-Qur'an) 
yang telah mereka ketahui.” Ath-Thabarani meriwayatkan hadits serupa 
yang labih ringkas dari Ibnu Abbas 48 25 


Ayat 87, Firman Allah &: 


ES SIA JI ng TAS Sian Gt eks 


We SET LA 
“Wahat orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa- 
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 


Tenu Katsir berkata (2/118): Bahwa jumlah utusunnya dua belas orang, tujuh pendeta dan lima 
rahib Dan adajuga yang berkata bahwa jumlah mereka adalah cujuh puluh orang. 
Tenu Katsir menambahkan sebab turun lain dari ayat ini yang diriwayatkan dari Qatadah 
bahwasanya ia berkata, “Mereka adalah kaum yang beragama Nashrani, kesika mereka melihat 
orang orang Muslim dan mendengarkan mereka membacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka 
langsung memeluk Islam anpa berpikir panjang,” Ibnu Jarir memilih pendapat bahwasanya erat ini 
turun pada kaum-kaum yang memeluk blam setelah melihat kaum Muslimin dan mendengarkan 
kebenara Al-Quran, tidak hanya mereka yang berasal dari Habasyah, akan tetapi mencakup 
semuanya 
Al-Qurthubi berkata (3/2348); Diriwayatkan dari Ibnu Ishaa bahwasanya ia berkata, “Adalah dua 
utuh orang Nashrani dtang kepada Nabi $ di Makkah atu pada suatu tempat yang tidak jauh dari 
Makkah ketika mereka mendengar kabar tentang Nabi di Habasyah, pada saat itu mereka bertemu 
dengan Nabi dalam suatu masjid, lalu mereka berbicara dan bertanya kepada beliau, dar terdapat 
perkumpulan orang-orang Quraisy di sekeliling Ka'bah, ketika orang-orang tersebut telah selesai 
bertanya kepada Nati tentang semua yang mereka inginkan, Nabi mengajak mereka untuk memeluk. 
Islam dan beliau membacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, ketika mereka mendengarkan 
firman Allah, mata mereka mencteskan air mata, dan mereka menjawab ajakan Rasulullah 48 
untuk memeluk Islam dan mempercayai bahwasanya beliau adalah urusan Allah, dan mereka 
mengetahui dari Nabi tentang perihal semua tentang beliau yang tertulis di kitab mereka. Ketika 
mereka beranjak dari sisi Nabi, bebepa orang Quraisy dan Abu Jahal menahun mereka dam berkata, 
“Celakalah kalian, kalian diutus oleh orang-orang dari agama kalian untuk mendatanginya, akan 
tetapi belum jelas apa yang kalian tanyakan, akan tetapi kalian meninggalkan agama kalian dan 
mempercayai apa yang ia katakan kepada kalian, kami tidak pemah melihat orang sebodon kalian,” 
mereka menjawab, "Kesejahteraan untuk kalian, kami sidak membadohi kalian, maka hagi kami 
apa yang kami lakukan dan bagi kalian apa vang kelian lakukan, kami tidak ingin bersantai dalam 
menerima kebaikan." Ada yang mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang Nashrani 
dari Nairan. 
“Aku katakan, “Dalam hal ini pilihan yang paling utamaadalah apa yangdikatakan oleh Ibnu Jarir.” 
359 Diriwayatkan oleh Al-Haitsami (9/419). Dan An Nasa'i (1/61) dalam Bab Ar-Tufsir. 


214 Asbabur Nuzul 


melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas #8 
bahwasanya seorang lelaki datang menghadap Rasulullah & dan berkata 
kepada beliau, “Wahai Rasulullah, jika aku memakan daging dan setelah itu 
aku bertemu dengan wanita, maka hawa nafsuku langsung mengalahkanku. 
Oleh karena itu, aku mengharamkan pada diriku untuk memakan daging. 
Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Wahai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan 
bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas 8 
bahwasanya ia berkata, “Beberapa orang sahabat seperti Utsman bin 
Mazh'un mengharamkan bagi diri mereka untuk menikahi wanita dan 
memakan daging, dan mereka memilih untuk dikebiri agar mereka tidak 
lagi disibukkan dengan hasrat kepada wanita dan dapat mengonsentrasikan 
diri untuk beribadah, maka turunlah ayat ini.” 

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari mursal Ikrimah, mursal Abu 
Qilabah, mursal Mujahid, mursal Abu Malik An-Nakha'i, mursal As-Suddi. 
Dan dari mursal selain mereka. Dan di dalam riwayat As-Suddi bahwasanya 
mereka berjumlah sepuluh orang seperti: Ibnu Mazh'un dan Ali bin Abi 
Thalib. 

Dalam riwayat Ikrimah disebutkan beberapa orang sahabat seperti: 
Ibnu Mazh'un, Ali, Ibnu Mas'ud, Miqdad bin Aswad, dan Salim maula Abi 
Huzaifah. Dalam riwayat Mujahid disebutkan dari para sahabat tersebut 
yaitu: Ibnu Mazh'un dan Abdullah bin Amru. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalak kitab Terikh-nya dari jalur As- 
Suddi kecil dari Al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas & bahwasanya 
ia berkata, “Ayat ini turun pada beberapa orang sahabat seperti: Abu Bakar, 
Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Madz'un, Miqdad bin Aswad, dan 
Salim maula Abi Hudzaifah sepakat untuk menjauhkan diri wanita, tidak 
memakan daging dan lemak atau minyaknya, memakai pakaian rahib, tidak 


360 Dha'if: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3054) dalam Bab Ar-Tafsir. 
361 Ibnu Jarir (7/9) dalam Bab Ar-Tafsir. 


Asbabun Nuut 215 


memakan apa pun kecuali makanan pokok, dan menjalani hidup seperti 
seorang rahib. Maka turunlah ayat ini.” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwasanya 
seseorang dari kerabat Abdullah bin Rawahah mengunjungi rumahnya 
ketika ia sedang bersama Nabi, kemudian ia kembali ke rumahnya 
untuk menemui kerabatnya tersebut, ketika ia sampai di rumahnya, ia 
melihat kerabatnya tidak dipersilahkan untuk menyantap hidangan oleh 
keluarganya karena menunggunya, lalu ia berkata kepada istrinya, “Engkau 
tidak mempersilakan untuk tamuku memakan hidangan tersebut, itu haram 
bagiku,” istrinya menjawab, “Itu juga haram bagiku,” kerabatnya juga 
berkata, “itu juga haram bagiku.” Ketika Abdullah melihat suasana seperti 
ini, ia meletakkan tangannya dan berkata, “Makanlah dengan menyebut 
nama Allah,” lalu setelah itu ia pergi menuju Nabi & untuk menceritakan 
hal tersebut kepada Nabi, maka turunlah firman Allah, “Wahai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah 
Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” 


Ayat 90, Firman Allah 45: 


PE AAE A 


IE ja Lang NG SANG kat, JE Giga Gt Gb 
USA KO BEE gkah 


“Ilai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar 
(arak), berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah perbuatan keji termasuk perhuatan setan. Maka jauhilah perbuatan- 
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ia 
berkata, “Ketika Nabi sampai di kota Madinah, ia melihat orang-orang 
sedang meminum Khamar dan bermain judi, lalu mereka bertanya kepada 
Nabi #8 tentang hukum keduanya, maka turunlah firman Allah, “Mereka 
bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. “Katakanlah: “pada keduanya 


itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia,” lalu orang-orang 


362 Ibnu Katsir menyebutka semua riwayat-riwayat ini (2/121-122). Begitupula yang disebutkan oleh 
Al-Qurthubi (3/2353). Lihat Ibnu Jarir (7/7). 


216 Asbabur Nuzul 


berkata, “Khamar dan judi tidak diharamkan kepada kita, akan tetapi 
Allah hanya mengatakan di dalam kedua hal tersebut dosa yang besar.” 
Kemudian mereka tetap meminum khamar dan berjudi, hingga pada suatu 
hari seseorang dari kaum Muhajirin yang baru meminum khamar memimpin 
shalat maghrib dan bacaannya banyak terjadi kesalahan, maka Allah 
menurunkan firman-Nya yang lebih tegas dari firman sebelumnya, “Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalar sedang kamu dalam keadaan 
mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” Kemudian setelah 
itu turun lagi ayat yang lebih keras dari sebelumnya, “Hai orang-orang yang 
beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak) , berjudi, (berkorban untuk) 
berhala...” hingga firman-Nya, “Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 
pekerjaan itu). 

Kemudian mereka berkata, “Kami berhenti melakukan hal tersebut 
wahai Tuhan kami”, dan orang-orang berkata, Wahai Rasulullah, beberapa 
orang terbunuh dalam keadaan mereka yang melampaui batas agama ini, 
mereka meminum khamar dan bermain judi, akan tetapi Allah telah 
menjadikan hal tersebut termasuk perbuatan setan, maka turunlah firman 
Allah, “Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan 
yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu...” 
hingga akhir ayat "ë 

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas #3 
bahwasanya ia berkata, “Sesungguhnya ayat pengharaman khamar turun 
pada dua kabilah dari kabilah-kabilah Anshar yang meminum khamr, dan 
ketika mereka mabuk, mereka saling bercanda dengan saling memukul 
satu sama lain. Lalu ketika mereka sadar dari mabuk, mereka melihat ada 
bekas pukulan di wajah, kepala, dan janggut mereka sehingga ia berkata, 
“Pastilah si fulan yang melakukan ini padaku.” Sebelumnya mereka adalah 
saudara yang tidak mempunyai rasa dendam, ia berkata, “Jika ia penyayang 
dan baik, maka ia tidak akan melakukan ini padaku,” hingga muncul rasa 
tidak suka di hati-hati mereka, maka Allah menurunkan firman-Nya, "Hai 
orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, 
(berkorban untuk) berhala...” 

Orang-orang mutakallif berkata, “Itu adalah perbuatan keji (meminum 
khamar), dan khamar tersebut berada di dalam perut si fulan, dan ia terbunuh 
pada perang uhud, maka turunlah firman Allah, “tidak ada dosa bagi orang- 


363 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/352) dan disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/127-128). 


Asbabun Nuut 217 


orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan 
makanan yang telah mereka makan dahulu...” 


Ayat 100, Firman Allah 3: 


riset vy 


AE ii BEKAS La LAN SEN 
O aoai ka ii ats PA 


“Katakanlah: “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 


banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah 
hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Wahidi dan Al-Asbahani meriwayatkan dalam kitab At-Targhib 
dari Jabir bahwasanya Nabi # menyebutkan ayat pengharaman khamar, 
lalu seorang Arab badui berdiri dan berkata kepada Nabi, “Aku adalah 
seseorang yang memiliki khamar untuk diperjual belikan hingga aku 
mendapatkan harta dari jula beli khamar tersehut, apakah harta tersebut 
dapat berguna jika aku gunakan dalam ketaatan kepada Allah?” Nabi 
menjawab, “Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali dari yang baik.” 
Lalu Allah menurunkan firman-Nya sebagai pembenaran terhadap Rasul- 
Nya, “Katakanlah, “tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 
banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai 
orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan." 


Ayat 101, Firman Allah 4: 
ah SES BO Tin KAN ES Ian Hi Pa 
BAK lge EN SB ka A 


364 Diciwayawakan oleh An-Nasa'i (11151) dalam kitab Al-Kubua, dan Al-Baihaqi (8/286). Kami 
celah mencokhrij dun hadis pada urat An Nisa: 43. Al-Qurchubi telah membahas lebar dalam 
menyebutkan riwayat-riwayatini (3/2377) dan begitu pula Ibnu Katsir (2/27-135/) dan perbicaraan. 
ini telah diseburkan sebelumnya. 
Al-Wahidi menyekutkan sebab turun Izin dari ayat ini tentang Hamzah yang meminum Khamar 
hlm. 171. hat Al-Wahidi hlm .173. 


218 Asbabur Nuzul 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada 
Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan 
kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu sedang 
diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) 
tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantan .” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik e bahwasanya ia 
berkata, “Pada suatu hari ketika Nabi & sedang berkhutbah, seorang lelaki 
berkata kepada beliau, “Siapakah ayahku?” beliau menjabab, "Ayahmu 
adalah si fulan,” maka turunlah firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan 
kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu 
Al-Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah 
memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyantun.*** 

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas #8 bahwasanya 
ia berkata, “Bahwa sekelompok orang bertanya kepada Nabi 44 dengan 
niat untuk mengejek beliau, mereka berkata, “Siapakah ayahku?" dan dari 
mereka ada yang kehilangan seekor untanya kemudian ia berkata kepada 
Nabi, “Dimanakah untaku?” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) 
hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika 
kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan 
diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”*“ Ibnu Jarir meriwayatkan hadits 
serupa dari dari hadits Abu Hurairah &. 

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ali 
4 bahwasanya ia berkata, “Ketika turun firman Allah, “Mengerjakan haji 
adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang-orang yang sanggup 
mengadakan perjalanan ke Baitullah," lalu para sahabat bertanya kepada 
beliau, “Wahai Rasulullah, apakah kita harus menunaikan haji setiap 
tahun?”, beliau tidak menjawab. Kemudian para sahabat bertanya kembali, 


Al-Bukhari (4621) dalam Bab Ar Tafsir 
Al-Bukhari (4622) dalam Bab Ar- Tafsir 

Ibnu Karsi: telah menyebutkan dua riwayat sebelumnya, dan ia berkata, “Imam Al-Bukhari 
meriwayatkannyasendiri,” Ibnu Karsirmenyebutkan bahwasanya yang bertanya tentang ayahnya 
adalah Abdullah bin Hudzafah. 


Asbabun Nund 219 


“Wahai Rasulullah, apakah kira harus menunaikan haji setiap tahun?”, lalu 
beliau menjawab, “Jika aku berkata “Iya” maka akan menjadi kewajiban 
untuk kalian menunaikan haji setiap tahunnya." Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan 
(kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan 
kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu sedang diturunkan, 
niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal 
itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun "267 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari hadits: Abu Hurairah, Abi 
Umamah, dan Ibnu Abbas. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Tidak menyapa 
jikalau ayat ini turun pada dua perkara tersebut, dan hadits Ibnu Abbas 
lebih shahih dari sisi sanadnya.” 


Ayat 106, Firman Allah 2: 
Ine Lali 8G ons Ja Kan ina Yan KAN GE 
Are LAN E Para 


SS BA ANG 
s CŽ ag wW N Ea pai 


E a h GAL 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi 
kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan 
bleh duta brang yang adi di artara kamu, ati don orang yang belaan 
agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu 
ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk 
bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu 
ragu-ragu, “(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga 


367 Disebutkan oleh Al-Qurthubi dan ia mengatakan bahwasanya Said bin Jubair berkaradan Mujahid 
dan Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini turun peda sustu kaum yang bercanya kepada Rasulullah 
tentang Al-Bahirah, As Sabah, Al Washlah, dan Al-Ham. 

Hasan Al-Bashri berkata, “Mereka bertanya kepada Rasulullah centang perihal Jahiliyah yang 
“Allah telah memaafkannya, dan tdak perlu lagiuntuk menanyakan perihal yang telah dimaafkan." 
(31/2420). 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/294) dan derajatnya dha'if, dan juga diriwayatatkan. 
oleh At-Tirmidsi (3055) dalam Bab Al-Haj. 


220 Asbabur, Nuzul 


yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun ia karib kerabat, dan 
tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah: sesungguhnya kami 
kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia mendha'ifkannya, dan yang 
lainnya dari Ibnu Abbas & dari Tamim Ad-Dari & dalam ayat, “Hai 
Orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian..." 
bahwasanya ia berkata, “Bahwa sebelum Islam datang, dahulu aku dan Adi 
bin Bada' adalah dua orang Nashrani yang saling bertikai dalam perjalanan 
menuju Syam untuk melakukan perniagaan, seseorang yang dihormati dari 
kalangan Bani Sahm yang bernama Badil bin Abi Maryam kepada kami 
dengan membawa barang dagangnnya dan sebuah wajan yang terbuat dari 
perak. Ketika orang tersebut sakit, ia mewasiatkan kepada kami berdua 
untuk membawa semua barang dagangannya kepada keluargannya. 

Tamim berkata, “ketika orang tersebut meninggal, kami mengambil 
wajannya kemudian kami jual dengan harga seribu dirham, lalu kami 
membagi hasil dari penjualan wajan tersebut. Ketika kami sampai kepada 
keluarga orang tersebut kami menyerahkan barang dagangannya, dan 
mereka memeriksa barang dagangan tersebut dan tidak menemukan wajan, 
lalu mereka menanyakan wajan tersebut kepada kami, dan kami menjawab, 
“Dia tidak meninggalakan apapun selain barang dagangan tersebut." Ketika 
Islam datang dan aku memeluk Islam, aku teringan akan peristiwa ini dan 
merasa sangat berdosa, lalu aku memutuskan untuk datang kepada keluarga 
orang tersebut dan menceritakan hal yang sebenarnya, lalu saya membayar 
kepada mereka lima ratus dirham dan memberitahu kepada mereka bahwa 
sisanya akan dibayar oleh Adi bin Bada’. Lalu mereka mendatangi Adi bin 
Bada’ dan membawanya ke hadapan Rasulullah $, kemudian Rasulullah 
meminta bukti jika Adi bin Bada’ melakukan hal tersebut, mereka mencari 
bukti dan tidak mendapatkannya. Lalu Rasulullah # meminta mereka 
untuk meminta sumpah dari Adi jika ia tidak melakukannya, maka turunlah 
firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 
menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) 
disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu,” hingga firman Allah, 
“merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli warits) sesudah 
mereka bersumpah.” Maka Amru bin Al-Ash & kemudian berdiri dan 


Asbabun Nusul 221 


seseorang yang lain untuk bersumpah, kemudian lima ratus dirham diambil 
dari Adi bin Bada”, 


Catatan: 


Adz-Dazhabi meyakini bahwasanya orang yang bernama Tamim dalam 
kisah ini bukanlah Tamim Ad-Dari, dan ia menyandarkannya kepada 
Mugatil bin Hayyan. 


Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Dan bukan hal yang baik mengatakan 
dengan jelas dalam hadits ini bahwasanya ia adalah Tamim Ad-Dari.” 


368 Derajatnya dha'if dengan lafazh int: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3059), dalam Bab Ar-Tafsir, 
dan riwayat setelahnya yang juga diriwayatkan olch At-Tirmidzi Shahih (3060) dan riwayat tersebut 
mempunyai penguat dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2650) dalam Bab AL Washaya. 
Da, Ibuu Kasie telah mepebutkan du riwayat tersebut (2/157-158) 

369 ALOurtkubisetujudengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwasanya yang bernama Tamim 
dalam hadits ini bukanlah Tamim Ad-Dari, dan kemudian ta menyebutkan kisahnya. (3/2436). 


222 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Seratus Enam Puluh Lima Ayat 


Ayat 19, Firman Allah 4 


watane di Tea g 2 z 
Aji Pte ga A d 
MIA KATA SAGA KI PTA Ba gaper 2.4 
SA A Lan KA basen SS 

ah 54 PAM Pr hg, Iry 
w a G Rea sja Je KANANG Ki 
“Katakanlah: “Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?” Katakanlah 
“Allah”. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan Al Ouran ini 
diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu 
dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah 
Sesungguhnya, kamus mengakui bahwa ada tuhun-bihan lain di samping 


370 Diriwayatkan dari Asma binti Yazid berkata, “Surat Al-An'am turun pada Nabi secara keseluruhan, 
dan akupada waktu itu memengangraliunta Nabi, dan hal itu sanget berat bagi Nabi hinggahampi 
tulang vote tersebut patah,” Hadits ini hasan: disebutkan oleh Al-Haitsami dalam kitabnya AL 
Majma’ (7/20) dan iamenisbahkannya kepada Ath-Thabarani dan ia mengatakan bahwa dalam 
hadits ini terdapat Syahr bin Hausyab, ia dha'if. 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (2/314) dan menshahihkannya dari Abdullah 
bin Mas'ud dari Nabi bahwasanya beliau bersabda: “Turunnya surat Al-An'am dikuti oleh tujuh 
puluh ribu malaikat. 

'Al-Qurthudi berkata, “Surat 
Abbas dan Qatadah berkata, 


'akkiyyah sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama, Ibnu 
rat int seluruhnya Makkiyyah kecuali dua ayat yang turun di 
Madinah yaitu firman Allah, "Dan mereka tidak menghorman Allah dengar penghormatan yang 
semestinya...” turun pada dua orang Yahudi yaitu Malik bin Shaif dan Ka'ab bin Al-Asyraf , dan. 
Arman Allah, Dan Dialah yang menjudikem kebnun-kelnen yang bejamjung dan yang tidak herjanjung, 
pohon korma, rmam-ianeman yang bermacam-macam buahnya, zcitun dan delima..." turun pada 
Tsabit bin Qais bin Sramas Al-Anshari." Al-Qurthubi (3/2465). 


Asbabun Nuzul 223 


Allah!” Katakanlah: “Aku tidak mengakui.” Katakanlah: “Sesungguhnya 
Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari 
apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)”. 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dari jalur Sa'id atau 
Ikrimah dari Ibnu Abbas 4 bahwasanya ia berkata, “An-Naham bin Zaid, 
Qardam bin Ka'ab, dan Bahri bin Amru datang menemui Nabi & dan 
berkata: “Hai Muhammad, kamu tidak mengetahui ada Tuhan lain di 
samping Allah?”, Beliau menjawab, “Tiada Tuhan selain Allah. Dengan- 
Npa aku diutus, dan kepada-Nya aku berdakwah.” Maka berkenaan dengan 
ucapan mereka itulah Allah menurankan aya:, “Katakanlah: “Siapakah yang 
lebih kuat bersaksiannya?””7! 


Ayat 26, Firman Allah 4: 


SI a SA P T 
(O) PE AI JANG Sua en pa 
“Dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al-Qur'an dan mereka 


sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan 
diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lain-lain dari Ibnu Abbas WA 
bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun pada Abu Thalib yang melarang 
kaum musyrikin menyakiti Rasulullah &, akan tetapi ia sendiri menjauhi 
agama yang beliau bawa.” 
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Hilal bahwa ayat ini 
turun pada paman-paman Nabi 48. Mereka berjumlah sepuluh orang, dan 


371 Al Ourthubi mengatakan, “Sesunguhinya orang-orang musyrik berkata kepada Nabi 
yang akan bersaksi bahwa engkauaudalah seorang utusan Allah?” maka turunlah ayat ini (3/1365) 
Aku katakan, “Hadits vang diriwayatkan oleh As-Suvuthi di sini tidak sesuai dengan status surat 
ini Makkiyyah. Lihat apa yangdiseburkan oleh Al- Wahid hlm. 176ia mengatkan bahwasanya Al- 
Kalbi berkata dari Ibnu Abbas, “Sesungguhnya orang-orang kafir Makkah datang kepada Rasulullah 
S dan berkata, “What Muhammad, kami tidak melihat seorangpun yang membenarkan apa yang 
engkau katakan tentang kerasulanmu, dan kami telah bertanya kepada orang-orang Yahudi dan. 
Neshrani tentang perihalmu, dan mereka meyakini bahwusenya tidak ada di dalam kitab mereka 
yang menyebut kam ciri-ciri, maka perlibaukanlah kepala kami seseorang yang bersaksi bahwa 
engkau adalah utusan Allah seperti yang engkau katakan, maka turunlah ayat in.” 

372 Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/315) dan ia menshahihkannya, Ibnu Jarir (7/110). 


224 Asbabur Nuzul 


mereka adalah orang yang paling keras terhadap beliau di tempat ramai dan 
juga paling keras terhadap beliau di tempat yang sepi." 


Ayat 33, firman Allah $ë: 


Ga ES KN BANI Ak 


“Sesungguhnya Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan 
itu menyedihkan hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), karena mereka 
sebenarnya bukan mendustakan kamu, akon tetapi orang-orang yang zhalim 
itu mengingkari ayat-ayat Allah.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Ali bahwasanya Abu 
Jahal berkata kepada Nabi £, “Sesungguhnya kami tidak mendustakanmu, 
akan tetapi kami mendustakan ajaran yang kamu bawa.” Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan 
kamu, akan tetapi orang-orang yang zhalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.” 


Ayat 52, Firman Allah 48: 


see eat eca Ike net fe perge 
CA D3 gih BIL ag b oi y T; 
Ha AE Aa a an Oke 


373 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/175) dan oleh Al-Qurthubi (3/2491-2492) menyebutkan kisah 
Abu Thalib dengan Abdullah bin Zabari yang menghina Nali, dan Abu Thalib membela Nabi. 

374 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3230) dalam Bab At Tafsir. Dan Ibnu Katsir berkata (2/178): pada 
suatu hari Nabi bertemu dengan Abu Jahal, lalu Nabi menjabat tangannya, lalu seseorang berkata 
kepada Abu Jahal: “Kenapa engkau menjabat tangan seseorang yang berpindah dari agama kita?” 
lalu Abu Jahal herkara, “Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya ia adalah seorang Nabi, akan 
terapi kira adalah orang-orang yang mengikuti agama Bani Abdi Manaf,” maka turunlah ayat ini. 
Al-Qurthudi mengatakan (3/2501) bahwasanya Abu Maisarah berkata, “Pada suatu hari Nabi 
berpapasan dengan Abu Jahal dan para sahabatnya, lalu mereka berkata, “Wahai Muhamad, 
demi Allah kami tidak membohongimu dan kami tahu engkau adalah seorang yang berkata benar, 
akan tetapi kami mengingkari apa yang engkau bawa.” 
Ibnu Katsir telah menyebutkan bahwasanya sahabat Abu Jahal pada saat ita adalah Akhnas bin 
Syunigdan Abu Sufyan bin Harb. Dan Ibnu Kasir meriwayatkan kisah ini dengan riwayat yang 
panjang (2/179). 


babun Nusul 225 


“Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi 
dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak 
memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuaran mereka dan mereka 
pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang 
menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga kamu termasuk 
orang-orang yang zhalim.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Sa'ad bin Abi 
Waggash & bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun pada enam orang: 
Aku, Abdullah bin Mas'ud, dan empat orang lainnya, mereka berkata 
kepada Rasulullah #: “Usirlah mereka, sebab kami merasa malu menjadi 
pengikutmu seperti mereka” Maka timbul dalam benak Nabi # keinginan 
tersebut, sehingga Allah menurunkan, “Dan janganlah kamu mengusir orang- 
Orang yang menyeru Tuhannya...” hingga firman-Nya, “Tidakkah Allah lebih 
mengetahui tentang mereka yang bersyukur (kepada-Nya)?” "5 

Imam Ahmad, Ath-Thabarani, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan 
dari Ibnu Mas'ud << bahwasanya ia berkata, “Serombongan orang Quraisy 
berpapasan dengan #& yang sedang berbincang-bincang dengan Khabbab bin 
Al-Arat, Shuhaib, Bilal, dan "Ammar. Mereka pun berkata kepada Nabi: 
“Hai Muhammad, apakah engkau ridha kepada orang-orang ini? Apakah 
orang-orang semacam ini di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? 
Kalau engkau mengusir mereka, pasti kami akan mengikutimu." Maka 
Allah menurunkan ayat mengenai mereka, “Dan berilah peringatan dengan 
apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan 
kepada Tuhannya (pada hari kiamat) ,...” Hingga firman-Nya, Jalan orang- 
orang yang berdosa.” 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, bahwasanya ia berkata, “Utbah 
bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Muth'im bin 'Adi, Al-Harits bin Naufal, 
serta para pemuka Bani Abdi Manaf yang kafir mendatangi Abu Thalib. 
Mereka berkata, “Seandainya keponakanmu mengusir hamba-hamba sahaya 
itu, niscaya ia akan jadi semakin mulia di hati kami, dan pasti pula kami 
akan mengikutinya.” Lalu Abu Thalib menyampaikan hal itu kepada Nabi 
$, dan Umar bin Al-Khaththab pun berkata, “Kalau engkau melakukannya, 


375 Hadis ini memiliki penguat dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (2413) dalam Rab Fadhail 


Ash-Shahal 
376 Diriwayatkan oleh Ath- Thabarani (10/268) dalam kitabnya Al-Kabir, dan derajatnya dha'if. 


226 Asbabur Nuzul 


engkau akan melihat apa yang sebetulnya mereka kehendaki." Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu 
kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya (pada hari 
kiamat)...” Hingga firman-Nya, “Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang 
mereka yang bersyukur (epada-Nya)!." 

Kata Ikrimah selanjutnya, “Mereka adalah Bilal, Ammar bin Yasir, 
Salim (maula Abu Hudzaifah), Shabih (maula Usaid), Ibnu Mas'ud, Al- 
Miqdad bin Abdullah, Wagid bin Abdullah Al-Hanzhali, dan lain-lainnya. 
Kemudian Umar bin Al-Khaththab meminta maaf atas ucapannya tersebut, 
sehingga turun ayat, “Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat 
Kami isu datang kepadamu.” 

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan yang lain meriwayatkan dari Khabbab 
bahwasanya ia berkata, “Pada suatu hari, ALAgra' bin Habis dan Uyainah 
bin Hashin datang. Mereka mendapati Rasulullah 48 sedang duduk bersama 
Shuhaib, Bilal, Ammar, dan Khabbab serta orang-orang mukmin yang 
lemah. Melihat mereka mengililingi Nabi &, kedua orang ini memandang 
rendah mereka. Lalu keduanya mendatangi beliau dan berbisik di telinga 
beliau, “Kami ingin engkau menyediakan waktu pertemuan khusus bersama 
kami, dengan begitu orang-orang Arab akan mengetahui keutamaan- 
keutamaan kami. Sebab, delegasi-delegasi Arab mendatangimu, dan kami 
merasa malu jikalau orang-orang Arab melihat kami berkumpul bersama 
para hamba sahaya ini. Jadi, jika kami datang, tolong suruh mereka pergi. 
Kalau kami telah selesai, berkumpullah bersama mereka jika engkau 
menghendaki.” Beliau menjawab: “Baik.” Maka turunlah ayat, “Dan 
janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan 
petang hari,..” Kemudian Allan menyebut Al-Agra' dan sahabatnya dengan 
firman-Nya, “Demikianlah, Kami telah menguji sebagian mereka (orang yang 
kaya) dengan sebagian yang lain (orang yang miskin)..." Khakbab berkata, 
“Rasulullah ketika itu duduk bersama kami. Kalau beliau hendak pergi, 
beliau pun bangkit dan meninggalkan kami, sehingga turunlah firman- 
Nya, “Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang yang menyeru 
Tuhannya...” 


Ibnu Katsir berkata, “hadits ini gharib, sebab ayat ini adalah ayat 


397 Disebutkan aleh Ibnu Katsir (2/185) dan ia menislahbannya kepada Ibnu Jarir, ds 
Suyuthi menisbahkannya kepada Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh, dan Abdu bin Hamit 
kitabnya Ad-Dur Al-Mantsur. 


Asbabun Nuzul 227 


Makkiyyah, sedangkan Al-Agra' dan Uyainah baru masuk Islam lama 
setelah Nabi & berhijrah." 

Diriwayatkan oleh Al-Firyabi dan Ibnu Abi Hatim dari Mahan 
bahwasanya beberapa orang mendatangi Nabi # lalu berkata, “Sungguh 
kami telah melakukan dosa-dosa besar!” Tetapi beliau tidak menjawab 
apa-apa. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “Apabila orang-orang yang 
beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu.” 


Ayat 65, Firman Allah 45: 


ra A 


an ENAM A AN 
33 Kotak roo 
On 


“Katakanlah: “Dialah yang berkuasa nangin adzab kepadamu, 
dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu 
dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada 
sebagian kamu keganasan sebagian yang lam. Perhatikanlah, betapa Kami 
mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka 
memahamil nya)” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Zaid bin Aslam bahwasanya 
ia berkata, “Ketika turun ayat, “Katakanlah: “Dialah yang berkuasa untuk 
mengirimkan adzab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu 


376 Ibnu Kacsir menyeburkannya (2/185) dan juga menyebutkan riwayat dari Al-Hakim (3/319) dan 
ia menshahihkannya dalam syarat Al-Bukhari dan Muslim. Sa'ad berkata dalam riwayat ini, “Ayat 
initorun pada enam orang dari sahabat Nabi, salah satu dari mereka adalah Ibnu Mas'ud, berkata 
“Kani selalu berlomba-lombe untuk selalu dekat dengan Nabi dara mendegarkan apa yeng belin 
sabdakan,” lalu orang-orang Quraisy berkata, “Mereka selalu ingin dekat kepada selain kita,” maka 
turun ayat ini. 

AL Ourthubi menyebutkan (3/2516) bahwa enam orang tersebut adalah Sa'ad, Ibnu Mas'ud, 
seseorang dari Hudmil, Bilal, dan dua orang lagi yang tidak disebutkan ramanya oleh Sa'ad 4+. 
Hadits yang ini diriwayatkan dari jalur Muslim, dan kami telah mencakhrijnya. 

379 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (3/2520) dan ia menyandarkannya kepada Fadhil bin Ayadh. 

Al urthubi mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas berkata, “Ayat ini turun pada Abu Bakar, 
Umar, Utsman, dan Al æ.” la juga berkata,“ Bahwasanyaayat ini turun pada yang Allah melarang 
Nabinyu untuk mengusir mereka, dan bahwasanya Nabi jika bertemu dengan mereka, beliau 
memulai untuk mengucapkan salam, lalu beliau bersabda, “Segala puji begi Allah yerrg menjadikan 
divmatku yang memerintahkan kepadaku untuk memulai dalam mengucapkan salam." Lihat Ibnu Jarit 
(0174). 


228 Asbabur Nuzul 


atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling 
bertentangan),...” Rasulullah bersabda, “Janganlah kalian kembali kepada 
kekufuran setelah aku mati, di mana kalian saling membunuh dengan pedang." 
Para sahabat merasa heran lalu berkata, “Padahal kami bersaksi bahwa 
tiada tuhan selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah.” Lalu 
sebagian orang berkata, “Tidak mungkin terjadi kami saling membunuh 
padahal kami sudah memeluk Islam.” Maka turunlah ayat, “perhatikanlah, 
betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar 
mereka memahaminya. Dan kaummu mendustakannya (adzab) padahal itu benar 
adanya. Katakanlah: “Aku ini bukan orang yang diserehi mengurus urusanmu. 
Untuk tiap-tiap berita (yang dibawa oleh Rasul-Rasul) ada (waktu) terjadinya 
dan kelak kamu akan mengetahui.” 9 


Ayat 82, Firman Allah 3#: 


As Aji Kak EEA 
55 á ihi ak Aa Na 5 ia gii 
ya AG eA 
Nad) asa 
“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 
dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan 
mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ubaidullah bin Zahr dari Bakar 
bin Suwadah bahwasanya ia berkata, “Seorang musuh menyerang orang- 
orang Islam dan ia berhasil menewaskan satu orang, kemudian ia menyerang 
lagi dan berhasil membunuh seorang lagi, lalu ia kembali menyerang dan 
berhasil menewaskan seorang lagi. Selanjutnya ia pun bertanya, “Serelah 
apa yang kulakukan ini, apakah aku masih bisa masuk Islam?” Rasululah & 
menjawab: “Ya.” Maka orang itu pun menyembelih kudanya, lalu bergabung 
dengan barisan kaum Muslimin. Setelah itu ia menyerang bekas kawan- 
kawannya, hingga ia berhasil membunuh satu orang, lalu membunuh 
satu lagi, kemudian ia terbunuh. Maka para sahabat memandang kahwa 
ayat ini turun pada orang tersebut: “Orang-orang yang beriman dan tidak 
mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik) ,...”3! 


380 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/196) dan lihat Imam Ahmad (2/332) dan Al-Hakim (4/430). 
381 Disebutkan oleh Imam As-Suyuthi dalam kitaknya Ad Dur Al Mansur (3/30). 


Asbabun Nund 229 


Ayat 91, Firman Allah 4: 


Pa lin bal ea 
oda AN 


Pai a 


(OA A 
“Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang 
semestinya, di kala mereka berkata: “Allah tidak menurunkan sesuatu pun 
kepada manusia.” Katakanlah: “Siabakah yang menurunkan kitab (Taurat) 
ng ika AKNG aa den penyu bagi ana, ka 
jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu 
perlihatkan (sebagiannya) dan kamu sembunyikan sebagian besarnya, 
padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu 
tidak mengetahuk( nya)?" Katakanlah: “Allah-lah (yang menurunkannya)", 
kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al-Qur'an kepada mereka), 
biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair bahwasanya 
seorang pria Yahudi yang bernama Malik bin Shaif datang lalu mendebat 
Nabi #8. Maka Nabi bertanya kepadanya, “Demi Tuhan yang telah 
menurunkan Teurat kepada Musa, apakah kamu dapati di dalam Taurat bahwa 
Allah membenci pendeta yang gemuk?." Kebetulan ia adalah seorang pendeta 
yang gemuk, maka ia pun marah dan berkata, “Allah tidak menurunkan 
sesuatu pun kepada manusia!” Mendengar itu kawan-kawannya pun 
berteriak, “Celaka kamu! Apakah Allah juga tidak menurunkan sesuatu 
kepada Musa Alkihissalam?” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan 
mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, di kala 
mereka berkata: “Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia...” 
Riwayat ini mursal. 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits yang senada dari Ikrimah. Dan ada 
hadits lain yang telah disebutkan sebelumnya dalam surat An-Nisa”. 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas 


230 Asbabur Nuzul 


bahwa orang-orang Yaudi berkata, “Demi Allah, Allah tidak menurunkan 
kitab apa pun dari langit.” Maka turunlah ayat ini." 


Ayat 93, Firman Allah 3: 


NGANG TPA TA KEKENAN E E aa 
sen Id Sri SAN a ABN Gas 

za Bokap Afo ae asa 
IDA ye SAT E J IG s as 


KR 6 zA 
REER KANA Sta WN Da 
KO nh 
“Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat kedustaan 
terhadap Allah atau yang berkata, “Telah diwahyukan kepada saya”, 
padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang 
berkata: “Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah." 
Alangkah dahsyarnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang 
zhalim berada dalam tekanan sakratul mau, sedang para malaikat memukul 
dengan tangannya, (sambil berkata) : “Keluarkanlah nyawamu" Di hari ini 
kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan , karena kamu selalu 
mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) 
kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya." 
Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah dalam firman Allah, “Dan 
siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap 


382 Ibnu Kusir berkata (2/212): “Ayat ini turun pada orang-orang Quraisy.” Pendap 
oleh Ibnu Jarir. 
Ada juga yang berpendapat bahwasanya ayat ini turun pada sekelompok orang dari Yahudi, ada 
juga yang berpendapat ayat ini turun pada seseorang dari kaum Yahudi yaitu Fanhas, ada juga 
yang berpendapat bahwasanya ayat ini turun pada Malik bin Shaif, akan tetapi pendapat yang 
shahih adalah pendapat yang pertama karena ayat ini Makkiyyah, dan orang-orang Yahudi 
tidak mengingkari turunnya kitab-kitab dari langit, akan terapi orang-orang Quraisy dan Arab 
mengingkari pengucusan Nabi Muhammad karena ie adalah seorang manusia biasa. Ibnu Katsir 
menisbohkannya kepadalenu Abbas, Mujahid, dan Abdullah bin Kacir- Lihat Ibnu Jarir (7/176). 
AL Ouribbi berkata (3/2560): Firman Allah, "Kelana: “Siapakah yang manahan Maab 
(Tamat) yeng bawa oleh Musa..." ditujukan kepada orang-orang musyrik. Dan firman Allah, 
"karru jadikan ktabitu lembarani-lembaran kertas yang bererai-ber jukan kepada orang-orang 
Yahudi. 


jugadiyilih 


Asbabun Nusul 231 


Allah atau yang berkata: “telah diwahyukan kepada saya...” bahwasanya ia 
berkata, “Ayat ini turun tentang Musailimah, sedangkan ayat, “Saya akan 
menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah...” turun tentang Abdullah 
bin Sa'ad bin Abi Sarh. Bahwa ia dahulu menulis surat kepada Nabi & yang 
berisi ungkapan “aziizun hakim”, lalu Nahi #8 membalas suratnya dengan 
berisi ungkapan “ghafuurur rahim.” Tatkala surat balasan itu dibacakan 
kepadanya, ia berkata, “Ya, sama saja!” Maka ia pun keluar dari Islam dan 
bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy." 

As-Suddi meriwayatkan hadits yang senada dan ia menambahkan 
bahwa Abdullah ini berkata, “Jikalau Muhammad diberi wahyu, aku 
pun diberi wahyu. Kalau Allah menurunkan wahyu kepadanya, aku pun 
menerima seperti apa yang diturunkan Allah tersebut. Muhammad berkata, 
“Samif' an 'aliiman”, aku pun berkata, “Aliman hakiiman!”" 


Ayat 94, Firman Allah nE 


a; Sapa G E D da 
a a PEZA sag KS, te PAN D 
Ba -3$ Baia bas Kg 


“Dan sesungguhnya kamu datang Ea Kami sendiri-sendiri Laga 
kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu 
(di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu. dan Kami tiada 
melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu 
sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah (pertalian) 
antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap 
(sebagai sekutu Allah).” 
Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya dari Ikrimah berkata, 
“Bahwasanya An-Nadhr bin Harits berkata, “Lata dan ‘Uzza akan memberi 
syafaat kepadaku.” Maka turunlah ayat ini, “Dan sesungguhnya kamu datang 
kepada Kami sendiri-sendiri..." Hingga firman Nya, ”...apa yang dahulu kamu 
anggap (sebagai sekutu Allah) "4 
383 Al Durthubi berpendapat bahwasanya ia udalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh (3/2562), dun 


Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya is adalah Musailamah Al-Kadkah, dan ia menisbakan 
pendapat ini kepada Ikrimah dan Qatadah (2/214). Lihat Ibnu Jari (7/181). 
384 Lihat Ibnu Jarir (7/189). Dan Al-urthubi berkata seperti hal ini juga (3/2565). 


232 Asbabur Nuzul 


Ayat 108, Firman Allah 4g: 


Ae PENS Ah ade NG 
a) ki a e Q eaga a NG AE 
WG ES LA na NGE KES SS 

(Wen 


“Dan janganlah kamu memaki sembuhun-sembahan yang mereka sembuh 
selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui 
batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat 
menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah 
kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu 
mereka kerjakan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Abdurrazaq berkata, “Ma'mar memberi tahu kami bahwasanya 
Qatadah berkata, “Dahulu kaum Muslimin memaki berhala-berhala kaum 
kafir sehingga kaum kafir tersebut memaki-maki Allah. Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan. 
yang mereka sembah selain Allah...” 


Ayat 109, Firman Allah 4 


IG Sasak NAKER Ain 
“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala a bahwa 
sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat, pastilah mereka 
beriman kepada-Nya. Katakanlah, “Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu 
hanya berada di sisi Allah.” Dan apakah yang memberitahukan kepadamu 
bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman." 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi 


385 Al-Ourthubi mengatakan (3/2582) bahwasanya Ibnu Abbas berkata, “Orang-orang kafir berkata 
kepada Abu Thalib, "Perintahkanlah kepada Muhammad dan para sahabatnya untuk berhenti 
menghina tuhan-tuhan kami, atau kami akan menghina Tuhannya,” maka turunlah aye 
Disebutkan juga oleh Ibnu karsir (2/222-223) riwayat-riwayat yang serupa dan senada. 


Asbabun Nuut 233 


bahwasanya ia berkata, “Suatu ketika Rasulullah & berdialog dengan 
orang-orang Ruraisy. Mereka berkata kepada beliau, “Hai Muhammad, 
kamu memberi tahu kami bahwasanya Musa punya sebatang tongkat 
yang dipakainya untuk memukul batu, Isa dapat menghidupkan orang 
mati, dan kaum Tsamud punya unta. Maka, datangkanlah suatu mukjizat 
kepada kami agar kami beriman kepadamu.” Rasulullah bertanya kepada 
mereka, “Mukjizat seperti aba yang kalian kehendaki!” Mereka menjawab, 
“Jadikan bukit Shafa emas!” Rasulullah bertanya lagi, “Kalau aku 
melakukannya, apakah kalian akan beriman?” Mereka menjawab, “Ya, demi 
Allah!” Maka Rasulullah pun berdoa, lalu Jibril datang dan berkata kepada 
beliau, “Kalau kamu mau, bukit itu akan berubah jadi emas. Tetapi, kalau 
setelah itu mereka tetap tidak beriman, maka sungguh kami akan mengadzab 
mereka. Tapi kalau kamu mau, biarkan mereka begitu hingga mereka 
bertaubat.” Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, “Mereka bersumpah 
dengan nama Allah dengan segala kesungguhan...” hingga firman-Nya, ”... 
tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (arti kebenaran) .”*** 


Ayat 118, Firman Allah 4£: 
= ga AB Ke MENARI A 
D Soal a Si 
“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah 


ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas & 
bahwasanya ia berkata, “Sekelompok orang datang kepada Rasulullah #& 
dan berkata, Wahai Rasulullah, apakah kita memakan yang kita sembelih 
dan tidak memakan selain itu?” Maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“Maka makanlah binatang binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika 
menyembdihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayaiNya” hingga firman- 
Nya, “Man jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi 
orang-orang musyrik. "2? 


Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lain dari Ibnu 


386 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (7/210), Ibnu Katsir (2/224), Al-Qurthubi (3/2534), dan Al-Wahidi 
blm. 163 dan derajatnya mrs. 

387 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Bab Ar-Tafsir (3069) dan ia berkata, "hasan gharib," Dan. 
disebutkan juga oleh Al-Qurthubi (3/2593). 


234 Asbabur Nuzul 


Abbas #8 dalam firman Allah, “Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada 
kawan-kawannya agar mereka membantah kamu: dan jika kamu menuruti 
mereka, sesungguhnya kamu tenculah menjadi orang-orang yang musyrik," 
bahwasanya ia berkata, "Mereka berkata, “apa yang Allah sembelih kalian 
tidak makan dan apa yang kalian sembelih kalian makan?” maka Allah 
menurunkan ayat ini? 

Diriwayatkan oleh Arh-Thabarani dan lain-lain dari Ibnu Abbas 
bahwasanya ketika turun ayat, “Dan janganlah kamu memakan dari apa 
(daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah...,” orang- 
orang Persia mengirim pesan kepada suku Quraisy yang berbunyi, “Debatlah 
Muhammad, katakan kepadanya: “Yang kamu sembelih dengan tanganmu 
sendiri dengan pisau adalah halal, sedangkan yang disembelih Allah dengan 
belati emas (yakni bangkai) adalah haram? Maka turunlah ayat ini, 
.? Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar 
mereka membantah kamu. ..," Ibnu Abbas berkata, “Asy-Syayaathin (setan- 
setan) itu adalah orang-orang Persis, sedang auliyaa' (pembantu) mereka 
adalah orang-orang Quraisy.” 


Ayat 122, Firman Allah 46: 
WK TA A IIRAL Agara E E 
EA E EE E AEA 
BEC I is Bar MG II MR 
WI Pagi a 2 
“Dan apakah orang yang sudah mati kemudian ia Kami aion kembali 
dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu 
dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan 
orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak 
dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu 
memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.” 


385 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (8/28) dalam Bah Adh-Dhahaya. 

389 Diriwayatkan oleh Ath-habarani dalam kitabnya Al-Kabr (11/241). 
Al-Qurthubi mengatakan (3/2594) bahwasanya orang-orang musyrik berkata, “Apa yang Allah 
sembelih dengan pisaunya Iebih baik dari apa yang kalian sembelih dengan pisau-pisau kalian." 
Ibnu Katsir meyebutkan kata Syamsyar dan bukan kata Saimsyacr. Ia juga berkata, “Pada suatu 
hari orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah dar berkata, “Kami hanya temakan apa yang 
kami sembelih dan tidak akan memakan apa yang disembelh oleh Allah, maka turunlah ayatini 
(2/252). 


Asbabun Nuut 235 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Ibnu Abbas dalam firman 
Allah, “Dan apakah crang yang sudah mati kemudian ia Kami hidupkan kembali,” 
bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun pada Umar dan Abu Jahal.” Dan, 
Ibnu Jarir meriwayatkan hadits yang senada dari Adh-Dhahhak 


Ayat 141, Firman Allah 4g: 
IG SB saa ES IA 
Up ea oF awa ME 
AC Ais a SE < Hp ak pe 


goH on so Sir gher rer pa 


Sa An KE laeg ga Taya or pen 


Oa NILAI A Au 


“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 
tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 
sama (rasanya) . makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila 
Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 
disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” 


ug GA 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abul Aliyah bahwasanya ia berkata, 


“Bahwa dahulu, selain zakat, mereka juga mendermakan sesuatu, kemudian 


mereka berlebih-lebihan. Maka turunlah ayat ini.” 


Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa ayat ini turun pada Tsabit 

bin Qais bin Syammas, yang pada waktu kebun kurmanya panen, ia memberi 

makan kepada orang-orang hingga sore harinya ia tidak kebagian sebuah 
maen 

pun. 


390 Ibnu Katsir berkata, “Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada Ammar bin Yasir,” 
(21233). Al-Qunhubi mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas berkata, “Ayat ini turun pada Hamzah 
bin Abdul Muthalib don Abu Jahal.” 

391 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/346) dan ia menisbuhkannya kepada Ibnu Mardawuih. 

392 Disebutkan oleh Ilmu Katsir (2/346). Al-Qurihubi mengatakan (2630/3): “Aya ini turun pada 
Mu'adz bin jabal yang memanen kebun kurmannya dan kemudian ia menginfakkanoya hingga 
tidak tersisa sedikitpun” 


236 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Dua Ratus Enam Ayat 


Ayat 31, Firman Allah 36: 


Ngan 


Akh Keda pa 
(OF Ba, NAN A 


“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 
masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas #8 bahwa dahulu pada 
masa jahiliyah, seorang wanita berthawaf di Ka'bah dalam keadaan 
telanjang, hanya kemaluannya yang ditutupi dengan secarik kain. Sambil 
berthawaf ia bersyair: 


th 
Bal 


“Hari ini sebagian atau seluruhnya kelihatan, dan bagian yang kelihatan 
tidak aku halalkan.” Maka turunlah ayat, .”,. Pakailah pakaianmu yangindah 
di setiap (memasuki) masjid,” dan turun pula ayat, “Katakanlah: “Siapakah 
yang mengharamkan perhiasan dari Allah...” 


393 Al-urthudi berkata (2679/3); "Surat ini Makkiyyah kecualidelapan ayat, yaitu firman Allah, “Dan 
enyokaulah kepada Heni Isnad semang negeri yang werek..." hingga finian Allah, “dan (ingadeh), 
ketika Kami mengangkat bulai ke atas mereka..." , dan diriwayarkan oleh An-Nasa'i dari Aisyah 
bahwasanya Rasulullah & membaca surat Al-A'raf dalam shalat maghrib dengan membaginya 
dalam dua rakaat." Saya berkata, “Hadits ini shahih" lihat An-Nasa'1 (2/170). 

394 Shahih. Muslim (3028) dalam Bah At-Tajsir. 

AlRurthubi mengatakan (3/2707) bahwasanya Al-Ohadhi Iyadh berkata, Wanita tersebut adalah 


Asbabun Nuzul 237 


Ayat 184 Firman, Allah 4s: 


OSAKA Esai mela GK SA 


“Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mereka 
(Muhammad) tidak berpenyakit gila. Ia (Muhammad itu) tidak lain 
hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh dari Abu 
Qatadah bahwasanya ia berkata, “Dikisahkan kepada kami bahwasanya 
Nabi & berdiri di atas bukit Shafa, lalu ia menyeru orang-orang Quraisy. 
Beliau menyeru setiap warga dengan berkata, "Hai Bani Fulan, hai Bani 
Fulan...” memperingatkan mereka terhadap adah dan siksa Allah. Seseorang 
dari mereka berkata, “Sungguh orang ini telah sila, memanggil-manggil 
keluarganya dari malam hingga pagi hari.” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mereka 
(Muhammad) idak berpenyakit gila. Ia (Muhammad itu) tidak lain hanyalah 


seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.” 3 

Ayat 187, Firman Allah 245: 
WAS I Ketek 3 San Ii AN ge 
BE KAN NI 
KIE Al ek A ji Kn 


“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: “Bilakah terjadinya?” 
Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi 
Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya 


Dkaba'ah binti Amir bin Qirth, bahwa dahulu orang-orang Arab melakukan Thawafi sekeliling 
Ka'bah dengan telanjang kecuali pada kesatria yaituorang-orang Quraisy dan keturunannya, mereka 
Lenhawa tanpa menggunakan busana kecuali jika para kesatris memberikan mereka pakaian.” 
Ibnu Kabir berkata, *Al-Qurihubi menyebutkan satu Khaber (riwayat) dari Sa'id bin Jubair dari 
Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, “Dahulu orang-orang melaksunakan thawatdi sekeliling Ka'bah 
tanpa menggunakan sehelai busena, para laki-laki pada siang hari dan wanita pada malan bari.” 
(412857). 
398 Lihat sebelumnya. 


238 Asbabur Nuzul 


selain Dia. kiamat itu Amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di 
langit dan di bumi. Kiamat itu tidak aken datang kepadamu melainkan 
dengan tiba-tiba”. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar- 
benar mengetahuinya. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang 
Hari Kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak 
Mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya dari Ibnu Abbas #& 
bahwasanya Hamal bin Abi Qusyair dan Samuel bin Zaid berkata kepada 
Rasulullah $$, “Beritahu kepada kami kapan akan terjadi kiamat jikalau 
engkau memang benar seorang nabi sebagaimana yang kamu ucapkan, 
sebab kami tahu kapan terjadinya!” Maka Allah menurunkan firman-Nya, 
“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat...” Ia juga meriwayatkan 
dari Qatadah bahwasanya ia berkata, “Orang-orang Quraisy mengatakan... 
(lalu ia menyebutkan riwayat yang senada)” 


Ayat 204, Firman Allah dit: 
Dn an AE sA 
“Dan apabila dibacakan Al-Our'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan. 
perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lain-lain dari Abu Hurairah 4 
bahwasanya ayat, “Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik- 
baik, dan perhatikanlah dengan tenang...” turun dalam perkara meninggikan 
suara dalam shalat di belakang Nabi 8.” 

Ia juga meriwayatkan darinya bahwa dahulu mereka berbicara pada 
waktu shalat sehingga turunlah ayat, “Dan apabile dibacakan Al Qur'an, 


396 AL-Qurihubi berkata, “Bahwa orang-orang Yahudi berakura kepada Nabi &, “Jika engkau 
adalah seorang nahi, maka beritahulah kepada kami kavankah hari kiamat itu terjadi”, dan Al- 
urthuti juga meriwayatkan bahwasanya orang orang musyrikin mengatakan seperti itu sebagai 
pengingkaran mereka kepada Nabi (4/2852) 

Ibnu Katsir berkata (2/359): “Ayat tni turun pada kaum Quraisy," ada juga yang mengatakan 
bahwasanya ayat ini turun pada sekelompok orang dari Yahudi, akan tetapi perkataan yang pertama. 
lebih kuat karena ayat ini Makkiyyah, dan dahulu mereka bertanya kepada Nabi tentang kapan 
terjadinya hari kiamat karena mereka tidak mengharapkan tidak terjadinya dan mengingkariadanya 


hari kiamat," 
397 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/371-312). 


Asbabun Nund 239 


maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang...”". Ia 
meriwayatkan hadits yang senada dari Abdullah bin Mughaffal. Ibnu Jarir 
meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Mas'ud. 

Dan ia meriwayatkan dari Az-Zubri bahwasanya ia berkata, "Ayat ini 
turun pada seorang pemuda Anshar, yang membaca setiap ayat yang dibaca 
oleh Rasulullah 46.” 

Sa'id bin Manshur mengatakan di dalam Sunan-nya, “Abu Ma'syar 
bercerita kepada kami bahwa Muhammad bin Ka'ab berkata, “Dahulu 
mereka berebutan untuk mengambil dan mendengar wahyu yang diturunkan 
Allah kepada Rasul-Nya. Apabila beliau membaca suatu ayat, mereka 
ikut-ikutan membacanya, hingga turun ayat ini yang terdapat dalam surat 
Al-A'raf, “Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, 
dan perhatikanlah dengan tenang...” 


Aku berkata, “Itu menunjukkan bahwa ayat ini adalah surat 
Madaniyyah.”#0 


398 Disebutkan oleh Ibnu Kavie ( 72). Riwayat ini dan sebelumnya diriwayatkan juga oleh 
Al-Qurthubi (4/2879) dan ia mengatakan bahwasanya Sa'id bin Al-Musayyib berkata, “Dahulu 
orang-orang musyrikin datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang menunaikan shalat, lalu 
mereka berkata kepada yang lainnya: "janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh aku: 
Qur'an iri dan buatkah hiruk pikuk terhadapnya,” maka turanlah ayat ini." 

Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada saat Khutbah Jumat, akan tetapi pendapat 
ini lemah. 

398 Driwayarkan oleh Ibnu Katsir (1/372). Lihat Imam Ahmad (2/501). 

400 Lihat sunan Sa'id bia Manshur (15/181) dan Al-Wahidi blm.159. 

Al-Qurthubi berkata (4/2981); “Lelaki wersebut mendatangi ketika mereka sedang melaksanakan 
shalar, lalu is bertanya kepada mereka sudah berapa sakaac? Tinggal berapa rakaoc!." 
Muhammad bin Ka'ub Al-Qurdsi berkata, “Dahulu Rasalullah jika ingin melaksanakan shalat 
dan membaca ayat Al-Qur'an, maka lelaki tersebut akan menjawabayadari belakang, den ia akan 
mengucapkan apa yang diucapkan oleh beliau hingga beliau selesai membaca Al-Fatihah dan surat 
setelahnya, dan hal ini terus berulang-ulang hingga turunlah ayat ini.” 


240 Asbabur Nuzul 


Madaniyyah, Tujuh Puluh Lima Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 8: 


PETA Pera GONAH 


P ~ ja 

i ai barak JGN G JG “lap sa 
Tea EK NA BA Pe Sa 

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan 

perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. 

Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di 


antara sesamamu. Dan taatlah kepada Alleh dan Rasul-Nya jika kamu 
adalah orang-orang yang beriman.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al- 
Hakim bahwasanya Ibnu Abbas berkata, “Nabi & bersabda, “Barangsiapa 
yang membunuh seorang musuh, maka ia mendapatkan ini dan itu. Dan 
barangsiapa menawan seorang musuh, maka ia mendaba ini dan itu.” Orang- 
orang tua bertahan di bawah panji-panji perang, sedangkan para pemuda 


401 Ibnu Katsir berkata, “Surat ini Madaniyyah, ayatnya berjumlah tujuh puluh tiga, seribu tiga puluh 

satu kata, dan lima ribu dua ratus sembilah puluh empat huruf,” Sa'd bin Jubair berkata, “Aku 
berkata kepada kuw Abbes centang sucu Al Aufl, lalu te berkata, Sure ini turun pada perang 
Badar." Ibnu Kato (3/375). 
Al-Qurthubi berkata, "Surat ini adalah Madeniyyah Badariyyoh," Ibnu Abbas berkata, “Sarat ini 
Meadanivyah kecuali tujuh aya: dari rman Allah, “Pan fingalaM), kerierovamgenang kajar (umis) 
memikirkan daya ubaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakonmu atau membunuh..." 
hingga akhir tujuh ayat setelahnya” 


Asbabun Nuzul 241 


maju membunuhi musuh dan merampas ghanimah. Lalu orang-orang yang 
tua itu berkata kepada para pemuda, “Beri kami bagian, sebab kami adalah 
tulang punggung kalian, Seandainya terjadi sesuatu pada kalian pasti kalian 
mundur kepada kami.” Mereka bertengkar lalu mereka menghadap kepada 
Nabi #4, maka turunlah firman Allah, “Mereka menanyakan kepadamu 
tentang (pembagian) harta rampasan perang..." 

Ahmad meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waggash bahwasanya ia 
berkata, “Pada waktu Perang Badar, saudaraku (Umair) terbunuh, maka 
sebagai pembalasannya aku membunuh Sa'id bin Al-Ash, dan aku ambil 
pedangnya Jan kemudian kubawa menghadap Nabi 8. lalu Beliau bersabda, 
“Gabungkan pedang itu ke dalam barang-barang rampasan perang.” Aku pun 
kembali dengan membawa kesedihan yang tidak terkira akibat terbunuhnya 
saudaraku dan diambilnya barang rampasanku. Belum jauh aku berjalan, 
Allah menurunkan surat Al-Anfal. Lalu Nabi # bersabda, “Pergilah dan 
ambil pedangmu!” & 

Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Sa'ad, ia 
menuturkan, “Pada waktu Perang Badar, aku merampas sebilah pedang, 
lalu Aku katakan kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, sungguh Allah 
telah membalaskan sakit hatiku terhadap kaum musyrikin. Hadiahkan 
pedang ini kepadaku.” Akan tetapi Beliau bersabda, “Ini bukan hakku, juga 
bukan hakmu.” Aku pun berkata, “Boleh jadi pedang ini diberikan kepada 
seseorang yang tidak bertempur seperti apa yang kulakukan." Kemudian 
Rasulullah mendatangiku dan bersabda: “Tadi engkau memintaku ketika 
hal ini bukan menjadi hakku. Sekarang ia telah menjadi hakku, dan pedang itu 
milikmu.” 4 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya para sahabat 
bertanya kepada Nabi #8 tentang Khumus (bagian seperlima) sisa dari 4/5, 
maka turunlah ayat, “Mereka menanyakan kepadamu tentang (bembagian) 
harta rampasan perang...” 


402 Abu Dawud (2737) dalam Bab Al-Jihad, Al-Hakim (2/326) dalam Mustadrak nyi. 

403 Shahih: diriwayatkan oleh Imam Ahmad (1/180) dan Ibnu Jarir (9/1 17) dalam Bab Ar-Tajsir, dan 
Ibnu Karsir (5/376). 

404 Shahih: diriwayatkan oleh Ar- irimidsi 3079) dalam Bab At-Iafsir, dan ia berkata, “Hasan 
Shahih.” 
Al-Rurthubi telah menyebutkan riwayat dari Ubadah bin Shamit (4/2886) dan derajatnya dha'if, 
diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ia menshahihkannya, dan Adz-Dzahabi sepakat dengan Al- 
Hokim, akan tetapi yang mereka berdua kacakan tidak benar. Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/317) 

lengan redaksi yang panjang. 
405 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/315-376) dan tamenisbahkannya kepada Tenu Najih dari Mujahid. 


242 Asbabur Nuzul 


Ayat 5, Firman Allah 4#: 


Dan 

“Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan 

kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman 

itu tidak menyukainya." 
Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih dari Abu 
Ayyub Al-Anshari bahwasanya ia menuturkan, “Rasulullah bersabda 
kepada kami tatkala kami di Madinah, ketika itu beliau mendengar 
kabar bahwa kafilah dagang Abu Sufyan telah tiba, “Bagaimana pendapa: 
kalian? Boleh jadi Allah akan memberikanya sebagai ghanimah bagi kita dan 
menyerahkannya kepada kita!” Maka kami pun berangkat. Setelah berjalan 
sehari dua hari, beliau bertanya: “Bagaimana menurut kalian?” Kami 
menjawab, “Wahai Rasulullah, kita tidak punya kekuatan untuk berperang 
pada hari ini. Kita keluar tidak lain untuk merebut kafilah dagang.” 
Kemudian Al-Migdad berkata, “Janganlah kalian mengatakan seperti apa 
yang diucapkan oleh kaum Musa, ,” ..pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan. 
berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap (menanti) di sini saja.” Maka 
Allah menurunkan firman-Nya, “Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi 
dan rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang: 
orang yang beriman itu tidak menyukainya." Ibnu Jarir meriwayatkan hadits 
senada dari Ibnu Abbas & +% 


Ayat 9, Firman Allah 4: 

ae E YEA R AA ALE ban TA LTR N 
BE SAI E SEA G AS 
D aa KA 
“(Ingatlah) , ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu 
diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala 
bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturui-turut." 
406 Ibnu Katsir mengatakan (2/381) bahwasanya As-Suddi berkata, “ayat ini diturunkan ketika 
Rasulullah berangka: menuju perang Badar dan keengganan sekelompok orang untuk keluar 


bersamanya.” Ibnu Katsir menisbahkannya kepada Ibnu Abi Hatim dan ia juga menyebutkan 
tiwarat senada dari Ibnu Mardawaih. 


Asbabun Nuzul 243 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwasanya Umar bin Al-Khaththab 
berkata, "Nabi #8 memandang kepada kaum musyrikin yang berjumlah 
seribu orang, sementara pasukan beliau hanya berjumlah 300 sekian belas 
orang. Maka beliau menghadap kiblat, lalu mengangkat tangannya seraya 
memohon kepada Tuhannya, “Ya Allah, wujudkanlah apa yang Engkau 
janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau binasakan rombongan kami ini Engkau 
tidak lagi disembah di muka bumi.” Beliau terus memohon kepada Tuhan 
seraya mengangkat kedua tangannya dan menghadap kiblat hingga tanpa 
ia rasa selendangnya terjatuh, lalu Abu Bakar mendekati dan memungut 
selendang itu lalu menyampirkannya di pundak beliau. Kemudian ia berdiri 
di belakang beliau dan berkata, “Ya Rasulullah, permohonanmu kepada 
Tuhan sudah cukup, pasti Dia akan memberikan apa yang telah Ia janjikan 
kepadamu.” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “(Ingatlah), ketika kamu 
memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu,....” 
lalu Allah mendatangkan bala bantuan para malaikat kepada mereka.” 


Ayat 17, Firman Allah 45: 
ae ese orr rr ALL 5 eh AAE ae 
CNN ON KST Í, meng ala 


Ama Oa ai 


Ox 
“Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi 
Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika 
kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. (Allah berbuat demikian 
untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada 
orang-orang mukmin, dengun kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

Sebab Turunnya Ayat 
Firman Allah: “Wa ma ramaita idz ramaita” (dan bukan kamu yang 

melempar ketika kamu melempar) 

407 Hasan: diriwayatkan oleh At- iidzi (3081) dalam Bab At Tofsirdan ia berkata: “hasan shahih 

wherih.” Disebutkan juga Al-Ourihubi dari jalur Muslim (4/2896). Aku katakan, "Lihat Muslim 


(12/84-85). Dan disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dari jalur Ahmad (4/384), dan dalam riwayat 
Ahmad (1/30-32). 


244 Asbabur Nuzul 


Al-Hakim meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwasanya 
ayahnya berkata, “Pada Perang Uhud, Ubay bin Khalaf mendatangi Nabi 
& dan Orang-orang memberikan jalan baginya, lalu Mush'ab bin Umair 
menghadapinya, Rasulullah melihat tulang selangka Ubay dari celah kecil 
antara baju besi dan helm besinya, kemudian Rasulullah menikamnya 
dengan tombak beliau hingga Ubay tersungkur dari kudanya. Tikaman itu 
tidak mengeluarkan darah, tetapi mematahkan salah satu tulang rusuknya. 
Lalu ia dijemput oleh kawan-kawannya, sementara ia menguak seperti 
suara kerbau, Kawan-kawannya pun berkata, “Mengapa kamu demikian 
ketakutan? Ini hanya luka kecil?” Maka is menuturkan kepada mereka 
tentang perkataan Rasulullah yaitu; “Akulah yang membunuh Ubay!" 
Kemudian iia melanjutkan, “Demi Tuhan, seandainya luka yang aku alami ini 
menimpa penduduk Dzul Majazir, pasti mereka semua mati.” Akhirnya Ubay 
benar-benar mati sebelum ia benar-benar sampai di kota Makkah. Lalu 
Allah menurunkan firman-Nya, “Dan bukan kamu yang melempar ketika 
kamu melempar..." Hadits ini sanadnya shahih, akan tetapi ia gharib.“" 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdurahman bin Jukair bahwasanya pada 
perang Khaibar, Rasulullah £ meminta sebuah busur, lalu beliau memanah 
benteng dan anak panah tersebut meluncur kencang mengenai Ibnu Ubai 
'Al-Hugaig yang sedang berbaring di ranjangnya hingga ia langsung mati. 
Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan bukan kamu yang melempar 
ketika kamu melempar...” Hadits ini mursal, sanadnya jayyid (bagus), akan 
tetapi gharib. Yang masyhur bahwa ayat ini turun pada lemparan beliau 
di saat Perang Badar berkecamuk, yakni ketika beliau melempar dengan 
segenggam debu.” #? 

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari 
Hakim bin Hizam bahwasanya ia berkata, “Saat Perang Badar, kami 
mendengar suara yang jatuh ke bumi dari langit seperti suara kerikil yang 
jatuh di atas baskom. Dan, Rasulullah #b melemparkan debu itu sehingga 
kami kalah. Itulah yang dimaksud oleh firman-Nya, “Dan bukan kamu yang 
melempar ketika kamu melempar...” 


408 Shahih: Al-Hakim (2/327) dalam Al-Mustadrak dan ia menshahihkannyaseperti Ade-Drahabi, dan 
disebutkan oleh Al-Qurthubi (#2912) Dan ta menyebutkan bahwasanya Jibril ë berkata kepada 
Nabi 4, “Ambillah segenggam debu" lalu ia mengambil segenggam debu dan melemparkannya 
ke muka orang-crang musyrik sehingga mengenai mata, rengga hidung, dan mulut mereka. Al- 
@uribuli menisbahkannya riwayat ini kepada Ibnu Albas. 

409 Lihar sebelumnya, dan Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan 
perawinya shahih.” 


Asbabun Nuzul 245 


Abu Asy-Syaikh meriwayatkan hadits serupa dari Jabir dan Ibnu 
Abbas. Riwayat serupa juga disebutkan oleh Ibnu Jarir dari jalur lain secara 
mursal? 


La 19, Firman Allah 4: 


marah 


ap Iyo pem An 
Can AA; eh KB Ka a o 
LO kel 


“Jika kamu (orang-oreng musyrikin) mencari keputusan, maka telah datang 
keputusan kepadamu: dan jika kamu berhenti: maka itulah yang lehih baik 
bagimu: dan jika kamu kembali, niscaya Kami kembali (pula): dan angkatan 
berangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya 
pun, biarpun dia banyak dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
beriman.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Tsa'labah bin Sh 
bahwasanya ia berkata, “Orang yang mencari keputusan itu adalah Abu 
Jahal. Ketika kedua rombongan (kaum Muslimin dan kaum musyrikin) 
bertemu, ia berucap, “Ya Allah, siapa pun di antara kami yang lebih 
memutus tali kekerabatan dan membawakan kami sesuatu yang tidak 
kami kenali, maka binasakanlah ia hari ini” Ucapan ini adalah isriftaah 
(pencarian atau permohonan keputusan). Maka Allah menurunkan firman- 
Nya, “Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari keputusan, maka telah datang 
keputusan kepadamu...” hingga firman-Nya, “sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang beriman. "A! 


410 Hasan: diriwayatkan oleh Ath-Thatarani dalam kitab Al-Kabir (3/203), IbnuJarir (9/136) dalam 
Bab Ar-Tafsir, 
Aku katakan, “Ibnu Katsir menambahkan riwayat yang lain yaitu bahwasanya Rasulullah 
memerintahkan Ibnu Abi Al- Hagig di Khaibar untuk mengambil busur parah, maka ia mengambil 
busur yang panjang. Lalu Nabi bersabda, “Ambil busur yang lain", dan jamengambilkan busur yeng 
berukuran sedang, lalu Nabi melepaskan anak panah tersebur, akan tetapi anak panah tersebut 
berbalik arahdan mengenal Ibnu Abi Al-Haqiqyang sedang berada di atas kasutnya. Maka turunlah. 
firman Allah, “Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar...” Ibnu Kabir (1/393). Ibnu 
Katsir membantah bahwasanya peristiwa ini adalah sebab turun ayat ini karena Surat ini turun 
pada perang badar 

411 Shahih: Al-Hakim (2/328) dalam Al-Mustedrak dan ia menshahihkannya seperti yang dikatakan 
oleh Adz-Dzahabi, Ibnu Jarir (9/138). 


246 Asbabur Nuzul 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Athiyyah bahwa Abu Jahal berdoa 
pada waktu Perang Badar, “Ya Allah, tolonglah yang termulia di antara 
kedua kelompok ini." Maka turunlah ayat ini.” 


Ayat 27, Firman Allah 4g: 


BAG Intan 


aa 


K3) 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat: 
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan yang lainnya dari Abdullah 
bin Qatadah bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun tentang Abu Lubabah 
bin Abdul Mundzir. Pada waktu terjadi Perang Bani Ouraizhah, ia ditanya 
oleh Bani Quraizhah, “Bagaimana keputusannya nanti?" Ia mengisyaratkan 
ke arah tenggorokannya, yang berarti bahwa keputusan Rasulullah nanti 
adalah menyembelih mereka semua. Maka turunlah ayat ini. Abu Lubabah 
berkata, “Selagi masih di tempat, aku pun menyadari bahwa aku telah 
mengkhianati Allah dan rasul-Nya.” 

Ibnu Jarir dan yang lain meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah 
bahwasanya ketika Abu Sufyan keluar dari kota Makkah, Jibril mendatangi 
Nabi #8 dan berkata, “Abu Sufyan sekarang berada di “tempat ini dan 
ini.” Maka Rasulullah bersabda (kepada para sahabat), “Abu Sufyan 
sekarang berada di “tempat ini dan ini”; berangkatlah kalian kepadanya secara 
diam-diam.” Akan terapi seorang munafik menulis surat kepada Abu 
Sufyan, “Muhammad hendak menyerang kalian. Waspadalah?” Maka 
Allah menurunkan firman-Nya, “Janganlah kamu mengkhianati Allah dan 


412 Ibnu Katsir mengatakan (4/393-394) bahwasanya As-Suddi berkata, “Dahulu orang-orang 
musyrik ketika mereka keluar dari Makkah menuju Badar, mereka mengambil penutup Ka'bah dan 
meminta pertolongan kepada Allah, mereka berkata, “Ya Allah tolonglah yang tertinggi di antar 
dva tentara ini, cermulia di antara dua golongan ini, dan yang terbaik di antara dua kabilah ini." 
dan Al-Qurthubi mengatakan (4/291 1) bahwasanya Nadhr bin Hari berkata, “Ya Allah jika ini 
adalah kebenaran yang datang dari sisimu, maka turunkanlah hujan berupa batu dari langit atau 
datungkanlah kerade kami adzabmu yang pedih,” dan setelah itu ia adalah salah seorang yang 
terbunuh dalan perang Badar. 

413 Ibnu Jarir (9/146) dalam Bab Ar-Tafsir, dan Ibnu Hisyam juga menyebutkan kisah ini dengan 
redaksi yang panjang (2120121). 


Asbabun Nuzul 247 


Rasul (Muhammad)....” Hadits ini sangat gharib, sanad dan konteksnya 
meragukan." 

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa As-Suddi bahwasanya ia berkata, 
“Dahulu mereka (para sahabat) mendengarkan sabda Nabi & lalu 
menyebarkannya sehingga terdengar oleh kaum musyrikin. Maka turunlah 
ayat imi” 3 


Ayat 30, Firman Allah 


z Aan 


TA ISI ANUS Di TN 
Os c NEEE, a 


3 
“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) PE dayaupaya 
terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunukmu, 
atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan 
tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas & bahwasanya 
sekelompok orang Quraisy dan para pemuka tiap kabilah berkumpul hendak 
memasuki “Darun Nadwah”, akan tetapi Iblis menghadang mereka dalam 
wujud orang tua yang terhormat. Tatkala mereka melihatnya, mereka 
bertanya, “Siapa Anda?” Ia menjawab, “Aku seorang sesepuh dari Najed. 
Aku mendengar urusan yang membuat kalian mengadakan pertemuan ini 
sehingga aku ingin ikut hadir. Kalian tidak akan rugi jika mendengar nasihat 
dan pendapatku.” Mereka menjawab, “Baiklah, silakan masuk.” Lalu ia 
pun masuk bersama mereka. Kemudian ia mengatakan, “Pikirkanlah cara 
menghadapi orang ini!.” 

Seseorang berkata, “Belenggu ia dengan tali lalu tunggu saja maut 
menjemputnya hingga is mati seperti para penyair sebelumnya Zila 
dan An-Nabighah- sebab ia tidak lebih seperti mereka.” Musuh Allah 
(Iblis) yang menjelma sebagai sesepuh dari Najed itu pun berkata, "Tidak, 
sungguh ini bukan pendapat yang tepat. Ia bisa saja mengirim berita kepada 
sahabat-sahabatnya sehingga mereka bergerak merebutnya dari tangan 
kalian, lalu mereka melindunginya dari gangguan kalian. Kalau sudah 


414 Ibnu Katsir berkata (359/2): “Hadits ini gharib, lalu sanad dan konteks ayar ini meragukan.” 
415 Disebutkan oleh Al Ourthubi (42920). 


248 Asbabur Nuzul 


begitu, aku khawatir mereka akan mengusir kalian dari negeri kalian. 
Carilah pendapat hin!.” 


Seseorang berkata: “Usir saja dia dari negeri kalian agar kalian dapat 
hidup tenang, Sebab, jikalau ia sudah keluar, apa yang ia perbuat tidak 
akan merugikan kalian.” Sesepuh Najed itu berkata, “Tidak, sungguh ini 
bukan pendapat yang bagus. Tidakkah kalian lihat betapa pandainya ia 
menarik hati orang dengan perkatannya!! Demi Allah, seandainya kalian 
melakukan pilihan ini, lalu ia membujuk orang-orang Arab, pasti mereka 
bersatu di bawah komandonya, lalu ia akan membantai para pemimpin 
kalian.” orang-orang itu berkata, “Dia benar! Pikirkan cara lain!.” 

Abu Jahal berkata, “Demi Allah, aku akan kemukakan kepada kalian 
pendapat yang tidak terpikirkan oleh kalian. Aku tidak melihat pendapat 
lain.” Orang-orang pun bertanya, “Apa pendapatmu?” lalu ia menerangkan 
pendapamya dengan berkata, “Kalian ambil seorang pemuda yang kuat 
dari tiap suku, lalu masing-masing diberi pedang yang tajam, lalu mereka 
menikamnya secara bersama-sama, Kalau kalian membunuhnya, darahnya 
akan terbagi kepada seluruh suku. Kukira satu warga dari Bani Hasyim 
itu tidak akan sanggup memerangi seluruh Quraisy. Dan kalau mereka 
menyadari hal itu, pasti mereka mau menerima tebusan. Dengan demikian, 
kita bisa tenang dan terbebas dari gangguannya,” 

lalu Iblis berkata, “Ini adalah ide yang sangat bagus dari anak muda ini.” 
Akhirnya mereka pun bubar setelah sepakat untuk melaksanakan rencana 
ini. Lalu Jibril mendatangi Nabi 4 dan menyuruhnya untuk tidak tidur di 
pemharingannya yang biasa ia tempati. Dia (Allah) memberi tahu beliau 
tentang makar kaum Quraisy. Rasulullah pun tidak tidur di rumahnya pada 
malam itu. Dan pada waktu itulah, Allah memerintahkan beliau untuk 
keluar (dari Makkah), dan setelah beliau tiba di Madinah Dia menurunkan 
firman-Nya, “Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan 
daya upaya terhadapmu ... 2 


416 Disebutkanoleh Al 
dan yang lainny: 
Ibnu Katsir mengatakan (2/402) bahw: Ahmad berkata, “Ahdurrazzag menceritakan 
kepada kami... Dari Ibnu Abbas dalam firman Allah, “Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir 
(Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu..." bahwasanya ta berkata, “Orang-orang Ouralsy 
bermusyawarah pada malam hari di kota Makkah, sebagian mereka ada yang mengatakan, “Buatlah 
perjanjian dengan apa yang diinginkan oleh Muhammad," yang lainnya berkata, "Bunuh saje dia 
(Muhamınad),” dan yang lainnya berkata," ir saja dia (Muhammad) dari Makkah” Maka Allah 
memberitahu hal tersebut kepada Nabi-Nya, maka pada malam harinya, Ali menggantikannya 
tidurdi rumah Rasulullah..." lalu ta menceritakan kisah ini. Diriwayatkan oleh Ahmad (1/348) 


jurchubi (4/2922) dam iu berkata, “Khabar (riwayat) ini masyhur dalam sejarah 


babun Nuzul 249 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ubaid bin Umair dari Al-Muththalib 
bin Abi Wada'ah bahwa suatu ketika Abu Thalib bertanya kepada Nabi &, 
“Apa yang dirundingkan oleh kaummu?” Beliau menjawab, “Mereka hendak 
memenjarakanku, atau membunuhku, atau mengusirku.” Abu Thalib bertanya 
kembali, “Siapa yang memberitahumu demikian? “Beliau menjawab, 
“Tuhanku.” Abu Thalib berkata, “Sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu, 
maka jagalah baik-baik.” Rasulullah pun berkata, “Aku menjaga-Nya? Dialah 
yang justru menjagaku!” Maka turunlah ayat di atas. 

Ibnu Katsir berkata, “Disebutkannya nama Abu Thalib dalam riwayat 
ini adalah gharib, bahkan munkar; sebab kisah ini terjadi pada malam hijrah, 
yang terjadi tiga tahun setelah kematian Abu Thalib.” 


Ayat 31, Firman Allah 45: 


Leo ng a Papa AN 


Ka SEE E ICS BA sade SN 


OB EN SJS LA 
“Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata: 
“Sesungguhnya kami telah mendengar (ayat-ayat yang seperi ini), kalau 
kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini, (Al- 
Qur'an) ini tidak lain hanyalah dungeng-dongengan orang-orang purbakala.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair bahwasanya ia berkata, 
“Pada Perang Badar, Nabi #8 membunuh Uqbah bin Abi Mu'ith, Thu'aimah 
bin Adi, dan An-Nadhr bin Al-Harits dalam keadaan terbelenggu, Al- 
Migdad yang menawan An-Nadhr. Maka ketika beliau memerintahkan 
agar An-Nadhr dibunuh, ia pun mengadu, “Wahai Rasulullah, ia adalah 
tawananku!” Rasulullah pun bersabda, “Dahulu ia pernah mengatakan sesuatu 
(yang keji) tentang Kitabullah.” Mengenai dirinyalah diturunkan ayat, “Dan 
apabila dihacakan kepada mereka ayat-ayat Kami...” 


17 Lihat Ibnu Katsir (4401) dan ia telah berkata, “Ayat ini Madaniryah” Ialu ta menyebutkan dahulu 
kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, 

418 Ak Ourtbubi berkas (2923/4): “Ayat ini turun pala An Nadh; bin Al-Harits, ketika ia pergi ke 
tempor yang bersama Hirah untuk berdagang, maka ia membeli cerita tentang orang orang lemah. 
dan para kaisar," ketika Rasulullah menceritakan tentag orang-orarh terdahulu, maka ia berkata, 
“Jika aku mau, aku akan berkata seperti apa yang engkau katakan.” 

Ibnu Katsir berkata (403/2): "Adalah orang yang menyandranya adalah Al-Miqdad bin Aswad, lalu 
Rasulullah mendoakannya dengan berkata, Ya Allah, berikanlah Miqdad kekayaan darisisi-Mu”, 


250 Asbabun Nuzul 


Ayat 32, Firman Allah 4s: 


Tea ea z AAK ah seis 
IE Aye 3 Si Sa GI 

EO A a GA LAN 33 GA la 
“Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkara, “Ya Allah, 
jika betul (Al-Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka 
hujanilah kami dengan batu dari langit, atau darangkanlah kepada kami 
adzab yang pedih.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair tentang firman 
Allah, “Dan (ingatlah) , ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, “Ya 
Allah, jika betul (Al-Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau...” Ta 
berkata, “Ayat ini turun berbicara tentang An-Nadhr bin Al-Harits 24? 

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bahwasanya ia berkata, “Abu 
Jahal bin Hisyam mengatakan, “Ya Allah, jika (Al-Qur'an) ini benar (wahyu) 
dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari lengit, atau datangkanlah 
kepada kami adzab yang pedih." Maka turunlah, “Den Allah sekali-kali tidak 
akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka...”9 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, 
“Bahwa dahulu orang-orang musyrik berthawaf di sekeliling Ka'bah sambil 
mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah kami!” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau 
(Muhammad) berada di antara mereka...” 81 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yazid bin Ruman dan Muhammad bin 
Qais bahwa orang-orang Quraisy berkata satu sama lain, Muhammad 
adalah orang yang dimuliakan Allah di antara kita, “Dan (ingatlah), ketika 
mereka (orang-orang musyrik) berkata, “Ya Allah, jika betul (Al-Qur'an) 
ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari 
langit, atau datangkanlah kepada kami adzab yang pedih.” Akan tetapi pada 
sore harinya mereka menyesali apa yang telah mereka katakan tadi, dan 


Migdad berkata "inilah yang aku inginkan." Hadits ini mural diriwayatkan oleh Abu Dawud (37) 
dalam Al-Marssil. 
419 Telah disebutkan riwayatnyasehelumnya dari AL Qur habi. Lihat bna Jarir (9/152) ekari Mujahid 
420 Shahih: Al-Bukhari (4648) dalam Bab Ar- Tafsir. 
421 Disebutkan oleh Ibnu kasir (2/404), Ibnu Jarir (9/235). 


Asbabun Nuzul 251 


mereka berdoa: “Ya Allah, ampunilah kami!” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadrab mereka, sedang 
mereka meminta ampun.” hingga firman-Nya, “Tetapi kebanyakan mereka 
tidak mengetahui.” 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ibnu Abza bahwasanya Rasulullah 
masih berada di Makkah ketika Allah menurunkan firman-Nya, “Tetapi 
Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau (Muhammad) berada di 
antara mereka...” Setelah beliau hijrah ke Madinah, Allah menurunkan 
firman-Nya, “Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadrab mereka, sedang 
mereka meminta ambun.” dan kaum Muslimin yang masih berada di Makkah 
senantiasa selalu memanjatkan istighfar, dan setelah mereka berhijrah 
Allah menurunkan firman-Nya, “Dan mengapa Allah tidak menghukum 
mereka...” Lalu Dia memerintahkan penaklukan Makkah (fathu Makkah), 
dan itulah adzab yang dijanjikan Nya kepada mereka. 


Ayat 35, Firman Allah #8: 


Pena pa 


Bat Ae saji ae AG mi 


E p Tak AYAK 
“Shalat mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan 
tangan. Maka rasakanlah adzab disebabkan kekafiranmu itu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari Ibnu Umar 4s bahwasanya ia 
berkara, “Bahwa dahulu orang-orang musyrik berthawaf di Ka'bah sambil 
bertepuk tangan dan bersiul, maka turunlah ayat ini.” 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bahwasanya ia berkata, “Bahwa 
dahulu orang-orang Quraisy melakukan thawaf bersama Nabi $ dengan 
tujuan mengejek beliau dan bersiul serta bertepuk tangan. Maka turunlah 
ayat ini.” 


422 Lihar Ibnu Katsir sebelumnya. 

423 Lihat Ibnu Jarir (9/237). 

424 Lihat Al Wuhidi him. 195. 

425 Disebutkan oleh Ibnu Kasir (2/407), lihat Ibnu Jarir (9/241) ALOurihubi berkata (2926/4): 
“Bahwa dahulu orang-orang Quraisy melakukan Thawaf di sekeliling Ka'bah tanpa menggunakan 
busana sambil bersiul dan tepuk tangan, dan mereka menyangka ii adalah ibadah bagi mereka." 


252 Asbabun Nuzul 


Ayat 36, Firman Allah 4s: 


alah kn BA Ah US at 


GE ngan Lab. aa 


ak DH 3 Gs sas UK B Gak 
DB IK 


“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk 
menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, 
kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan 
ke dalam Jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ishag mengatakan, “Aku pernah diberitahu oleh Az-Zuhri, 
Muhammad bin Yahya bin Hibban, Ashim bin Umar bin Qatadah, dan 
Al-Hushain bin Abdurrahman bin Amru bin Sa'ad bahwasanya ketika 
Quraisy kalah pada Perang Badar dan mereka pulang ke Makkah... 
Abdullah bin Abi Rabi'ah, ‘Ikrimah bin Abi Jahal, dan Shafwan bin Abi 
Umayyah bersama-sama sejumlah orang Quraisy yang lain yang ayah 
atau anak mereka tewas pada perang tersebut, menemui Abu Sufyan 
dan orang-orang Qumisy yang punya barang dagangan dalam kafilah itu. 
Mereka berkata, “Hai orang-orang Quraisy, Muhammad telah membantai 
orang-orang terbaik di antara kalian. Maka, bantulah kami dengan harta 
ini untuk memeranginya. Mudah-mudahan kita dapat membalas dendam 
kepadanya.” Mereka pun sepakat -sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas- Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Sesungguhnya orang-orang 
yang kafir menafkahkan harta mereka..." hingga firman-Nya, “Orang-orang 
kafir itu akan dikumpulkan." 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Hakam bin Utaibah bahwasanya 
ia mengatakan, “Ayat ini turun menceritakan tentang Abu Sufyan yang 
mendermakan empat puluh ugiyah emas kepada kaum musyrikin.” 

Sedangkan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abza dan Sa'id bin Jubair 
bahwasanya ayat ini turun menceritakan tentang Abu Sufyan. Pada Perang 
Uhud ta menyewa dua ribu orang Habasyah dengan upah yang cukup besar 
untuk membantunya memerangi Rasulullah 4.46 


426 Lihat Ibnu Jarir (9/159), Ibnu Katsir (4/407). 


Asbabun Nuzul 253 


Ayat 47, Firman Allah 4: 
Ipa aa Aj ka x Kan a At ab ate 
Aa KE 6E a a jan Sik BE s 
LAIN AG Jana Oa 


“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari 
kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia 
serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi aba 
yang mereka kerjakan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhammad bin Ka'ab bin Al-Qurdzi 
bahwasanya ia berkata, "Ketika kaum Quraisy berangkat dari kota Makkah 
menuju Badar, mereka membawa serta para penyanyi wanita dan gendang. 
Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan janganlah kamu menjadi seperti 
orang-orang yang keluar dari kampungnya...” 47 


Ayat 49, Firman Allah 45: 
Ba nga i ae Pad 
Peang Ta EL ah a AG ATAS 3 


aei AO e Es 


“(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit 
di dalam hatinya berkata, “Mereka itu (orang-orang Mukmin) ditipu oleh 
agamanya." (Allah berfirman), “Barangsiapa yang bertawakal kepada 
Allah, maka sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitabnya Al-Ausaih dengan 


427 Al-Qurthubi menyebutkan riwayat ini (4/2952) dan berkata, “Ketika mereka sampai pada tempat 
yang bernama Juhfah, Khitat Al-Kinani mengirim kepada Abu Jahal hadiah bersama anaknya, 
dan berkata, Jika kau mau, maka akan memberikan kax bantuan berupa pasukan, dan jika kau 
menghendaki, maka aku akan membantumu dengan diriku sendiri dan beberapa orang dari 
kaumku,” lala Abu Jahal berkata, “Jika berperang melawan Allah seperti apa yang dikatakan oleh 
Muhammad. demi Allah, kami tidak dapat melawan-Nya. Akan tetapi jika kami hanya melawan 
manusia, maka demi Allah, kawi mempunyai kekuatan unuk melawan mereka, dan demi Allah, 
kami tidak skan pulang hingga kami sampai di Badar, maka meminum khamar di sana dan 
mendengarkan wanita-wanita bernyanyi. Sesungguhnya Badar adalah tempatnya orang-orang 
Arab danjuga tempat bertransaksi mereka, hingga mereka mendengarkan apa yang kami lakukan, 
maka mereka akan takut kepada kami selamanya. 

Ibnu Katsir menyebutkan riwayat ini dengan singkat (2/420). 


254 Asbabur Nuzul 


sanad yang lemah dari Abu Hurairah & bahwasanya ia berkata, “Ketika 
Allah menurunkan kepada Nabi firman-Nya di kota Makkah, “Golongan 
ini pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.” (Al-Qamar: 
45). Umar bin Al-Khaththab bertanya kepada Rasulullah 44, “ Wahai 
Rasulullah, golongan apa?” Hal ini sebelum terjadinya Perang Badar. Ketika 
Perang Badar pecah dan kaum kafir Quraisy kalah, aku pun memandang 
Rasulullah # yang sedang menatap bekas-bekas mereka dengan menghunus 
pedangnya dan berucap, “Golongan ini pasti akan dikalahkan dan mereka 
akan mundur ke belakang.” Jadi, ayat itu berkaitan dengan Perang Badar. 
Lalu Allah menurunkan firman-Nya mengenai mereka, “Sehingga apabila 
Kami timpakan siksuan...", Juga menurunkan firman-Nya, “Tidakkah kamu 
memerhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar...” 
dan Rasulullah melempar mereka, dan lemparan itu mengenai mereka 
semua, menimpa mata dan mulut mereka, hingga ada yang terbunuh ketika 
ia sibuk membersihkan mata dan mulutnya. Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, 
tetapi Allah yang melempar...” Dan Allah menurunkan firman-Nya tentang 
Iblis, Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat (berhadapan) , setan 
balik ke belakang...” Utbah bin Rabi'ah serta beberapa orang musyrik yang 
lain berkata pada waktu Perang Badar, “Orang-orang ini telah ditipu oleh 
agama mereka!” Maka Allah menurunkan ayat, (Ingatlah), ketika orang- 
orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam harinya berkata 
“Mereka itu (urang-urang Mukmin) ditipu oleh agamanya...” 


Ayat 55, Firman Allah 4: 
MORENA WS Al ka AE) 


“Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah 
orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman." 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Sa'id bin Jubair bahwasanya 


28 Diriwayatkan oleh Arh- 'habarani dalam kitabnya At-Ausath (9/58) dan derajatnya dha'if. 
Ibnu Katsir berkata (2/422): “Mereka adalah orang-orang munafik Makkah yang mengatakannya 
pada perang Badar.” Asy-Sya'bi berkata, “Bahwa beberapa orang dari penduduk Makkah tidak 
menyukai lslam, hingga pada seat perang Badar mereka ikut bersama orang-orang musyrik lainnya, 
dan ketika mereka melihat jum 
“Mereka telah ditipu oleh agamanya. 
ayat 97 dari surat An-Nisa. 


aya pasukan Muslimin yang sedikit, maka mereka berkata, 
"Dar telah disebutkan pembahasannya tentang mereka pada 


Asbabun Nuzul 255 


ia berkata bahwasanya ayat, “Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling 
buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak 
beriman.” turun pada enam orang Yahudi, salah satunya bernama Ibnu 
Tabut,” 


Ayat 58, Firman Allah 45: 
BAGAN TA REAG a TEE 
EAI dya dp Al Aah al aa o Cale UI, 
Da 
“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 
golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan 


cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berkhianat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Ibnu Syihah bahwasanya 
ia berkata, Jibril menemui Rasulullah 4 dan berkata, “Engkau telah 
meletakkan senjata padahal kita masih hendak memburu musuh?! 
Keluarlah, sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk memerangi 
Ruraizhah.” Dan Allah menurunkan firman-Nya menceritakan tentang 
mereka, “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 


golongan...” 


Ayat 64, Firman Allah &: 
MA FAAN g Pera 
CI aga Gya Da AA SA AA 
“Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang- 


orang mu'min yang mengikutimu.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang lemah melalui jalur 


429 AkOurthubi berkata, “Mereka adalah orang-orang Yahudi Rani Quraithah dan Bani Nadhir 
dalam pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid, mereka menghianati perjanjian dengan Nabi, 
lalu mereka mengirimkan bantuan senjata untuk orang-orang musyrik Makkah, dan mereka 
banya mengatakan kepada Nabi, “Maaf, kami lupa akan perjanjian kita," Maka Nabi membuat 
erjunjian untuk kedua kalinya dengan mereka, akan tetapi mereka mengkhianati kembali peda 
perang Khandak (412957) 

430 Al-Qurthubi berkara, "Ayat ini turun pada Bani Quraizhah dan Bani Nadhir,” Diceritakan oleh 
Ath-Thabarani dari Mujahid (4/2958). 


256 Asbabun Nuzul 


Ikrimah dari Ibnu Abbas #8 bahwasanya ia berkata, “Ketika Umar masuk 
Islam, orang-orang musyrik berkata satu sama lain, “Sekarang mereka telah 
setara dengan kita,” Dan Allah pun menurunkan firman-Nya, “Hai Nabi, 
cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang Mukmin 
yang mengikutimu.” Atsar ini dikuatkan dengan beberapa riwayat lain? 
Ath-Thabarani dan yang lainnya meriwayatkan dari jalur Sa'id bin 
Jubair bahwasanya Ibnu Abbas 48 berkata, “Ketika tiga puluh sembilan 
lelaki dan wanita masuk Islam lalu Umar pun masuk Islam sehingga jumlah 
mereka menjadi empat puluh, turun firman Allah, “Hai Nabi, cukuplah Allah 
(menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang Mukmin yang mengikutimu." 
Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang shahih dari 
Sa'id bin Jubair bahwasanya ia berkata, “Ketika tigah puluh orang lelaki 
dan enam orang wanita masuk Islam bersama Rasulullah 48, lalu Umar juga 
masuk Islam, turunlah firman Allah, “Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi 
Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang Mukmin yang mengikutimu “42: 


Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Sa'id bin AlMusayyib bahwa- 
sanya ketika Umar masuk Islam, Allah menurunkan ayat mengenai 


kelslamannya, “Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan 


Da 


bagi orang-orang Mukmin yang mengikutimu. 
Ayat 65, Firman Allah #: 


PoE nya 

65 KA) : 
pena a 

BER a KG ala GE GA bana 

Sania NGA Kn, KA 

“Hai Nabi, kobarkanlah semangat para Mukmin untuk berperang. Jika 


ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapa: 
mengulahkan dua tatus urang musuh. Dan jika uda seratus urang yang subur 


431 Disebutkan oleh Al-Haitsami dalam kitabnya AL Majma' (9/62) dan ia berkata, “Diriwayatkan 
aleh Ath-Thabarani, dan di dalamnya terdapat Nadhr bin Umar, ta masuk,” 
Al-Qurthubi mengatakan bahwasanya Ibnu Attas berkata, “Ayat ini turun berkaitan dengan 
keislaman Umar." 

432 Disebutkan oleh Al-Rurthubi (4/2969) dan Ath-Thaberani dalam Al-Kabir (12/50) dan ia 
mengatakan bahwasanya riwayat: inidha 'ifkarenaterdapat Ishaq Al-Kahili, iaseorang pembohong. 

433 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (4/429) dan ia berkata, “Riwayat ini diragukan karena ayat ini 
Madaniyyah dan umar masuk Islam di kota Makkah setelah hijrah ke Habasyah dan sebelum hijrah 
ke Madinah." 


Asbabun Nuzul 257 


di antaramu, miscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang 
kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad:nya dari 
Ibnu Abbas #8 bahwasanya ia berkata, "Ketika Allah mewajibkan agar 
setiap orang menghadapi sepuluh musuh, mereka merasa keberatan. Maka 
Allah pun meringankan bagi mercka hingga satu lawan dua. Lalu Allah 
menurunkan ayat, “Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya 
mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh..." hingga akhir 
aya" 


Ayat 67, Firman Allah #5: 


P id 
RS bag AI GAS dn AI GA BA 


“Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat 
melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda 
duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). 
Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Anas hin 
Malik 4 bahwasanya ia berkata, “Nabi & bermusyawarah dengan kaum 
Muslimin mengenai tindakan apa yang akan diambil terhadap para tawanan 
dalam Perang Badar, Beliau bersabda, “Sesunarihnya Allah telah memberi 
kalian kuasa penuh atas diri mereka.” Umar bin Al-Khaththab berdiri dan 
berkata, “Wahai Rasulullah, penggal saja leher mereka!” Akan tetapi, 
setelah mendengar perkataan Umar yang seperti itu beliau berpaling. Lalu 
Abu Bakar berdiri dan mengatakan, “Menurut kami sebaiknya engkau 
memaafkan mereka dan menerima tebusan mereka." Lalu beliau memaafkan 
mereka dan menerima uang tebusan. Maka Allah menurunkan firman- 
Nya, “Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah...” 

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu 
Mas'ud 4 bahwasanya ia berkata, “Pada saat Perang Badar, ketika para 


434 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (4/429). Lihat Fah Al-Bari (8/312), Al-urthuti (4/2971). 
435 Ibnu Jari (10/29-30), Ahmad (31343). 


258 Asbabur Nuzul 


tawanan dihadapkan kepada beliau, Rasulullah pun bertanya kepada 
para sahabatnya: “Apa pendapat kalian tentang para tawanan ini?” Maka 
turunlah ayat Al-Qur'an sesuai pendapat Umar, “Tidak parut, bagi seorang 
Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka 
bumi...” hingga akhir ayat 6 

At-Tirmdizi meriwayatkan dari Abu Hurairah abah wasanya Nabi & 
bersabda, “Barang-barang ghanimah (rampasan perang) tidak halal bagi seorang 
pun sebelum kalian. Barang-barang itu sejak dulu dilahap api yang menyambar 
turun dari langit.” Akan tetapi pada saat Perang Badar, kaum Muslimin 
memungut barang-barang ghanimah sebelum dihalalkan bagi mereka. 
Maka Allah menurunkan ayat, “Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang 
telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena 
tebusan yang kamu ambil"? 


Ayat 70, Firman Allah $$: 


AK le G Seda SA Ga 

Ri Anna dan Aan dar he NA 

335 AG SU jais sa Sah Ta Op ip Gt Kasi 

ko) » s 

NG m29 

“Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, 

“Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam harimu, niscaya Dia akan 

memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu 

dan Dia akan mengampuni kamu.” Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitabnya Al-Ausath dari 
Ibnu Abbas WÉ bahwasanya ia berkata, “Al-Abbas berkata, “Demi 
Allah, mengenai dirikulah ayat itu turun; yaitu ketika aku memberi tahu 
Rasulullah & bahwa aku masuk Islam dan aku meminta beliau memberiku 
sesuatu dengan harga dua puluh ugiyah yang ada di tanganku, maka beliau 


436 Mungani : At-Tirmidzi (1714) dalam Bab AlJihad, Al-Hakim (2/329). 

457 Shahih: At-Tirmidzi (1085) dalam Bah At-Tafur, Ahmad (2/252). Dan Ilmu Katsir telah 
menyebutkan hadits ini (2/4432) dan riwayat-riwayat sebelumnya. Lihat Ad-Dur Al-Mantsur 
(3/220). 


Asbabun Nuzul 259 


memberiku dua puluh budak yang semuanya dapat memperdagangkan harta 
bendaku, di samping ampunan Allah yang juga aku harapkan.”** 


Ayat 73, Firman Allah 4: 


Ta A Ai 


“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi 
sebagian yang lain. Jika kamu (hai para Muslimin) tidak melaksanakan apa 


yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka 
bumi dan kerusakan yang besar," 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh dari As-Suddi dari 
Abu Malik bahwasanya ia berkata, “Seorang lelaki berkata, “Kami memberi 
warisan kepada kaum kerabat kita yang musyrik.” Maka turunlah firman 
Allah, “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung 
bagi sebagian yang lain...” 


Ayat 75, Firman Allah 4: 
EKA aat tao srr Aha ki 
ai Ka AH Ra ban WANG A La ata, 


Fo) Pa p 


NS 


“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta 
berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). 


438 Ath-Thabarani (8/104) dalam kitabnya Al Awsaih. 

Al-Qurthubi mengatakan bahwasanya Ibru Abbas berkata, “Tawanan-tawanan dalam ayat ini 
adalah Abbas dan parasahabainya, mereka berkata kepada Nabi b: “karni beriman kepada apa yang 
engkau bawa, dan kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, maka kami ikan menasihati 
kaum kami untuk juga mengikutimu,” maka turunlah ayar ini (4/2978). 

Ibnu Katsir berkata (2/432): “Bahwa orang yang paling banyak memberikan imbalan di antara 
tawanan perang Badar adalah Abbas bin Abdul Muthalib karena ia adalah seorang yang kaya, ia 
memberikan imbalan emas sebesar seratus Ugtyah,” Hadits ini dasarnya dari Al-Bukhari (5/109) 
dan Ibnu Kassir telah menyebutkannya (2/452. 

498 Ibnu Jarir (10/55/)- kam Al-Bukhari Jan Muslim telah meriwayatkan Jari samah bin Zaid dari 
Nabi bahwasanya belicu bersabda, "Seorang Muslim tidak mewariskan kepada orang kafir dan rida 
pula orang kafir mewarisi orang Muslim." Al-Bukhari (8/194), Muslim (1) dalam Bab Al-Faraidh. 
Al-Qurihubi berkata (4/2985): “Allah menjadikan kaun Anshar dan Muhajirin sebagai erang- 
orang yang berada di dalam wilayahnya (agamanya) dan bukan selain mereka, dan menjadikan 
orang orang kafir sebagai pemimpin untuk sebagian yang lainnya." 


260 Asbabur Nuzul 


Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih 
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu," 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Zubair bahwasanya ia berkata, 
“Bahwa dahulu seseorang biasa mengikat janji dengan kawannya dengan 
perkataan “Kamu akan mewarisi aku dan aku pun akan mewarisimu." Lalu 
turunlah firman Allah, “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu 
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di 
dalam kitab Allah.” 


Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya ia 
berkata, “Rasulullah mempersaudarakan antara Zubair bin Awam dengan 
Ka'ab bin Malik, Zubair berkata, “Aku melihat Ka'ab menderita luka-luka 
dalam Perang Uhud, maka aku berkata, "sekiranya ja meninggal dunia, 
niscaya aku akan mewarisinya.” Maka turunlah ayat ini, “Orang-orang yang 
mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya 
(daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah..." Maka setelah itu harta 
warisan menjadi hak kaum kerabat, dan sistem pewarisan dari huhungan 
persaudaraan tersebut berhenti.” #t 


440 ia Jarir (1058), lihai Al-Haitsami (7/28) dalam kitabnya Al-Majma' dan ia menishabkannya 
la Ath-Thabarani dan ia berkata, “Orang-orang yang meriwayatkannya shahih.” 


441 Lika riwayat ini dengan odak yang lebih panjang dalam kitab Ad-Dur Al Marta (4/224) 


Asbabun Nusul 261 


Madaniyyah, Seratus Dua Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 14, Firman Allah 4: 


„A Reda A 
WW) Del ap pA HE 


“Perangilah mereka, niscaya Alah akan menghancurkan mereka dengan. 
(perantaraan) tangan-tanganmw dan Allah akan menghinakan mereka dan 
menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hari orang-orang yang 
beriman.” 


442 Ibnu Katsir berkata (2/438): “Surat ini adalah salah saru surat yang terakhir turun pada Rasulullah 
Š seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Bara' bahwasanya ia berkata, 
“Ayatterakhir yang turun adalah firman Allah, “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) 
Katalanish: “Alah memberi jawa kepadamu sensmngkalalah..." dan surarterakhir yangturan adalah 
Bara'ah (Ac-Taubah)." Adapun surat ini tidak dibacakan basmalah ketika membaca awal surat ini 
karena para sahabat tidak menulis basmalah pada awal surat ini dalam mushaf Al-Imam dan juga 
mereka mengikuti Khalifah pada saat itu yaitu Utsman bin Affan seperti apa yang dikatakan oleh 
At-Tirmidzi yang diriwayatkan dari Utsman bahwsanya ia berkata, “Aku tidak menulisdi antara 
keduanya yaitu antara Al-Anfal dan At-Taubah kalima. basmalah, akan tetapi aku menulisnya 
(basmalah) pada tujuh surat yang panjang,” 

Aku katakan, “Hadits Al-Bukhari dalam kitabnwe (6/801, hadits At-Tirmidzi (3086) dalam Bab 
ArTajsirdan ia berkata, “Hadits ini Hasan Shahih.” 

AL Ourthubi berkata (4/2958); “sarat ini disebut juga Al Fadhihah, Al Buhtes, dan Al-Mwb'assirah.” 
Ta juga berkata, “Tidak tercantumnya basmalah pada awal surat ini karena dahulu orang-orang 
Arab pada zaman jahiliyah jika mereka memiliki perjanjian dengan kaum yang lainnya kemudian 
mereka ingin membatalkan perjanjian tersebut maka mereka akan menuliskan suatusurar kepada 
lawannya tanpa menulis kalimat basmalah, dan begitu pulasurat Para'ah sebagai bentuk pembatalan. 
perjanjian Rasulullah dengan orang-orang musyrik.” Ia berkata jugu, “Kalimat basmalah silalah 
penlamaian, akan tetapi surat Bera'ah turun dengan pedang dan tidak ada di dalamnya perdamaian.” 
Diriwayatkan juga bahwasanya bersama dengan tidak tercantumnya awal surat mi maka tak 
tercantumkan juga kalimat basmalah.” Ucapan Al-Qurthubi secara ringkas, 


262 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dari Qatadah bahwasanya ia 
berkata, “Diceritakan kepada kami bahwa ayat ini turun bercerita tentang 
suku Khuza'ah ketika mereka membunuhi orang-orang dari Bani Bakr di 
kota Makkah.” 

la meriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, “Ayat ini turun 
pada suku Khuza’ah.” 

Dan ia meriwayatkan dari As-Suddi bahwa ayat, “serta melegakan hati 
orang-orang yang beriman.” maksudnya adalah suku Khuza'ah, para sekutu 


Nabi &. Allah memuaskan hati mereka dengan membalaskan dendam 


terhadap Bani Bakr.” 
Ayat 17, 18, dan 19, Firman Allah 36: 


SE beng AN Ia YAI AGE KE 
O Sa ih la MA sg a 


i ii Pragi 


siop ei ayir rai VA 
b TER Ea N agan Jaan LS 


i ahi BU IE ea ag AA 
Ws gi Gi AA DA 


SI daa 8 R3 NG AL êh EAA gahi 


Genk PRA TIH Pa GG 
O BABA As TA ail Ks BAR 
“Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid 
Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang- 
orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. I Tanya 
yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman. 
kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan 
zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka 


443 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/449) dan Al-Durthubi berkata (4/3013): "Mereka adelah orang: 
orang kafir Makkah yang memutuskan perjanjian dan membantu Bani Bak: untuk melawan 
Khuza'ah.” Ada yang berpendapat “Orang-orang kafir memulai untuk memerangi kalian pada 
han Badar.” 


Asbabun Nuzul 263 


merekalah. orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang 
yang mendapat petunjuk. Apakah (orang-orang) yang memberi minuman. 
orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu 
samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Jan hari kemudian 
serta bejihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah 
dari Ibnu Abbas 8 bahwasanya ia berkata, “Al-Abbas berkata pada saat 
ia tertawan di perang Badar, “Sekalipun kalian telah lebih dahulu masuk 
Islam, berhijrah, dan berjihad daripada kami, kami sejak dahulu mengurus 
Masjidil Haram, memberi minum orang yang berhaji, serta membebaskan 
orang yang tertawan.” Maka Allah menurunkan ayat, “Apakah (orang-orang) 
yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus 
Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan hari kemudian..." 

Imam Muslim, Ibnu Hibban, dan Abu Dawud meriwayatkan dari An- 
Nu'man bin Basyir 4: bahwasanya ia berkata, “Waktu itu aku sedang berada 
di dekat mimbar Rasulullah 45 bersama dengan beberapa sahabat beliau. 
Tiba-tiba seorang di antara mereka berkata, “Aku tidak peduli j 
masuk Islam aku tidak beramal untuk Allah selain memberi minum orang 
yang menunaikan haji.” Sementara seseorang yang lain berkata, “Bukan, 
tapi mengurus Masjidil Haram!” Lalu yang ketiga berkata: “Bukan, tapi 
jihad di jalan Allah!” Hari itu adalah hari Jumat. Setelah aku shalat Jumat, 
aku menghadap Rasulullah # dan bertanya mengenai perbedaan pendapat 
mereka. Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Apakah (orang-orang) yang 
memberi minuman orang-vtang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil 
Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 
kemudian.” hingga firman-Nya, “Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum 
yang zhalim ? 

Al-Firyabi meriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa Ali bin Abi Thalib 
“so datang ke Makkah, lalu ia berkata kepada Al-Abbas, “Paman, mengapa 
engkau tidak berhijrah? Mengapa engkau tidak menyusul Rasulullah?” Sang 
paman pun menjawab, “Aku mengurus Masjidil Haram dan memegang 


444 Sanadnya terputus [mangeai ): Ibnu Jarir (12/67) dalam Bab At Tafsir. 
445 Shahih: Musim (1879) dalam Bab Al-Imarah. 


264 Asbabur Nuzul 


kunci Ka'bah.” Maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Apakah (orang-orang) 
yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus 
Masjidil Haram..." la juga berkata kepada beberapa orang (yang ia sebutkan 
nama-nama mereka), “Mengapa kalian tidak berhijrah? Mengapa kalian 
tidak menyusul Rasulullah?” Mereka menjawab, “Kami tinggal bersama- 
sama saudara-saudara dan kaum kerabat kami di tempat tinggal kami 
sendiri," Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Katakanlah: "Jika bapak- 
bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu,..." hingga akhir dari ayat 
seluruhnya,” Abdurrazag meriwayatkan hadits serupa dari Asy-Sya'bi."8 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Ourazhi 
bahwasanya ia berkata, “Thalhah bin Syaibah, Al-Abbas, dan Ali bin Abi 
Thalib saling membanggakan diri. Thalhah pun berkata, “Aku pengurus 
Ka'bah dan Aku yang memegang kucinya.” Sedangkan Al-Ahbas berkata, 
“Akulah orang yang memberi minum jamaah haji.” Sementara Ali pun 
berkata: “Aku sungguh telah shalat ke arah kiblar sebelum orang-orang 
lain, dan aku pun orang yang ikut berjihad.” Maka Allah pun menurunkan 
ayat-Nya, “Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang 
mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang- 
orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta bejihad di jalan 
Allah?...” hingga ayat seluruhnya.” 


Ayat 25, Firman Allah 3#: 


Yosa sre si 


i IL 29 


Kp D g ii ra Ia 
Nk a n abs KE zah 
BB A yk ag XS Lemas 
biak sos. Nie 

ORS PELENE Ni 
“Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai para Mukminin) di medan 
peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu 
kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah (mu) , maka jumlah yang 


446 Disebutkan oleh Al-Wahidi hlm. 201 dari Ibnu Sirin dan Murah Al-Hamadari, 
447 Disebutkan oleh Al-Wahidi hlm. 201 dan ta menambahkan riwayat dari Hasan Al-Bashri dan 

Asy Syabi. 

IbnuKatsir telah menyebutkan semua riwayat riwayat ini, dan ia menambahkan bahwasanya Ali, 
buh saling membangga banggakan diri mereka, maka Al- Abbus berkata, "Aku ingin 
memberikan minum kepada orang-orang yang menunaikan haji”, lalu Rasulullah 
bersabda, "Teruslah untuk memberikan minum kepada oreng-orang sang menunaikan hoji, karena hal 
tersebut adalah kebaikan untuk kalian." Tonu Katsir (2/451), Ibnu Jarir (10168). 


Asbabun Nuzul 265 


banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang 
luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan 


bercerai-berai."” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwwah dari 
Rabi' bin Anas bahwasanya seorang lelaki berkata pada hari Hunain, 
“Kita tidak terkalahkan gara-gara jumlah yang sedikit.” Waktu itu mereka 
berjumlah 12.000 orang. Perkataan seperti itu membuat dada Rasulullah 
menjadi sempit. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “Dan (#ngaslah) 
peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya 
jumlah (mu) .. 23 


Ayat 28, Firman Allah 45: 

pan E san aa aah at 
3 sis 5 a A 
SA AAA P z4 sat sge D gort 
IL Aa Ol za oa A Si bp 
Ois 
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya urang-urang yang musyrik 
itu najis , maka janganlah mereka mendekari Masjidil Haram sesudah 
tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan 


memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 
berkata, “Orang-orang musyrik jika datang ke Ka'bah, biasanya mereka 
membawa makanan untuk dijual. Ketika mereka dilarang untuk mendatangi 


446 Lihat kitab Ad-Dalsi? milik Al-Baihaqi (5/123) dan (5/141) dan dalam kitab sunan-nya (6/306). 
Al-Qurthubi berkata, "Pasukan niuslimin berjumlah eman belas ribu.” Ada yang mengatakan 
bahwasanya jumlah mereka sebelas ribu lima rarus orang, hingga ada di antara mereka yang 
mengatakan, “Kami tidak akan kalah disebabkan aleh jumlah yangsedikit (43017). 

Ilmu Katsir meriwayatkan dalam Tafirenya (2/455) peristiwa perang Hurin dengan lengkap ka 
beberapajalur yang berbeda, salah satunya dari riwayat Imam Al-Bukhari Jan Muslim dari Al- Bara" 
bm Azib. 


266 Asbabur Nuzul 


Ka'bah, orang-orang Islam pun bertanya, “Kalau begitu, dari mana kita 
mendapatkan makanan?” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan jika 
kamu khawatir menjadi miskin, maka Alah nanti akan memberimu kekayaan 
kepadamu dari karunia-Nya...” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh dari Sa'id bin Jubair 
bahwasanya ia berkata, “Ketika turun ayat, “Sesungguhnya orang-orang 
musyrik itu najis (kotor jiwa) , karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil 
Haram setelah tahun ini” maka kaum Muslimin merasa berat hati dengan 
hal ini. Kemudian mereka berkata, “Siapa yang mendatangkan makanan 
dan barang-barang kebutuhan kepada kita?” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya, “Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan 
memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya...” Hadits senada juga 
diriwayatkan dari Ikrimah, Athiyyah Al-Aufi, Adh-Dhahhak, Qatadah, 


dan yang lain', 


Ayat 30, Firman Allah 3: 
GA SAN AB Il ANN IG 
gj RA 3 ISA í 
O Dek NAN KAG Na Wk 


“Orang-orang Yahudi berkata, “Uzair itu putra Allah" dan orang-orang 
Nashrani berkata, “Al-Masih itu putra Allah." Demikianlah itu ucapan 
mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang 
kafir yang terdahulu. Dilaknari Allah mereka, bagaimana mereka sampai 
berpaling.” 

Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwasanya 


449 Ibnu Katsir meriwayatkan semua riwayat ini dan ia menambahkan dari jalur Muhammad bin 
Thag bahwasanya ia berkata, “Orung-oreng berkata, “Kami akan kehilangan pasar-pasar kami, 
tarang dagangan kami tidak akan laku, dan kami akan kehilangan teman-teman kami dalam 
berdagang, maka turunlah firman Allah, “Dan jika kemu khawatir menjadi miskin, maka Allah nara 
akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya..." (2/458). 

Al-Qurihubi berkata (4/3033): “kenka orang-orang mukmin melarang orang-orang musyrik untuk 
datang ke Ka'bah, dan orang-orang musyrik selalu membawa barang dagangan mercka ke Ka'bah, 
maka syaithan memasukkan rasa takut misklin ke dalam hati mereka dan mereka berkuta, “Dari 
kivaakan hidup?" maka Allah menjanjikan kepada mereka kekayaan dari sisi-Nya.” Adh-Dhahhak 
berkata, “Maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengambil jizyah dari aklu dzimmah." 
450 Lihat sebelumnya. 


Asbabun Nuut 267 


ia berkata, “Rasulullah # didatangi oleh Sallam bin Misykam, Nu'man 
bin Aufa, Syas bin Qais, dan Malik bin Ash-Shaif." Mereka lalu 
berkata, “Bagaimana mungkin kami mengikutimu sementara kamu telah 
meninggalkan kiblat kami dan engkau pun tidak mempercayai bahwa Uzair 
adalah putra Allah?!” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan orang- 
orang Yahudi berkata...” 


Ayat 37, Firman Allah #: 
AAA Bedak jasa ta CA 
eUa AI GAC AS kena Kaya CG 

FS MERAH Li Dala 6 


“Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah 
kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan 
itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada 
tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang 
Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan 
Allah. (Setan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang 
buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang 
kafir." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Malik bahwasanya ia berkata, 
“Dahulu mereka menjadikan satu tahun berjumlah tiga belas bulan, dan 
mereka menjadikan bulan Muharram sebagai bulan Shafar sehingga mereka 
bisa melakukan hal-hal haram di dalamnya. Maka Allah menurunkan 
ayat, “Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah 
kekafiran... 


HI Diseburkan oleh Imam As-Suyurhi dalam kitabnya Ad-Dur ALMenrsur (3/248) dan ia 
menambahkan lagi seorang dari mereka yaitu Abu Anas. 

152 Ibnu Katsir berkata (2/170-171): “Seseorang bernama Junadah bin Auf bin Umayyah Al-Kinani 
selalu datang ke Ka'bah setiap tahunnya, ia biasa dipanggil dengan sebutan Abu Tsumamah, 
ia berkata kepada arang-arang, "Sesungguhnya Abu Tsumamah tidak menzhalimi dan tidak 
pula mempunyai kesalahan, dan sesungguhnya bulan Shafar pertama adalah adalah bulan kita 
menghalalkan segala sesuatu", kelu ia mengharamkan bulan Shafar untuk melakukan kejahatan 


268 Asbabur Nuzul 


Ayat 38, Firman Allah 4: 
Seek E dan Gt ga 


D CR KB, LA II Ki i 


erna MEN SA 


“Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, 
“Berangkatdah (untuk berperang) pada jalan Allah” kamu merasa berat dan 
ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia 
sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini 
(dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid bahwasanya ia berkata 
tentang ayat ini, “Ini ketika mereka diperintahkan untuk pergi dalam Perang 
Tabuk setelah penaklukkan kota Makkah. Mereka diperintahkan untuk 
berangkat pada waktu musim panas yang sangat terik, padahal buah-buahan 
sedang waktunya masak dan mereka ingin berteduh dan merasa sangat berat 
untuk pergi.” Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Berangkatlah kamu 
baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan 
harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika 


kamu mengetahui.”53 


Ayat 39, Firman Allah 3#: 


hn geng T og orr 


KK J EA GAS Pria si) 


dalam setahun dan juga Muharram dalam setahun, oleh karena icu Allah berfirman: "Sesungguhnya 
mengundur amdurkan bulan karem itu adalah menambah kekafiran..." Ibnu Katsir meriwayatkan 
semua hadits ini dari jalur-jalur yang berbeda. 
Al-Qurtubi berkata (4/3063): “Dahulu mereka mengharamkan perang dalam bukan Muharram, 
akantetapi jika mereka ingin berperangpada bulan Muharram, maka mereka menggantinya dengan 
bulan Shafer sebagai bulan yang diharamkan perang, dansebatnya adalah bahwasanya orang-orang 
arab menyukai perang, dan mereka tidak dapat berdiam diri selama tiga bulan beturus-turut tanpa 
berperang, dan mereka berkata, Jika tiga bulan berturut-turut kita tidak berperang sehingga kira 
tidak mendapatkan apa-apa, maka kita akan binasa," dan jika mereka kembali dari Mina, maka 
seorang dari Bani Kinanah berdiri dan kemudian seorang dari Bani Fugaim yaitu Ralammis.. 
Kemudian ia menyebutkan riwayat Ibnu Katsir sebelumnya.” 

453 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (21472) dan ia menambahkan setelah kata “mereka ingin 
berteduh” dengan kalimat “dalam cuaca yang sangar panas dalam masim panas”, dan Ibnu Jarit 
menisbahkannya kepada Ibnu Mujahid (10/94). 


Asbabun Nuut 269 


Panai 4 Born age 
MJ oka nasa KH Ie AN RS, 
“Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu 
dengan siksa yang bedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, 
dan kamu tidak akan dapat memberi kemadharatan kepada-Nya sedikit 
pun. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Najdah bin Nufai? bahwasanya 
ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai ayat ini, 
dan ia menerangkan bahwa Rasulullah #8 memerintahkan salah satu suku 
untuk berangkat berperang, tapi mereka merasa berat untuk melaksanakan 
perintah beliau, maka Allah menurunkan firman-Nya, “Jika kamu tidak 
berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang 
pelih...” Dan Allah mencegah hujan turun kepada mereka, dan itulah 
ackab bagi mereka 44 


Ayat 41, Firman Allah 4: 


data SKS LGA A D3, Oa laaah 


Dai Lai 
DSA Kap 
“Berangkatlah kemu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan 


berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu 
adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari seseorang yang berasal dari kota 
Hadhramaut bahwasanya ia mendengar kabar bahwa dahulu ada orang- 
orang yang sakit atau tua renta dan mengatakan, “Aku berdosa!” Maka 
Allah menurunkan firman-Nya, “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan 
merasa ringan maupun berat..." 


Ayat 43, Firman Allah &: 


PAR RAN KEE i NAN MAA G 


Lihat Ibnu Katsir (2/473). 
455 Lihat Ibnu Katsir (474/2). 


270 Asbabur Nuzul 


“Semoga Allah memaafkanmu, mengapa kamu memberi izin kepada mereka 
(untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang 
benar (dalam keudzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang 
berdusta.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwasanya Amru bin Maimun ALAudi 
berkata, “Dua hal yang dilakukan oleh Rasulullah 88 yang tidak mempunyai 
pengaruh apa pun, yaitu; memberi izin kepada orang munefik untuk tidak 
ikut berperang dan mengambil tebusan dari para tawanan. Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Semoga Allah memaafkanmu, mengapa kamu 
memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu 
orang-orang yang benar (dalam keudzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang- 
orang yang berdusta.” 


Ayat 49, Firman Allah #6: 
Aha a a Kg a Kwi 
Micki gii JAH da A 
ta Gap 4 A se Fan D) 
“Di antara mereka ada orang yang berkata: “benlah saya keizinan (tidak 
pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan aku terjerumus dalam 


fitnah.” Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan 
sesungguhnya Jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Abu Nu'aim, dan Ibnu Mardawaih 
dari Ibnu Abbas & bahwasanya ia berkata, “Ketika Nabi # hendak 
berangkat ke Perang Tabuk, beliau bertanya kepada Jadd bin Qais: “Hai 
Jadd bin Qais, apa pendapatmu tentang berperang melawan Bani Asfar?” Ia 
menjawab, “Wahai Rasulullah, aku ini orang yang punya kegemaran kepada 
wanita, dan kalau aku melihat wanita-wanita Bani Asfar, aku pasti akan 
tergoda.” Maka izinkanlah aku (tidak ikut perang) dan jangan buat aku 
456 Disebutkan aleh Al-Qurthubi (4/3080) dan ia berkata, “Ini adalah teguran yang sangat lembut.” 


Ibnu Katsir berkata (2/476): “Apakah kalian pernah mendengar teguran yang lebih baik dari pada 
Ini? "memaafkan sebelum teguran." 


Asbabun Nusul 271 


tergoda!” Maka Allah menurunkan ayat, “Di antara mereka ada orang yang 
berkata...” Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadits 
serupa dari hadits Jabir bin Abdillah." 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas 4 bahwa 
Nabi # bersabda, “Pergilah berperang, niscaya kalian akan mendapatkan wanita- 
wanita Bani Agfar!” Sejumlah orang munafik pun berkata, “Dia benar-benar 
mau menggoda kalian dengan wanita!” Maka Allah menurunkan firman- 
Nya, “Di antara mereka ada orang yang berkata...” 


Ayat 50, Firman Allah &: 


Asat, 


is 


beast PA AA - & 
Aga AE > AN Pita aeg a 
LA (ega Pa na 
x ea 9 Ie KAIN IG 
“Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang 
karenanya, dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata: 
“Sesungguhnya kami sebelumnya telah memerhatikan urusan kami (tidak 
pergi perang)" dan mereka berpaling dengan rasa gembira.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Jabir bin Abdillah berkata, 
“Orang-orang munafik yang tidak ikut berperang dan tinggal di Madinah 
mulai menyebarkan desas-desus keji tentang Nabi 48. Mereka berkata, 
“Muhammad dan sahabar-sahabarnya telah bersusah payah dan binasa dalam 
perjalanan mereka." Lalu mereka mendengar kabar yang membuktikan 
ketidakbenaran ucapan mereka, bahwa Nabi & dan para sahabat tidak 
tertimpa apapun sehingga mereka merasa marah. Maka Allah menurunkan 


firman-Nya, Jika kamu mendapat suatu kebaikan...” 
Ayat 53, Firman Allah 46: 


gn Kaku 


157 Dia 1 Arh-Thabarani dari Ibnu Abbas (2/122) dan di dalamnya terdapat Yahya Al-Hamani, ta 
dha'if, Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Al-Walabi dari Ibnu Abbas Wi 

458 Diriwayatkan oleh Al-Durthubi dari Ibnu Ist 

450 Dha'if: Ath-Thabarani (11/63) dan di dalam 
ia dha'if, Ibnu Katsir menyebutkan semua riwayat 

460 Lihat hadits ni dengan riwayat yang lebih panjang 


ade den ta 


dapat Abu Syaibah bin Ibrahimhin Utsman, 
(2477). 
alam kitab Ad-Dur Al-Mansur (3/269). 


272 Asbabur Nuzul 


“Katakanlah: “Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun 


dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari 
kamu, Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas WA bahwasanya ia 
berkata, “Jadd bin Qais berkata, “Aku tidak tahan jika melihat wanita. 
Aku sangat mudah tergoda dengan wanita. Tapi aku akan membantumu 
dengan harta bendaku.” Ibnu Abbas berkata, “Mengenai dirinyaleh turun 
ayat, “Katakanlah: “Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun 
dengan terpaksa..." karena ucapannya: “Aku akan membantumu dengan 
harta bendaku. 


Ayat 58, Firman Allah 46: 
Sk aa Are pre sem, ag 
Gad dan bên ANA IE NG KEA 
O Dekan ANG 
“Dan di antara mereka ada urang yang mencelamu tentang (distribusi) 
zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan. 


Jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka 
menjadi marah.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya. 
ia berkata, “Tatkala Rasulullah & sedang membagikan sesuatu, datanglah 
Dzul Khuwaisirah yang kemudian berkata, “Berlakulah adil!” Maka 
Rasulullah bersabda: “Celaka kamu! Siapa yang berlaku adil jikalau aku tidak 
berlaku adil!" Dan turunlah ayat, “Dan di antara mereka ada orang yang 
mencelamu tentang (distribusi) zakat...” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan 
hadits serupa dari Jabir.’ 


4L Al 
462 She 


hubi menyebukannya (4/3056). 

ih: Al Bukhari (6163) dalam Al-Adeb, dan (3610) dalam Al Monagib. 

IkmuKansirberkata (2/479). "Nama Dzul Khuwaishirh adalah Hurgush," Ia juga menyebutkan dari 
Ibnu arir bahwasanya Nabi @catang dengan membawa harta sedekah, lalu beliau membagikannya 
ke sana dan kesini, dan ketika harta sedekah sudah habis, seorang yang beradadi belakang Nabi 
berkata, “Ini tidakadil” maka turunlah ayat ini. Dari diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya orang 


Asbabun Nuut 273 


Ayat 61, Firman Allah $: 


PA MA 
KA BA 


AA 
ZEON D ol a D ya 


ane Bagan 


ANG NAN ap 


“Di antara mereka (orang-orang at ada yang menyakiti Nabi 
dan mengatakan, “Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya.” 
Katakanlah: "Ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman 
kepada Allah, mempercayai orang-orang Mukmin, dan menjadi rahmat 
bagi orang-orang yang beriman di antara kamu.” Dan orang-orang yang 


menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka adzab yang pedih.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 
berkata, “Bahwasanya Nabtal bin Harits datang kepada Rasulullah & lalu 
ia duduk dalam majelis beliau, mendengarkan apa yang disabdakan oleh 
Rasulullah, kemudian ia menyampaikan semua apa yang ia dengar dari 
Rasulullah kepada orang-orang munafik", maka turunlah firman Allah, “Di 
antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi..." 


Ayat 65, Firman Allah 4: 


KIS sa p Ba KADA o5 
Pang a 


“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka ( tentang apa yang mereka lakukan 
itu), tentulah mereka akan manjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah 


tersebut adalah orang badui yang tinggal di sahara. 
Al-Qurthubi berkata (43091): “Allah menggambarkan sekelompok orang munafik bahwasanya 
mereka mengatakan Nabi ridak adil dalam membagikan harra sedekah.” 

463 Al-Qurthubi berkata (4/3117) bahwasanya ayat ini turun pada Atab bin Qusyair yang berkata, 
“Sesungguhnya Muhammad seperti sebuah telinga yang menerima semua apa yang dikatakan 
kepadanya.” Dan is berkata bahwasanya ada yang mengatakan bahwasaya ie adalah Nabtal bin 
Harits, pendapat ini dikatakun oleh Ibnu Ishaq, dan adalah Nabral seorang yang besar, kepala dun 
nvgguinya sangat panjang, kedua pipinya hitam, dan penampilannya sangat buruk, dan ia yang 
dikatakan oleh Nabi dalam salah satu sabdanya, “Barangsiapa yang ingin melihar setan, maka. 
Lihatlah Naktal bin Harits.” 


274 Asbabur Nuzul 


bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan 
Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? .” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar <: bahwasanya 
ia berkata, “Pada suatu hari dalam Perang Tabuk seseorang berkata dalam 
suatu majelis, “Kami tidak pernah melihat seperti para penghafal Al-Qur'an 
itu. Belum pernah ada orang yang lebih rakus, lebih berdusta, dan lebih 
pengecut dalam pertempuran melebihi mereka!" Mendengar itu, seseorang 
langsung berkata, “Kamu bohong! Kamu munafik! Aku akan melaporkanmu 
kepada Rasulullah!” Lalu ia pun menyampaikan hal itu kepada beliau, dan 
ayat Al-Qur'an pun turun. Ibnu Umar berkata, “Aku lihat ia memegangi 
tali kekang unta Rasulullah, sementara batu-hatu menyambitinya, dan ia 
berkata, “Wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan 
bermain-main saja", Rasulullah berkata, “Apakah dengan Allah, ayat-ayat- 
Nya den Rasul-Nya kamu selaku berolok-olok?.” 

Lalu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadits serupa dari jalur lain dari 
Ibnu Umar &, dan menyebutkan nama orang tersebut Abdullah bin Ubay, 6! 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik bahwa Makhsya 
bin Humair berkata, “Aku mau saja diadili, akan tetapi masing-masing dari 
kalian memasang seratus (dirham), dengan syarat kita selamat dari turunnya 
Al-Qur'an mengenai kita.” Hal itu terdengar Nabi 48. Maka mereka datang 
dan meminta maaf. Lalu Allah menurunkan, “Tidak perlu kamu meminta 
maaf..." Orang yang dimaafkan oleh Allah adalah Makhsya bin Humair, 
lalu ia berganti nama menjadi Abdurrahman, dan ia memohon kepada 
Allah untuk terbunuh sebagai syahid yang kematiannya tidak diketahui 
siapa pun. Dan ia akhirnya tewas dalam Perang Yamamah, tanpa diketahui 
di mana tempat terbunuhnya dan siapa yang membunuhnya." 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah bahwa sekelompok orang munafik 
berkata dalam Perang Tabuk, “Orang ini mau menaklukkan istana-istana 
dan benteng-benteng Syam? Mustahil!” Maka Allah memberitahukan hal 
itu kepada Nabi #8, lalu beliau mendatangi mereka dan bersabda, “Kalian 


464 Kedua-duanya disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/485). Dan ALOurthubi berkata, “Ia adalah Waditah 
bin Tsabit karena Abdullah bin Ubay bin Salal tidak menyaksikan perang Tabuk.” 
465 Lihat sebelumnya. 


Asbabun Nuzul 275 


mengatakan begini dan begitu.” Mereka menjawah, “Kami sebetulnya hanya 
bersenda gurau dan bermain-main saja.” Maka turunlah ayat ini 


Ayat 74, Firman Allah 45: 


ts AKN CE VE Eh SAK 


AA) sa We SG alun 
ka Ag 
GA a CA Ga 


© ERN 
“Mereka (orang-orang munafik iw) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa 
mereka sidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya 
mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir 
sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, 
dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah 
dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka 
Jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka 
berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih 
di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung 
dan tidak (pula) penolong di muka bumi.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 
berkata, “Bahwa dahulu Al-Julas bin Suwaid bin Shamit merupakan salah 
seorang yang tidak mengikuti Rasulullah dalam Perang Tabuk. Ia berkata, 
“Seandainya orang ini benar, sungguh kita lebih buruk daripada keledai,” 
Ucapan itu dilaporkan oleh Umair bin Sa'ad kepada Rasulullah, akan tetapi 
ia (Al-Julas) bersumpah bahwa ia tidak berkata demikian. Maka Allah 
menurunkan firma Nya, “Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan 
(nama) Allah..." Dituturkan bahwa kemudian ia bertaubat dan menjadi 
orang baik-baik." Lalu ia meriwayatkan hal serupa dari Ka'ab bin Malik. 
Ibnu Sa'ad dalam kitab Thebagat, meriwayatkan hal serupa dari Urwah, 


466 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (4/3122). Ibnu Jari (10/119). 
461 Al-Qurthubi menyebutkan riwayat ini dan bahwasanya yang berkata adalah Julas bin Suwaid 


276 Asbabur Nuzul 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anas bin Malik 4 bahwasanya 
Zaid bin Argam mendengar seorang munafik berkata ketika Nabi 48 sedang 
berkhutbah, “Kalau orang ini benar, sungguh kita lebih buruk daripada 
keledai!” Ja lalu menyampaikan hal itu kepada Nabi 88, tapi orang tersebut 
menyangkal. Maka Allah menurunkan ayat, “Mereka (orang-orang munafik 
itu) bersumpah dengan (nama) Allah...” 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika itu 
Rasulullah ££ sedang duduk di bawah pohon. Beliau bersabda, “Sebentar 
lagi akan datang sevrang yang memandang dengan pandangan mata setan." 
Tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian biru, Rasulullah memanggilnya 
dan bertanya, “Mengapa kamu dan kawan-kawanmu mencaciku?” Orang itu 
segera pergi dan mengajak kawan-kawannya, lalu mereka bersumpah bahwa 
mereka tidak berkata begitu, hingga akhirnya beliau melepaskan mercka. 
Lalu Allah menurunkan ayat, “Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah 
dengan (nama) Allah...” 

Ia meriwayatkan dari Qatadah bahwasanya ada dua orang yang 
saling berkelahi, salah satunya dari Juhainah sedang yang lain dari 
Ghifar. Kebetulan suku Juhainah adalah sekutu kaum Anshar. Abdullah 
bin Ubay berkata kepada suku Aus, “Bantulah saudara kalian! Demi 
Allah, perumpamaan antara kita dan Muhammad tidak lain seperti kata 
pepatah, “Gemukkan anjingmu, pasti ia memangsamu!” Seorang dari kaum 
Muslimin peryi melaporkan ucapannya itu kepada Nabi &. Beliau lalu 
memanggilnya dan bertanya kepadanya akan hal tersebut. Akan tetapi ia 
bersumpah bahwa ia tidak mengatakan demikian. Maka Allah menurunkan 
ayat-Nya, “Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) 
Allah...” Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya 
seorang lelaki yang bernama Al-Aswad berniat membunuh Nabi $, maka 
turunlah firman Allah, “Dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat 
mencapainya..." 1, 


bin Shamit dan Wadah Ibnu Tsabit, dan yang mendengarkan ucapan mereka adalah Amir bin 
Qais. Al-Qurthubi menusbahkannya kepada As Suddi. Ada yang mengatakan bahwasanya yang 
mendegar ucapannya adalah Ashim bin Adi, dan ada yang juga yang berpendapat bahwasanya yang 
mendengar adalah Khuzaifah dan Al-Ourthubi berkata bahwasanya ia adalah Umair bin Sa'ad, 
anak dari istri Julas. 

465 Kisah Ini juga memiliki dalil dalam kitab Shahih Al-Bukhari (6/192) dari Anas. 

169 Disebutkan oleh Imam As-Suyuthi dalam kitabnya Ad-Du Al- Mantur (3/280), dan disebutkan 
jug oleh Ibnu Katsir (2/489). 

470 Ibnu Jarir (10/128) dalam Bob Ar-Tajsir. 

471 Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitabnya Al-Awath (2/211), dan Ibnu Katsir berkata 
(2/491): “Sesungguhnya Rasulallah & memerintankan kepada orang-orang untuk berjalan di 


babun Nusul 277 


Ibnu Jarir dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Ikrimah bahwa 
bekas budak Bani Adi bin Ka'ab membunuh seorang pria Anshar, lalu Nabi 
& memutuskan diyatnya sebesar 12.000. Mengenai kejadian inilah turun 
ayat, “Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah 
dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. 72 


Ayat 75, Firman Allah 4: 


Harga BELLL i Tata 


GI id 0 CA NS P3 
Ka) SA Ga 


“Dan di antara mereka ada orang yang telah Na, kepada Allah, 
“Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, 
pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kumi termasuk orang-orang yang 
shalih.” 


Sebab Turunnya Ayat 

riwayatkan oleh Ath-Thabarani, Ibnu Mardawaih, Ibnu Abi 
Hatim, dan Al-Baihaqi di dalam Ad-Dala'H dengan sanad yang lemah 
dari Abu Umamah bahwa Tsa'labah bin Hathib berkata, “Wahai 
Rasulullah, doakanlah aku agar dikaruniai harta benda oleh Allah.” 
Beliau menjawab: “Celaka kamu wakai Tsa'labah! Harta yang sedikit 
tapi kamu syukuri lebih baik daripada harta yang banyak tapi kamu tidak 
sanggup mengwrusnya.” Tse'labah pun berkata, “Demi Allah, jika Allah 
mengaruniakan aku harta benda, aku pasti berikan hak kepada mereka yang 
berhak menerimanya,” Rasulullah pun mendoakannya. Lalu ia memelihara 
domba yang kemudian berkembang biak hingga jalan-jalan Madinah tidak 


tengah suatu lembah, lalu beliau, Hudzaifah, dan Ammar menaiki puncak gunung, akan tetapi 
dua belas orang munafik dengan menunggangi kuda mengikuti mereka dan belakang menaiki 
gunung untuk membunuh Rasulullah, maka Allah memberitahu Rasul-Nya niat mereka, maka 
beliau memerintahkan Hudzaifah untuk menghadapi mereka, kemudian Hudzaifah berbalik 
arah untuk menghadapi mereka. Ketika Hudzaifah melihat mereka, maka ia langsung memukul 
wajah tunggangan mereka hingga mereka ketakutan dan kembali dengan kehinaan, dun setelah 
itu Rasulullah memberitahu kepada Hudzaifah dan Ammar nama-nama orang murafik tersebut 
dan niat merekauncuk membunuh Nabi &,dan juga belinu memerintahkan mereka berdua untuk 
merahasiakanny 
Aku katakan, “Hadis ini mempunyai penguat dari Imam Muslim (3)." 

472 Al-Qurthubi berkata (1/3132); “Sesungguhnya oreng yang terbunuh adalah seorang yang 
dimerdekukun oleh Julas.” Al-Kalbi bekatu: "Sebelum kedatangan Nabi, mereka hidup dalam 
serba kekurangan, tidak mempunyai kuda sebagai tunggangan. dan tidak pernah mendapatkan 
barta rampasan, akan tetapi ketika Nabi darang, mereka menjadi orang-orang kaya dengan harta 
rampasan." 


278 Asbabur Nuzul 


leluasa lagi baginya sehingga ia membawa ternaknya ke pinggiran kota 
Biasanya ia ikut melaksanakan shalat berjamaah kemudian pergi mengurus 
ternaknya. Tapi setelah ternaknya berkembang banyak sehingga padang 
rumput Madinah tidak mencukupinya dan terpaksa ia membawa mereka ke 
pinggiran kota, ia akhirnya hanya menghadiri shalat Jumat, baru setelah itu 
pergi mengurus ternaknya lagi. Ternaknya terus berkembang biak hingga ia 
membawa mereka semakin jauh dari kota, sehingga ia pun meninggalkan 
shalat Jumat dan shalat-shalar jamaah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya 
kepada Rasulullah, “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan 
dan menyucikan mereka...”” Maka beliau menugaskan dua orang untuk 
mengambil sedekah seraya membekali mereka dengan surat. Kedua petugas 
ini mendatangi Tsa'labah dan membacakan surat Rasulullah kepadanya. 
Dia pun berkata, “Ambillah dulu sedekah dari orang-orang lain. Kalau 
sudah selesai, barulah kalian ambil punyaku.” Mereka pun melakukan 
sesuai permintaannya. Lalu Tsa'labah mengatakan: “Ini tidak lain sama 
saja dengan jizyah.” Kedua orang itu pun akhirnya pergi meninggalkannya 
Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, “Dan di antara mereka ada 
orang yang telah berikrar kepada Allah: “Sesungguhnya jika Allah memberikan 
sebagian karunia-Nya kepada kami...” hingga firman-Nya, “Karena mereka 
selalu berdusta.” 


Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan hal serupa dari jalur 
Al-Aufi dari Ibnu Abbas. 


Ayat 79, Firman Allah 4 


NANG LAN 


Kain apana PAE 


473 Munkar diriwayatkan oleh Ath-Thal rani dalam kitanya AL Kabir (8/260), Ilmu Jarir (0/130) 
dalam Bab Ar-Tafir, Al-Baihaqi (3/389) dalam kitanya Daiail An Nubuwwah. 
Al-Qurthubi mengatakan (4/3134-3135) bahwasanya ada yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
bahwa ayarini curun pad: Hatib bin Ubay bin Baka'sh yang hartanya datang tertumbut dari Syam, 
sehingga ia bersumpah dalam salah satu majelis orang-orang Anshar, Jika hartaku sampai dengan 
selamat, maka aku akan menginfakkannya", akan tetapi ketika hartanya sampai kepadanya, ia 
tidak mengeluarkannya sedikitpun untuk diinfakkan, maka turunlah ayat ini, la (Al urthubil 
juga berkata, “Tsa babah adalah urang Anshar dan juga ikut dalam perang badar, dan adapun yang 
disiwayackan darinya, maka iru idak benar," Maka dari ini, Ibnu Abdil Bar mengatakan seperti 
bal tersebut dan juga meriwayatkan bahwasanya ayat ini turun pada orang-orang munafik yaitu, 
Nabal bin Harits, Jadd bin Qais, dan Mu'tab bin Ousyair, 
Ibnu Katsir berkata (2/493): "Bahwasanya dua orang ya 
mengambil zakat adalah orang dari Sulaim dan Juhainah. 


1g pergi menemui Tsa'labah untuk 


babun Nuzul 279 


O JAPA daa 
“(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang- 
orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) 
Orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar 
kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah 
akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka adzab yang 


pedih." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud 
bahwasanya ia berkata, “Ketika turun ayat sedekah, kami memikul 
harta benda kami di atas punggung kami. Lalu datanglah seseorang yang 
menycdekahkan harta yang banyak. Orang-orang pun berkata, “Dia ingin 
pamer!” Kemudian datang pula seseorang yang menyedekahkan satu sha', 
dan mereka berkara, “Sungguh Allah tidak memerlukan sedekah orang ini!” 
Maka turunlah ayat, “(Orang mumafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang 
beriman...” Hal senada disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, Abu Ugail, 
Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, dan Umairah bin Suhail bin Rafi, yang 
semuanya diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih.4 


Ayat 81, Firman Allah 45: 


KENA patin EN 


eine AG EA AAN anna Ab nia 
Fi Maa jg Atas Sirah ML 
LIGA AO At 
Dara Ga 
“Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu, merasa gembira 
dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka 
berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: 
“Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini." 


Katakanlah: “Api neraka Jahanam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka 


mengetahui. 
474 Mattufaq Ahihi: Al-Bukhari (1415) dalam Bab Az-Zakat, Muslim (1018) dalam Bab Az-Zakat, 
Ibnu Kasir menyebutkan riwayat ini (21494). 
Al-Qurthubi berkata (4/3140): “Bahwa nama seseorang yang memberikan setengah sha" adalah 
Abu Agil, yaitu Al-Habhah:" 


280 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, 
“Rasulullah @ memerintahkan orang-orang untuk berangkat bersama 
beliau. Perintah itu keluar pada saat musim panas. Maka seseorang berkata 
kepada beliau, “Wahai Rasulullah, panas sangat menyengat. Kita tidak bisa 
berangkat. Maka janganlah menyuruh kami untuk pergi perang pada musim 
panas,” Maka turunlah firman Allah, “Katakanlah: “Api neraka Jahanam itu 
lebih sangat panas(nya)” jika mereka mengetahui,” 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Jurazhi 
bahwasanya Rasulullah & berangkat ke Tabuk pada saat musim panas yang 
sangat terik. Maka seorang laki-laki dari Bani Salamah berkata, Janganlah 
kalian berangkat perang dalam panas terik ini!” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Katakanlah: "Api neraka Jahanam itu lebih sangat panas( nya) #3 

Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya Dalail An-Nubuwwah 
melalui jalur Ibnu Ishag dari Ashim bin Amru bin Oatadah dan Abdullah 
bin Abi Bakar bin Hazm bahwasanya seorang munafik berkata, Janganlah 
kalian berangkat untuk perang dalam panas terik seperti ini!” Maka turunlah 
ayat ini." 


Ayat 84, Firman Allah 8: 
3 PENA A AN Ba KAA AN 
i NG A agi AA AA 
NA gerip yae 
TG) Sasha A A 
«Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenatah) seorang yang mati 
di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya 


Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka 
mati dalam keadaan fasik.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar & 
bahwasanya ia berkata, “Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, anaknya 
dareng menemui Rasulullah $ untuk meminta baju beliau untuk dijadikan 
sebagai kain kafan ayahnya, lalu beliau memberikannya. Kemudian ia 
meminta lagi kepada Rasulullah untuk menshalatkannya, maka beliau pun 


415 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (2494). Lihat kitab Imam As-Sujuthi Ad-Dur AL Mansur (3/286). 
416 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnnya Dalil An-Nubuuwah (5/213). 


Asbabun Nuzul 281 


berdiri dan menshalati ayahnya. Melihat tersebut, Umar bin Al-Khaththab 
langsung berdiri dan memegang baju beliau dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah engkau menshalati ayahnya sedangkan Allah melarangmu untuk 
menshalati orang-orang munafik?” lalu Rasulullah berkata kepada Umar, " 
Allah hanya menyuruhku memilih, Dia berfoman, “Dan aku akan melakukannya 
lebih dari tujuh puluh kali.” Lalu Umar mengatakan, “Akan tetapi ia adalah 
seorang munafik!” akan tetapi beliau tetap menshalatinya. Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan 
(jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri 
(mendoakan) di kuburnya...” Setelah itu beliau tidak lagi menshalati orang- 
orang munafik. Hal ini dituturkan dalam hadits Umar, Anas, Jabir, dan 
lain-lain. 


Ayat 91, Firman Allah 46: 


“Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, 
orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh aba 
yang akan mereka najkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah 
dan Rasul-Nya, Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang 
yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." 


Schab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Zaid bin Tsabit bahwasanya 
ia berkata, “Bahwa dahulu aku menjadi juru tulis Rasulullah &. Pada 
waktu menuliskan surat Bara'ah (At-Taubah), aku sedang menaruh. 
pena di telingaku ketika kami diperintahkan berperang. Rasulullah & 
memerhatikan apa yang diturunkan kepadanya ketika tiba-tiba datang 
seorang buta, lalu bertanya kepadanya, “Bagaimana dengan aku yang buta 
ini, wahai Rasulullah” Maka turunlah ayat, “Tiada dosa (lantaran tidak 


47 Muttahay Alaihi: Al-Bukhari (4670) dalam Bab At-Tafsir, Muslim (2400) dalam Bab Fi Fadhail 
'Asi-Shahabah, dan karena sebab turun ini maka para mufassi tidak berbeda pendapat. Lihat Ibnu 
Jarir (10/142), Ibnu Katsir (2/499). Dan Al-Qurthubi (43144). 


282 Asbabur Nuzul 


berdiri dan menshalati ayahnya. Melihat tersebut, Umar bin Al-Khaththab 
langsung berdiri dan memegang baju beliau dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah engkau menshalati ayahnya sedangkan Allah melarangmu untuk 
menshalati orang-orang munafik?” lalu Rasulullah berkata kepada Umar, " 
Allah hanya menyuruhku memilih, Dia berfoman, “Dan aku akan melakukannya 
lebih dari tujuh puluh kali.” Lalu Umar mengatakan, “Akan tetapi ia adalah 
seorang munafik!” akan tetapi beliau tetap menshalatinya. Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan 
(jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri 
(mendoakan) di kuburnya...” Setelah itu beliau tidak lagi menshalati orang- 
orang munafik. Hal ini dituturkan dalam hadits Umar, Anas, Jabir, dan 
lain-lain. 


Ayat 91, Firman Allah 46: 


“Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, 
orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh aba 
yang akan mereka najkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah 
dan Rasul-Nya, Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang 
yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." 


Schab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Zaid bin Tsabit bahwasanya 
ia berkata, “Bahwa dahulu aku menjadi juru tulis Rasulullah &. Pada 
waktu menuliskan surat Bara'ah (At-Taubah), aku sedang menaruh. 
pena di telingaku ketika kami diperintahkan berperang. Rasulullah & 
memerhatikan apa yang diturunkan kepadanya ketika tiba-tiba datang 
seorang buta, lalu bertanya kepadanya, “Bagaimana dengan aku yang buta 
ini, wahai Rasulullah” Maka turunlah ayat, “Tiada dosa (lantaran tidak 


47 Muttahay Alaihi: Al-Bukhari (4670) dalam Bab At-Tafsir, Muslim (2400) dalam Bab Fi Fadhail 
'Asi-Shahabah, dan karena sebab turun ini maka para mufassi tidak berbeda pendapat. Lihat Ibnu 
Jarir (10/142), Ibnu Katsir (2/499). Dan Al-Qurthubi (43144). 


282 Asbabur Nuzul 


pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah...”"9, Ia meriwayatkan melalui 
jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas 4 bahwa Rasulullah memerintahkan orang- 
orang untuk berangkat berperang bersama beliau. Lalu datanglah sejumlah 
sahabat beliau, di antaranya Abdullah bin Magil Al Muzanni yang berkata, 
“Wahai Rasulullah, bawalah kami!” Beliau menjawab, “Demi Allah, aku 
tidak mempunyai binatang tunggangan untuk membawa kalian.” Mereka 
pun terpaksa pergi sambil menangis. Mereka berduka karena tidak dapat 
ikut pergi berjihad karena tidak punya bekal dan kendaraan. Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Dan tidak ada dosa juga atas orang-orang yang 
datang kepadamu agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka...” 

dan Nama-nama mereka telah disebutkan dalam Al-Mubhamat. 


Ayat 99, Firman Allah 4: 


KÉS p i EB a NG 5 


DAA at Fy 


p Yen sha BA y Ha 


“Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada 
Alah dan hari kemudian, dan memandang upa yang dinufkahkarnya (di 
jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkennya kepada Allah dan 
sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya 
nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada 
Allah). Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat (surga) 
Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." 


418 Keduanya disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/502-503) dan ia mengatakan bahwasanya Mujahid 

berkata, "Ayat ini turun pada Bari Muganrin bin Muzainah.” Muhammad bin Ka'ab berkata, 
“Mereka adalah tujuh orang dari Bani Amra bin Auf Salim tin Auf Bani Wagif Haramibin Amru, 
Bani Najar Mazin Bin Najar, Abdurrahman bin Ka'ab rang biasa dipanggil dengan “Abu Laila”, 
Tani Mala Salman bin Shakhr, Bani Hantsoh Abdurrahman bin Yazid Abu Ablah dan ia yang 
menginfakkan dirinya, dan Allah menerimanya, Hani Salma bin Amrubin Genmah, dan Abdullah 
bin Aru Al Muzuni” 
Al-Qurthubi berkata (4/3153); "Ayat ini turun pada Irbad bin Sariyah,” Ada juga yang mengatakan 
turunnya arat ini pada Aidz bir Amru, den ada juga yang mengetaken pade Buni Muqarrin, dan 
mereka tujuh bersaudara yaitu Nu'man, Mail, Uqail, Suwaid, Sinan, dan orang yang ketujuh 
tidak disebutkan namanya." 

419 Lihat sebelumnya. 


Asbabun Nuut 283 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid bahwasanya ayat ini turun 
pada Bani Mugrin yang juga turun pada mereka firman Allah, “Dan tidak 
ada dosa juga atas orang-orang yang datang kepadamu agar engkau memberikan 
kendaraan kepada mereka...” Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Abdurrahman 
bin Ma'gil Al-Muzanni, “Kami sepuluh orang putra Mugrin. Tentang kami 
ayat ini turun," 


Ayat 102, Firman Allah 4s: 


4 EN et AA 


ar ya. 2 Ea 4 St 
NG ga En Aa ta KA nh jelanan 
Gang ate go ee 

Q’ ena ani un raya 

“Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka 

mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. 

Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi maha Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dan Ibnu Abi Hatim dari jalur 
Al-Aufi dari Ibnu Abbas 88 bahwasanya ia berkata, “Ketika Rasulullah 
pergi berperang, Abu Lubabah dan lima orang lainnya tidak ikut berangkat. 
Kemudian Abu Lubabah dan dua orang yang lain merenung, merasa 
menyesal, dan yakin akan ada celaka. Mereka berkata, “Kita berada di 
tempat yang teduh dan tenang bersama kaum wanita sementara Rasulullah 
& dan kaum mukminin yang bersama beliau sedang berjihad. Demi 
Allah, kami pasti mengikat tubuh kami di tiang masjid. Kami tidak akan 
melepaskannya kecuali jika Rasulullah sendiri yang melepaskannya." 


Mereka pun melakukan hal tersebut. Akan tetapi tiga orang yang 
lainnya tidak mengikat diri mereka. Sepulang dari peperangan, Rasulullah 
bertanya, “Siapa orang-orang yang terikat di tiang ini?” Seseorang menjawab, 
“Ini Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang tidak ikut pergi perang. 
Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatannya kecuali jika Anda 
sendiri yang melepaskan mereka” Rasulullah pun berkata, “Aku tidak 


akan melepaskan mereka kecuali jika aku diperintahkan (oleh Allah)” Maka 


480 Lihatayat sebelumnya, dan Al-Ourthubi (4/3160). Lihat juga Ad-Dur Al Manusur (3/291). 


284 Asbabur Nuzul 


Allah menurunkan firman-Nya, “Dan (ada pula) orang-orang lain yang 
mengakui dosa-dosa mereka...” Setelah ayat ini turun, beliau melepaskan dan 
memaafkan mereka. Kini tinggalah tiga orang yang lainnya tidak mengikat 
diri mereka dan tidak disinggung-singgung mengenai diri mereka -dan 
merekalah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, “Dan ada (pula) 
orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah...” Orang- 
orang pun berkata, “Mereka celaka, sebah pemberian maaf terhadap 
mereka tidak turun.” Sementara yang lain berkata, “Boleh jadi Allah akan 


mengampuni mereka.” Hingga turun ayat, “Dan terhadap tiga orang yang 
ditinggalkan... "#1 

Ibnu Jarir meriwayatkan hal serupa dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari 
Ibnu Abbas, dengan tambahan, “Lalu Abu Lubabah dan kawan-kawannya, 
setelah dilepaskan, datang menghadap dengan membawa harta benda 
mereka, Kata mereka, Wahai Rasulullah, ini harta benda kami. Tolong 
wakili kami menyedekahkannya, dan mintakanlah ampunan untuk kami!" 
Beliau pun menjawab: “Aku tidak diperintahkan mengambil secuil pun harta 
kalian” Maka Allah menurunkan ayat-Nya, “Ambillah zakat dari harta 
mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.” Bagian ini semata 
diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Adh-Dhahhak, Zaid bin Aslam, dan 
lain-lain. 

Abdurrazzag meriwayatkan dari Qatadah bahwasanya ayat ini turun 
tentang tujuh orang, yang empat mengikat diri mereka di tiang, yakni Abu 


Lubabah, Mirdas, Aus bin Khidzam, dan Tsa'labah bin Wadi'ah. 


Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mundih dalam Ash-Shahabah meriwayatkan 
dari jalur Ats-Tsauri dari Al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir bahwasanya 
di antara orang-orang yang tidak ikut pergi bersama Rasulullah dalam Perang 
Tabuk adalah enam orang, Abu Lubabah, Aus bin Khidzam, Tsa'labah bin 
Wadf'ah, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi”, dan Hilal bin Umayyah. 
Abu Lubabah, Aus, dan Tsa'labah kemudian mengikat diri mereka di tiang 
masjid lalu menyerahkan harta benda mereka seraya mengatakan, “Wahai 
Rasulullah, ambilah barang-barang ini yang menahan kami sehingga tidak 


mengikuti engkau!” Beliau menjawab, “Aku tidak menghalalkannya kecuali 
381 Disebarkan oleh AT Rurrhubi (4/3168-3169) dan ta berkata, “Mereka berjumlah sepuluh orang, 
dan salah satu dari mereka adalah Abu Lubabah." Adapula yang mengatakan bahwasanya mereka 
berjumlah enum orang dan adapula yang mengatakan mereka berjumlah lima orang. Adapun tiga 
orang tersebut, mereka adalah Ka'ah bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. 
yatkan oleh Ibnu Jarir (11/10) dengan sanad yang terputus (Munghati ). 

l-Qurthubi (13158-3169). 


Asbabun Nusul 285 


jika terjadi pertempuran.” Maka turunlah ayat Al-Qur'an, “Dan (ada pula) 
orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka...” Sanadnya kuat. 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad yang di dalamnya 
terdapat Al-Waqidi dari Ummu Salamah bahwasanya ia berkata, “(Ayat 
tentang diterimanya) taubat Abu Lubabah turun di rumahku, Aku 
mendengar Rasulullah & tertawa pada waktu sahur. Aku pun bertanya, 
“Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Abu 
Lubabah telah diampuni." Aku lalu bertanya kembali, “Apakah aku boleh 
memberitahunya? Beliau menjawab, “Terserah padamu." Maka aku pun 
berdiri di pintu bilik -ketika itu belum diwajibkan hijab-. Aku berkata, “Hai 
Abu Lubabah, bergembiralah, Allah telah mengampunimu." Orang-orang 
serentak bergerak hendak melepaskan ikatan-ikatannya, tapi ia berkata, 
“Tunggu Rasulullah datang, agar beliau sendiri yang melepaskan aku.” 
Ketika beliau keluar untuk shalat shubuh, beliau melepaskannya. Maka 
turunlah firman Allah, “Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui 
dosa-dosa mereka...” 


Ayat 107, Firman Allah 45: 


b ipa 


Li KA Ws We KA Ta 
Íi t4 ana rt ee at ja or Da 
SERIAL Ka dyang ah a A 
Lag ae Pai Ke a 

Peni ALE INN 


“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan 
masjid untuk menimbulkan kemadharatan (pada orang-orang Mukmin), 
untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang Mukmin sena 
menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan 
Rasul Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, “Kami tidak 
menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya 
mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Ibnu Ishag bahwasanya 
Ibnu Syihab Az-Zuhri menyebutkan dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi dari 
keponakan Abu Ruhm Al-Ghifari bahwa ia mendengar Abu Ruhm -salah 


484 Lihat Ibnu Jarir sebelumnya dan kitab Ad-Dur AL Mantsur (3/295) 


286 Asbabur Nuzul 


seorang yang ikut berbaiat di bawah pohon-mengatakan, “Orang-orang 
yang membangun Masjid Adh-Dhirar mendatangi Rasulullah # tatkala 
beliau bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk. Mereka berkata, Wahai 
Rasulullah, kami telah membangun sebuah masjid bagi orang-orang yang 
sakit dan miskin serta tempat bernaung pada malam yang dingin dan hujan. 
Kami ingin Anda mengunjungi kami dan menunaikan shalat di sana.” 
Beliau berkata, “Aku sedang bersiap hendak pergi. Setelah kami pulang, insya 
Allah kami akan mendatangi kalian dan shalat di sana." Ketika beliau pulang, 
beliau berhenti di Dzi Awan, yang tidak jauh lagi dari Madinah. Lalu Allah 
menurunkan ayat tentang masjid itu, "Dan (di antera orang-orang munafik 
itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadhoratan 
(pada orang-orang Mukmin)” hingga akhir kisahnya. Kemudian beliau 
memanggil Malik bin Ad-Dukhsyum dan Ma'an bin Adi atau saudaranya 
yang bernama Ashim bin Adi, lalu beliau bersabda, “Pergilah kelian ke masjid 
yang penghuninya zhalim itu. Hancurkan dan bakar mesjid iu.” Maka, mereka 
berdua melakukan perintah beliau.” 


Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al- 
Aufi dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika Rasulullah membangun masjid 
Quba’, sejumlah orang Anshar -di antaranya Yakhdai- pergi membangun 
masjid An-Nifag (kemunafikan). Rasulullah kemudian bersabda kepada 
Yakhdaj, “Celaka kamu! Kamu tidak lain menginginkan apa yang aku lihat!" Ia 
menjawab, “Wahai Rasulullah, aku hanya menginginkan kebaikan!” Maka 
Allah menurunkan ayat ini“, 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu 
Abbas bahwasanya sejumlah orang Anshar membangun sebuah masjid, lalu 
Abu Amir berkata kepada mereka, “Bangunlah masjid kalian, lalu siapkan 
pasukan dan senjata semampu kalian. Aku akan pergi ke Kaisar Romawi 
lalu membawa pasukan dan kita akan mengusir Muhammad dan sahabat- 
sahabatnya” Setelah mereka selesai membangun masjid mereka, mereka 
pun menghadap Rasulullah & dan berkata kepada beliau, “Kami telah 
selesai membangun masjid kami. Kami ingin engkau shalat di sana.” Maka 
Allah menurunkan firman-Nya, Janganlah engkau melaksanakan shalat di 
dalam masjid itu..." (At-Taubah: 108)" 

185 Al-@urthubi mengatakan (4/3179) bahwasanya ia adalah Malik bin Ad-Dukhsyum dan bukan 
= ar ina Aa dari mereka yaitu Amir bin As-Sakun dan Wahsyi -orang 


486 Keduanya disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/510-511). Dan, lihat Ibnu Jarit (11/17) dan (11/27). 
487 Lihat sebelumnya. 


Asbabun Nuzul 287 


Al-Wahidi meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa orang- 
orang munafik mengajukan masjid yang mereka bangun untuk menandingi 
masjid Quba kepada Abu Amir Ar-Rahib, yang mereka tunggu jika ia 
datang untuk menjadi imam mereka di sana. Ketika mereka telah selesai 
membangunnya, mereka mendarangi Rasulullah dan berkata, “Kami telah 
membangun sebuah masjid. kami berharap engkau shalat di sana!” Maka 
turunlah firman ALlah, “Janganlah engkau melaksanakan shalat di masjid 
e 8 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ayat ini turun 
tentang jamaah Masjid Quba, “Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang 
ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-crang yang 
bersih.” 

Abu Hurairah berkata, “Mereka bersuci dengan air, maka turunlah 
ayat ini mengenai mereka.” 

Umar bin Syabbah meriwayatkan dalam Akhbar ALMadinah melalui 
jalur Al-Walid bin Abi Sandar Al-Aslami dari Yahya bin Sahl Al-Anshari 
dari ayahnya bahwasanya ayat ini turun tentang jamaah Masjid Quta; 
mereka dahulu biasanya mencuci anus mereka setelah buang air besar, “Di 
dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri...” 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha bahwasanya sekelompok orang 
dari jamaah Masjid Quba menciptakan cara berwudhu dengan air. Maka 
turunlah ayat tentang mereka, “Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang 
ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bersih, 0 


Ayat 111, Firman Allah 8: 
KL tk sarik 
KP AA KAN 


gyter Y o AA NR 


aiies DH og Mn KA NA | 


488 AL Wahidi blm. 214-215. 

489 Diriwayatkan oleh Av Tirmidei (3100) dalan Bab Ar Tahir. 

4901bau Katsir berkata (2/512) bahwasanya diriwayatkan dari Abu Hurairah & dari Nabi 4 
bersabda, “Ayat ini turun pada penduduk Quba, “Di dalamnya masjid itu adi orang-orang yang Ingin 
membersihkan diri,” mereka membersihkan diri mereka dengan air, maka turanlah ayat ini pada 
mereka.” 
Aku katakan, “Hadits ini dha'if, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Bab Ath-Thaharah (44).” 


288 Asbabur Nuzul 


akin SA a sb 2 ús 
SA LN an yan eji ME, san Wa b ah 
Oni 


“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Mukmin diri dan harta 
mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada 
jalan Allah. lalu mereka membunuh atau terbunuh, (Itu telah menjadi) janji 
yang benar dari Allah di delam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah 
yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah 
dengun jual beli yang telah koma lakukan itu, dan itulah kemenangan yang 
besar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari dari Muhammad bin Ka'ab Al- 
Qurazhi bahwasanya Abdullah bin Rawahah berkata kepada Rasulullah 
Š, “Tetapkan syarat sesukamu untuk Tuhanmu dan untuk dirimu.” Beliau 
bersabda, “Aku syaraikan untuk Tuhanku; kalian menyembah-Nya dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan apa pun; dan aku syaratkan untuk diriku; kalian 
melindungi aku seperti melindungi diri dan harta kalian sendiri.” Mereka 
menjawab, “Kalau kami lakukan itu, apa balasan untuk kami?” Beliau 
menjawab, “Surga.” Mereka berkata: "Transaksi yang menguntungkan! 
Kami tidak akan membatalkannya! Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya 
Allah telah membeli dari orang-orang Mukmin... 491 


Ayat 113, Firman Allah 4 
Bi a PAK SA NG gih O KG 
OO sad La Kiban NE 


“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan 
ampun (kepada Allah) bagi oreng-orang musyrik, walaupun orang- 
orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, 
bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam.” 


491 Ibnu Jarir (27/11) dan seperti ini juga yang dikatakan oleh Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir dalam 
menafistkan ayat ini. 


Asbabun Nuut 289 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jalur Sa'id bin Al- 
Musayyib dari ayahnya bahwasanya ia berkata, “Ketika Abu Thalib hendak 
meninggal, Rasulullah & datang menemuinya, sementara di ruangan 
tersebut ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah 
bersabda, “Wahai Paman, ucapkan, “Laa ilaaha illallaah,” agar aku dapat 
membelamu dengannya di hadapan Allah.” Abu Jahal dan Abdullah 
berkata, “Hai Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama Abdul 
Muththalib?” Keduanya terus berbicara kepadanya hingga kalimat terakhir 
yangdia ucapkan kepada mereka adalah, “Di aras agama Abdul Muththalib.” 
Nabi #& berucap, “Sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu 
selama aku tidak dilarang,” Maka turunlah ayat, “Tiadalah separuenya bagi 
Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi 
orang-orang musyrik..." Dan Allah menurankan firman-Nya tentang Abu 
Thalib, “Sungguh, engkau (Muhammad) sidak dapat memberi petunjuk kepada 
orang yang engkau kasihi,..." yang jelas dalam hal ini menunjukkan bahwa 
ayat ini turun di Makkah”. 


At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali -dan dinyatakan hasan oleh Al- 
Hakim, Ali berkata, “Aku mendengar seorang beristighfar untuk kedua 
orangtuanya yang musyrik, maka aku berkata kepadanya, “Apakah kamu 
beristighfar untuk orangtuamu padahal mereka musyrik?” Ia menjawab, 
“Nabi Ibrahim pun beristighfar untuk bapaknya padahal ia musyrik!” 
Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah sehingga turunlah ayat, 
“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan 
ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik...”8 

Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Dala'il An-Nubwwwah, dan lain-lain 
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ia berkaca, “Rasulullah pergi 
ke pekuburan pada suatu hari. Beliau lalu duduk di salah satu kuburan, 
berbicara kepadanya lama, lalu menangis. Aku pun ikut menangis 
mendengar tangis beliau. Kemudian beliau berkata, “Kuburan yang aku 


492 Mucrafag Alaihi: Al-Bukhari (1360) dalam Bab Al Janais, Muslim (24) delam Bab Al-Iman. 
Ibnu Katsir berkata (517/2): “Dan juga urun pada Abu Thalib firman Allah, “Sesungguhnya kanu 
tidak dapa memberi pevenjuk kepala urang yong kemas kasihi, tetapi Allah memberi peranjuk kepada 
oreng sang dikehendaki-Nya..." (AL Onshas: 56), dan ia menisbahkannya kepada Ahmad (1/99). 
493 Hasan: At-Tirmidzi (3101) dalam Bah Ae-Tafsr. 


290 Asbabur Nuzul 


duduk di dekatnya tadi adalah kuburan ibuku. Aku telah meminta izin kepada 
Allah untuk mendoakannya, akan tetapi Dia tidak mengizinkan,” Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang 
beriman memohomkun ampunan (kepada Allah) bagi wreng-urang musyrik, ... 9 

Imam Ahmad dan Ibnu Mardawaih (lafazh berikut darinya) 
meriwayatkan hadits Buraidah bahwasanya ia berkata, “Ketika itu aku 
bersama Nabi & di 'Usfan. Beliau melihat kuburan ibunya, kemudian 
berwudhu, shalat, lalu menangis. Selanjutnya beliau bersabda, “Aku tadi 
meminta izin Allah untuk beristighfar baginya tapi aku dilarang.” Maka Allah 
menurunkan firman-Nya, “Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang 


maos 


beriman memintakan empun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, .. 

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan hal serupa dari 
hadits Ibnu Abbas, dan bahwa hal itu terjadi setelah beliau kembali dari 
Tabuk ketika beliau pergi umrah ke Mekah dan singgah di Usfan. 

Al-Hafizh Ibnu Hajjar berkata, “Ada kemungkinan turunnya ayat ini 
mempunyai sejumlah sebab, sebab yang terdahulu adalah perkara Abu 
Thalib, sebab yang terakhir adalah perkara Aminah dan kisah Ali.” Ulama 
yang lain mengumpulkan (riwayat-riwayat di atas) bahwa ayat ini turun 
beberapa kali." 


Ayat 117, Firman Allah 4: 


Gb pa e A NA AN 
pa La kai Na a a as 
oa TERES? 


“Sesungguhnya. Alah telah menerima sa Nabi, orang-orang Muhajirin 
dan orang-orang Anshar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, 
setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah 


na NGANA dhu'f dleka Sk ANANA (1/25) 
D. 


Dan an Ahunad (5/355), Al-Hakim (2/336) dan riwayat ini dha'if 
(11/374) dalam kitabnya Al-Kabir. 
| Dur Al-Mansur (3/307). 


496 Ath-Thabar: 
497 Lihat kitab Ac 


Asbabun Nusul 291 


menerima taubat merekaitu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang kepada mereka.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ka'ab bin 
Malik bahwasanya ia berkata, “Aku tidak pernah tidak ikut bersama 
Rasulullah dalam suatu pertempuran kecuali Perang Badar, hingga terjadi 
Perang Tabuk, yang merupakan perang terakhir yang beliau jalani. Beliau 
mengumumkan keberangkatan kepada semua orang... (ia menceritakan 
kisahnya dengan panjang), Kemudian Allah menurunkan ayat tentang 
taubat atas kami, “Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang- 
orang Muhajirin,...” hingga firman-Nya pada ayat, “Sesungguhnya Allah 
Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.” Dan tentang kamilah turun 
ayat, “Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang 
yang benar.” 


Ayat 122, Firman Allah 4: 


sagah, Yang Ea tata ai MAA 
Kn Ken NE a D 
2 g par ALL NANI NG a AEA EATA 
ALAS GLK a i a baa Kab 

Oas 
“Tidak sepatumya bagi Mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentangagama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Harim dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, 
“Ketika turun firman Allah, Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), 
niscaya Allah akan menghukum kamu dengan adzah yang pedih..." padahal 
waktu itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada 


498 Shahih Al-Pukhari (4418) dalam Bab Al-Maghazi. Dan, disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/521-522). 


292 Asbabur Nuzul 


di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka, maka orang- 
orang munafik mengatakan: “Ada beberapa orang di padang pasir tinggal 
(tidak berangkat perang). Celakalah orang-orang padang pasir tersebut.” 
Maka turunlah ayat, “Tidak sepatutnya bagi Mukminin itu pergi semuanya 
(ke medan perang)...” 

la (Ibnu Abi Hatim) meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin 
Umar bahwasanya ta berkata, “Karena amat bersemangat untuk berjihad, 
apabila Rasulullah mengirim suatu regu pasukan, kaum Muslimin biasanya 
ikut bergabung ke dalamnya dan meninggalkan Nabi 44 di kota Madinah 
bersama sejumlah kecil warganya. Maka, turunlah ayat ini 


499 Ibnu Katsir (2/528) dan ia mengatakan bahwasanya Mujahid berkata, “Ayat ini turun pada 
sekelompok orang dari sahabat Nabi yang pergi ke pelosoc-pelorok, dan mereka mendapatkan 
banyak kebaikan di sana dan juga menemukan banyak rerumputan yang dapat mereka gunakan, 
dan juga mereka mengajak orang-orang rang mereka temut kepada jalan Allah (Islam), maka 
orang-orang berkata kepada mereka, “Kalian telah meninggalkan sahabat-sahabat kalian hanya 


untuk datang kepada kami,” mendengar acapan tersebut, mereka merasa bersalah, lalu mereka 
kembali dan menemui Rasulullah, lalu Allah berfirman, “Tidak sepatunya bagi Mukmênin it pergi 
semuanya..." 

500 Lihat kitab Ad Dur Al-Manssur (3/317). 


Asbabun Nuut 293 


Makkiyyah, Seratus Sembilan Ayat 


Ayat 2, Firman Allah 4: 


una AAL nAn A 


mg) Le gie pi g o a Lai 


He 


a 
cr 
j 
$ 
x 
& 
Ki 


“Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan 
kepada seorang laki-laki di antara mereka: “Berilah peringatan kepada 
manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai 
kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka.” Orang-orang kafir berkata: 
“Sesungguhnya orang ini (Muhammad) benar-benar adalah tukang sihir 
yang nyata.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas 
42 bahwasanya ia berkata, “Ketika Allah mengutus Muhammad sebagai 
seorang Rasul, bangsa Arah (atau sebagian dari mereka) mengingkarinya. 
Mereka berkata, "Allah sangat Agung hanya untuk mengangkat 
seorang rasul dari kalangan manusia.” Maka Allah menurunkan firman- 


501 Al-Qurtkubi berkata, “Surat ini Makkiyyah seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Bashri, Ikrimah, 
Atha. dan Jabir,” 
Ibnu Abbas berkata, “Kecuali tia ayat yaitu dari firman Allah, “Maka jika kamu (Muhammad) 
berada dalam keraguan tentangapa..." dan dua ayat setelahnya (4/3230). 


294 Asbabun Nuzul 


Nya, “Patutkah menjadi keheranan bagi manusia. .”, Juga menurunkan, “Dan 
Kami tidak mengutus sebelummu (Muhammad) , melainkan orang laki-laki..." 
Setelah Allah berulang kali menunjukkan hujah kepada mereka, mereka 
pun berkata, "Kalau pun manusia, maka selain Mukammad tentu lebih 
berhak menerima risalah tersebut, “Dan mereka (juga) berkata, Mengapa 
Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang besar (kaya dan berpengaruh)...” 
mereka berkata, “Yang lebih mulia daripada Muhammad.” Yang mereka 
maksud adalah Al-Walid bin Al-Mughirah dari Makkah dan Mas'ud bin 
Amru Ats-Tsagafi dari Tha'if Maka Allah menurunkan bantahan-Nya atas 
mereka, "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? ..? 


502 Ih (11/58). 
Al-Qurthubi mengatakan (4/5232) bahwasanya mereka berkata, “Allah tidak menemukan 
seseorang untuk dijadikan urusannya kecuali ssoranganak yatim yang dipeliharaoleh Abu Thalib, 
aka turunlah fonen Allah, "Pavsekah renjadi keheranan bag manusia bahwa Kanit mewohyuken 
kepada seorang laki-laki di antara mereka... 
“Al Wahidi berkata pada hlm. 222. “Adapun yang mengatakan ucapan tersebut adalah Abdullah 
Ih Al-Makhzumi, AL Walid bin AL Mughirah, Mukri bin Hafs, Amru bin Abdillah 
iri, dan Al-Ash bin Amir, dan ia juga mengatakan ini dalam sebab turun ayat 


babun Nusul 295 


Makkiyyah, Seratus Dua Puluh Tiga Ayat 


Ayat 5, Firman Allah 4: 


Ag l Aron g gtis piers Lage ai 
KG GAES Un Asan E ASI 


Pa & 4 A pior 
O A La AR GALAK 
“Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada mereka 
untuk menyembunyikan diri daripadanya (Muhammad) . Ingatlah, di waktu 
mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yangmereka 
sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala isi hari.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas dalam firman Allah, 


“Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada mereka 
untuk menyembunyikan diri daripadanya (Muhammad) ...” bahwasanya 
ia berkata, “Bahwa dahulu ada sebagian orang yang malu membuang 
hajat karena kemaluannya akan terlihat langit dan malu menggauli istri 
karena kemaluannya akan terlihat langit, maka turunlah ayat ini tentang 
mereka” 1 


ac ini Makkiyyah”, dan dalam hadits Sabal bin Sa'ad ia berkata kahwa 
Rasulullah # bersabda," Hud dan sasukaro-sawderanya yaitu Al-Waqiah, Al-Haqqah, dan Idzassyamsu 
lawasa (Ar Takwa) membuatku beruban” (2/572 dan hadis ini derajatnya hasan dengan penguat- 
penguatnya: At Tirmidzi (3293) dalam Bab Ar Tafsir 

504 Shahih: Al-Bukhari (4681) dalam Bab Ar-Tafsir, dan Ibnu Katsir (2/574). 


296 Asbabur Nuzul 


Ibnu Jarir dan lain-lain meriwayatkan dari Abdullah bin Syaddad 
bahwasanya ia berkata, “Bahwa dahulu seseorang apabila berpapasan dengan 
Nabi &, ia memiringkan tubuhnya dan menyelimutkan pakaiannya agar 
tidak terlihat beliau. Maka turunlah ayat ini.” 


Ayat 8, Firman Allah tc 


ih AA para 


LAH ata å dj akan kas RELA Sa 
a GEG ag G6 gE Gea pat 


(O 


“Dan sesungguhnya jika Kami undurkan adzab dari mereka sampai kepada 
suatu waktu yang ditentukan. niscaya mereka akan berkata: “Apakah 
yang menghalanginya?" Ingatlah, di waktu adzab itu datang kepada mereka 
tidaklah dapat dipelingkan dari mereka dan mereka diliputi oleh adzab yang 
dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Qatadah bahwasanya ia 
berkata, "Ketika turun firman Allah, “Telah semakin dekat kepada manusia 
perhitungan amal mereka, ...”, beberapa orang mengatakan, “Kiamat sudah 
dekat karena itu hentikanlah perbuatan jahat kalian!" Maka mereka 
menjauhi perbuatan keji untuk beberapa saat. Dan setelah itu, mereka 
kembali lagi melakukan kejahatan. Maka Allah menurunkan firman- 
Nya, “Dan sesungguhnya jika Kami undurkan adzab dari mereka sampai kepada 
suatu waktu yang ditentukan, ....” Ibnu Jarir meriwayatkan hal serupa dari 
Ibnu Juraij 


Ani 114, Firman Allah 4: 


SA GN AA 
Lo) Sa Ye CAN í 


505 Al-Quthubi berkata (4/3323) bahwasanya ayat ini turun pada Akhnasbin Syuraiq taadalah seorang 
ang pandai berkara-katadan manis ucapannya, pada suatu hari ia bertemu dengan Rasulullah dan 
mengatakan hal-hal yang disukai oleh Nabi akan terapi di dalam hatinya penuh dengan perasaan 
tidak suka kepada beliau. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun pada orang-orang 


munafil 
506 Disebutkan oleh Imam As-Suyuthi dalam kitaknya Ad Dun Al Mansur (3/349). 


Asbabun Nuzul 297 


“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada 
bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan 
yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah 
peringatan bagi orang-orang yang ingat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud 
bahwasanya seorang laki-laki terlanjur mencium seorang wanita, kemudian 
lelaki tersebut mendatangi Nabi & dan memberitahu beliau tentang hal 
tersebut. Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan dirikanlah shalat ine 
pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada 
malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) 
perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang 
ingat.” Laki-laki itu pun berkata, “Apakah ayat ini untukku?” Beliau pun 
menjawab, “Untuk semua umatku. >? 


At Tirmidzi dan yang lain meriwayatkan dari Abu Al-Yasr bahwasanya 
ia berkata, “Seorang wanita datang kepadaku hendak membeli kurma. 
Aku berkata padanya, “Di dalam rumah ada yang lebih bagus dari itu.” 
Maka ia masuk bersamaku, lalu aku mendekatinya dan menciumnya. 
Kemudian akau menghadap Rasulullah #8 dan memberitahu beliau akan 
hal ini. Beliau pun bersabda, “Beginikah caramu memperlakukan keluarga 
seseorang yang sedang pergi berperang di jalan Allah?” Lama beliau merenung 
hingga Allah menurunkan wahyu kepadanya:,“Dan dirikanlah shalat itu 
bada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada 
malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) 
berbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang 
ingat." Hadits senada diriwayatkan pula dari Abu Umamah, Mu'adz bin 
Jabal, Ibnu Abbes, Buraidah, dan lain-lain. Aku sebutkan semua hadits 
mereka dalam kitab Turjuman Al-Qur'an.” 


507 Murcafaq Alaihi: Al-Bukhari (526) dalam Bab Mawaqit Ash- Shalat, Muslim (2763) dalam Bab 

At Tanbeh. 

508 At-Tirmidzi (3115) dalam Bed At-Tafsir, dan lihat Iau Katsir (41606-4627). 

509 Lihat Fath Al-Bort (8/206-207/8), An-Nasa'i (268) dalam Bab Ar-Tajir, Ahmad (245/1) dalam 
Musnad-nya. 


298 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Seratus Sebelas Ayat 


Ayat 3, Firman Allah 3: 
DA aa EN SAI Gah Ika na 


OI bahak oa Sl ah 
“Kami menceritakan kepadamu (Muhammad) kisah yang paling bagus 
dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau 
sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya dari Sa'id bin Abi 
Waggash bahwasanya in berkata, “Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi 8, 
lalu membacakannya kepada orang-orang, maka mereka berkata, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana kalau engkau bercerita kepada kami?” Maka turunlah 
ayat, “Allah telah menurunkan perkasaan yang paling baik...” Ibnu Abi 
Hatim menambahkan bahwa mereka lalu mengatakan, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana kalau engkau beri kami nasihat?” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara 


khusyuk mengingat Allah 


510 Ibnu Katsir berkata, “Surat ini Makkiyyah” 
Makkiyyah." Qatadah dan Ibnu Abbas berkata, “Kecuali empez ayat,” (4/3439), 

511 Shakil Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/345) dan is berkata, "Sanadaya shahih.” Dan seperti ini 
juga dikatakan oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu Jarir (12/90/) dalam Bab Ar- Tafsir dan Al-Wahidi hlm. 
226. 


2) Ah Rurthubi berkata, “Surat ini seluruhnya 


Asbabun Nuzul 299 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya mereka 
mengatakan, “Wahai Rasulullah, bagaimana jikalau engkau bercerita 
kepada kami?” Maka turunlah firman Allah, “Kami menceritakan kepadamu 
(Muhammad) kisah yang paling baik....” Ibnu Mardawaih meriwayatkan 
hadits senada dari Ibnu Mas'ud 46.22 


512 Al-Qurthubi berkata (4/3439) 
Nabi tentang kisah Nabi Yusuf, ma 


iriwayatkan bahwasanya orang-orang Yahudi bertanya kepada 
ca turunlah ayat ini." 


300 Asbabur Nuzul 


Madaniyyah, Empat Puluh Tiga Ayat 


Ayat 8, Firman Allah Ki: 


See GSA A A 


as NENI bab is GÀ Sa Aat G ana 
O jaga ang 


“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan 
kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala 
sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath Thabarani dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas & 
bahwasanya Arbad bin Qais dan Amir bin Thufail datang ke kota Madinah 
untuk bertemu dengan Rasulullah $, ketika mereka bertemu dengan 
Rasulullah, Amir langsung berkata kepada beliau, “Wahai Muhammad 
apa yang akan engkau berikan kepadaku jika aku memeluk Islam?” beliau 
menjawab, “Bagimu apa yang menjadi hak orang-orang Muslim, dan 
kewajibanmu apa yang harus dilakukan oleh seorang Muslim." Kemudian 
Ia berkata lagi, “Apakah kamu akan menyerahkan kepemimpinan kepadaku 


513 Al-Gurthubi berkata (5/3613): “Surat int adalah Makkiyyah seperti yang dikatakan oleh Hasan 
Al-Bashri, Ikrimah, Arha, dan Jabir. Akan terapi Al Kelbidan Muqatil mengatakan bahwa surat 
ini adalah Madaniyyah,” Ibnu Abbas dan Qatadah berkata, “Surat ini Madoniyyuh terkecuali dun 
ayat yang turun li Makkah, kei aya terselut adalah firmaan Allah, “Dam sekiranya ada sesa 
bacaan (kitab suci) sang dengan bacaan itu gunung-gmnung dapa dipon amgkan atau bumi jadi teri 
Pingzaakhir ayat setelahnya” Dan Ibuu Kat berkaca bahwa surat Iniadalah Makkiyyah (2/653). 


Asbabun Nuzul 301 


setelah engkau wafat?” Beliau pun menjawab, “Hal itu bukan menjadi hakmu 
maupun hak kaummu." 

Akhirnya kedua orang itu pergi. Kemudian Amir berkata kepada Arbad, 
“Aku akan menarik perhatian Muhammad dengan mengajak berbincang- 
bincang, lalu tikamlah ia dengan pedangmu.” Mereka berdua lalu kembali. 
Amir berkata, “Hai Muhammad, kemarilah! Ayo kita bicara!” Beliau 
bangkit lalu berbicara dengannya, sementara Arbad mulai menghunus 
pedangnya. Akan tetapi baru saja ia meletakkan tangannya pada gagang 
pedangnya, Rasulullah 4 menoleh sehingga beliau melihatnya. Kemudian 
beliau meninggalkan mereka berdua. 

Akhirnya keduanya pergi, hingga ketika mereka sedang berada di Ar- 
Ragm, Allah mengirimkan petir yang menewaskan Arbad. Lalu Allah 
menurunkan firman-Nya, “Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap 
perempuan...” hingga firman-Nya, .”..dan Dia-lah Tuhan Yang Mahakeras 
siksa-Nya "314 


Ayat 13, Firman Allah 


Pa - 2 AE arue eA, APE LA 
Gel Jap ehi a KIG AN 


PA o BINA Maa 3 A 
GIE Err 
“Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) para 
malaikat karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu 


menimbakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah- 
bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan Yang Mahakeras siksa-Nya." 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh An-Nasw'i dan Al-Bazzar dari Anas bin Malik 4 
bahwasanya ia berkata, “Rasulullah & mengutus seseorang dari sahabatnya 


514 Dha'If diriwayatkan oleh Ach-'Ihabarani (9/61) dalem kitabnya Al-Ausath. 
Ibnu Katsir telah menyebutkan sebab turun ini pada ayat berikutnya, dan ta berkata bahwasanya 
ia adalah Arbad bin Rabi'ah dan buka Arbad bin Qais, dan seperti ini juga yang disebutkan oleh 
Al-Wahidi hlm. 227 dalam kitabnya Asbeb An-Numid. Kemudian ia berkata, "adapun Arbad, 
ia wafat setelah Allah mengirimkan kepadanya awan disertai dengan angin kencang sehingga 
membakarnya.” Adapun Amir, maka Allah mengirimkan kepadanya sebuah penyakit hingga ia 
mati (21662). 


302 Asbabur Nuzul 


untuk pergi menghadap kepada seseorang dari petinggi jahiliyah untuk 
menyerunya kepada Islam, kemudian orang tersebut berkata kepada sahabat 
tersebut, “Terbuat dari apakah Tuhan yang engkau menyeruku kepada- 
Nya? Apakah terbuat dari besi, tembaga, perak, atau emas?” Kemudian 
sahabat tersebut kembali dan memberitahu kepada Nabi akan hal tersebut, 
Orang tersebut tetap memberi respons yang sama pada seruan kedua dan 
ketiga sehingga akhirnya Allah mengirim petir yang menghanguskan 
tubuhnya dan turunlah ayat ini. "...dan Allah melepaskan halilintar, lalu 
menimbakannya kepada siapa yang Dia kehendaki...” hingga akhir ayat”? 


Ayat 31, Firman Allah 4£: 


a£ Á iia abi ei 
ani Ar sak 


wira ka ip 


Pa 
“Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitah suci) yang dengan bacaan itu 
gunung-gunung dapat digoncengkan atau bumi jadi terbelah atau oleh 
karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentulah AL 
Qur'an itulah dia). Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah 
Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya 
Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk 
kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa 


515 Hasan: An-Nasa'i (279) dalam Bab Ar-Tafsir, Al-Bazz 
Ibnu Jarir (13/84) dalam Bah At-Taf 
Al-Qurthubi menyebutkan sebab turun yang lain dari ayat ini yang disebutkan oleh Al-Mawardi 
dari Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan Mujahid bahwasanyaayat ini turun pada seorang Yahudi 
yang berkata kepada Nabi, “beritahu kepadaku, daci apa Talianu dibuat?” apakah dari mutiara 
araukah permata?” serelah ia berkata seperti iru, maka angin kencang membunuhnya. Ada juga 
yang mengatakan bahwsanya ayat ini turun pada beberapa orang kafir Arab (5/3631). 
Ibnu Katsir telah menyebutkan (2/652) sebah turun ayat ini adalah kisah Arbad dan Amir 
sebelumnya. Dan iajuga menyebutkan sebab-sebab yang telah ia sebutkan pada Imam As-Suyuthi 
dan Al-Qurthubn. 


2221) dalam kitabnya Kasof Al-Astar, 


Asbabun Nuut 303 


bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat 
tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak menyalahi janji.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ath-Thaberani dan yang lainnya dari Ibnu Abbas 
#8 bahwasanya ia berkata, "Mereka berkata kepada Nabi &, Jikalau benar 
yang engkau katakan, tolong engkau perlihatkan kepada kami para leluhur 
kami yang telah mati agar kami bicara dengan mereka, juga ratakan gunung- 
gunung Makkah ini yang mengurung kami!” Maka turunlah ayat, “Dan 
sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung 
dapat digoncangkan, ...”"" 

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Athiyyah 
Al-Aufi bahwasanya ia berkata, “Mereka mengatakan kepada Nabi 
#4, “Dapatkah engkau menggerakkan gunung-gunung Makkah hingga 
melebar dan kami dapat bercocok tanam di sana, atau mengelilingi bumi 
seperti Sulaiman yang mengelilingi bumi dengan menunggangi angin atau 
menghidupkan orang-orang mati seperti Isa yang menghidupkan orang 
mati untuk kaumnya” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan sekiranya 
ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat 
digoncangkan, ...”” 


Ayat 38, Firman Allah $: 


pe a a aga ih anak daan 


“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan 
Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada 


516 Dha'f: Arh Thabarani (12/109) dalam kitabnya Al-Kabir. 

517 Dha'f Al-Haitsami (7/45) dalam kitanya A-Mayna' dan ia menisbahkannya kepada Abu Yala, 

“dan duban badis ini terdapat Aldul Jabar ALAS dan Abdullah bin Adha lia Torahim, mereka 
berdua dha'if. 
Al-Qurthabi menambahkan (5/3655) bahwasanya orang-orang kafir berkata, “Dan engkuu tidaklah 
lebih dekat kepada Tuhanmu dari pada Dawud yang dinmdukkan untuknya gunung hingga ia 
berjalan bersamanya, dan ditundukkan untuk kami angin, dan dahulu Sulaiman ditundukkan 
untuknya angin.” 


304 Asbabun Nuzul 


hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan 
dengan izin Allah, Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu) 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Mujahid berkata, “Orang- 
orang Quraisy berkata kepada Nabi 88 ketika Allah menurunkan firman- 
Nya, “Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) 
melainkan dengan izin Allah”: “Hai Muhammad, kami lihat engkau tidak 
berdaya sama sekali.” Habislah harapan!” Maka Allah menurunkan firman- 


Nya, “Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, ””? 


518 Riwayat ini disebutkan oleh Imam Shuyuthi dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mantsur (4/74), dan 
sebutkan juga oleh Ibnu Katsir (2/680) dan iamenishahkannya kepada Ibnu Jarir. 


Asbabun Nuzul 305 


Makkiyyah, Lima Puluh Dua Ayat 


Ayat 28, Firman Allah 44: 
9 AA Anh MG NAH ER a 
&w Pat menahan Bae BW 
“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah 
dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? .” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Atha bin Yasar bahwasanya ia 
berkata, “Ayat ini turun mengenai orang-orang kafir Quraisy yang terbunuh. 
pada perang Badar, “Tidakkah kamu perharikan orang-orang yang telah 
menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah 
kebinasaan?” 


519 Ibnu Katsir berkata (5/683) surat ini adelah Makkiyyah- 

Al-Qurthubi berkata, “Surat ini Makkiyyah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hasan Al- 
Bashri, Ikrimah, dan Jabir.” Dan Ibnu Abbas dan Qatadah berkata: "terkecuali dua ayat yang, 
berstatus Madaniyyah," Ada yang mengatakan tiga ayat tarun pada orang-orang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya, yaitu firman Allah, “Tidakkah karu memperhatikan. oreng-oreng yang telah 
menukar nikmat Allah dengan kekar... hingga firman Allah, “Sesungguhnya wempet kembalikalian 
adalah neraka." (5/2675). 

520 Al-Qurthubi berkata, “Adapun yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy, dan ayat ini turun. 
pada mereka.” Abu Thufail berkata, “Aku mendengar Ali berkata, “Mereka adalah orang-orang 
Quraisy yang menyembelih pada perang Badar.” Dan juga yang mengatakan bahwasanya ayat ini 
Turun pada orang-orang yang berbuat jahat dari kaum Quraisy Bani Makhzum dan Bani Umayyah, 
adapun Bani Umaryah mereka diberikan kesenangan sampai pada waktu tertentu, dan Bani 
Makhzum mereka dibinasakan peda perang Badar" ucapan ini dikatakan clch Ali bia Abi Thalib 
dan Umur bin Al-Khaththab $ Adapun perkataan keempat adalah mereka adalah orung orang 
yang masak Nasrani dari bangsaarah yaitu Jaklah bin Adam dan para sahabatnya ketika mereka 
ia marampar, hingga Umar mengishas mereka, akan terapi ia tidak terima hingga aa keluar dari 
Islam dan memeluk agama Nashrani 


306 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Sembilan Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 24 Firman Allah #6: 
O Gani Ga II Ka Ga gi Eng SG 
“Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang berada di 
depan di antara kalian dam sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang 
yang berada di belakang (di antara kalian).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan cari At-Tirmidzi, An-Nasai, Al-Hakim dan yang lainnya: 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Suatu ketika ada seorang perempuan yang 
paling cantik di antara para perempuan shalat di belakang Rasulullah & 
Sebagian orang kemudian maju sehingga berada di Shaff (barisan) pertama 
supaya tidak bisa melihat perempuan tersebut. Sedangkan sebagian yang lain 
mundur sehingga berada di shuff belakang, Tujuannya ketika ruku', dapat 
melihat perempuan cantik tersebut melalui bawah ketiaknya.” Hingga Allah 
menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang 
yang berada di depan di antara kalian dan sesungguhnya Kami mengetahui pula 
orang-orang yang berada di belakang (di antara kalian) "72! 


Dha Diriwayatkan Ar- Tiru dei (3122) dalam Pub Ar Tafsir, AMQurihubi menyatukan Menurut 
pendapar yang paling shahih bahwasanya hadits ini dasi Abu Al-Jtuzx', bukan dari Ibnu Abbas. 
At-Tirmidzi menguatkan perkataan Al Ourthubis Diriwayatkan dari Ja'far kin Salman mengenai 
hadi ini dari Amn bira Malik dari Abu AL Jama semisal belt tersebut Tidak pernah disebutkan 
ada dari Ibnu Abbas. Hal ini menjadi seperti yang lebih shahih dibandingkan dari hadits yang 
diriwayatkan dari Nuh. 


Asbabun Nuzul 307 


Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Dawud bin Shalih, ia mengatakan, 
Sahl bin Hanif Al-Anshari berkata, “Tahukah kalian karena kejadian apa 
diturunkan ayat “Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang 
berada di depan di antara kalian dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang- 
orang yang berada di belakang (di antara kalian)” Aku (Dawud bin Shalih) 
berkata, “Apakah diturunkan dalam urusan perang di jalan Allah?” Sahl 
menjawab, “Tidak, Akan tetapi diturunkan dalam urusan shufuf (barisan- 
barisan) shalat.” 


Ayat 45, Firman Allah 46: 


sn, MEN KE. 
Op AK 
“Sesungguknya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan (di 
dekat) mata air-mata air (Yang mengalir) .” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ats-Tse'labi meriwayatkan dari Salman Al-Farisi bahwasanya ketika 
mendengar firman Allah Te'ala, “Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar 
tempat yang telah diancamkan kepada mereka semuanya.” (Al-Hijr: 43) ia 
berlari sampai tiga hari karena rasa takut yang tidak ia sadari. Kemudian 
Salman dibawa kepada Nabi &. Beliau lalu menanyakan perihal itu kepada 
Salman. Salman berkata, “Wahai Rasulullah, telah diturunkan ayat ini, 
“Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan. 
kepada mereka semuanya.” Demi Dzat yang mengutusmu dengan membawa 
kebenaran, sungguh hatiku terasa terpotong-potong.” Kemudian Allah 
menurunkan ayat, “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam 
surga dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir) “>? 


Ayat 47, Firman Allah 4: 
pr arai 


OMi pa PPAS an E 


Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, 
sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadaban di atas dipan- 
dipan 


522 Ibnu Katsir menyebutkannya (2/817) dalam kitab Tafsir-nya, 
523 Al-Qurthubi (3/3754) 


308 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Al-Husain bahwasanya 
ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar, Umar, dan Ali, “Dan Kami 
lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka 
merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Dikatakan, 
“Dendam apa?" ia menjawab, “Dendam jahiliyah. Sesungguhnya Bani 
Tamim, Bani Adi, dan Bani Hasyim memiliki permusuhan di zaman 
jahiliyah. Tatkala mereka mosik Islam, maka mereka suling mencintai, 
Saat Abu Bakar masuk Islam, ia terserang penyakit pinggang. Ali kemudian 
memanaskan tangannya lalu dengan tangannya itu ia menghangatkan 
pinggang Abu Bakar.” Maka turunlah ayat ini.” 


Ayat 49, Firman Allah 45: 
DS Oa aa 


“Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Akulah 
Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, ia mengatakan, 
“Rasulullah & berpapasan dengan sejumlah sahabat yang sedang tertawa. 
Beliau berkata, "Kenapa kalian tertawa, sedangkan disebutkan surga dan 
neraka di antara kalian?” Maka turunlah ayat ini, "Kabarkanlah kepada 
hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya adzab-Ku adalah adzab yang sanga: 
pedih. (Al-Hijr: 49-50)" 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur periwayatan lain yaitu dari 
seorang sahabat Nabi @ yang mengatakan, “Rasulullah memerhatikan kami 
dari pintu tempat masuknya Bani Syaibah. Beliau lalu berkata, “Aku tidak 
ingin melihat kalian tertawa.” Kemudian beliau kembali lagi dengan berjalan 


524 Dha if Disebutkan As-Suyutbi (4/101) dalam Ad-Dsrr ALMantsar. Setelah menuturkan khabar 
Ini, Al-Qurthubi mengatakan; Ali berkata, “Aku berharar diriku, Thalhah dan Zubair 
termasuk golongan mereka yang disebutkan dalam ayat ini.” (5/376). 

Ibnu Katsir berkata (2/722): Mereka adalah sepuluh orang yang diberi kabar gembira masuk surga 
yaitu Abu Bakar, Umar, Ueman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi 
Waggush, Sa'id bin Zaid, dan Abdullah bin Mas'ud. 

525 Dha'if: Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Ausah (7/150). Dalam sanadnya terdapat 
Yazid bin Dirham yang didha'ifkan oleh Ibnu Malin. Al Jurthubi juga menyeburkannya dari Ibnu 
Umar Radhiyallahu Anhu (5/3757). 


Asbabun Nuut 309 


mundur. Beliau berkata, “Sungguh aku tadi sudah keluar, hingga ketika aku 
berada di Hijr (Isma'il) maka Jibril datang dan berkata, “Wahai Muhammad, 
sesungguhnya Allah berfirman kepadamu, “Kenapa engkau membuat hamba- 
hambaKu berputus asa? Kaburkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa 
sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan 
sesungguhnya adzab-Ku adalah adzab yang sangat pedih.” 


Ayat 95, Firman Allah 5s: 
Dua EKA 


“Sesungguhnya Kami memelihara kamu dari (kejahatan) orang-orang yang 
memperolok-olok.” 


Sebab Turunnya Ayat 

AL Bazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Anus bin Malik, ia 
mengatakan, “Rasulullah lewat di hadapan orang-orang (kafir) di Makkah. 
Mereka menggunjing di belakang beliau dengan berkata, “Inilah orang 
yang menyangka dirinya sebagai nabi.” Saat itu beliau sedang bersama 
Jibril, maka Jibril menusukkan jarinya ke tubuh mereka sehingga seperti 
ada bekas kuku dalam tubuh mereka. Hal itu menyebabkan nanah yang 
membusuk sehingga tidak ada seorang pun yang mau berdekatan dengan 
mereka. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya Kami memelihara 
kamu dari (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olok.” 7 


526 Dha'if: As-Suyurhi dalam Ad-Durr Al-Mansur (4/102) dan Ahmad dalam Az-Zuhd hlm. 312. 
Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Al-Mubarak dari Mush'ah dari Tsabit... juga disebutkan 
oleh Ibnu Katsir (2/723). 

527 Dha'4. Disebutkan oleh Al-Haitsami dalam A-Mame', (7/46). Dia mengatakan, “Adh-Thabarani 
meriwayatkan yangdi dalam sanadnya terdupat Musa bin Ubaidah, yaitu perawi yang dha'if. Ibnu 
Kassir, (2/730) menyebutkan nama-nama mereka yaitu Al-Aswad bin Al-Muthalik Abu Zamah, 
Al-Aswad bin Abdu Yaghuts bin Wahab bin Abdu Manaf dari Bani Zubrah, Al-Walid bin Al- 
Mughirah Al-Makhzumi, A-Ash bin Wa'il As-Sahmi, Al-Haritsbin Ath-Thalathalah Al-Khuza'i. 


310 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Seratus Dua Puluh Delapan Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 8: 


LÊ 77 E ja Tana kar ea EEPE] 
“Ketetapan Allah pasti datang, maka Ta kamu meminta agar 
dipercepat. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka 
bersekucukan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
“Tatkala turun ayat, “Ketetapan Allah pasti darang,” maka para sahabat 
Rasulullah & menjadi gelisah, sehingga turunlah ayat, “Maka janganlah 
kamu meminta agar dipercepat,” maka mereka pun menjadi tenang?” 
528 Tbnu Katsir berpendapat bahwa surat ini adalah surat Makkyyah. Al-Ourthubi dalam Tafsir 


Al-Qurihu (5/3789) mengarakan, “Seluruh surat ini adalah Makkiyyah. Dinamakan surar An- 
N'um karonu di dalamnya Allah menuturkan mengonsik nikmat 


amar yang diberikan kepada 


hamba-Nya ...Tanu Abbas mengatakan, surar ini adalah Mekky 
yangturun di kota Madinah setelah terbunuhnya Hamzah, Tiga ayat itu adalah firman Allah “Dan 
Janganlah kom tukar perjanjianmu dengan Alloh dengan Forga seng sedikit (murah! ," hingga firman 
“Allah, “Dengan pahale yang ebi baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (An-Nahl: 95-97) 

529 Al-Qurthubi menuturkan dalam Tafsir Al-Qunhubi (5/3790) dan menambahkan bahwasanya Nabi 
bersabda setelah ayat tersebut, “Aku diutus dan Hari Kiamat seperti mi." Beliau memberi isyarat 
dengan jari telunjuk dan jari tengah. Beliau bersabda, “Hampir saja Hari Kiamat mendakuluku, 
tetapi justru aku mendahududnya.” AL Ounbubi menambahkan, ketika turun ayat, "Telah dekat 
(datangnya) lesi Kiamat dar bulan telah terbelah. (AL amar: 1) maka orang-orang kafir berkata, 
“Orang ini menyangka bahwa Hari Kiamat celah dekat, Tahanlah apa yang kalian lakukan Tahan 
dan tunggulah,” Ketika mereka tidak melihatapa-apa maka mereka berkata, “Kami tidak meliha: 
adanya sesuatu!” Kemudian turunlah ayat, “Telah dekat kepada marssia Hari Perhitungan amal 


Ih kecuali iganyardi antaranya 


Asbabun Nuut 311 


Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab “Zawa'id Az-Zuhd”, serta 
Ibnu Jarir dan Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Hafsh, 
dia mengatakan; ketika turun ayat “Ketetapan Allah pasti datang," Para 
sahabat berdiri. Kemudian turunlah ayat, “Maka janganlah kamu meminta 
agar dipercepat.” 


Ayat 38, Firman Allah ik: 


bos 47 ea 


Paan AT SA US AA 


eh ta Akr 

DSA Kié 
“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh- 
sungguh, “Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati.” (Tidak 
demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai 
suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abul Aliyah, dia 
mengatakan; Dahulu ada laki-laki Muslim yang memiliki urang kepada 
orang musyrik. Otang musyrik itu kemudian datang untuk menagih utang. 
Orang Muslim itu berkata, “Aku berharap setelah mati, maka akan seperti 
ini dan seperti itu." Orang musyrik itu kemudian berkata, “Sungguh engkau 
menyangka bahwa dirimu akan dibangkitkan setelah mati.” Orang musyrik 
itu kemudian bersumpah dengan sungguh-sungguh, “Allah tidak akan 
pernah membangkitkan orang yang sudah mati.” Akhirnya turunlah ayat 
tersebut! 


Ayat 41 Firman Allah 4: 


Ia.” (ALAnbiyaa': 1) Mereka khawatirdan menanti dekatnya Hari Kian 
hari kemudian mereka berkata, “Kami tidak melihat sesuatu adanya sesuatu 
ayat, “Ketetapan Alleh pasti datang.” (An-Nahl 1) Al-Qusthubi mengatakan, syat tersebut sebagai 
jawaban atas ucapan An- Nadharbin Al-Harits, “Ya Allah, jika itu adalah kebenaran dari sisi-Mu 
marka segerakanlah datangnya adab” 

530 Dba'if: Lihat: Ad-Durr AlMantsar, (4/123) 

531 Ibnu Jari menyebutkan (14/73) dari Abul Aliyah, Al-Qurthubi juga meriwayatkannya (3/3830). 


312 Asbabur Nuzul 


r ASR o. Tg setge 

O BKI BIS AS, 

“Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, 

pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia 

Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, jika mereka 
mengetahui." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Dawud bin Abu Hindun bahwasanya 
ayat, “Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya" 
hingga firman Allah, "Dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal.” 
diturunkan berkenaan dengan Abu Jandal bin Suhail.” 


Ayat 75, Firman Allah 4g: 


EK a seb ai EL GS 
f 


MN DAJT boi Gb HA, 
BA 


“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki 
yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami 
beri rezeki yang baik dari Kami, lalu ia menafkahkan sebagian dari rezeki 
itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka 
itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada 
mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, 


532 Ibnu Katsir Berkata (2/734): Ada kemungkinan sebab tarunnya ayat itu berkenaan dengan 
orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, Mereka adalah orang-orang yang mendapat siksean dari 
kaumnya di Makkah sehingga mereka terpaksa keluar menuju Habasyah demi menyelamatkan 
keimanan sehingga bisa beribadah kepada Allah. Diantara pimpinan mereka adalah Utsman bin 
Affan beserta istrinya yang bernama Rucayyah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Ja'far bin Abu 
Thalib sepupu Rasulullah $, Mereka berjumlah sekivar delapan puluh orang terdiri deri laki-laki 
dan perempuan. Semoga Allah meridhai merekasemua, dan mereka juga ridha kepada Allah. 
Al-Qurthubi berkata (5/3831): Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Suhaib, Khabab, 
Bilal dan Amar Mereka disiksa oleh penduduk Makkah sehingga terpaksa mengatakan apa 
yangdiinginkan oleh orang-orang kafir itu. Ketika mereka dilepaskan maka mereka berhijrah ke 
Madinah. Al- Wahidi menuturkan hal ini dalam Asbab An Nuzul hlm. 234. 


babun Nusul 313 


“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki 
yang tidak depat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri 
rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara 
sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka isu sama?” Ibnu Abbas 
mengatakan, ayat tersebut turun berkenaan dengan laki-laki dari suku 
Ruraisy dan budaknya. Sedangkan firman Allah, “Dan Allah membuat 
(pula) perumpamaan; dua orang lelaki yang satunya seorang bisu...." (An- 
Nahl: 76) turun berkenaan Utsman bin Affan dan bekas budaknya. Bekas 
budak ini membenci Islam serta melarang Utsman mengeluarkan sedekah 
dan berbuat kebaikan. Kemudian turunlah ayat tentang dua orang yang 
berbeda tersebut 


Ayat 83, Firman Allah &£: 


Te KANG = KAWA AGA atra zA oor 

(AA Gi San A SA Tan Oppa 
“Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan 
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kufur.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya ada seorang 
Arab Badui menghadap Nabi untuk bertanya kepada beliau. Beliau lalu 
membacakan ayat, “Dan Allah menjadikan bagimu tumah-rumahmu sebagai 
tempat tinggal.” (An-Nahl: 80) Arab Badui itu berkata, “Ya.” Kemudian 
beliau membacakannya lagi, “Dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah 
(kemah-kemah) dari kulit binatang temak yang kamu merasa ringan (membawa) 
nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim.” (An-Nahl: 80) 
Selanjutnya beliau membacakan seluruh ayat, sedangkan orang Arab 
Badui itu terus berkata, “Ya,” hingga sampai pada ayat, “Demikianlah Allah 
menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)." 
(An-Nahl: 81) setelah itu Arab Badui itu berpaling. Kemudian Allah 
menurunkan ayat, “Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka 


mengingkarinya den kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kufur.” "4 


D 


533 Al Ourehubi (5/3875) menyebutkan tentang ayat 76 (surat An-Nahl) yaitu, “Dan Allah membuat 
(pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang sarunya seoreng yang bisu..." Al-Qurthubi mengatakan, 
ayat iai menyebutkan tentang perumpamaan aras Abu Bekar dan bekas budaknya yang kafir. Ada 
Fula yang mengatakan berkenuan dengan Abu Jahal dan Ammar bin Yasir Al-Ansi. Abu Jahal 
menyiksa Ammar. Ada pula yang mengatakan berkenaan dengan Hisyam bin Arru bin Al-Haris, 
seorang kafir yang sangat sedikit kebaikannya dan memusuhi Nabi 8, 

534 Ibnu Katsir (2/756) 


314 Asbabur Nuzul 


Ayat 91, Firman Allah 4: 
Ban sediaan AA Uta Bhs jaba mi Sea a a 
LG Sage NAN aga ih 
CAGE YSS ne AA In 
ORAA 
“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 
kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, 
ag PEET E E sebaga E EE E RA 
sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu Jarit meriwayatkan dari Buraidah, ia berkata, “Ayat ini turun 
berkenaan dengan peristiwa baiat Nabi 2." 


Ayat 92, Firman Allah 4#: 


-A orez 


Kn IK BK 
ka DK Ka SK uh 


Teyre t siii 


a KG KG RN ra ei A 
Dua 


“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan 
benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, 
kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, 
disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan 
yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal iu. Dan 
sesungguhnya di hari kiamat akan dijeluskan-Nya kepadamu apa yang dahulu 
kamu perselisihkan itu.” 


535 Ibnu Katsir (2/160) mengatakan bah wubuiat ini merupakan baiat untuk masuk Islam, Al-Qurthubi 
menambahkan, bahwa ada sebab yang lain. Dia mengatakan, “Ayat ini turun berkenaan dengan 
komitmen sumpah semasa zaman jahiliyah, sedangkan Islam datang untuk menepatinya. Pendapat 
Ini dinisbatkan kepada Qatadah, Mujahid, dan Ibnu Zaid (5/3895). 


Asbabun Nuut 315 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Hafsh, ia 
berkata, “Bahwa Dahulu Sa'idah Al-Asadiyah adalah seorang perempuan 
yang gila, kerjanya mengepang dan mengurai rambutnya. Kemudian 
turunlah ayat, “Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang 


menguraikan benangnya." ** 
Ayat 103, Firman Allah 46: 


Pa Sh sep un en AA aa ator ogge 
SM LA IS PIR ya A pi AA 
Pa AAS a a oa 
IG NG Naas AA a) ida 
“Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata, “Sesungguhnya 
Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad).” 
Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar 
kepadanya adalah bahasa Ajam, sedang Al-Qur'an adalah dalam bahasa 
Arab yang jelas." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad dha'if, ia 
mengatakan, “Bahwa dahulu Rasulullah & mengajar seorang penyanyi 
laki-laki bernama Bal'am. ia adalah seorang yang berbahasa non-Arab. 
Sementara itu, orang-orang musyrik melihat beliau keluar masuk rumah 
Balam.” Mereka berkata, “Ia (Muhammad) diajar oleh Baf'am." Kemudian 
Allah menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa 
mereka berkata, “Sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia 
kepadanya (Muhammad) 233 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Hushain dari Abdullah bin 
Muslim Al-Hadhrami, ia mengatakan, “Kami mempunyai dua orang hamba 


536 AL @urthubi berkata (5/3697): dahulu kal di Makkah ada seorang perempuan bodoh yang bemama 
Rithah binti Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah yang mengepang lalu menguraikan 
rambutnya terus menerus, Perbuatan itu kemudian dijadikan perumpamaan bagi orang yang 
bersumpah untuk menepati janjinya tetap: malah mengingkarinya. 

537 Ibuu Jarin (14/120) menyebutkan dela Tufsir-nya 
Ibnu Katsir berkata (2/763); Az Zuhri meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayrab bahwa yang 
mengatakan hal tesebut adalah seorang laki-laki musyrik yang dahulu pernah menjadi penulis 
wahyu begi Rasulullah @ terapi kemudian keluar dari Islam dan melakukan kebohongan dengan 
ucapan ini. Ada pula yang mengatakan bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Salman Al- 
Farisi 


316 Asbabur, Nuzul 


sahaya, yang satu bernama Yasar dan satunya lagi bernama Jabr. Keduanya 
adalah orang Sisilia. Mereka berdua suka membaca kitab milik mereka lalu 
mengajarkannya. Suatu ketika Rasulullah lewat di depan keduanya dan 
mendengar bucaan keduanya.” Orang-orang lalu berkata, “Sesungguhnya 
ia (Muhammad) belajar dari mereka berdua.” Kemudian turunlah ayat 
tersebut. 


Ayat 106, Firman Allah 4: 


Baka ANG AS anan ba Ah jens 


> saa Ye be AS ik 
Geet 


“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (ia mendapat 
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap 
tenang dalam beriman (ia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan 
dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya 
adzab yang besar." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibau Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Tatkala 
Nabi & hendak berhijrah ke Madinah .... Orang-orang musyrik 
menangkap Bilal, Khabab, dan Ammar bin Yasir .... Adapun Ammar 
terpaksa mengucapkan perkataan yang menyenangkan mereka dengan 
tujuan untuk menyelamatkan diri. Ketika kembali kepada Rasulullah &, 
Ammar menceritakan apa yang menimpanya, Rasulullah lantas bertanya, 
“Bagaimana keadaan hatimu ketika engkau mengucapkan itu? Apakah 
merasa lapang dengan apa yang engkau ucapkan?” Ammar menjawab, 


A 


538 Liha: Tafsir Ibnu Katsir di atas dan Tafsir Ibnu Jarir, Al-Qurthubi mengumpulkan seluruh nama- 

nama mereka, Dia mengatakan, “Dahulu ada budak milik Al-Mughirah yang bernama Ya'sy serta 
va orang budak beragama Nashrari milik Ibnu Al-Hadhrami, namanya yang satu Yasar dan yang 
lainnya bernama Jabr. Ats-Tsallahi mengarakan bahwa salah satu di antara keduanya bernama 
Nabar bergelar Abu Fukaihah dan sarunya lagi bernama Jab. Keduanya adalah orang Sisilia yang 
bekerja membuat pedang. Mereka berdua biasa membaca Taurat dan Injil." 
“Ada pula yang mengatakan, Nenmanyaadelah Ades yang menjadi budak dari Ubah bin Rabi'ah.” 
'Ada pula yang mengatakan, Namanya Abis yang menjadi budak dari Huwaithib bin Abdul 
serta Yasar Abu Fukaihah mantan budak Ibnu Al-Hadhrami. Kedua budak itu telah masuk Islam. 
Adapun semua pendapat ini adalah sesuatu yang sifatnya kemungkinan dan tidak bertentangan 
satusama lain. Sebab, idek mungkin memberi isyarat kepad: mereka semua dan menyangka bahwa 
merekalah yang mengajar Rasulullah. (5/3905) 


babun Nusul 317 


“Tidak.” Kemudian Allah menurunkan ayat, “Kecuali orang yang dipaksa 
kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa)" 

Mujahid meriwayatkan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan 
penduduk Makkah yang beriman. Mereka dikirimi surat oleh para 
sahabatnya yang berada di Madinah supaya berangkat berhijrah. Kemudian 
mereka keluar rumah untuk pergi ke Madinah. Tetapi orang-orang Quraisy 
menjumpai mereka di tengah jalan sehingga mereka mendapat ujian yang 
berat bahkan sampai mengucapkan kalimat kekufuran karena terpaksa. 
Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka." 

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab Ath-Thabaget dari Umar bin 
Al-Hakam, ia berkata, “Ammar bin Yasir disiksa hingga tidak sadar apa 
yang dia ucapkan. Shuhaih disiksa hingga tidak sadar apa yang dia ucapkan. 
Abu Fukaihah disiksa hingga tidak sadar apa yang dia ucapkan. Begitu pula 
dengan Bilal, Amir bin Fubairah dan kaum Muslimin lainnya.” Berkenaan 
dengan mereka, turunlah ayat, "Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi 
orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan.” (An-Nahl: 110) 


Ayat 126, Firman Allah 


Be maan 


TR Pro agan AA Ga jing | bas Pe a5 


“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang 
sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu 
bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Ad Dala'il, dan Al-Bazzar meriwayatkan. 
dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah & berdiri di hadapan jenazah 
Hamzah yang mati syahid. Tubuh Hamzah telah dikoyak-koyak oleh musuh. 


539 Al-Qurehubi menuturkannyasecara panjang lebar, (3/3907-3908) 
ta, “Adapun orang kufursetelah sebelumnya beriman, maka Allah akan murka 
I-Kalbi mengatakan, “Mereka adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, 

Mugayyis bin Shatabeh, Abdullah bin Kharhal, Jas bin Al-Walid bin Al-Mughirah, Mereka 
tulah orang-orang pang kufur sewek sebelumnya berituan. 
Ibnu Jarit menuturkan riwayat ini dari Al-Auti yang dianggap dha'if. (14/122) 

540 As Suyuthi menuturkan dalam Ad-Durr Al Mansur, (4/147. 

541 Shalih: Lil Inss Satul (341/178). Iban Katie (2/754) menambahkan bahwasanya Rasulullah 
8 bersabda kepada Ammar, “Seandainya mereka mengulangi perbuatannya, maka ulangi pula 
perbustarmu.” 


318 Asbabur Nuzul 


Beliau bersabda, “Sungguh aku akan mengoyak tujuh puluh orang dari mereka 
sebagai ganti atas dirimu.” Kemudian turunlah Jibril, sedangkan beliau masih 
membawa ayat terakhir surat An-Nahl yaitu firman Allah, “Dan jika kamu 
memberikan balasan, maku baluslah dengan balasan yang sama dengan siksaan 
yang ditimpakan kepadamu." sampai akhir surat. Rasululah & lalu menahan 
diri dan tidak jadi melakukan apa yang sebelumnya akan dilakukan.“ 


At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad hasan, begitu pula dengan 
Al-Hakim yang meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya ia 
mengatakan, “Tatkala Perang Uhud, sahabat Anshar yang mati syahid ada 
enam puluh empat orang, sedangkan sahabat Muhajirin yang meninggal 
ada enam orang. Di antara mereka terdapat paman Nabi, Hamzah bin 
Abdul Muthalib. Orang-orang kafir telah mengoyak-ngoyak tubuh mereka 
yang mati syahid.” Orang-orang Anshar lalu berkata, “Seandainya kami 
mendapat kemenangan seperti hari ini, niscaya kami akan berbuar lebih 
daripada yang mereka perbuat.” Ketika peristiwa Fathu Makkah, Allah 
menurunkan ayat, “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah ...”3 


Melihat zhahir riwayat ini, berarti ayat tersebut turun pada peristiwa 
Fathu Makkah, sedangkan dalam riwayat sebelumnya dikatakan bahwa 
turun ayat tersebut pada saat Perang Uhud. Ibnu Al-Hashar mencoba 
mengkompromikan keduanya dengan menyatakan bahwa ayat tersebut 
untuk pertama kalinya turun di kota Makkah, kemudian kedua kalinya di 
daerah Uhud, dan ketiga kalinya ketika Fathu Makkah. Tujuannya supaya 
mengingatkan kepada hamba-hamba Allah.” 


542 Dha'f Jidon (lemah sekali): Diriwayatkan Al-Hakim (3/218) dalam hadis: ini ada perawi yang 
lemah yaitu Yahya Al-Hamani, As-Suyuthi juga meriwayatkan dalam Ad.Dum A-Manisur. (4/150) 
543 Hasan: At-Tirmidzi (2139) meriwayatkan dalam Bab At-Tafsir 
544 IbnuKatsir meriwayatkan dari Abul Aliyah dari Ubayy bin Ka'ab, ia berkata, "Ketika perang Uhud, 
dari kalangan sahabat Anshar mati syahid sebanyak enam puluh orang, sedangkan dari kelangan 
sahabat Muhajirin sebanyak enam orang.” Kemudian para sahabat Nabi & berkata, “Seandainya 
kita mendapat kemerangan dari kaum musyrikin seperti mi, niscaya kita akan berbuat lebih dari 
pembunuhan yang mereka lakukan,” Ketika peristiwa Fahu Makkah, salah seorang sahabat berkata. 
ang Quraisy idak akan dikenal lagiserelak lari ini.” Kemudian ada salah seorang yang berseru, 
Sesungguhnya Rasulullah & telah memberi rasa aman kepada setiap orang kuli hiom dan kuli 
putih selain si Fulan dan si Fulan." Orang itu lalu menyebutkan nama-namanya. Allah Tabaraka 
ua Ta'ala kemudian menurunkan ayat. “Dan jika kamu memberikan belasan... sampai akhir surat. 
Kemudian Rasulullah # bersabda, "Kita akan bersabar dan ndak menjatuhkan hukuman.” (2/770) 
Ibnu Katsir berkata, "Riwayat ini sangat lemah.” Lihat: Ax-Zuhd, (5/135) dan Al-Hakim (2/197) 


babun Nuzul 319 


Makkiyyah, Seratus Sebelas Ayat 


Ayat 15, Firman Allah 4: 


3 ai 


j; Ge IA ker Deal AK Tang 
at ENG AA LING 

Lo) Ie 5 Ea Sesi, yu 
“Barangsiapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat 
petunjuk untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat, maka bahaya 
kesesatannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak 
akan memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengadzab (suatu 


kaum) sebelum Kami mengutus seorang rasul.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dalam kitab At-Tamhid dengan sanad 
dha'if dari Aisyah tes, ia berkara, “Khadijah bertanya kepada Rasulullah & 
mengenai anak-anak kaum musyrikin. Beliau menjawab, “Mereka bersama 


545 Ibnu Katsir berkaral 3/5: Sura: ini adalah Surat Makkiyyah kecuali ayat 26, 32, 33, dan 57. Begitu 
pula dengan ayat 73sampai ayat 8). Jumlah ayat dalam surat ini ada 11 1.” Al-Bukhari mengatakan, 
“Adam meriwayatkan kepada kami... aku mendengar Abdullah bin Mas'ud <: mengatakan 
bahwasanya Bani Israel disebutkan dalam suret Al-Isra", Al-Kehtfi, dan Maryam. Surat-surat iru 
temasuk yang terdahulu dan bias dibaca. 

Aluna berkata, Abdurahman menceritakan, Akumecadeugar Aisyah berkata, Dahulu Rasulullah 
& berpucsa sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak mau berbuka, Dan beliau idak puasa 
sehingga kami mengatakan beliau tidak ingin berpuasa. Dahulu kelinu setiap malam membaca 
surat Bani Israil dan Ar-Zumar. 

Ibnu Katsir mengatakan, “Hadits pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4708) dalam Bab At- 
Tafsir, sedangkan hadis kedua juga diriwayatkan dalam Bab At-Tafir (4874). 


320 Asbabun Nuzul 


dengan ayah-ayah mereka.” Kemudian aku bertanya kepada beliau mengenai 
hal tersebut. Beliau menjawab, “Allah Maha Mengetahui atas apa yang mereka 
kerjakan.” Kemudian aku bertanya kepada beliau mengenai hal tersebut 
setelah agama Islam menjadi kuat, Turunlah ayat, Dan seorang yang berdosa 
tidak akan memikul dosa orang lain,” Beliau berkata, “Mereka berada di atas 
fitrah." Atau beliau berkata, “Mereka berada di surga.” 


Ayat 26, Firman Allah 3: 
Dani Pan ai in 
O Dai AS IA NG PSA ra oS 


“Dan berikanlah kepada karib kerabat akan haknya, kepada orang miskin 
dan urang musafir: dan janganlah kamu mengkambur-hamburkan (haramu) 
secara mubadzir.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al- 
Khudri, ia berkata, “Tatkala diturunkan ayat, “Dan berikanlah kepada karih 
kerabat," Rasulullah #8 memanggil Fathimah kemudian beliau memberinya 
tanah di daerah Fadak.” 


Ibnu Katsir mengatakan, hadits ini musykil (janggal) karena seakan- 
akan memberitahukan bahwa ayat tersebut adalah Madaniyyah, padahal 
menurut pendapat yang masyhur adalah sebaliknya. 


Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Ihnu Abbas hadits yang serupa, 
Ayat 28, Firman Allah 3: 


3g he - na pasi LL 


TB MI SAI II or TE nk IR ey 
(Ona 


546 Dha if: Diriwayatkan Ibnu Abdil Bare (18/117) dalam At-Tamhid. 
Al-Qurthubi berkata(5/3959); Ibnu Abhas mengatakan, “Ayat ini turun berkenaan dengan 
Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid berkata kepada penduduk Makkah, “Ikurilah aku dan 
Ingkarilah Muhammad, Biarlah dosa-dosakal an, aku yang menanggungnya. Kemudian turunlah 
ayat tersebut. 

547 Dha'if Diriwayatkan Al-Haitsami (7/49) yangdinisbatkan kepada Ath-Thabarani, Is mengatakan, 
“Dalam hadits ini ada perawi bernama Athiyyah ALJA yang dhaif manak." 

548 Ibnu Katsir (3/53) mengatakan hal ini dan ia menambahkan, “Kemungkinan paling dekat adalah 
hadits itu dipalsukan oleh golongan Rafidhah.” 


Asbabun Nusul 321 


“Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 
Tuhanmu yang kamu herapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan 
yang pantas.” 


Schab Turunnya Ayat 

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Atha` Al-Khurasani, ia berkata, 
“Orang-orang kabilah Muzayinah meminta kepada Rasulullah # kendaraan 
untuk mengangkut mereka. Beliau lalu berkata, “Aku tidak menemukan 
sesuatu untuk mengangkut kalian." Mereka lalu berpaling, sementara mata 
mereka meneteskan air mata karena merasa sedih. Mereka menyangka 
bahwa Rasulullah $$ sedang murka, Maka Allah menurunkan ayat, “Dan 
jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu.” 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia berkata, “Ayat tersebut 
turun berkenaan dengan orang-orang miskin yang meminta kepada Nabi.” 


Ayat 29, Firman Allah 3%: 


AKE perie Ban ga ag ii Ta 


KE SN SE NG die II LA AI JANG 


Ost 
“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan 


janganlah kamu terlalu mengultakannya karena itu kamu menjadi tercela 
dan menyesal," 


Sebab Turunnya Ayat 

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Yasar Abul Hakam, ia berkata, 
“Rasulullah # mendapat kiriman pakaian katun. Beliau adalah orang yang 
dermawan sehingga pakaian itu dibagi-bagikan kepada orang-orang, Lalu 
datanglah serombongan orang untuk meminta tetapi ternyata pakaian 
itu telah habis dibagi.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah 
kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kemu terlalu 
mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." 


549 Lihat takrijayat 9 surat At-Taubah. 

550 Al-Qurthubi (5/3976) mengatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut sebagaimana dikatakan 
oleh Ibnu Zaid; ayattersebur turun berkenaan dengan suatu kaum yang meminta kepada Rasulullah 
terapi beliau tidak memberi mereka, karena tahu bahwa mereka akan membelanjakannya untuk 
keburukan. Beliau tidak memberi mereka karena berharap puhala, sebub pemberian itu akun 
membantu mereka melakukan kerusakan 

551 Ad-Durr AL Mansur (4/196). Dalam kitab ini disebutkan bahwa Rasulullah mendapat kiriman 
gandum. 


322 Asbabur Nuzul 


Ibnu Mardawaih dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia 
berkata, “Ada seorang anak datang kepada Nabi 24. ia berkata, “Sungguh, 
ibuku meminta engkau ini dan itu.” Beliau menjawab, “Kami tidak punya 
apa-apa hari ini.” ia berkata, “Ibuku mengatakan supaya engkau memberikan 
pakaianmu kepadaku." Beliau lalu melepas pakaian dan memberikannya 
kepada anak iru. Kemudian beliau duduk di rumah dengan keadaan tanpa 
pakaian. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu jadikan 
tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulakannya 
karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” 

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Abu Umamah bahwasanya 
Nabi #8 berkata kepada Aisyah, “Nafkahkanlah apa yang ada di telapak 
tanganku.” Aisyah menjawab, Jika demikian, maka tidak ada yang tersisa 
sedikit pun.” Maka Allah menurunkan ayat, "Dan janganlah kamu jadikan 
tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya 
karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”? 


Melihat #hahirnya, ayat tersebut adalah Madaniyyah. 
Ayat 45, Firman Allah 3: 


BEI 23 GA 3 IKU IN SIS G3 


O BALA Gb 
“Dan apabila engkau membaca Al-Ou'an niscaya Kami adakan antara 


kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu 
dinding yang tertutup.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Bahwa 
dahulu ketika Rasulullah # membacakan Al-Qur'an kepada orang-orang 
musyrik Quraisy dan mengajak mereka kepada Al-Kitab, maka mereka 
berkata dengan nada mengejek, “Hari kami berada dalam tutupan (yang 
menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan di telinga kami ada sambaran. 
dan antara kami dan kamu ada dinding." (Fushshilat: 5). Kemudian Allah 


menurunkan ayat berkenaan dengan mereka, “Den apabila engkau membaca 


552 Disebutkan oleh Al-Ourthubi (5/3979), Ibnu Jarir (14/290), dan Al-Wahidi hlm. 241. 
553 Ad-Dzar Al Mantsur (4/197). 


Asbabun Nund 323 


Al-Qur'an niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak 
beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang termuup.” 4 


Ayat 56, Firman Allah 4: 
an a Pa SR an ana 
Ke ga SE KIA aoi AI HN 


Katakanlah, “Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, 
maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan 
bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari dan lainnya meriwatkan dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, 
Dahulu, ada sekelompok manusia yang menyembah segolongan dari 
jin. Bangsa jin kemudian masuk Islam, tetapi manusia tetap ada yang 
menyembah jin tersebut. Maka Allah menurunkan ayat, “Panggillah mereka 
yang kamu anggap (tuhan) selain Allah.” 


Ayat 59, Firman Allah 46: 


554 Ibnu Katsir berkata(3/63): “Al-Hafizh Abu Ya'la Al-Mushili mengatakan, Abu Musa telah 
menceritakan kepada kami... Dari Asma" binti Abu Bakar ds, ia berkata, “Tatkala turun ayat, 
“Binasalah kedua tangan Abu Lahab.” Ummu Jamil yang matanya juling membawa segenggam 
baru,” Ia berkata, "Kami mengingkarinya dengan mencaci meki, perintahnya kami tolak, dan. 
agamanya kami jauhi.” Sementara itu, Rosulullah 4 duduk dan di sebelah beliau ada Abu Dakar. 
Abu Bakar kemudian berkata kepada beliau, “Perempuan itu hendak ke ini dan aku khawatir 
kalau ia melihat engkau. Rasulullah bel mgguh din tidak akan bisa melihat aku." Beliau lalu 
membaca Al-Qur'an sebagai sarana mencari perlindungan Allah. Salah satu yang dibaca adalah 
ayat, “Dan apabila ergkau membace AlQuran... "(Al-Isra : 45) Kemudian datanglah Ummu Jamil 
dan berdiri di samping Abu Bakar, tetapi ia tidak melihat Rasulullah 46. Ummu Jamil berkata, 
“Wahai Abu Bakar, sampaikan kepadaku bahwa temanmu menpejekku." Abu Bakar berkata, 
“Tidak, demi Tuhan pemilik rumah ini, ia tidak mengejekme." Ummu Jamil kemudian berpalir 
sembari berkata, “Orang-orang Quraisy telah mengerti bahwa akulah anak pemimpin mereka." 
Lihat: Ad-Durr Al- Mantsw (1/205). 

555 Shahih: Al-Bukhari (4714) dalam Bab Ar Tafsir, Ibnu Kutsir (3/68) juga menyebutkannya. la 
berkata bahwa ALU meriwayatkandari Ibu Abbas, dan iamengatakan, “Bahwa dahulu, orang- 
orang musyrik berkata, “Kami menyembah para malsikar, Al-Masih, dan Uzair.” Mereka itulah 
yang nanti akan mereka panggil, yaitu para malaikat, Al-Masih, dan Uzair. 


324 Asbabun Nuzul 


“Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan 
(kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena tanda- 
tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah kami berikan 
kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi 
mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda 
itu melainkan untuk menakuti.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim, Ath-Thabarani dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, para penduduk kota Makkah meminta Nabi 25 supaya 
menjadikan bukit Shafa menjadi emas dan gunung-gunung di Makkah 
menjadi rata sehingga bisa dijadikan tempat bercocok tanam. Kemudian 
dikatakan (oleh Jibril) kepada beliau, “Jika engkau mau, maka engkau bisa 
menanggungkan untuk mereka, dan jika engkau mau, maka engkau bisa 
memberikan apa yang mereka minta. Apabila nanti mereka ingkar, maka 
mereka akan dihancurkan sebagaimana dihancurkannya umat sebelum 
mereka." Beliau menjawab, “Aku akan menangguhkan untuk mereka.” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Dan sekali-kali tidak ade yang menghalangi 
Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), 
melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu.” 

Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Zubair 
hadits yang serupa tetapi lebih panjang lagi. 


Ayat N Firman Allah 46: 


“Dan (ingatlah), ketika Kami wahyukan kepadamu, “Sesungguhnya (ilmu) 
Tuhanmu meliputi segala manusia." Dan Kami tidak menjadikan mimpi 
yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi 
manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Qur'an 


556 Shakih. Diriwayatkan oleh Al-Haitsami (1/50) dalam Al-Majma' 
ini adalah perawi yang shahih.” Al-Hakim (2/362) juga meriwa nshakihkannya 
Hal ini disepakati pula oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Katsir (3/69) dits riwayat dari 
Ahmad yang shahih (1/259). Begitu pula dengan Ibnu Jarir (12/74) dalam Ar-Tafsir. 


Asbabun Nund 325 


Dan Kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah 
menambah besar kedurhakaan mereka.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Abu Ya'la meriwayatkan dari Ummu Hani bahwa tatkala Rasulullah 
8 diperjalankan pada peristiwa Isra” kemudian beliau menceritakannya 
kepada sekelompok orang Quraisy, maka mereka justru mengejek beliau. 
Mereka meminta bukti kepada beliau, Beliau lalu menerangkan ciri-ciri 
Baitul Mugaddas kepada mereka. Beliau juga menerangkan tentang kafilah 
yang dilalui beliau. Kemudian AL Walid bin Al-Mughirah berkata, “Ia 
adalah penyihir." Maka Allah menurunkan ayat, “Dan Kami tidak menjadikan 
mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi 


manusia.” 


Ibnul Mundzir juga meriwayatkan dari Al-Hasan sama seperti hadits 
tersebut. 

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Al-Husain bin Ali bahwasanya 
Rasulullah #8 pada suatu hari terlihat susah. Kemudian dikatakan kepada 
beliau, “Ada apa denganmu wahai Rasulullah. Jangan pedulikan mereka 
karena sesungguhnya apa yang engkau lihat menjadi fimah (ujian) bagi 
mereka.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan Kami tidak menjadikan mimpi 
yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia.” 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad seperti hadits 
tersebut, 

Ibnu Ahi Ya'la meriwayatkan hadits dari Amru bin Al-Ash dari hadits 
riwayat Ya'la bin Murrah. Hadits tersebut merupakan hadits mursal Sa'id 
bin Al-Musayyab. Sedangkan sanadnya dha'if.”* 

Firman Allah 8, “Wasy Syajaratal Mal wumata fil Qur'an” (Dan pohon 
kayu yang terkutuk (Az-Zaqqum) dalam Al-Qur'an.) 

Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al-Ba'ats 
dari Ibnu Abbas, ia berkat, “Ketika Allah menyebutkan Az-Zaqqum untuk 
menakut-nakuti perkampungan Quraisy, Abu Jahal berkata, “Apakah kalian 


557 Hadit shahih dengan beberapa penguat. Abu Ya'la (1/75) meriwayatkannya dalam AlMtujam. 

558 Hadis dha'if. Menurut Al-Qurthuti yang menuki cari Tenu Abbas (5/4010) bahwasanya yang 
dimaksud dengan melihat (r'sacin) di sini adalah melihat dengan maca kepala yang dilakukan 
oleh Nabi $ ketika malam beliau diperjalankan Isra" ke Baitul Muqaddas .... Ada pula yang 
mengatakan maksud dari melihat adalah Nabi & dalam mimpinya melihat skan masuk ke kota 
Makkah pada tahun Hudaibiyah. Tetapi kemudian beliau diusir sehingga kaum Muslimin merasa 
difitnah. Riwayat ini dha'if karena masuk ke dalam surat Makkiyyah. 


326 Asbabur Nuzul 


tahu, apa itu Az-Zaqqum yang dijadikan Muhammad untuk menakut-nakuti 
kalian?” Mereka menjawab, “Tidak.” Abu Jahal berkata, “Yaitu roti dengan 
mentega. Seandainya aku menemukannya niscaya aku akan memakan 
sekenyang-kenyangnya.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan (begitu pula) 
pohon kayu yang terkutuk dalam Alur an. Dan Kami menakut-nakuti mereka, 
tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.” Dan 
Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya pohon Az-Zaggum itu, makanan 
orang yang banyak berdosa." (Ad-Dukhan: 43-44)” 


Ayat 73, Firman Allah 3#: 


KE aé go abi 


GA LA Á Aki Gia WE 


in MIN A We LA 

te) KE FRESI ú Ran 

“Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah 
Kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong 


terhadap Kami; dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu 
jadi sahabat yang setia." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Mardawaih dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ishag, 
dari Muhammad bin Abu Muhammad, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal bin Hisyam, dan para tokoh Quraisy 
keluar mendatangi Rasulullah &. Mereka berkata, “Wahai Muhammad, ke 
sinilah. Kecuplah (sembahlah) tuhan-tuhan kami, dan kami akan bersama- 
sama denganmu masuk agamamu.” Pada saat itu, Rasulullah & sangat berat 
berpisah dengan kaumnya Can sangat ingin agar mereka masuk Islam. Dengan 
demikian, beliau merasa kasihan kepada mereka. Maka Allah menurunkan 
ayat, “Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah 
Kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap 
Kami.” sampai firman Allah, “Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong 
pun terhadap Kami.” (Al-Isra: 73-75) 

Aku (Imam As-Suyuthi) berpendapat bahwa hadits ini adalah yang 
paling shahih di antara sebah turunnya ayat tersebut. Isnadnya jayyid (baik) 
dan memiliki penguat hadits lain. 

559 Dituturkanoleh Ibnu Kaisir (3/71) AL-Auli meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud 


adalah pohon At-Zaggum Ibnu Abbas mengatakan, “Kurma dicampur dengan keju sebagai ganti 
dari rou yang dicampur dengan keju." 


Asbabun Nuzul 327 


Abu Asy-Syaikh meriwayarkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, 
“Dahulu Rasulullah & mengecup Hajar Aswad. Mereka orang-orang kafir 
mengatakan, “Kami tidak akan membiarkanmu mengecupnya sampai 
engkau mau mengecup tuhan-tuhan kami.” Rasulullah & berkata, “Apa 
salahku seandainya aku melakukan hal tersebut (mengecup Hajar Aswad). 
Allah mengetahui bahwa aku berbeda dengan mereka.” Maka turunlah 
ayat tersebut. 

Abu Asy-Syaikh juga meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu Syihab. 
Ta juga meriwayatkan dari Jubair bin Nafir bahwasanya orang-orang Quraisy 
mendatangi Nabi 8. Mereka berkata, “Apabila engkau memang diutus 
untuk kami, maka usirlah orang-orang miskin dan hamba sahaya yang 
menjadi pengikutmu. Kemudian kami akan menjadi sahabatmu.” Maka 
beliau condong kepada perkataan mereka sehingga turunlah ayat tersebut. 

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Ourarhi bahwasanya 
Rasulullah 48 membaca ayat, “Demi bintang ketika terbenam.” sampai 
“Maka apakah parut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al Lata 
dan Al Uzza.” (An-Najm: 1-19) maka setan membisikkan kepada beliau, 
bahwa berhala-berhala itu adalah berhala-berhala yang utama dan syafaat 
mereka akan diterima, Maka turunlah ayat, “Dan sungguh mereka hampir 
membuatmu (Muhammad) gelisah." (Al-Isra': 76) Beliau masih saja merasa 
gundah hingga Allah menurunkan ayat, “Dan Kami tidak mengutus sebelum 
kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia 
mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap 
keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan 
Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.” (Al-Hajj: 52)" 

Riwayat ini menunjukkan bahwasanya ayat tersebut adalah ayat 
Makkiyyah. Adapun ulama yang menyatakan bahwa ayat tersebut adalah 
ayat Madaniyyah berdalil sebagai berikut: 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur ALUfi dari Ibnu Abbas 
bahwasanya kabilah Tsagif berkata kepada Nabi &, “Berilah kami tempo 
selama serahun untuk memberi persembahan kepada tuhan-tuhan kami. 
Ketika kami sudah memberi persembahan kepada tuhan-tuhan kami, maka 
kami akan menyimpan persembahan itu kemudian barulah kami masuk 


560 Ad Durr Al- Mantsia (4/214). 


328 Asbabur Nuzul 


Islam dan menghancurkan tuhan-tuhan tersebut.” Rasulullah kemudian 
bermaksud untuk memberi mereka tempo... Riwayat ini sanadnya dha'if?! 


Ayat 76, Firman Allah 4: 
pa 
Íi Ga SA Ni ia Dasa Ot 5 
OP IE) Kal Si 
“Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di 
negeri (Makkah) untuk mengusirmu daripadanya dan kalau terjadi demikian, 


niscaya sepeninggabmu mereka tidak tinggal, melainkun sebentar suja.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam Ad-Dala`il meriwayatkan dari 
Syahr bin Hausyab dari Abdurrahman bin Ghanam bahwasanya orang- 
orang Yahudi mendatangi Nabi #. Mereka berkata kepada beliau, Jika 
engkau seorang nabi, semestinya berada di Syam. Sebab, Syam adalah 
bumi nanti dibangkirkannya manusia dan tanah para nabi.” Rasulullah 
$ membenarkan perkataan mereka. Beliau lalu berperang di tanah 
Tabuk dengan tujuan menguasai Syam. Ketika sampai di Tabuk, Allah 
menurunkan beberapa ayat dari surat Bani Israil sampai dengan ayat, 
“Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri 
(Makkah) untuk mengusirmu daripadanya.” Allah memerintahkan kepada 
beliau untuk kembali ke Madinah dan berkata, “Di sanalah engkau hidup 
Di sana engkau mati, dan di sana engkau dibangkitkan.” 


Jibril berkata kepada beliau, “Mintalah kepada Tuhanmu, karena 
sesungguhnya setiap nabi pasti memiliki permintaan.” Beliau menjawab, 
“Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku minta?” Jibril menjawab, 
“Dan katakanlah, "Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar 
dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku 


561 Dha'i Al Dunthuhi mer waratkandari Ibnu Atas dalam jalur periwayatan Atha (5/4027), Ibnu 

Jarir (4/297) juga meriwayatkannya. Begitu pula ALWhisi, hlm. 243. 

562 Dha if Disebutkan oleh Ibnu Katsir (3/77) dan Al-Baihaqi, 2/271-272 dalam Ad-Dala'il. Ibnu 
Katsir merejihkan pendapat yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun ketika beliau kembali 
dari Tabuk. Al-Qurthubi (5/4029) mengatakan bahwa ayat tersebut turun ketika penduduk 
Lena Makkah berniat mengusir beliau. Seandainya mereka mengusir beliau, niscaya Allah tidak 
akan menunda siksa, Akan tetapi Allah memerintahkan beliau untuk berhijrah sehingga beliau 
kemudian keluar meninggalkan rumahnya. Inilah pendapa: yang lebih shahih. 


Asbabun Nund 329 


dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.” (Al-Isra': 80) Ayat-ayat tersebut 
turun berkenaan dengan kembalinya beliau dari Tabuk, “44 

Hadits tersebut sanadnya dha if, tetapi memiliki penguat dari hadits 
mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abi Hatim. 
Adapun lafazhnya adalah sebagai berikut; orang-orang musyrik berkata 
kepada Nabi &, “Dahulu para nabi tinggal di Syam, kenapa engkau tinggal 
di Madinah." Beliau lalu herniat untuk tinggal di Syam, maka turunlah 
ayat tersebut. 

Hadits ini memiliki jalur periwayatan secara mursal yang lain dari 
Ibnu Jarir, disebutkan bahwsanya orang-orang Yahudi yang mengatakan 
itu kepada beliau.” 


Ayat 80, Firman Allah 36: 
A toas ARTA ken ara hut he 
ad dab gle GEA gie JI dls adas 
g Z IYA ANG 
“Dan katakanlah, “Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang 
benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah 
kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.” 


Sebab Turunnya Ayat 

At Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia Berkata, 
“Bahwa dahulu Nabi & berada di Makkah, kemudian beliau diperintahkan 
untuk berhijrah. Maka turunlah ayat kepada beliau, Dan katakanlah, “Ya 
Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yong benar dan keluarkanlah (pula) 
aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan 
yang menolong.” 

Hadits ini secara jelas menerangkan bahwasanya ayat tersebut adalah 
ayat Makkiyyah 


Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dengan lafazh yang lebih jelas 
daripada riwayat di atas.“ 


567 Aluna (1/223) meriwayatkannya dalam Al-Musnad, dan begitu pula Ibuu Jucati (157100) 

564 Lihar sebelumnya. 

565 Shahih: At-Tirmidzi (3139) dalam Rab As-Tafir dan mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. 
Al-Qurthubi juga meriwayatkannya (5/4041). 
Ibnu Katsir mengatakan; Al-Hasan Al-Bashri berkata, “Sesungguhnya orang-orang kafir penduduk 
Makkah ketika berkonspirasi untuk membunuh Rasulullah atau untuk mengusir beliau, maka 


330 Asbabur Nuzul 


Ayat 85, Firman Allah 4s: 


AI ANA pa a TET 
IS EN HPA AS maho A3 


CE) 
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu 
termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 


melainkan sedikit.” 


Sebab turunnya ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, “Suatu ketika 
aku berjalan bersama Nabi # di kota Madinah. Beliau pada saat itu 
berpegangan pada tongkat. Kemudian lewarlah sekelompok orang-orang 
Yahudi. Sebagian di antara mereka berkata, “Seandainya kita bertanya 
kepadanya (Muhammad)," Kemudian mereka berkata, “Ceritakanlah 
kepada kami tentang ruh.” Beliau lalu bangkit hingga satu jam dan 
menengadahkan kepala. Dapat diketahui bahwa beliau sedang menerima 
wahyu hingga akhirnya turunlah wahyu. Kemudian beliau menyampaikan, 
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk 
urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.” 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Kaum Quraisy 
berkata kepada orang-orang Yahudi, “Berikan kami sesuatu pertanyaan 
untuk kami tanyakan kepada laki-laki ini (Muhammad).” Kemudian 
orang-orang Yahudi menjawab, “Tanyalah ia tentang ruh.” Kaum Quraisy 
lalu bertanya kepada beliau tentang ruh. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk 
urusan Tuhanku.” 

Ibnu Katsir mengatakan, dua hadits yang terlihat berbeda tersebut dapat 
dikompromikan bahwa ayat tersebut turunnya berulang kali. Demikianlah 
yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. 


Ada kemungkinan bahwa beliau diam saat ditanya orang-orang Yahudi 
karena beliau sedang menunggu penjelasan lebih lanjut. Sekiranya tidak 
demikian, maka ara yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari lebih shahih. 


Allah berkehendak untuk membunuh penduduk Makkah. Maka Allah memerintahkan beliau 
keluar menaju kota Madinah, Saat tulah Allah menurunkan ayat, “Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, 
masukkanlah aku secara masuk yang ben..." 


566 Shahih: Al-Bukhari (7297) dalam ALI tisham. 
567 Ibnu Katsir (3/87). 


Asbabun Nusul 331 


Aku (Imam As-Suyuthi) mengatakan, “Apa yang diriwayatkan oleh 
Al-Bukhari lebih shahih karena perawinya hadir saat peristiwa itu terjadi, 
berbeda dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas," 


Apa 88, Firman Allah 4: 


PE D 


YA Nn Jin kd de bada a 


en SAA A IA 

O Saba ah aa KI in a 

Katakanlah, “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpid untuk membuat 

yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat 

yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi 
sebagian yang lain.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Sa'id atau Ikrimah 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, Nabi & didatangi oleh Salam bin 
Misykam dan beberapa orang Yahudi. Mereka berkata, “Bagaimana 
mungkin kami mengikutimu sementara engkau telah meninggalkan kiblat 
kita. Sedangkan sesuatu yang engkau bawa (Al-Qur'an) menurut kami 
tidak runtut seperti runtutnya Taurat. Turunkanlah kepada kami sebuah 
kitab yang kami mengenalnya. Apabila tidak, maka kami akan datang 
kepadamu dengan membawa kitab seperti yang engkau bawa." Maka Allah 
menurunkan ayat, “Katakanlah, “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul 
untuk membuat yang serupa Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan dapat 
membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu 
bagi sebagian yang lain.” ** 


Ayat 90, 91, 92, dan 95, Firman Allah $: 


d d galih aa ik Sania 
San HA Ki ag gl E AK 


568 Ibnu Katsir (3/89) menuturkannya dan dis tidak menyebutkan nama segolongan orang Yahudi 
tersebut. la menisbatkan kepada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, “Riwayat ini perlu dikaji ulang, 
karens surat ini adalah surat Makkiyyah, sedangkan kan eksnya adalah berkenaan dengan erang- 
orang Quraisy. Adapun orang-orang Yahudi berinteraksi dengan Rasulullah adalah ketika beliau 
di Madinah.” Wallahu A'lam. 


332 Asbabur Nuzul 


Asi GS Gas KAN badi O 


Sing EK AO in 


BEA sung a a 


O LAN kai e 


“Dan mereka berkata, “Kami sekali-kali tidak percaya Bk hingga 
kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai 
sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah 
kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping keping atas 
kami, sebagaimana kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaikat- 
malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau kamu mempunyai sebuah 
Tumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan 
mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab 
yang kami baca.” Katakanlah, “Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini 
hanya seorang manusia yang menjadi rasul?” 


>, 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ishaq dari seorang syaikh penduduk 
Mesir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Utbah bin Rabi'ah, 
Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, laki-laki dari kabilah Abduddar, 
Abu Al-Bukhtari yang menjadi saudara Bani Asad, Al-Aswad bin Abdul 
Muthalib, Zam'ah bin Al-Aswad, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal 
bin Hisyam, Abdullah bin Ubayy bin Umayyah, Umayyah bin Khalaf, 
ALAsh bin Waril, Nubaih bin Al-Hajjaj As-Sahmi, dan Munabbih bin 
AL Hajjaj As Sahmi berkumpul. Mereka berkata, “Wahai Muhammad, 
kami tidak pernah melihat ada seorang laki-laki dari bangsa Arab yang 
melakukan sesuatu kepada kaumnya seperti apa yang kamu lakukan 
kepada kaummu. Engkau mencaci maki nenek moyang, mencela agama, 
membodoh-bodohkan para cendekiawan, mencaci maki tuhan-tuhan 
dan memecah belah para jamaah, Apa yang engkau bawa ini tidak lain 
menjadikan hubungan yang buruk antara kami dengan dirimu. Apabila 
yang kamu bawa ini dengan tujuan untuk mencari harta, maka kami akan 
mengumpulkan harta kami untukmu sehingga engkau menjadi orang yang 
paling banyak hartanya. Seandainya engkau mencari kemuliaan, maka 


Asbabun Nusul 333 


kami akan menjadikanmu sebagai pemimpin kami. Seandainya engkau 
mengharapkan kerajaan, maka kami akan menjadikanmu raja bagi kami. 
Seandainya apa yang engkau bawa ini karena dirimu sakit ingatan, maka 
kami akan mengorbankan harta-harta kami untuk mencari dokter untukmu 
sehingga kami sehingga kami bisa lepas darimu dan menyembuhkan 
penyakitmu.” 

Rasulullah # bersabda, “Apa yang kalian katakan itu tidak ada padaku, 
akan tetapi Allah mengutusku sebagai utusan untuk kalian semua. Allah 
menurunkan kitab untukku dan memerintahkan kepadaku supaya aku menjadi 
pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan bagi kalian." 

Mereka berkata, “Seandainya engkau tidak menerima apa yang kami 
tawarkan kepadamu, maka kamu juga tahu bahwasanya tidak ada manusia 
yang negerinya lebih sempit, hartanya lebih sedikit, dan kehidupannya lebih 
sulit daripada kami. Mintalah kepada Tuhanmu yang telah mengutusmu 
untuk memudahkan kepada kami supaya gunung-gunung yang membuat 
negeri kami terasa sempit menjadi lebih lebar, membuat sumber-sumber 
mata air memancar sebagaimana mata air yang ada di Syam dan Irak, 
membangkitkan kembali nenek moyang yang telah meninggalkan kami. 
Apabila kamu tidak bisa melakukakannya, maka mintalah kepada Tuhanmu 
untuk mendatangkan malaikat yang bisa membenarkan apa yang engkau 
katakana..., supaya Tuhanmu juga menjadikan taman-taman, gedung- 
gedung, dan istana-istana yang terbuat dari emas dan perak, kemudian 
Tuhanmu juga mencukupimu atas apa yang engkau cari, sebab kami melihat 
engkau datang ke pasar-pasar dan mencari penghasilan .... Apabila tidak 
melakukannya, maka runtuhkanlah langit dengan seruntuh-runtuhnya 
sebagaimana yang engkau sangka bahwa Tuhanmu akan bisa melakukan 
apa saja jika berkehendak. Sebab, kami tidak akan mempercayaimu lagi 
kecuali engkau bisa melakukan apa yang kami minta. 

Rasulullah # kemudian pergi meninggalkan mereka. Abdullah 
bin Abu Umayyah turut berdiri sambil berkata, “Wahai Muhammad, 
kaummu memaparkan permintaannya tetapi engkau tidak menyambutnya. 
Kemudian mereka meminta kepadamu supaya engkau memiliki sesuatu 
sehingga mereka tahu kedudukanmu di sisi Allah, tetapi engkau juga 
tidak melakukannya. Kemudian mereka memintamu untuk mempercepat 
siksaan yang engkau takur-takurkan kepada mereka. Demi Allah, aku tidak 
akan pernah beriman kepadamu untuk selama-lamanya sehingga engkau 


334 Asbabur Nuzul 


bisa menjadikan langit sebagai tangga untuk naik ke atasnya. Aku akan 
senantiasa menunggu sehingga engkau bisa memenuhinya atau engkau 
datang dengan membawa naskah yang dapat disebarkan dan engkau diiringi 
empat malaikat yang menyaksikan bahwa engkau sebagaimana yang engkau 
katakan .... Rasulullah #& kemudian meninggalkan mereka dengan perasaan 
sedih. Maka Allah menurunkan ayat kepada beliau berkenaan dengan apa 
yang dikatakan oleh Abdullah bin Abu Umayyah, “Dan mereka berkata, 
“Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu...” sampai ayat, “Maha Suci 


Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul?" 


Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam Sumanenya dari Sa'id bin Jubair 
tentang firman Allah, “Dan mereka berkata, “Kami sekali-kali tidak percaya 
kepadamu ....” Sa'id mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan 
dengan saudara laki-laki Ummu Salamah yang bernama Abdullah bin 
Abu Umayyah. Hadits ini shahih mursal dan menjadi penguat atas hadits 
sebelumnya yang sanadnya masih samar.” 


Ayat 110, Firman Allah 4: 
G IE RN AR AE BRA Aa Ah Ha 
Yu TAG 
Katakanlah, “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang 
mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asma` Al- Husna (nama-nama 
yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalamu 
dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua 


itu 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Mardawaih dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan; Tatkala Rasulullah #8 masih berada di Makkah, beliau 
berdoa, “Ya Allah, Ya Rahman.” Orang-orang Quraisy berkata, “Lihatlah 
oleh kalian orang murtad ini, Dia melarang kita berdoa kepada dua tuhan, 


569 Dha if Ibnu Jarir (15/1 10) meriwayatkan dandi antara perawinyaada Muhammad bin Ishaq yang 
terkenal sebagai seorang yang sangat juurtetepi terkadang meriwayatkan secara mudalis dan juga 
menggunakan tedaksiriwayat am (dari). Gurunya juge tidak diketahui sehingga haditinyu dianggap 
lemah. 

570 Hadits mursal, Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (15/111). Al Ourthubi menambahkan dalam perawinya 
yaitu An-Nadhr bin Al-Harits (5/4056). Lihat pula ALAWahidi, hlm. 246-247. 


Asbabun Nuzul 335 


sementara dia sendiri berdoa kepada dua tuhan.” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Katakanlah, “Serulah Alloh atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama 
yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asma" Al-Husna (nama-nama 
yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalarmu dan 
janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.” 
Al-Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang 
firman Allah, “Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan 
janganlah pula merendahkannya.” Al-Bukhari mengatakan, “Ayat ini turun 
ketika Rasulullah # sedang berdakwa secara sembunyi-sembunyi di Makkah. 
Ketika beliau shalat bersama para sahabatnya, beliau mengeraskan suaranya. 
dalam membaca Al-Qur'an. Orang-orang musyrik ketika mendengar 
Al-Quran, mereka mencaci makinya, Dzat yang menurunkannya, dan 
Rasulullah yang membawanya. Maka turunlah ayat tersebut.” 
Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat tersebut turun 
berkenaan dengan tata cara berdoa.” 


Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas hadits yang serupa. 
Kemudian ia merajihkan hadits pertama karena sanadnya lebih shahih. 
An-Nawawi dan ulama hadits yang lain juga merajihkannya. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Akan tetapi ada kemungkinan 
kedua hadits itu bisa dikompromikan, bahwa turunnya ayat tersebut 
berkenaan dengan masalah berdoa di dalam shalat.” 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits riwayat Abu Hurairah, ia 
mengatakan, “Rasulullah £ tatkala shalat di Baitullah, beliau mengeraskan 
suaranya dalam berdoa. Maka turunlah ayat tersebut," 

Ibnu Jarir dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan: 
Ayat tersebut turun berkenaan dengan bacaan tasyahud. Riwayat ini 
berdasarkan kepada riwayat sebelumnya tentang masalah berdoa ketika 
shalat. Ibnu Mani? dalam Musnad-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas; 
bahwa dahulu orang-orang mengeraskan suara ketika berdoa, “Ya Allah, 
ampunilah aku.” Maka turunlah ayat tersebut. Mereka diperintahkan supaya. 
tidak menyamarkan suara dan tidak mengeraskan suara.” 


571 Shahih: Al-Bukhari (4722) dalam Bab Ar-Tafsr. 

572 Shahih: Al-Bukhari (1527) dalam Bab At-Tauhid, 

573 Al-Qurthubi (5/4012) menuturkannyu dari riwayat Aisyah dan menisbatkannya kepada Muslim, 
Abu katakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim (446) dalam Bah Ash-Shalu. 

574 Ibnu Jarir (15/112). Ibnu Katsir, (3/99) mengatakan bahwa Ibnu Jarir berkata," Diriwayatkan dari 
Muhammadbin Sirin, diksahkan bahwa Abu Bakar ketika sed: dan membaca Al-Qur'an 


336 Asbabur Nuzul 


Ayat 111, Firman Allah 4%: 


Kao AN KUSEN SAN 


OLEI ya 


“Dan katakanlah, “Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan 
tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina 
yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang 
sebesar-besarnya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi 
bahwasanya ia mengatakan: “Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan 
Nashrani mengatakan, “Allah mempunyai anak.” Orang-orang Arab 
mengatakan, “Aku sambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu kagi-Mu 
kecuali sekutu yang bermanfaat bagi-Mu dan Engkau miliki." Sedangkan 
orang-orang Majusi berkara, “Seandainya tidak ada para penolong Allah, 
niscaya ia akan hina” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan katakanlah, 
“Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu 
dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan 
agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. 1 


mengecilkan suaranya, sedangkan Umar mengeraskan suaranya. Kemudian dikatakan kepada 
Abu Bakar, “Kenapa engkau melakukan itu?” Ia menjawab, “Aku sedang bermunajat kepada 

waTalla, dan Dia mengetahui kebutuhanku. Kemudian dikatakan, "Sunggah baik 
Perbuatanmu," Selanjutnya dikatakan kepada Umar, “Kenapa engkau melakukan itu” Umar 
menjawab, “Aku menolak setan dan ingin membangunkan orang yang tertidur." Kemudian 
dikatakan, “Sungguh baik perbuatanmu.” Maka turunlah ayat tersebut. 

515 Ibnu Kesi: (3/100) menuturkan dan mengatakan, “Rasulullah & menamakan ayat tersebut 
dengan Ayat Alez (Keluhuran).” Al Ourthubi (5/4074) mengatakan: Ayat ini sebugai konter 
was perkataan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan arang-arang Arah. yang sering 
diulang-ulang, “Unair, Isa, dan para malaikat adalah keturunan Allah," Mahasuci dan Mahaluhur 
Allah dari semua yang mereka kacakan itu. 


babun Nusul 337 


Makkiyyah, Seratus Sepuluh Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 


Arg m, e lai 


Kp Iah Do agih DE kh s 


Tj CA 


“Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih 
hari sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada 
keterangan ini (AlAJuran).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishag dari seorang syaikh 
penduduk Mesir dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Orang- 
orang Ruraisy mengirimkan An-Nadhr bin Al-Harits dan Ugbah bin Abu 
Mu'aith kepada para pendeta Yzhudi di Madinah. Mereka berkata kepada 
keduanya, “Tanyakan kepada mereka (para pendeta Yahudi) tentang 
Muhammad. Ceritakan kepada mereka sifat-sifatnya dan beritahukan 


l- Ada banyak hadits yang menceritakan tentang keutamaan surat ini. Salah. 
satunya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Rarz”. Dia mengatakan, ada seorang laki-laki yang 
membaca surat Al-Kakfi. DI rumah orang itu terdapat hewan tunggangan, Hewan iru kemudian 
berlari kencang Tiba-tiba adakabut atau awan yang menyelimuti orangitu. Laki-laki tu kemudian 
menceritakannya kepada Nabi &. Beliau berkata, “Bacalah, wahai Fuen, Sesungguhnya ir adalah 
ketenangan yang neran di sis Al Qur'an atau diturunkan kerena Al-Qur'an.” 

Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda* dari Nabi 81, beliau bersabda, “Barangsiapa yang menghafal 
sepuluh ayat pertama dari surat Al-Kakfi, maka ia akan dijaga dari Dajjal.” 

Shahih: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Bab Al-Menaqib, dan Muslim dalam Bab Shalat Al- 
Musafir, 195. 


338 Asbabun Nuzul 


kepada mereka segala sesuatu yang dikatakan olehnya. Sesungguhnya 
mereka adalah ahli kitab yang pertama. Mereka juga memiliki ilmu dari 
para nabi yang tidak kita miliki.” 

Keduanya lalu pergi, hingga sampai di daerah Madinah. Lalu keduanya 
bertanya kepada para pendeta Yahudi tentang keberadaan Rasulullah &. 
Mereka menceritakan sifat-sifat beliau beserta ucapan-ucapan beliau. Para 
pendeta Yahudi kemudian berkata, “Tanyakanlah kepadanya tentang tiga 
perkara, apabila ia bisa menceritakan kepada kalian tentang tiga perkara 
itu, maka ia adalah seorang nabi yang diutus. Namun apabila ia tidak 
bisa menceritakannya, maka ia adalah seorang laki-laki yang mengaku- 
ngaku sebagai nabi ... Tanyakanlah kepadanya tentang para pemuda 
pada zaman dahulu kala yang bepergian dan apa yang mereka alami? 
Sesungguhnya ada kisah yang sangat mengagumkan dalam kisah mereka. 
Tanyakan kepadanya tentang laki-laki yang berkeliling hingga sampai ke 
belahan bumi bagian timur dan barat, apa yang terjadi pada laki-laki itu, 
Tanyakanlah kepadabnya tentang ruh, apakah itu?” Setelah itu keduanya 
lalu pulang hingga sampai kepada kabilah Muraisy. Keduanya berkata, 
“Kami membawa sesuatu kepada kalian sesuatu yang bisa memberikan 
keputusan antara kalian dengan Muhammad.” Orang-orang Ouraisy lalu 
mendatangi Rasulullah & dan mereka bertanya kepada beliau .... Beliau 
lalu berkata kepada mereka, “Besok aku akan menceritakan kepada kalian 
tentang apa yang kalian tanyakan. Beliau tidak menyebutkan kata insya Allah.” 

Mereka lantas pulang, sementara Rasulullah 4 menuggu selama lima 
belas malam, dan tidak ada satu pun wahyu yang turun dari sisi Allah. Jibril 
juga tidak mendatangi beliau sehingga orang-orang Makkah menjadi gempar 
+ Sedangkan Rasulullah Æ menjadi sedih hati karena tidak turunnya 
wahyu, Beliau merasa berat atas apa yang dikatakan oleh para penduduk 
Makkah, Kemudian datanglah Jibril kepada beliau dengan membawa surat 
Ashab Al-Kahfi yang isinya menegur beliau karena merasa sedih atas apa 
yang dilakukan para penduduk Makkah. Jibril juga mengabarkan kepada 
beliau atas apa yang ditanyakan mereka mengenai kisah para pemuda 
dan laki-laki yang mengelilingi bumi timur dan barat, juga mengabarkan 
mengenai firman Allah, “Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh.””7 


Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Utbah 


577 Ibnu Kasir (3/103) menuturkannya tetapi dha'if karena dalam riwayat ini ada Muhammad bin 
Ishaq. Tentang keberadaannya sudah diterangkan sebelumnya. 


Asbabun Nund 339 


bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisyam, An-Nadhr bin 
Al-Harits, Umayyah bin Khalaf, Al-Ash bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul 
Muthalib, dan Abu Al-Bakhtari berkumpul dengan sekelompok orang- 
orang Quraisy. Sementara itu, Rasulullah & merasa berat atas perbuatan 
kaumnya yang menentang beliau, mereka juga mengingkari nasihat yang 
beliau sampaikan kepada mereka, sehingga hal ini menyebabkan beliau 
merasa sangat bersedih.” Maka Allah menurunkan ayat, “Maka nyaris 
engkau (Muhammad) mencelakakan dirimu sendiri karena bersedih hati setelah 
mereka berpaling ... “2 


Ayat 23, 24, dan 25, Firman Allah 3: 


KIAN DE DS Jet Id HS 


nat t rn e ng ata at 

PNS Cam | LG SN, 
Mu 
“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, “Sesungguhnya 
aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan menyebut), “Insya 
Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah, 
“Mudah mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih 


dekat kebenarannya daripada ini.” Dan mereka tinggal dalam gua mereka 
selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (logi).” 


BAS 


O a 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
“Diturunkanya ayat, “Dan mereka tinggal dalam gua mereka selama tiga ratus.” 
kemudian dikatakan kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, apakah itu 
beberapa tahun ataukah beberapa bulan?” Maka Allah menurunkan ayat, 
“a tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi). 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan hadits yang sama dari Adh-Dhahhak. 

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
“Nabi & pernah bersumpah, dan setelah empat puluh malam berlalu, maka 
Allah menurunkan ayar, “Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap 


578 Diriwayatkan dalam Ad-Durr Al Mantsur (#232). 

596 Ilmu Katsir berkata (3/114): *Bahwa mereka tinggal kira-kira tiga ratus sembilan tahun dengan 
perhitungan penanggalan berdasarkan bulan Sedangkan dengan perhitungan berdasarkan matahari 
maka tiga ratus tahun. Lihat riwayat tersebut dalam Ad-Durr Al-Mantsur (4/240). 


340 Asbabur, Nuzul 


sesuatu, “Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan 
menyebut), “Insya Allah.” & 


Ayat 28, Firman Allah #: 
ban ph AA A3 DA ai E AI peeh 


m 


AEAEE EAE an 

Š ENG GAN yal “3 AS EA ES 

Ciri papa Lap recet 

ta) BA 56 Ga E AG 

“gn bersabarlah kamu besamna:tamei MAGANG orang orang yong menyeka 

Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya: dan 

janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan 

perhiasan kehidupan dunia inis dan janganlah kamu mengikuti orang yang 

hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa 
nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Firman Allah 4, “Washbir Nafsaka...” (Dan bersabarlah kamu ....) 
sebab turunnya ayat ini sudah disebutkan dalam surat Al-An'am dalam 
hadits yang diriwayatkan Khabbab.“ 

Firman Allah 4, “Wa la Tuthi ..."(Dan janganlah kamu mengikuti...") 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Juwaibir dari Adh-Dhahhak 
dari Ibnu Abbas, dalam firman Allah, “Dan janganlah kamu mengikuti 
orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami." Ibnu Abbas 
mengatakan, Ayat tersebut turun berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf 
Al-Jumahi. Peristiwanya yaitu ketika Umayyah mengajak Nabi & untuk 
melakukan perbuatan yang dibenci Allah yaitu menolak orang-orang fakir 
dan mendekati para pembesar penduduk kota Makkah, maka turunlah ayat 
tersebut. 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi', ia mengatakan, “Nabi 4 


580 Ibnu Katsir berkata (3/113): Ibnu Abtas mengatakan: Tatkala Nabi & ditanya mengenal kisah 

“Besok, aku akan menjawab kalian.” Kemudian wahyu 

jelama lima belas hari. Al-Qurthubi (5/4115) mengatakan, “Beliau tidak 
mengucapkan kalimat "Insya Allah”. Sehingga hal ini menjadi teguran dari Allah d terhadap 
Nabi-Nya $. 

581 Takhrij hadits ini sudah disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 52. 


Asbabun Nuzul 341 


menghadapi Umayyah bin Khalaf, seorang yang lalai dan pelupa aras apa 
yang dikatakannya, maka turunlah ayat tersebut.” 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Uyainah bin Hishn 
menemui Nabi 8 yang sedang bersama Salman. Maka Uyainah berkata, 
“Ketika kami datang kepadamu, maka keluarkanlah orang ini dan kami 


akan masukkanlah kami ke rumahmu, maka turunlah ayat tersebut.” 


Ayat 109, Firman Allah 4g: 
5 KL KG 5 LGA A Ea 
GUL aa S 


“Katakanlah, “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) 
kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) 
kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak 
itu (pula).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Kaum Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, “Berikan kami sesuatu 
untuk kami tanyakan kepada laki-laki ini (maksudnya Nabi Muhammad).” 
Mereka berkata, “Tanyalah ia tentang ruh." Mereka kemudian bertanya 
kepada beliau tentang ruh. Maka turunlah ayat, “Dan mereka bertanya 
kepadamu tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan 
tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikir.” Orang-orang Yahudi 
berkata, “Kami diberi ilmu yang banyak,” Maka turunlah ayat, Katakanlah, 


“Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku 
nsa 


582 Ibnu Katsir berkata(3/115): “Ayat tersebut turun berkenaan dengan sekelompok orang-orang 
musyrik yang meminta kepada Nabi 8 untuk menyusir orang-orang fakir," Ale Gurthubi berkata 
(5J4L22):” Ayattersebucturun berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf. Ada pula yang mengatakan. 
bahwa turun berkenaan dengan suatu kaum yang disebur sebagai para pemimpin Mudhar. 

583 Al-Qurthubi (3/1123) dan A Dar Al-Mantsw, hlm 242. 

584 Shahih: Al-Hakim (2/579) dan disebutkan oleh Al Ourthubi (6/4320), 
dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi berkata, “Sesungguhnya engkau diberi hikmah, 
sedangkan orang yang diberi hikmah, maka ia diberi kebaikan yang melimpah, Kemudian engkau 
menyangka bahwa engkau tidak mengerti mengenai urusan ruh.” Kemudian Allah 6," Katakanlah 


I Qurthubi mengatakan, 


342 Asbabur Nuzul 


Ayat 110, Firman Allah #: 


sus 


3 
OUa aihe i 


y 
st 
N 
= 
S 


a E de 


“Katakanlah, “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti 
kamu, yang diwahyukan kepadaku, “Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu 
itu adalah Tuhan Yang Esa.” Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan 
Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal sang shalih dan janganlah 
ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan dalam 
Kitab Al-Ikhlash dari Thawus, ia berkata, “Seorang laki-laki berkata 
kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berdiri untuk 
berperang karena mengharap ridha Allah, aku juga senang kedudukanku 
terlihat orang lain” Rasulullah tidak menjawab apa-apa kepada laki-laki 
itu hingga turunlah ayat ini, “Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan 
Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia 
mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Hadits ini 
diriwayatkan secara mursal. 

Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad 
yang maushul (bersambung), dari Thawus, dari Ibnu Abbas. Al-Hakim 
menshahihkan riwayat ini karena memenuhi syarat Asy-Syaikhani (Al- 
Bukhari dan Muslim). 

Ibnu Abu Harim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, “Bahwa 
dahulu ada seorang laki-laki dari kaum Muslimin yang berperang dan ia 
senang kedudukannya di lihat orang lain. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya..." 6 


wahai Muhammad, meskipun aku diberi Al-Qur'an dan kalian diberi Taurat, maka Itu semua masih 
sedikit jika dibandingkan dengan kalimat-kalimat Allah.” 

585 Diriwayatkan secara mursal oleh Ibnu Jarir (16/32). 

586 Shahih: Diriwayatkan secara manshul oleh Al-Hakim (2/122). Al-Hakim berkata: “Hadits ini 
shahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhatni. Ibnu Karsir (3/154) berkata, “Demikianlah Mujahid 


meriwayatkan secara mursal, begitupun ulama lamnya.” 


Asbabun Nuzul 343 


Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitab Tarikh-nya 
dari jalur As-Suddi Ash-Shaghir, dari Al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan, “Jundub bin Zuhair apabila shalat atau puasa atau 
bersedekah kemudian ia mendapat pujian yang menyenangkan hatinya, 
maka ia akan menambah ibadahnya itu untuk mendapatkan ucapan 
manusia. Berkenaan dengan hal ini, maka turunlah ayat, “Barangsiapa 
mengharap perjumpaan dengan Tuhannya..." 


587 AL aa AP 4240) meriwayatkannyadari Ibnu Abbas i , ia mengatukaran,"Ia (laki-laki 
itu) adalah Jundub bin Zuhair Al-Amin. 


344 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Sembilan Puluh Delapan Ayat 


Ayat 64, Firman Allah 8: 


P Tn ak a 
UNG GA GG EA AEE 


GIS GA Ga A pe IGS 
© ea 


“Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu 
Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada 
di belakang kita dam apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah 
Tuhanmu lupa.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasululah & 
berkata kepada Jibril, “Apa yang membuatmu tidak mengunjungiku lebih dari apa 
yang selama ini engkau mengunjungiku?” Maka turunlah ayat, “Dan tidaklah 
kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu." 

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan; Jibril 
selama empat puluh hari tidak turun. Kemudian Ikhriman menuturkan 
hadits yang serupa 


588 Surat Makkiyyah kecuali dua ayar yaituayat 58 dan 71. Muhammad bin Ishagmeriwayarkan dalam. 
'8s-Strahdari hadits Ummu Salamah dan Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Mas'ud tentang kisah hijrah 
ke tanah Habesyah dari Makkah, bahwasanya Ja'far bin Abu Thalib membaca permulaan surat 
Maryam ini kepada Najasyi dan para sahabatnya, Lihat: Ibnu Katsir (3/158) dan Al-Qurthubi 
(644243) 

589 Shahih: Al-Bukhari (4731) dalam Bab Ar- Tafsir, dan Bab Bad'u Al-Khalq (3218). 

590 Shahih: At-Tirmidzi (4167) dan Ahmad (1/231). 


Asbabun Nuzul 345 


Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, ia berkata, “Nabi #& 
bertanya kepada Jibril, “Kedudukan manakah yang paling dicintai Allah dan 
tanah manakah yang lebih paling dibenci oleh Allah?” Jibril menjawab, “Aku 
tidak tahu, hingga coba aku tanyakan." Jibril turun tetapi terlambat. 
Beliau kemudian berkata, “Engkau terlambat datang kepadaku sehingga aku 
menyangka engkau marah kepadaku." Kemudian Jibril menjawab, “Dan 
tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu.” "1 

Ibnu Ishag meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya orang-orang 
@uraisy ketika bertanya tentang Ashab A-Kahfi, beliau diam selama lima 
belas malam tanpa mendapat wahyu dari Allah. Ketika Jibril turun, beliau 
berkata, “Engkau terlambat.” Kemudian Ibnu Abbas menuturkan hadits 
tersebut. 


Ayat 77, Firman Allah &: 
A a pe Kh Ak a MA arar 
KAN TE ENI GA ja SA SA 


Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami 
dan dia mengatakan, “Pasti aku akan diberi harta dan anak.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani dan lainnya meriwayatkan dari Khabbab bin Al- 
Arat, ia berkata, “Aku mendatangi Al-Ashi bin Wa'il AsSahmi untuk 
menagih piutangku kepadanya. Al-Ashi kemudian berkata, “Aku tidak 
memberikannya kepadamu hingga engkau kufur terhadap Muhammad.” 
Aku berkata, “Tidak, aku tidak akan melakukannya hingga engkau mati 
kemudian engkau dibangkitkan.” Al-Ashi berkata, "Apakah aku akan 
mati kemudian dibangkitkan?” Aku berkata, “Benar.” Al-Ashi berkata, 
“Sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, maka aku akan membayar 
tagihanmu.” Maka turunlah ayat, “Maka apakah kamu telah melihat arang 


591 Thnu Katsir (3/185) meriwayatkan dari jalur yang bermacam-macam, dari Mujahid, Abu Hatim 
dan lainnya. Dalam riwayat Ikrimah disebutkan bahwasanya Rasululah & berkata kepada Jibril, 
“Engkau idak curun hingga akurindu kepadamu.” Jibril berkata, “Bahkan aku lebih rindu kepadamu, 
akan tetepi aku hanyalah seorang yang diperintah.” Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abu 
Hatim disebutkan bahwa Jibril berkata, "Bagaimana aka mendatangi kelian sedangkan kalian 
tidak memotong kuku kalian tidak memakai siwak, tidak membersihkan nas jari kalian, lan tidak 
mencukur kumis kalian?” 

592 Sudah disebutkan takhriinya pada ayat 23 dan 2£ surat Al-Kahfi. 


346 Asbabur Nuzul 


yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan, “Pasti aku akan diberi 
harta dan anak.” 


Ayat 96, Firman Allah 4: 
SIN Ah SANA A GL IPA La Éy 


O5 


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman den beramal shalih, kelak Allah 
Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih 
sayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf ketika berhijrah 
ke Madinah merasa bahwa dirinya kesepian karena berpisah dengan para 
sahabatnya di Makkah yaitu Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan 
Umayyah bin Khalaf. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya orang- 
orang yang beriman dan beramal shalih, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan 
menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.” Abdurrahman berkata, 
“Maksudnya adalah kasih sayang di hati orang-orang mukmin.” 


593 Shahih: Al-Bukhari (2091) dalam Bab Al-Buyu’ dan Muslim (2795) dalam Bab Al-Qiyamah wa 
Shifah Al-Munafiqin, Dalam hadits itu disebutkan bahwa Khabbab adalah seorang tukang pandai 
besi. Ibnu Katsir juga menuturkannya (3/192) 

594 Ibnu Katsir (3/199) mengatakan bahwasanya Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah atar mengenai ayu: 
ini yang turun ketika Aldumabman bin A 
surat inisecara keseluruhan turun di Makkah, dan tidak ada yang diturunkan setelah hijrah, Selain 
itu, sanad dari riwayat tersebut tidak shahih. Wallahu A lam. 


syi berhijab. Pada atsar ini adalah salah. Sebab, 


Asbabun Nuzul 347 


Makkiyyah, Seratus Tiga Puluh Lima Ayat 


Ayat 1 dan 2, Firman Allah &: 
NT 
DO GA GAN AT Gah 
“Thaahaa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu 
menjadi susah.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi & 
ketika pertama kalinya diturunkan wahyu kepada beliau, maka beliau shalat 
berdiri dengan ujung jari kakinya. Maka Allah menurunkan ayat, “Thaahaa. 
Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah.” 

Abdu bin Humaid meriwayatkan dalam kitab Tafsir-nya dari Ar-Rabi' 
bin Anas, dia menyatakan, para sahabat berkata, “Apabila Nabi #8 berdiri 
mengerjakan shalar dengan tekanan badannya berganti-ganti di atas kaki 
untuk menghilangkan resa penat, hingga akhirnya turun ayat, “Thaahaa. 
Kami tidak menurunkan Al Our on ini kepadamu agar kamu menjadi susah.” 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas, 
dia mengatakan, orang-orang kefir berkata, “Sungguh laki-laki ini merasa 
kesusahan atas Tuhannya." Maka Allah menurunkan ayat, “Thuahas. Kami 
tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu ager kamu menjadi susah.” 


ubi (6/4335) mengatakan bahwa ini adalah surat Makkiyyah sebagaimana pendapat 

seluruh ulanma. 

96 Ibnu Katsir menuturkan seluruh riwayat ini, 3/201. Ia mengatakan, "Jubair meriwayatkan dari 
Adh-Dhahhak; Tatkala Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul-Nya, maka beliau bersama 


348 Asbabur Nuzul 


Ayat 105, Firman Allah 4g: 


AI ak Ia Mop dh 
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, 
“Tuhanku akan menghancurkannya (di hari kiamat) sehancur-hancumya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan, “Orang- 
orang Quraisy berkata, “Wahai Muhammad, apa yang akan dilakukan 
Tuhanmu dengan gunung-gunung ini pada Hari Kiamat?" Maka turunlah 
ayat, “Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung.” 


Ayat 114, Firman Allah 4g: 


Hah aan kaag TP Aa 

Kb IS on IA Jawa Yi Had á gas 
an 

Oloy kis Ai 

“Maka Mahatinggi Allah Raja Yang ee AAN dan janganlah kamu 

tergesa-gesa membaca Al-Qur`on sebelum disempurnakan mewahyukannya 


kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 
pengetahuan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "Bahwa 
dahulu Nabi & tatkala Jibril turun membawa Al-Qur`an kepada beliau, 
maka beliau merasa sangat penat untuk menghafalkannya. Beliau takut 
kalau Jibril sudah kedahuluan terhang sementara beliau belum menghapal. 
Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca 
AlQuran," 

Dalam surat An-Nisa' sudah disebutkan sebab lainnya atas turunnya 
ayat ini, sedangkan riwayat ini adalah yang lebih shahih.” 


dengan para sahabatnya ikut berdiri. Orang-orang musyrik dari kaum Quraisy kemudian berkata, 
“Tidaklah Al-Qur'an ini turun kepada Muhammad melainkan unaık menjadikannya susah." 
Maka Allah # menurunkan ayat tersebut 

597 Ad- Duri Al Mantsur (1237), 

598 Ibnu Katsir (3/236) menuturkannya, dan dalom hudits ini adu penguat yang shuhih, Aku katekan 
bahwa hadits ini adalah dalem riwayat Al-Bukhari (5) dalam Reb Badhi Al-Khakt. dan Musim 
(448) dalam Bab Ash-Shdlah. 

599 Lihat surat An Nas. 


Asbabun Nund 349 


Ayat 131, Firman Allah 48: 


roga Kg Faaa 


Deh aii eee anan A PT E N 
GA dh Ga u GG aa CEC II IE 
aioe Han PAM, 

O kaa 

“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami 
berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan 


dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu 
adalah lebih baik dan lebih kekal.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mardawaih, Al-Bazzar, dan Abu Ya'la 
meriwayatkan dari Rafi’, ia berkata, “Suatu ketika Rasulullah # menjamu 
seorang tamu. Beliau lalu mengutusku menemui seorang laki-laki Yahudi 
untuk meminjam gandum dan akan dibayar bulan Rajab. Laki-laki tersebut 
berkata, “Tidak, kecuali dengan gadai.” Aku kemudian menemui Nabi 
& dan menceritakan apa yang terjadi kepada beliau. Beliau lalu berkata, 
“Ketahuilah, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang dipercaya dilangit dan 
di bumi.” Belum sampai aku keluar dari sisi beliau hingga turunlah ayat, 
“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami 
berikan kepada golongan-golongan dari mereka.” 9 


600 Da'if: Al-Haitsami (4/126) meriwayatkan dalam Al-Majma'. Di dalam riwayat tersebut terdapat 
Musa bin Ubaidah Az Zaidi, ia adalah orang yang dha'if. Lihat pula: IbnuJanr (16/169). 
Al-Qurthubi berkata (64438): “Hal ini saling bertentangan karena surat ini adalah surat Makkiyyah 
sedangkan kisahnya terjadi di Madinah dan disebutkan dalam akhir kehidupan Nabi & Sebab, 
beliau meninggal dunia sementara pakaian besinya beliau gadaikan kepada seorang Yahudi 
Secara zhahir, ayat ini selaras dengan ayat sebelumnya, Hal tersebut karena Allah 35 mencela 
mereka karena tidak mau mengambil pelajaran atas apa yang menimpa umat-umat terdahulu, 
kemudian Allah mengancam mereka akan mendatangkan siksaan yang disegerakan. Selanjutnya 
Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menganggap enteng perbuatan mereka bersabar 
menghadapi ucapan mereka dan berpaling dari apa yang mereka miliki berupa dunia. Sebab, semua. 
ituakan lenyap dan mendatangkan kepada kehinaan. 


350 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Seratus Dua Belas Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 8: 


& 
P 

O 3 AA na 
“Tidak ada (penduduk) suatu negeri pun yang beriman yang Kami telah 
membinasakannya sebelum mereka: maka apakah mereka akan beriman?" 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, “Para penduduk 
kota Makkah berkata kepada Nabi 88, “Apabila yang engkau ucapkan 
adalah benar dan engkau merasa senang jika kami beriman, maka ubahlah 
bukit Shafa menjadi emas. Kemudian Jibril Wd datang kepada beliau. Jibril 
berkata, “Apabila engkau mau, maka akan terwujud apa yang menjadi 
permintaan kaummu. Akan tetapi jika mereka tetap tidak beriman, maka 
mereka tidak diberi waktu lagi; Apabila engkau mau, maka engkau juga 
bisa menangguhkan permintaan kaummu.” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Tidak ada (penduduk) suatu negeri pun yang beriman yang Kami telah 
membinasakannya sebelum mereka; maka apakah mereka akan beriman?" 


NYA AA 


601 Al-Qurthubi mengatakan, “Surat ini menurut seluruh ulama adalah surat Makkiyyah- 
Al-Bukhari berkata (4739) dalam Bab At-Tafsir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya surat 
Bani Isra il, Maryam, Thaha, Al-Anbiyaa' adalah surat-surat yang pertama turun. 

602 Liha surat Al-Isra" ayat 59. Ibnu Katsir berkata (3/246): “Telah menceritakan kepada kami orang 
Yang menyaksikan Ubadah bin Ash-Sharnis ia berkata, "Dahulu, kami berada di masjidsedangkan 
Abu Bakar bersama kami membaca ayat-ayat Al-Qur'an Kemulian datanglah Abdullah bin Ubay 
bin Salul dengan membawa bantal dan permadani. Setelah meletakkan itu lalu bersandar. Dia 

seorang yang tampan, fasih, dan pandai berdebat. ia berkata, "Wahai Abu Bakar, katakan 


Asbabun Nuzul 351 


Ayat 34, Firman Allah $: 


m 
Das ra 


GA éa SN BIG o An 
“Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum 
kamu (Muhammad) , maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia mengatakan: Nabi 
$ diberitahu tentang waktu wafatnya. Kemudian beliau berkata, “Wahai 
Tuhanku, lantas siapa yang akan membela umatku?” Maka turunlah ayat, 
“Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebehan kamu.” 


Ayat 36, Firman Allah 4: 


MAT IE AN AS, 


A ah nba aa he PN NGA 

Di SN akan SK) LN, 
“Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat 
kamu menjadi olok-olok. (Mereka menyatakan), “Apakah ini orang yang 
mencela tuhan-tuhanmu?” Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar 
mengingat Allah Yang Maha Pemurah.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia berkata, "Suatu 
ketika Nabi & berpapasan dengan Abu Jahal dan Abu Sufyan yang sedang 
berbincang-bincang. Ketika melihat beliau, Abu Jahal langsung tertawa 
sambil berkata kepada Abu Sufyan, “Inilah Nabi kabilah Abdu Manaf,” Abu 
Sufyan marah dan ia berkata, "Apakah kamu memungkiri bahwa kabilah 
Abdu Manaf memiliki seorang nabi?” Perbincangan ini didengar oleh 
Nabi 4. Beliau kemudian kembali kepada Abu Jahal untuk mengancam 


kepada Muhammad supaya mendatangkan ayat sebagaimana yang didatangkan olehorang-orang 
terdahulu. Musa datang dengan membawa tulisan (Taurat). Dawud datang membawa Zabur. Shalih 
datang membawa unta, Isa datang membawa Injil dan hidangan ....” Perawi menuturkan hadits 
ini secara panjang lebar dan dia mengatakan; Hadits ini gherb jeldan, 
Aku mengatakan bahwa hadits ini lemah karena di dalamnya ada perawi bernama Ibnu Luhai'ah 
yang dha if 

601 Al-Qurthubi berkata (6/4463): "Bahwa dahulu orang-orang musyrik saling menolak kenabian. 
Rosulullah &. Mereka mengatakan, “Dia adalah penyair dan sebentar lagi akan mati. Semoga saja 
ia matı sebagaimana kematian penyair kabilah Bani Fulan.” Maka turunlah avat tersebut. 


352 Asbabun Nuzul 


dan menakut-nakuti. Beliau berkata, “Aku merasa engkau tidak akan pernah 
berhenti mengolok-olok hingga engkau ditimpa musibah sebelum waktunya.” 
Maka turunlah ayat, “Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka 
hanya membuat kamu menjadi olok-olok.”* 


Ayat 101, Firman Allah 45: 


Oa KANTE GANGGA ELANG 


“Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang 
baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Tatkala turun 
ayat, “Sesungguhnya kamu den apa yang kamu sembah selain Allah, adalah 
umpan Jahanam, kamu pasii masuk ke dalamnya.”(Al-Ambiya': 98), maka 
Ibnu Az-Zib'ari berkata, “Matahari, bulan, para malaikat, Uzair, dan Isa, 
semua itu pernah disembah. Apakah mereka semua akan masuk neraka 
bersama tuhan-tuhan kami?” Maka turunlah ayat, “Bahwasanya orang-orang 
yang telah ada unik mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan 
dari neraka.” dan turun pula ayat, “Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan 
perumpamaan...” sampai ayat, “Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka 
bertengkar.” (Az-Zukhrut: 57-58)" 


604 Ibnu Katsir berkata (3/253): "Maksudhnya adalah orang-orang kafir kaum Quraisy seperti Abu 
Jahal dan orang-orang sepertinya. Hadits ini disebutkan dalam Ac-Durr Al-Mantsur (4/350). 
605 Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/416) dan hadits ini dha'if. Al-Haitsami (7/69) juga 
meriwayakannya dalam AlMejma', Jan ia menisbaikan kepada Ad Thabucani, Al-Haitsami 
mengatakan: Di dalamnya terdapac Ashim bin Bahdalah yang merupakan perawi dha'if, terapi 

dinyatakan sigah oleh jamaah. 

Liba. Ibnu Katsir (3/282).ch sana disehutkan riwayat serupa tentang An-Nadhr bin Al-Harits 
bersama Abdullah bin Az-Zab'ari, Al-Ourthubi (614533) juga menuturkannya dengan beberapa 
perincian. 


Asbabun Nuzul 353 


Madaniyyah, Tujuh Puluh Delapan Ayat 


Ayat 3, Firman Allah #5: 
PENA Ag As 
Ox 


“Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu 
pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang sangat jahat." 
Sebab Turunnya Ayat 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Malik tentang firman Allah, 
“Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah.” Ia berkata, 
“Ayat ini turun berkenaan dengan An-Nadhr bin Al-Harits.” 


Ayat 11, Firman Allah 5s: 


3 Saga a AR Ka 
pan A 2 an te oten Sea psi 
Aa IL saga be Gil As KUA 


Oaet 


606 Surat Madaniyyalı menurut kesepakatan ulama, kecuali ayat 52 sampai 53 yang turun antara 


Makkah dan Madin: 
607 Ibnu Katsir mengatakannya dari As-Suddi {3/29 1). Al-Qurthubi juga menuturkannya (6/4537). 


354 Asbabur Nuzul 


“Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada 
ditepi; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, 
dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbeliklah ia ke belakang. Rugilah 
ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Bahwa 
dahulu ada seorang laki-laki yang datang ke Madinah untuk masuk Islam. 
Ketika istrinya melahirkan anak laki-laki dan kudanya berkembang biak, 
maka ia berkata, “Ini (Islam) adalah agama yang baik." Ketika istrinya 
tidak melahirkan anak laki-laki dan kudanya tidak berkembangbiak, maka 
ia berkata, “Ini adalah agama yang buruk." Maka Allah menurunkan ayat, 
“Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di 
tepi.” 9% 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Athiyyah dari Ibnu Mas'ud, 
ia mengatakan, “Ada seorang laki-laki Yahudi yang masuk Islam. Setelah 
itu penglihatannya hilang, begitu pula dengan harta dan anaknya. 
Dia menganggap Islam membawa sial kemudian berkata, “Aku tidak 
mendapatkan kebaikan pada agama ini. Penglihatanku hilang, hartaku 
habis dan anakku meninggal dunia." Maka turunlah ayat, “Dan di antara 
manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi.” ° 


Ayat 19, Firman Allah #5: 
- 


608 Shahih: Al-Bukhari (4742) dalam Bah At-Tafsir 

609 Sanadnya sangat lemah, di dalamnya terdapat perawi Achiyyah AL-Ufi yang biografinya sudah 
disebutkan sebelumnya. 
Al-Gurihubi (6/4549) menuturkan hadits ini dan mengatakan, “Bahwasanya Syaibah bin Rabi'ah 
berkata kepada Nabi & sebelum beliau menyatakan dakwah secara terbuka, “Berdoalah kepada 
Tuhanmu untuk memberiku rezeki berupa harta, unta, kuda, dan anak sehingga aku merasa. 
aman bersamamu dan aku berbuat adil terhadap agamamu." Beliau lalu berdoa sehingga Allah 
memberikan Rabi'ah apa yang diharapkannya. Selanjutnya Allah ingin mengujinya —padahal 
Allah seberarnyu Maha Mengetahui— dengan cara mengambil kembali rezeki yang telah diberikan 
kepadanya setelah masuk Islam. Rabi'ah lalu murtad (keluar) dari Islam. Maka Allah Tabaraka wa 
Ta'ala menurunkan ayatini. 
Ibnu Katsir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dahulu orang-orang Arab badui 
datang kepada Nabi & untuk masuk Islam. Ketika mereka kembali ke negerinya dan mendapatkan 
hujan, kesuburan, dan perkembangbiakan ternak, maka mereka berkata, “Sesungguhnya agamakita 
ini sengat baik sehingga kita perlu berpegang kepadanya.” Sedangkan apabila mereka mendapatkan 
kemarau, perkembanghiskan yang tidak baik, dan paceklik, maka mereka mengatakan, "Dalam 
agama kita tidak ada sedikit pun kebaikan..." Maka Allah menurunkan kepada Nabi Nya ayat. 
“Dar diantara manusia... (Al-Hajj 11). Lihat: Ibnu Katsir (3/296) 


babun Nusul 355 


O; LO pah ana Sel Ke ati 
“Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, 


mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan 
dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari abi neraka. Disiramkan air 
yang sedang mendidih ke atas kepala mereka.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani dan lainnya meriwayatkan dari Abu Dzarr, ia berkata, 
“Turunnya ayat ini, “Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan 
kafir) yang bertengkar." berkenaan dengan Hamzah, Ubaidah, Al-Harits, 
Ali bin Abi Thalib, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bi Rabi'ah, dan Al-Walid 
bin Utbah.910 


Al-Hakim meriwayatkan dari Ali, ia berkata, “Ayat ini turun berkenaan 
dengan kami yang berperang tanding pada perang Badar, yaitu firman 
Allah, “Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang 
bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka....” Sampai ayat, 
“Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka.” 

Diriwayatkan dari Ali melalui jalur lain, ia berkata, Ayat ini turun 
berkenaan dengan orang-orang yang berperang tanding pada perang Badar, 
yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah, Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin 
Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab. Mereka berkata 
kepada orang-orang mukmin, “Kami lebih berhak di sisi Allah daripada 
kalian. Kitab kami lebih dahulu, nabi kami ada sebelum nabi kalian.” 
Orang-orang mukmin berkata, “Kami lebih berhak kepada Allah. Kami 
beriman kepada Muhammad. Kami juga beriman kepada nabi kalian dan 
kitab yang diturunkan Allah." 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah hadits serupa. ©? 


610 Shahih: Murtafag Alaihi. Al-Bukhari (3966) meriwayatkan dalam Bab Al-Maghazi, dan Muslim 
(3966), Muslim meriwayatkan dalam Bab 4t-Tajsr. 

SLI Shahih: Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/118), ia mengatakan, "Sanadnyashahih dan Syaikhaini 
tidak meriwayatkannya terapi hadits ini sesuai dengan riwayat Ad:-Daal 

612 Daik Ibnu Jarir (1799), di dalamnya terdapat perawi ALUR. Inu Katsir (3/229) Dan Inu 
Katsir (3/220-230) Mengatakan, Ali bin Abu Thalib berkata, “Aku adalah orang pertama yang 
akan bersimpuh di hadapan Allah untuk menjalani pengadilan pada Hari Kiamat," 


356 Asbabun Nuzul 


Ayat 25, Firman Allah 4: 
Al cii Aya aan WAS 4 


£ sera 


Ia a AI as ASN aan 


P 

z ad ig 

Ko) A Kama a 

“Sesunggihnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dar 

jalan Allah dan Masjidil Haram yang tolah Kami jadikan untuk semua 

manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa 

yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara lalim, niscaya 
akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi & 
mengutus Abdullah hin Unais bersama dua orang laki-laki, salah satu dari 
kaum Muhajiran dan satunya lagi dari kaum Anshar. Mereka kemudian 
saling membanggakan nasab. Abdullah bin Unais marah sehingga 
membunuh orang Anshar. Setelah itu ia murtad dari Islam dan kabur 
menuju Makkah. Maka turunlah ayat berkenaan dengannya, “Dan siapa 


yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara lalim.” 
Ayat 27, Firman Allah #6: 


Ken Flem Ii dl oa 


& PAGA 

NY gp foa 
“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka 
akan datang kepadamu dengan berjalan kuki, dan mengendarai unta yang 
kamus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” 


Ikrimah berkata, "Dua golongan, ada yang di surga dan neraka. 
sebagai hukuman." Surga berkata, “Jadikanlah aku sebagai rahma: 
Mujahid dan Acha" mengatakan, “Maksud dari dua golongan itu adalah orang-orang kafir dan 
orang-orang mukmin. Hal ini selaras dengan kisah perang Badar can perang-perang lainnya. 
Sebab, orang-orang Mukmin berkeinginan menolong agama Allah 2 sedangkan orang-orang 
kafir berkeinginan memadamkan cahaya keimanan, menghina kebenaran, dan menampakkan 
kebatilan. Inilah pendapat yang dipilih aleh Ibuu Jarir, dan pilihan yang baik. 

613 Ibnu Katsir (3/304) menuturkan dalam kirab Tafsr-nyadan menisbatkan kepada Sa'id bin Jubair 
dari Ibnu Abbas. 


raka berkata, 'Jadikanlah aku 


Asbabun Nuzul 357 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, “Bahwa dahulu 
mereka (ketika berangkat haji) tidak memakai kendaraan. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap 
penjuru yang jauh.” Allah memerintahkan mereka untuk membawa bekal, 
serta memberi keringanan kepada mereka untuk naik kendaraan dan 
berdagang." 


Ayat 37, Firman Allah &: 
KAGAN Sana Dead TE 
GO a wg a < KAN NGA 


“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai 
(keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. 
Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu 
mengagungkan Allah terhadap hidayah Nya kepada kamu. dan berilah kabar 
gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." 


Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, “Bahwa 


dahulu orang-orang Jahiliyah membalur Baitullah dengan daging dan darah 
unta, Kemudian para sahabat Nabi Muhammad #& berkata, “Kami lebih 
berhak untuk membalut" Maka Allah menurunkan ayar, “Daging-daging 
unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi 
ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah 
menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap 
hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang 
yang berbuat baik.” 


Ayat 39, Firman Allah 45: 


sah 


Wa ay Pb HA a ali sd 


614 Ad Dwr At Mantsur (11390). Di dalamnya disebutkan bahwa dahulu mereka melaksanakan ibadah. 
baji tetapi tidak memakai kendaraan. 

615 Ilmu Katsir (3/317) merivaystkannya dan di dalamnya disebutkan; Mereka menyiram Baitullah: 
dengan daging-daging unta. Menurut Al-Qurthubi (6/4596) mereka melumuri Baitullah dengan 
darahdarah unta. 


358 Asbabur Nuzul 


“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena 
sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar 


Mahakuasa menolong mereka itu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan. Riwayat ini dihasankan dan 
dishahihkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi & keluar 
dari kota Makkah. Abu Bakar kemudian berkata, “Mereka telah mengusir 
Nabi mereka. Sungguh mereka akan dibinasakan.” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena 
sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar 
Mahakuasa menolong mereka itu.” Abu Bakar berkata, “Sungguh aku tahu 
bahwa akan ada peperangan "616 


Ayat 52, Firman Allah 35: 


a & 


BE Dg Le o DS 2 AG, 
3 AA KU Ia í 


stia it 
A attri arat 

OLL e h aN i 

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) 

seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun 

memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan 


apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan asar-ayat-Nya. 
Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir dan Ibnul Mundzir meriwayatkan dengan 
jalur sanad shahih dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, “Nabi 8 di Makkah 
membaca ayat, "Demi bintang ketika terbenam...” hingga "Maka apakah 
patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap AlLata dan Al-Urza, 
dan Manah yang ketiga, yang baling terkemudian (sebagai enak perempuan 
Allah)?" (An-Najm: 1-20) maka setan menyelipkan kata-kata berikut 


616 Shakih: Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/66) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Juga diriwayatkan 
deh Ahmad (1216) dan A Tini (3171) dalam Bah A1-Tafir. At-Tirmicki berkata, “Hadits ini 
hasan dan disebutkan oleh Ibnu Katsir (3/319) dan Al-Qurthubi, (6/4599) mengatakan, “Bahwa 


Ibnu Abbas berkata, “Ayat mi diturunkan ketika hijrah Nabi & ke kota Madinah.” 


Asbabun Nuzul 359 


kepada beliau, “Itu adalah berhala-berhala utama dan syafaatnya niscaya 
dinantikan.” Mendengar ini, orang-orang musyrik berkata, “ia tidak pernah 
menyebut tuhan-tuhan kita dengan baik sebelum hari ini.” Kemudian beliau 
bersujud, dan orang-orang musyrik pun ikut bersujud. Maka turunlah ayat, 
“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) 


seorang nabi.” 


Al Bazar dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur lainnya dari 
Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas sebagaimana yang aku sangka, ia Berkata, 
“Tidaklah diriwayatkan secara muttashil (bersambung) kecuali dengan sanad 
ini. Umayyah bin Khalid adalah satu-satunya orang yang menyambungkan 
sanadnya, ia termasuk orang yang tsiqah dan masyhur.” 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang di 
dalamnya terdapat AL Wagidi. €” 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Ibnu Shalih 
dari Ibnu Abbas. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas. 

Ibnu Ishaq menyebutkannya dalam kitab sirah dari Muhammad bin 
Ka'ab, 

Musa bin Ugbah meriwayatkan dari Ibnu Syihab. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jarir dari Muhammad bin Qais. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sudi. Semua itu memiliki satu 
makna. 

Seluruhnya ada kalanya dha'if atau mungathi” (terputus sanadnya) 
selain dari jalur Jubair yang pertama. ALHafizh Ibnu Hajar berkata, “Akan 
tetapi banyaknya jalur periwayatan menunjukkan bahwasanya kisah ini 
memiliki dasar. Selain itu, dalam kisah ini ada dua jalur periwayatan yang 


shahih dan mursal yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Salah satunya 
dari jalur Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin 


S17 Kisah ini ada batil, tidak memiliki sandaran sanad dan tidak pula memiliki hujjah. Ibnu Katsir, 
3/124, mengatakan, banyak dari rara mufassir di sini yang menuturkan kisah Gharaniq ini. Adapun 
kepulangan mayoritas orang-orang yang berhijrah dari tanah Habasyah disebabkan karena mereka 
menyangka bahwa orang-orang musyrik Mekkah sudah masuk Islam. Akan terapi seluruh riwayat 
ini adalah mursal terapi tidak ada yang sancdnya shahih. 
Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat kitab karya Al-Albani sar berjudul 'Nashbe A-Manjanig li 
Nasfi isah ALGIharenig 

618 Lihatsebelumnya. 

619 Lihat sebelumnya. 


360 Asbabur Nuzul 


Hisyam. Sedangkan yang lain dari jalur Dawud bin Abu Hindun dari 
Abul Aliyah. Tidak perlu dipedulikan ucapan Ibnul Arabi dan Iyadh yang 
menyatakan bahwa riwayat-riwayat ini adalah batil dan tidak berdasar. ** 


Ayat 60, Firman Allah 4g: 


BALI Me a MEI. ena r 


kamar do DSA LL Jin Ae TH 
a Ibn 
KA Ha 


“Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan pengeniayaan 
yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan 
menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha 
Pengampun.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mugatil bahwasanya ayat 
ini turun pada pasukan perang yang diutus Nabi #. Mereka bertemu 
dengan orang-orang musyrik pada dua malam terakhir bulan Muharram. 
Orang-orang musyrik saling berkata satu sama lain, “Perangilah sahabat- 
sahabat Muhammad karena mereka mengharamkan peperangan di bulan 
Haram.” Para sahabar Nabi meminta dengan sangat kepada orang-orang 
musyrik dan bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak boleh 
memerangi orang-orang musyrik karena memang dilarang berperang di 
bulan Haram, kecuali jika orang-orang musyrik memulai terlebih dahulu. 
Ternyata orang-orang musyrik yang terlebih dahulu memulai peperangan 
sehingga para sahabat pun akhirnya menganggap halal peperangan di bulan 
tersebut, Mereka lalu memerangi orang-orang musyrik, dan Allah memberi 
pertolongan kepada mereka. Maka turunlah ayat ini. 


620 Ini merupakan wahm (kesalaban persangkaan) dari As-Suyuthi si. Sedangkan kita semua 
memiliki kesalahan. Ta telah keluar dari ima para ulama ahli hadits yang menyatakan kebatilan 
kisah ini. Aku tidak tahu bagaimana dia membenarkan jalur mursal dari matan yang gharib (aneh) 
ini? Seandainya ada asalnya maka tidak berarti Rasulullah sebagai seorang yang tidak mungkin 
mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, mengatakan kalimat yang mengandung kekufuran- 
Sedangkan Allah telah menghalang:-halangi setan sehingga tidak akan bisa menguasai beliau. 
Seluruh nabi semuanya adalah orang-orang yang memiliki kesempurnaan sebagai seorang hamba. 
sehingga ilah ada jalan se D pun bagi setan untuk menguasai mereka .... Semoga Allah 
memaafkan kepada semi 

621 Diawurkan oleh Al-Qurihubi (614621). Libat ayat 126 Sum An-Nahl 


Asbabun Nusul 361 


Makkiyyah, Seratus Delapan Belas Ayat 


Ayat 2, Firman Allah 


“ (Yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah & 
ketika shalat, beliau menengadahkan pandangannya ke arah langit. Maka 
turunlah ayat, beliau kemudian menundukkan kepalanya. 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan redaksi: beliau menoleh ketika 
shalat. 

Sa'id bin Manshur meriwayatkan secara mursal dari Ibnu Sirin dengan 
redaksi: Dahulu beliau membolak-balikkan pandanganya, maka turunlah 
ayat tersebut. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan secara mursal dari Ibnu Sirin; Dahulu 
para sahabat menengadahkan pandangannya ke langit ketika shalat, maka 
turunlah ayat tersebut." 


521 AlOprthubi menga 
(64035). 

623 Shahih: Al-Hakim (2/393), la berkata, “Shahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim.” 

621 Al Qurthubi berkata (6/1636): Bahwasanya dalam riwayat dari Husraim disebutkan, “Dahulu 
orang-orang Muslim menoleh dan menergadahkan pandangan ketika shalat sehingga Allah 
menurunkan ayat, “Sesunggaknya benannenglah mang-armg yang beriman, (saim) mang-erang yang, 
Khusyu’ dalam shalamya.” (Al-Mu'minun: 1-2) mereka kemudian benar-benar menghadap ketika 
shalatdan melihat ke arah depan. 


n, “Surat ini seluruhnya Makkiyyah menurut pendapat seluruh ulama.” 


362 Asbabun Nuzul 


Ayat 14, Firman Allah 4s: 


CE aa Ta GS Te panen 
“ER AAA AI CS Ul LI 


Tap gadi a i 3G 
“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah 
itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan 
tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 
Kemudian Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha 
Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Umar, dia mengatakan; Pendapatku 
sejalan dengan kehendak Allah dalam empat perkara. Tatkala turun ayat, 
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) 
dari tanah.” (Al-Mu`minun: 12) maka ketika itu aku berkata, “Maka Maha 
Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” 


Ayat 67, Firman Allah 46: 


“Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Qur'an itu dan mengucapkan 


perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di 
malam hari.” 


Dalam riw: Ibnu Sirin ditambahkan: Kemudian Rasulullah $ memandang ketika sedang sujud. 
Ibnu Katsir (3/337) mengatakan, “Kaum Muslimin menundukkan pandangan mereka ke arah 
tempat sujud.” 

625 Al-Qurdubi (614643) menyatakan, Dalam MesmudAch-Theyalsiiseburkan, Turunnyaayat, “Den 
sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripasi (berasal) dan tanah.” (Al-Mu' minun: 
12) Ketika aya: tersebut turun, aku (Umar) mengatakan; “Maka Mahesuc lah Alah, Pencipta Yang 
Paling Baik.” Diriwayatkan pulabahwa yang mengatakan hal itu adalah Muadz bin Jabal. Ada pula 
panginengatakan, yaitu Abdullah bin Abi Sarah. Disebabkan hal tersebut ia kemudian murad dari 
Islam. Abdullah berkara, “Aku bisa mendatangkan seperti apa yang didarangkan oleh Muhammad." 
Riwayat ini adalah dha "if, Adapun yang lebih shahih adalah riwayat yang sanadnya dari Husyaim 
dari Humail dari Anas dari Umar, ia mengatakan: Pendapaiku selaras dengan kehendak Tuhanku 
dalam tiga perkara (bukan empat perkara). Dalam riwayat dalam kitab Al-Mushamnaf disebutkan 
Ali bin Zaid bin Jud'an yattuseorarg perawi yang dha'if. 


Asbabun Nuzul 363 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan, 
“Dahulu orang-orang Quraisy begadang sambil ngobrol-ngobrol di sekitar 
Baitullah dan tidak melakukan thawaf. Mereka membanggakan keberadaan 
Baitullah, maka Allah menurunkan ayat, “Dengan menyombongkan diri 
terhadap Al-Qur'an itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya 
di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari.” 


Ayat 76, Firman Allah 4: 


BEE NG Si 
“Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan adzab kepada mereka, 
maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) tidak memohon 
(kepada-Nya) dengan merendahkan diri.” 


Sebab Turunnya Ayat 

An-Nasa`i dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Abu Sufyan mendatangi Nabi & Abu Sufyan berkata, “Wahai Muhammad, 
aku meminta tolong kepadamu atas nama Allah dan hubungan kekerabatan 
kita. Kami benar-benar telah makan Al-llhig (bulu dan darah).” Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan adzab 
kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) 
tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri”? 

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Dala'ildengan menggunakan 
redaksi: Bahwasanya Tsumamah bin Atsal Al-Hanafi ketika dibawa ke 
hadapan Nabi sebagai tawanan perang, maka beliau membebaskannya. 
Tsumamah lalu masuk Islam lalu pergi ke Makkah. Setelah itu ia pulang 
ke Yamamah. Ia kemudian menghalang-halangi pengiriman bahan dari 
Yamamah ke Makkah, sehingga orang-orang Ouraisy memakan bulu dan 
darah. Abu Sufyan lalu mendatangi Nabi &. Dia berkata, “Bukankah 


626 Diwurku oleh Ibuu Katsir (23/353), AL unbubi berkata, “Dahulu orang-orang Quraisy begadang 
sambil ngobro.ngobeol centong kekufuran dan kebacilan di sekitar Kabah. Kemudian Allah 
mencela perbuatan mereka. 

627 Shahih: An-Nas" (372) dalam Bab At Tafsir dan Al-Hakim (2/428). 

Maksud Alilhaz adalah sesuatu yang terbuat dari campuran daging dan bulu unta kemudian 
dipanaskan di atas api untuk kemudian dimakan secara bersama-sama. 


364 Asbabur Nuzul 


engkau merasa bahwa dirimu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam?” 
Beliau menjawab, “Benar.” Abu Sufyan berkata, “Engkau benar-benar 
telah membunuh nenek moyang dengan senjata dan membunuh anak-anak 
dengan rasa lapar.” Maka turunlah ayat tersebut ®* 


628 Shahih: Al-Haitsami (7/73) meriwayatkan dalam Al Mim”, di dalamnya ada perawi Ali bin Al- 
Husain bin Wagid yang dianggap tsigah oleh An-Nasa'i, tetapi dianggap dha'if oleh Abu Hatim. 
Ibnu Katsir menuturkan hadits ini dan mengatakan: Rasulullah & berdoa untuk kemadharatan 
kaum Quraisy ketika mereka menentang beliau. Beliau berdoa, “Ye Allah, tolonglah aku aras mereka 
dengan menimpakan tujuh tahun paceklik sebagaimana tujuh tahun paceklknya Nabi Yusuf" 

Aku (Ibu Kasir) mengaakan; Hadits tesebut «shal (daser)nya diriwayatkan oleh Al-Bukhari 
(4693) dalem Bab Ar-Tofsi, dan Muslim (2798) dalam Bab fi Sifar Al-Qiyamah. 

Al-Qurthubi juga menuturkannya. Antara lain bahwasanya Teumamah berkata, “Demi Allah, 
aku idak akan mendatangkan kepada kalian meskipun satu butir gandum dari Yamumah,” Dalam 
hadits tersebut juga disebutkan; Allah menyiksa kaum Quraisy dengan paceklik dan kelaparan 
sehingga mereka makan bangkai, anjing, dan Al hi. Lihat: Al-Curthubi (6/4616 4677). 


Asbabun Nuut 365 


Madaniyyah, Enam Puluh Empat Ayat 


Ayat 3, Firman Allah 4: 


Tp Ak A Ee, 
ai Ao NASA 


GE IR NE Tadi 
Dengan 


“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, 
atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini 
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 
demikian itu diharamkan atas orang-orang yang Mukmin.” 


Sebab Turunnya Ayat 

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, ia berkata, 
“Bahwa dahulu ada seorang perempuan yang disebut Ummu Mahzul dan 
berprofesi sebagai pelacur. Ada salah seorang sahabat Nabi #8 yang ingin 
menikahinya. Maka Allah menurunkan ayat, “Laki-laki yang berzina tidak 
mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik: 
dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina 
atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang 
Mukmin,” 


Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Al-Hakim meriwayatkan dari 
629 Al Durtkubi (6/4693) mengatakan, “Ini surat Madaniyyah menurut kesepakatan ulama." 
630 Shalih: An-Nas (379) dakan Bah At-Tuftir. AL Hai sami berkata (7/74): Bahwa pora perawinya 


adalah tsiqah. Sedangkan Ahmad juga meriwayatkannya (2/159, 225). Al Ourthubi berkata 
(6703): Disyaratkan bahwa wanita itulah yang memberi nafkah kepada laki-laki tersebut. 


366 Asbabur Nuzul 


hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, “Dahulu 
ada seorang laki-laki yang disebut sebagai Maresad. Laki-laki ini membawa 
para tawanan dari Makkah hingga sampai ke Madinah, Sementara itu, ada 
seorang perempuan yang menjadi temannya bernama Anaq,» Laki-laki 
itu kemudian meminta izin kepada Nabi & untuk menikahi perempuan 


tersebut. Nabi tidak memberi jawaban sama sekali kepadanya hingga 
turunlah ayat, “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 
yang berzina, atau perempuan yang musyrik: dan perempuan yang berzina 
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan 
yang demikian itu diharamkan. atas orang-orang yang Mukmin.” Kemudian 
Rasulullah $ bersabda, “Wahai Martsad, “Laki-laki yang berzina tidak 
mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik: 
dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina 
atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang 
Mukmin." Maka laki-laki tersebut tidak jadi menikahinya! 

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, “Tatkala 
Allah mengharamkan perbuatan zina, maka ada beberapa wanita pelacur 
yang cantik-cantik. Orang yang ahli ibadah berkata, “Hendaklah mereka 
dilepaskan kemudian dinikahi." Maka turunlah ayat tersebut. 


Ayat 6, 7, dan 8, Firman Allah 46: 
Doi Kak WAK dosa 


P E AA Sei api 


aa GI AG 0) ANN AI Ah a 


BR REI ANG Ba S e Kol 


a 


631 Hasan: At-Tirmidzi (2177) meriwayatkan dalam Bab At-Tafsiv, ia berkata, "Hasan ghanb”. Al- 
Hakim (2/166) menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. 

632 Al-Ourthubi berkata(6/4703): Ayar tersebut turun berkenaan dengan Ahlu Ash-Shuffah. Mereka 
adalah orang-orang yang berhijrah dan tidak memiliki rumah dan keluarga di Madinah. Mereka 
lalu tinggal di pelataran Masjid Nabawi, Jumlah mereka ada empat ratus orang laki-laki. Mereka 
mencari rezeki di siang hari dan menginap di pelataran masjid ketika malam hari. Sementara itu, 
di Madinah ada para perempuan pelacur yang dengan terang-terangan menampakkan perbuatan 
buruknya itu. Mereka bergelimang pakaian dan makanan. Ahlu Ash-Shuffah lalu berhasrat 
untuk menikahi mereka sehingga bisa inggal di rumah mereka, makan dari makanan mereka dan 
berpakaian dari pakaian mereka. Maka turunlah ayar ini untuk menjaga Ahlu Ash-Shufiah dari 
pernikahan tersebut. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Aku Shalih. 

Aku (Al-Durthubi) katakan: Hal ini aneh bagi Ahlu Ash-Shulfah, karena mereka adalah orang- 
orang pemilik keimanan dan Al-Qur'an. Tidak terbersit di hati mereka dan juga mereka tidak 
berharap apalagi sampat meminta izin kepada Nabi 8. 


babun Nusul 367 


OA 
“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak 
disinggahi saki sake salin diri meraka sendi hala bersakkian okangita 
ialah empar kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia adalah 
termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa 
laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya 
itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah 
sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas; 
Bahwasanya Hilal bin Umayyah di hadapan Nabi #8 menuduh istrinya 
selingkuh dengan Syarik bin Sahma`. Kemudian Nabi & berkata kepadanya, 
(Datangkan) Bukti atau engkau akan mendapat cambuk di punggungmu." Hilal 
berkata, “Wahai Rasulullah, “Ketika salah seorang di antara kami melihat 
istrinya pergi bersama laki-laki lain apakah perlu mencari bukti? Nabi 8 
tetap berkata, “( Datangkan) Bukti atau engkau akan mendapat hukuman di 
punggungmu.” 

Hilal lalu berkata, “Demi dzat yang mengutusmu dengan membawa 
kebenaran, sesungguhnya aku benar-benar jujur, dan Allah tentu akan 
benar-benar menurunkan sesuatu yang membebaskan punggungku dari 
hukuman.” Maka Allah menurunkan kepada beliau ayat ini, “Dan orang- 
rang yang menuduh istrinya. Beliau membaca ayat itu hingga sampai kepada 
ayat, “Sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang benar...” 


Ahmad juga meriwayatkan dengan lafazh yang sama ketika turun 
ayat, “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat 
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 
kesaksian mereka buat selama-lamanya.” (An-Nur: 4) Sa'ad bin Ubadah 
yang merupakan pemimpin kabilah Anshar mengatakan: “Apakah seperti 
itu diturunkan ayat tersebut wahai Rasulullah?” Rasulullah # kemudian 


633 Shahih: Al Bukbur, (4747), meriwayatkan dalam Bab Ae-Tafsir. Ibnu Katsir (3/373) 
menuturkan dalam Tafir-nya. AL Ourthuhi 16/4719) mengatakan; As-Saluns adalah mama ibunya. 
yang mengatakan, dinamakan seperti ku karena kulitnya yang hitam legam. Dia adalah Ibnu 
Abdah bm Al-Jadd Al-Ajlani. 


368 Asbabur Nuzul 


bersabda, “Wahai sekalian orang Anshar, apakah kalian tidak mendengar apa 
yang dikatakan oleh pemimpin kalian?” Mereka menjawab, Wahai Rasulullah, 
janganlah engkau mencelanya karena ia memang orang yang sangat 
pencemburu. Demi Allah, tidak ada seorang perempuan yang dinikahinya 
kemudian (setelah bercerai) ada seorang laki-laki dari kami yang menikahi 
perempuan itu, karena besarnya rasa cemburunya.” Kemudian Sa'ad berkata, 
“Wahai Rasulullah. Sungguh aku tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hag 
dan itu datang dari Allah. Akan tetapi aku merasa heran seandainya aku 
menjumpai ada seorang perempuan lacur yang beradu paha dengan seorang 
laki-laki kemudian aku tidak boleh memisahkannya atau mengusiknya 
sehingga mendatangkan empat orang saksi." 

Tidak beberapa lama kemudian datanglah Hilal bin Umayyah yaitu 
salah seorang dari tiga orang yang diterima taubatnya. Hilal datang pada 
waktu isya' dari desanya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri dan 
mendengar dengan telinganya langsung ada seorang laki-laki lain yang 
bersama dengan istrinya, la tidak bereaksi apa-apa hingga waktu shubuh 
tiba. Pada pagi harinya ia datang menemui Rasulullah &. Dia mengatakan 
kepada beliau, “Sungguh aku menjumpai istriku pada waktu isya' sedang 
bersama laki-laki lain. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dan 
mendengarnya dengan telingaku sendiri," Rasulullah tidak suka dengan 
apa yang diberitahukan oleh Hilal dan beliau merasa berat hati. 

Orang-orang Anshar kemudian berkumpul dan berkata, “Sungguh 
kita mendapat cobaan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin 
Ubadah. Sekarang Rasulullah @ akan mencambuk Hilal bin Umayyah dan 
membatalkan persaksiannya pada manusia 

Hilal berkata, “Demi Allah, sesungguhnya aku berharap Allah 
menjadikan jalan keluar untukku.” Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah & 
ingin untuk memerintahkan supaya Hilal dipukul. Maka Allah menurunkan 
wahyu kepada beliau. Orang-orang lalu menahan diri tidak melakukan 
apa-apa hingga beliau selesai menerima wahyu. Maka turunlah ayat, “Dan 
orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) ...” 

Abu Ya'la meriwayatkan hadits yang sama dari Anas.” 

Asy Syaikhaini dan lainnya meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad, 
ia mengatakan: Uwaimir mendatangi Ashim bin Adi lalu berkata, 
“Bertanyalah kepada Rasulullah & tentang permasalahanku. Bagaimana 


654 Shahih: Ahmad (1/238) dan Ibnu Jarir (18/65)dalam Bab At-Tafsir. 


Asbabun Nuut 369 


jika ada seorang suami menjumpai istrinya bersama dengan laki-laki lain, 
kemudian sang suami membunuh laki-laki tersebut, apakah suami tersebut 
juga akan dibunuh (dihukum bunuh)? Ataukah bagaimana yang harus 
dilakukannya? Ashim kemudian bertanya kepada Rasulullah &. Rasulullah 


#& kemudian mencela sang penanya. 


Uwaimir lalu bertemu dengan Ashim. Dia bertanya, “Apa yang kamu 
lakukan?” Ashim menjawab, “Aku tidak melakukan apa-apa. Engkau 
tidak mendatangkan kebaikan kepaku. Aku bertanya kepada Rasulullah 4 
malah beliau mencela pertanyaan itu.” Uwaimir kemudian berkata, “Demi 
Allah, sungguh aku akan mendatangi Rasulullah Æ dan benar-benar akan 
bertanya kepada beliau.” Uwaimir lalu bertanya kepada beliau, dan beliau 
menjawab, “Sesungguhnya telah diturunkan kepadamu dan kepada sahabat 
perempuanmu beberapa ayat ...” 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: Para ulama berbeda pendapat 
mengenai permasalahan ini. Ada sebagian di antara mereka yang 
merajihkan pendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Uwaimir. 
Ada sebagian lagi yang merajihkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan 
Hilal. Ada sebagian lagi yang mengkompromikan keduanya, bahwanya ayat 
tersebut untuk kali pertama turun berkenaan dengan Hilal dan bertepatan 
pula dengan kedatangan Uwaimir. Maka ayat tersebut turun berkenaan 
dengan dua orang itu. Pendapat inilah yang dicondongi oleh An-Nawawi 
dan diikuti oleh Al-Khatib. ia mengatakan: Ada kemungkinan dua orang 
itu memiliki masalah yang sama dalam satu waktu. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: Ada kemungkinan ayat ini terlebih 
dahulu turun disebabkan permasalahan yang dihadapi Hilal. Tatkala datang 
Uwaimir dan ia tidak tahu apa yang sedang menimpa Hilal, maka Nabi 
& memberitahukan kepadanya tentang hukum. Oleh karena itu, beliau 
mengatakan sesuatu dalam kisah Hilal dan Jibril turun. Sedangkan dalam 
kisah Uwaimir beliau berkata, “Sungguh Allah telah menurunkan berkaitan 
denganmu.” Jadi, perkataan beliau, “Sungguh Allah telah menurunkan 
berkaitan denganmu.” Maksudnya adalah ayat tersebut turun berkenaan 
dengan orang yang memiliki masalah sepertimu. Demikianlah jawaban 
yang disampaikan oleh Ibnu Ash-Shabbagh dalam kitab “Asy-SyamiP” dan 


635 Shahih: Munafiq Alaihi. Diriwayatkan Al-Bukhari (4745) dalam Bab Ar-Tafsir dan Muslim (1492) 
dalam Bah Al-Li'an. 


370 Asbabur Nuzul 


AL @urthubi juga condong pada pendapat yang menyatakan bolehnya satu 
ayat turun dua kali. 

Al-Bazzar meriwayatkan dari jalur Zaid bin Muthi' dari Hudzaifah, ia 
mengatakan: Rasulullah & berkata kepada Abu Bakar, “Seandainya engkau 
melihat ada seorang laki-laki lain bersama Ummu Ruman (istri Abu Bakar) 
maka apa yang akan engkau lakukan kepadanya.” Abu Bakar berkata, “Aku 
akan melakukan sesuatu yang buruk kepadanya,” Beliau kemudian berkata 
kepada Umar, “Bagaimana denganmu wahai Umar?” Umar menjawab, 
“Aku akan mengatakan; Semoga Allah melaknat orang yang lemah itu dan 
sesungguhnya ia adalah seorang yang keji,” Maka turunlah ayat tersebut. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: Tidak ada yang melarang turunnya 
ayat dikarenakan beberapa sebab." 


Ayat 11, Firman Allah 36: 
ka z AKK KNK AU 
A EGA Aa BU EA 


Ow 


“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong iu adalah dari 
golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk 
bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka 
mendapar balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapadi antara mereka 
yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu 
baginya adzab yang besar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) dan lainnya meriwayatkan 
dari Aisyah, ia mengatakan Rasulullah & ketika hendak bepergian, beliau 
mengundi istri-istrinya. Siapa saja yang undiannya keluar, maka ia akan 
pergi bersama beliau. Beliau lalu mengundi di antara kami dalam sebuah 
peperangan yang akan beliau ikuti. Keluarlah undianku sehingga aku pergi 


636 AL Ourthubi (6/4719). Pendapat yang masyhur adalah bahwa turunnya ayat itu berkenaan 
dengan Hilal sebelum kisah Uwainir. Dengan demikian sebal tur maya adalah Hilal. Ibnu Karsi 
menuturkan riwayat ketiga dan tidak menyebutkan nama dari laki-laki dan perempuannya (3/377). 

637 Lihat Fath Al Bari (8/450) dan Ad-Dum Al-Mantsur (5/26). 


Asbabun Nusul 371 


bersama beliau. Hal ini terjadi setelah turunnya ayat hijab. Kemudian aku 
dibawa di dalam sekedup (tandu). 


Tatkala kami dekat dengan Madinah, beliau mengumumkan untuk 
beristirahat malam. Maka aku keluar dari sekedup saat beliau dan 
rombongan berhenti, lalu aku berjalan hingga meninggalkan pasukan. 
Setelah aku selesai menunaikan keperluanku, aku kembali menuju 
rombongan. Betapa terkejutnya aku, ketika aku meraba dadaku ternyata 
kalungku buatan negeri Azhafar terjatuh. Maka aku kembali untuk mencari 
kalungku. Kemudian orang-orang yang membawaku datang dan membawa 
sekedupku, dan menaikkannya di atas unta yang aku tunggangi. Mereka 
menduga aku sudah berada di dalam sekedup tersebut. 


Memang masa itu para wanita berhadan ringan, tidak terlalu berat, 
dan mereka tidak banyak daging, mereka hanya makan sesuap makanan. 
Oleh karena itu, orang-orang yang membawa sekedupku tidak curiga 
dengan ringannya sekedupku ketika mereka mengangkatnya. Saat itu 
aku adalah wanita yang masih muda. Lalu mereka menggiring unta dan 
berjalan. Sementara aku baru mendapatkan kembali kalungku setelah 
pasukan telah berlalu. Aku lalu mendatangi tempat rombongan berhenti, 
namun tidak ada seorang pun yang tertinggal. Setelah itu aku kembali ke 
tempatku semula dengan harapan mereka merasa kehilangan aku, hingga 
aku kemudian kembali ke tempatku semula. Ketika aku duduk, aku terserang 
rasa kantuk hingga akhirnya tertidur. Shafwan bin Al-Mu'aththal As- 
Sulami Adz-Dzakwan datang menyusul dari belakang pasukan, kemudian 
ia menghampiri tempatku dan ia melihat ada bayangan hitam seperti 
nrang yang sedang tidur. Dia mengenaliku saat melihat aku. Ia memang 
pernah melihat aku sebelum turun ayat hijab. Aku langsung terbangun 
ketika mendengar kalimat istirja'-nya, (ucapan innaa lillahi wa inanaa ilaihi 
raji'un), saat ia mengenali aku. Aku langsung menutup mukaku dengan 
jilbabku. Demi Allah, tidaklah kami berbicara sepatah katapun dan aku 
juga tidak mendengar sepatah kata pun darinya kecuali kalimat istirja'nya. 
Dia lalu menghentikan hewan tunggangannya dan merundukkannya hingga 
berlutut. Maka aku menghampiri tunggangannya itu lalu aku menaikinya. la 
kemudian berjalan sambil menuntun tunggangannya itu hingga kami dapat 
menyusul pasukan setelah mereka berhenti di tepian sungai Azh-Zhahirah 
untuk singgah di tengah panasnya siang. Maka binasalah orang yang binasa, 
karana menuduh yang bukan-bukan terhadap perkaraku. 


372 Asbabur Nuzul 


Dan orang yang berperan besar menyebarkan berita bohong ini adalah 
Abdullah bin Ubay bin Salul. Setibanya kami di Madinah, aku menderita 
sakit selama satu bulan sejak kedaranganku, sementara orang-orang sibuk 
dengan berita bohong yang diucapankan oleh orang-orang yang membawa 
berita bohong. Sementara aku sama sekali tidak menyadari sedikitpun 
adanya berita tersebut. Pada suatu hari, aku keluar (dari rumahku) saat aku 
merasa sudah sembuh. Aku keluar bersama Ummu Misthah menuju Al- 
Manashi', tempat kami biasa membuang hajar dan kami tidak keluar ke sana 
kecuali di malam hari...., Tiba-tiba Ummu Misthah tersandung kainnya 
seraya berkata; "Celakalah Misthah.” Aku katakan kepadanya, "Sungguh 
buruk apa yang kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela seorang laki-laki 
yang pernah ikut perang Badar?" Dia berkata, “Wahai putri, apakah engkau 
belum mendengar apa yang ia ucapkan?" Aku bertanya, “Apa yang telah 
diucapkannya?” Ummu Misthah menceritakan kepadaku tentang ucapan 
orang-orang yang membawa berita bohong (tuduhan keji). Kejadian ini 
semakin menambah sakitku di atas sakit yang sudah aku rasakan. 

Ketika aku kembali ke rumahku, Rasulullah $ masuk menemuiku 
lalu memberi salam dan bersabda, “Bagaimana keadaanmu?” Aku bertanya 
kepada beliau, “Apakah engkau mengizinkanku untuk pulang ke rumah 
kedua orangtuaku." Saat itu aku ingin mencari kepastian berita dari pihak 
kedua orangtuaku." Maka Rasulullah Æ memberiku izin, lalu aku bertanya 
kepada ibuku, “Wahai ibu, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?” 
Ibuku menjawab, “Wahai putriku, tenanglah. Demi Allah, sangat sedikit 
seorang wanita yang tinggal bersama seorang laki-laki yang ia mencintainya 
serta memiliki para madu melainkan mereka akan mengganggunya." Aisyah 
berkata: aku berkata, “Subhanallah, apakah benar orang-orang tengah 
'memperbincangkan masalah ini." Aku menangis sepanjang malam hingga 
pagi hari dengan penuh linangan air mata dan aku tidak dapat tidur dan 
tidak bercelak karena terus menangis, hingga pagi hari aku masih menangis. 

Rasulullah # memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid 
ketika wahyu helum turun. Beliau hertanya kepada keduanya dan meminta 
pandangan perihal rencana untuk berpisah dengan istri beliau. Usamah 
memberi isyarat kepada beliau tentang apa yang diketahuinya berupa 
kebersihan keluarga beliau dan apa yang ia ketahui tentang mereka pada 
dirinya, Usamah berkata, “Keluarga Anda, tidaklah kami mengenalnya 
melainkan kebaikan.” Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, “Wahai 


Asbabun Nuzul 373 


Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkan Anda, sebab masih banyak 
wanita-wanita lain. Tanyakanlah kepada sahaya wanitanya yang akan 
membenarkan Anda,” Maka Rasulullah & memanggil Barirah dan berkata, 
“Wahai Barirah, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang meragukan pada diri 
Aisyah?” Barirah menjawab: “Demi Dzat Yang mengutus engkau dengan 
benar, aku tidak pernah melihatnya sesuatu yang meragukan. Kalaupun 
aku melihat sesuatu padanya tidak lebih dari sekadar perkara kecil, ia juga 
masih sangat muda, ia pernah tidur di atas adonan milik keluargaya lalu ia 
memakan adonan tersebut.” 

Suatu hari, di saat berdiri di atas mimbar, Rasulullah 85 berdiri untuk 
mengingatkan Abdullah kin Ubay bin Salul. Beliau bersabda, “Wahai 
sekalian kaum Muslimin, siapa orang yang dapat membebaskan aku dari 
orang yang aku dengar telah menyakiti keluargaku. Demi Allah, aku 
tidak mengetahui keluargaku melainkan kebaikan. Sungguh mereka 
telah menyebuc-nyebut seseorang (maksudnya Shafwan) yang aku tidak 
mengenalnya melainkan kebaikan, tidaklah ia mendatangi keluargaku 
melainkan selalu bersamaku.” 

Aisyah mengatakan: Maka aku menangis sepanjang hariku, air mataku 
terus berlinang dan aku tidak bisa tidur terang karenanya hingga akhirnya 
kedua orangtuaku berada di sisiku, sementara aku telah menangis selama 
dua malam satu hari, hingga aku menyangka air mataku telah kering. Ketika 
kedua orangtuaku sedang duduk di dekatku, dan aku terus saja menangis, 
tiba-tiba seorang wanita Anshar datang meminta izin menemuiku, lalu aku 
mengizinkannya. Kemudian ia duduk sambil menangis bersamaku. Ketika 
kami seperti itu, tiba-tiba Rasulullah #& datang lalu duduk. 

Sudah satu bulan lamanya peristiwa ini berlangsung sedangkan 
wahyu belum juga turun untuk menjelaskan perkara yang menimpaku ini. 
Rasulullah & lalu membaca syahadat ketika duduk, kemudian bersabda, 
“Wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku berita tentang dirimu begini 
dan begini. Jika kamu bersih, tidak bersalah pasti Allah akan membersihkanmu. 
Namun jika kamu telah melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan 
bertaubatlah kepada-Nya, karena seorang hamba bila ia mengakui telah berbuat 
dosa lalu bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatnya.” Setelah Rasulullah 
& menyelesaikan kalimat yang disampaikan .... Kemudian aku katakan 
kepada ayahku, “Belalah aku terhadap apa yang dikatakan Rasulullah & 
tentang diriku." Ayahku berkata, “Demi Allah, aku tidak tahu apa yang 


374 Asbabur Nuzul 


harus aku katakan kepada Rasulullah &.” Lalu aku katakan kepada ibuku, 
“Relalah aku terhadap apa yang dikatakan Rasulullah & tentang diriku.” 
Ibuku pun menjawab, “Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang harus 
aku katakan kepada Rasulullah &.” Aisyah mengatakan; Aku hanyalah 
seorang wanita yang masih muda belia .... Demi Allah, sesungguhnya aku 
telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar apa yang diperbincangkan 
oleh orang-orang, hingga kalian pun telah memasukkannya dalam hati 
kalian lalu membenarkan berita tersebut. Seandainya aku katakan kepada 
kalian bahwa aku bersih dan demi Allah, Dia Maha Mengetahui bahwa aku 
bersih, kalian pasti tidak akan membenarkan aku. Seandainya aku mengakui 
(dan membenarkan fitnah tersebut) kepada kalian, padahal Allah Maha 
Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti membenarkannya. Demi Allah, 
aku tidak menemukan antara aku dan kalian suatu perumpamaan melainkan 
seperti ayahnya Nabi Yusuf st ketika ia berkata, “Maka kesabaran yang baik 
Itulah (kesabaranku). dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap 
apa yang kamu ceritakan." (Yusuf: 18). Setelah itu aku pergi menuju tempat 
tidurku dan Allah mengetahui hari itu aku memang benar-benar bersih dan 
Allah-lah yang akan membebaskanku dari tuduhan tersebut. 


Demi Allah, sungguh Rasulullah & tidak ingin beranjak dari tempat 
duduknya dan tidak pula seorang pun dari keluarganya yang keluar 
melainkan telah turun wahyu kepada beliau. Beliau menerima wahyu 
tersebut sebagaimana beliau biasa menerimanya dalam keadaan yang sangat 
berat dengan bercucuran keringat seperti butiran mutiara, padahal hari itu 
adalah musim dingin. Setelah itu tampak muka beliau berseri dan dalam 
keadaan tertawa. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah, “Wahai 
“Aisyah, sungguh Allah telah membersihkan dirimu." Lalu ibuku berkata 
kepadaku, “Bangkitlah untuk menemui beliau.” Aku berkata, “Demi Allah, 
aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak akan memuji siapa pun 
selain Allah, Dia-lah yang telah menurunkan kebersihan atas diriku. Allah 
menurunkan ayat “Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong 
dizmtara kalian adalah masih golongan kalien juga...” dan seterusnya sebanyak 
sepuluh ayat. Abu Bakar Ash-Shiddig yang selalu menanggung hidup 
Misthah bin Utsawah karena memang masih kerabatnya berkata, “Demi 
Allah, setelah ini aku tidak akan lagi memberi nafkah kepada Misthah 


untuk selamanya, karena ia telah ikut menyebarkan berita bohong tentang 


Aisyah.” Kemudian Allah menurunkan ayat, “Dan jangarlah orang-orang 


yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah..." 


Asbabun Nuut 375 


hingga ayat, “Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan 
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (An-Nur: 22) 


Ayat 22, Firman Allah 4: 


KA Barata mg a a JABA JANG 


dai Kerana Al jab 8 an 


Gaga 


w Pa SE 


“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di 
antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) 
kepada kaum kerabat (nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang 
berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang 
dada. Apakah kamu idak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah 
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Abu Bakar mengatakan, “Demi Allah, sesungguhnya aku sangat ingin 
Allah mengampuniku." Kemudian Abu Bakar kembali memberikan nafkah 
kepada Misthah seperti sedia kala. 

Dalam bab yang sama, Ach-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
dan Ibnu Umar. Begitu pula Al-Bazzar meriwayatkan dari Abu Hurairah. 
Begitu pula Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Al-Yasar.®? 


698 Shahih: Muuafuy Alaihi. Al-Bukhari (2661) meriwayatkandalan Bah Asy-Syahada: dan Muslim 
(2170) dalam Bab Asy Syahadat. Riwayat ini disebutkan dalam seluruh kitab-kirab tafsir dengan 
redaksi seperti ini tatkala menafsirkan ayat tersebut. 

639 Ibnu Katsir berkata (3/389): Musthah (dalam hadits banyak disebut Misthah, ed.) adalah arak 

sepupu Abu Bakar Ash-Shiddia dari jalur ibu. Ia oreng miskin yang mendapatkan nafkah dari Abu 
Bakar. Ia termasuk orang yang berhijrah di jalan Allah. Iz kemudian dihukum cambuk dan Allah 
menerima taubatnya. 
Al-Qurthubi berkata (6/4743): Musthah termasuk golongan orang-orang Muhajirin miskin yang, 
ikut dalam perang Badar. ia bernama Musthah bin Acsarsah bin Ubtad bin Abdul Muthalib bin 
Abdu Manaf. Dikatakan bahwa namanya adalah Auf, sedangkah Misthah adalah julukan .... Ibnu 
Abbas mengatakan; Sesungguhnya sekelompok orang Mukmin memutus nafkah yang diberikan 
kepada orang-orang yang telah mengucapkan berita bohong itu. Mereka mengatakun; Demi Allah 
kami tidak akan menyambung silatursalnni kepada orang yang ikut menyebarkan berita bohong 
mengenai Aisyah,” Maka turunlah ayat tersebut untuk mereka semua, Al-Ourthubi mengatakan: 
Pendapat pertama adalah yang lebih shahih. 


376 Asbabur Nuzul 


Ayat 23, Firman Allah 4s: 
Gg SA SMAN SARAN a 
Ke) aka D & PIESNE 
“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, 


yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan 
akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Khashif, ia berkata kepada Sa'id 
bin Jubair, “Mana yang lebih berat, zina ataukah menuduh zina?” Sa'id 
menjawab, “Zina.” Aku katakan, “Sesungguhnya Allah berfirman, 
“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik." 
Said berkata, “Sesungguhnya ayat itu diturunkan khusus berkenaan 
dengan Aisyah.” Dalam sanad hadits ini terdapat Yahya Al-Hammani yang 
tergolong perawi dha' if 

Diriwayatkan pula dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, ia mengatakan: 
ayat ini turun khusus berkenaan dengan istri-istri Nabi $, yaitu ayat, 
“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik." 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Ayat ini turun khusus berkenaan dengan Aisyah." 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Aku dituduh dengan 
tuduhan yang dialamatkan kepadaku. Sedangkan aku tidak menyadarinya. 
Aku baru tahu setelah semua itu terjadi, Ketika Rasulullah # bersamaku, 
tiba-tiba beliau mendapat wahyu .... Kemudian beliau duduk tegak lalu 
mengusap wajahnya sembari berkata; "Wahai Aisyah, bergembiralah.” Aku 
berkata, “Dengan memuji nama Allah, bukan memujimu.” Kemudian beliau 
membaca ayat, “Sesungguhnya orang-urang yang menuduh wanita-wanita yang 
baik-baik, yang lengah.” hingga sampai pada ayat, “Mereka adalah orang-orang 
yang dibersihkan atas apa yang mereka katakana.” “? 


610 Dha' if Ath- Toabarani (13/151) meriwayatkan dalam Al-Kabir, dan penulis telah menjelaskan. 
alasan kedka'tunmya 

G41 AL umhubi ((/4744) mengatakan; orang-orang berkata, “Ayat itu turun berkenaan dengan Aisyah 
dan istririsri Nabi & lainnya.” Pendapat ini din'sbarkan kepada Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak. 

642 Ditucurkan oleh Ibnu Kassir (3/389 390) 


Asbabun Nuzul 377 


Ayat 26, Firman Allah 56: 
ed SG ANA LAIN, yeh SAI 


ma Maor ag aan a a The utaa a 
Ban sasa eh oda Ca Sasana NAH Aah Sea, 

ga z 

Tj Aa 
“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, den laki-laki yang 
keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang 
baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk 
wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa 
yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu) . Bagi mereka ampunan 
dan rezeki yang mulia (surga).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad yang perawi-perawinya 
tsiqah, dari Abdurraman bin Zaid bin Aslam dalam firman Allah, “Wanita- 
wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji.” Abdurrahman mengatakan: 
ayat ini turun berkenaan dengan Aisyah ketika orang-orang munafik 
menuduhnya dengan tuduhan yang dibuat-buat. Maka Allah membersihkan 
Aisyah dari semua tuduhan tersebut." 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan dua sanad yang salah satunya 
dha'if yaitu dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Ayat “Wanita-wanita yang keji 
adalah untuk laki-laki yang keji.” turun berkenaan dengan orang-orang yang 
melakukan tuduhan yang dibuat-buat terhadap istri Nabi $. 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Al-Hakam bin Utaibah. ia 
mengatakan; Tatkala orang-orang membicarakan persoalan Aisyah, maka 
Rasulullah & mengutus seseorang menemui Aisyah. Beliau bertanya, 
“Wahai Aisyah, apa yang dikatakan orang-orang” Aisyah menjawab, “Aku 
tidak akan memberikan alasan apa pun hingga alasanku akan diturunkan 
langsung dari langit.” Kemudian Allah menurunkan ayat berkenaan dengan 
Aisyah sebanyak sepuluh ayat dari Surat An-Nur. Selanjutnya beliau 
membaca hingga sampai kepada ayat, “Wanita-wanita yang keji adalah untuk 
laki-laki yang keji." Hadits mursal dan sanadnya shahih." 

643 Shahih: Ath-Thabarani (23/154| meriwayatkan dalam Al-Kabir. 
644 Dhaa if: Ath-Thabarani (23/159) meriwayatkan dalam Al-Kabir: 


645 Dha'if Ath-Thabarani (23/160) meriwayatkan dalam Al-Kabir, Lihat semuanya dalam Ad-Durr 
AL Mantsur (513940). 


378 Asbabur Nuzul 


Ayat 27, Firman Allah 4s: 


saor 


S Ge ngka AG [GAK JA SN A 


Ga Ki KE BA 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah 
yang bukan rumahmu sebelum meminua izin dan memberi salam kepada 
penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) 
ingat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Firyabi meriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari Adi bin Tsabit, ia 
mengatakan: Seorang wanita Anshar datang kepada Nabi. ia berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada di rumahku dalam keadaan 
yang tidak ingin dilihat oleh seseorang. Akan tetapi senantiasa ada laki- 
laki dari keluargaku yang masuk ke rumahku pada saat aku ingin sendiri 
Apa yang harus aku perbuat? Maka turunlah ayat, “Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum 
meminta izin.” 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mugatil bin Hayyan, ia 
mengatakan, Tatkala turun ayat untuk meminta izin masuk ke rumah, 
Abu Bakar berkata, “Wahai Rasulullah, hagaimana dengan para pedagang 
Quraisy yang meninggalkan rumahnya di Makkah, Madinah, dan Syam. 
Sementara mereka memiliki rumah-rumah yang sudah biasa disinggahi di 
tengah jalan. Bagaimana cara mereka meminta izin dan memberi salam, 
sementara di rumah itu tidak ada penghuninya, Maka turunlah ayat, “Tidak 
ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak untuk didiami." (An-Nur: 29) 


Ayat 31, Firman Allah #: 
Sena bapa A 

4 ae Pesan Hata es 
yar ek nita aiy ma Po <= GL 


616 AL Wehidi menuturkan dua sebab itu dalam hlm. 271. Ibnu Katsir menuturkan sebab yang kedua, 
ia mengatakan; Ibnu Jarir memilih bal iri dan menceritakannya. Zaid bin Aslam mengatakan; 
Maksudnya adalah rumah syair. Al-Qurthubi juga menu urikan keduanya dalam Tafsir-Nya 
(6147149). 

647 Lihat pembahasan sebelumnya. 


Asbabun Nund 379 


TI ba Gada HA DAN 
INI RAI Ga sah 


let ai Sean HAB 
< JAWA JEN tah 2 DA 
GA Geh pa NG; TEN op E E A 


x Kelar 


ga AK 2 
KEL LAH din o ben Gak 


DSA 


“Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. 
Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan 
Janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atan 
ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau 
putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau 
putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan 
mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, 
atau pelayan-belayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan 
janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai 
Orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mugatil, ia mengatakan: Telah 
sampai kabar kepada kami bahwa Jabir bin Abdullah menceritakan 
bahwasanya Asma binti Martsad berada di kebun kurma milik Asma. 
Para perempuan lalu berdatangan tanpa memakai kain bawahan sehingga 
tampaklah kaki-kaki mereka. Maksudnya tampak gelang kaki, dada, 
dan rambut mereka. Kemudian Asma berkata, “Sungguh buruk hal ini.” 
Maka Allah menurunkan berkenaan dengan hal tersebut, turunlah ayat, 


380 Asbabur Nuzul 


“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya.” 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadrami bahwasanya seorang wanita 
memasang dua gelang perak dan mengenakan batu kumala, lalu ia lewat 
di depan sekelompok orang. Ia menghentakkan kakinya sehingga gelang 
kakinya membentur batu kumala dan mengeluarkan suara. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 
perhiasan yang mereka sembunyikan.” 


Ayat 33, Firman Allah 4: 
aii Aib oa RS BA AAN DN KEH 
Tie pasah KAS KK A 
KI GAK KIS Te 


MERASA aga maa 3 
Dak 


“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 
(diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan 
budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah 
kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan 
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak 
wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedeng mereka sendiri mengingini 
kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang 
siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa 
(itu).” 
Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu As-Sakan meriwayatkan dalam dalam kitab Ma'rifah Ash-Shahabah 


648 Ibnu Katsir menuturkannya (3/398). 
649 Al-Qurthubi menuturkannya (6/4774). 


Asbabun Nusul 381 


dari Abdullah hin Shabih dari ayahnya bahwasanya ia mengatakan; Dahulu 
aku menjadi budah milik Huwaithib bin Abdul Uza, kemudian aku meminta 
perjanjian kepadanya, akan tetapi dia menolak. Maka turunlah ayat, “Dan 
budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian." 

Firman Allah 8, “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu 
untuk melakukan pelacuran,” 

Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah, ia 
mengatakan: Suatu ketika Abdullah bin Ubay mengatakan kepada budak 
perempuannya, “Pergilah engkau, dan melacurlah untuk mendapatkan 
sesuatu.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu paksa budak- 
budak wanitamu untuk melakukan pelacuran.” 

Muslim juga meriwayatkan dari jalur ini bahwasanya seorang budak 
wanita milik Abdullah bin Ubay yang bernama Musaikah dan budak wanita 
lainnya yang bernama Umaimah dipaksa oleh Abdullah untuk melakukan 
perbuatan zina. Kedua budak perempuan itu lalu melapor kepada Nabi &. 
Maka turunlah ayat, “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk 
melakukan pelacuran.” 

Al-Bazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan: Bahwa dahulu ada seorang budak perempuan milik Abdullah 
bin Ubay yang melakukan perbuatan zina di zaman Jahiliyah. Ketika 
diharamkan perbuatan cina, maka budak perempuan itu berkata, “Demi 
Allah, aku tidak akan pernah berzina untuk selama-lamanya.” Maka 
turunlah ayat, “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk 
melakukan pelacuran.” 

Al Bazar meriwayatkan dengan sanad dha'if dari Anas serupa dengan 
hadits tersebut, sedangkan buduk perempuan itu dinamakan dengan 


Mu'adzah. 


Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Sufyan dari Amru bin Dinar 


650 Al-Wahidi menuturkan dalam Asbab An-Nuad hlm. 271. Sedangkan Huwaithib disebutkan 
riwayat hidupnya dalam kitab Al-Ishabah, hlm. 1158, Al-Qurthubi (64781) mengatakan; Nama 

budak itu adalah Shabah atau Sh: 

651 Muslim (3029) dalam Bab Ar-Tajsir. 

632 Shahih: Al-Hakim (2/229) meriwayatkan dalam Al-Mustadrak. la mengatakan, “Hadits mi shahih 
menurut syarat Muslim. Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, akan tetapi hadits ini 
disepakati oleh Adz-Drahabi. 

651 Shahih: Diriwayatkan oleh Al-Haitsami (7/83) dalam kita AlLMajma'. Ia mengatakan: Aih- 
Thabarani dan Al-Bazzar meriwayatkan serupa dengan hadits itu. Para perawi Ath-Thabarani 
adalah para perawi yang shahih. 


382 Asbabur Nuzul 


dari Ikrimah bahwasanya Abdullah bin Ubay memiliki dua orang budak 
perempuan, yaitu Musaikah dan Mw'adrah. Dahulu Abdullah memaksa 
kedua budaknya itu untuk berbuat zina. Salah seorang dari keduanya 
kemudian berkata, “Seandainya itu adalah perbuatan baik, maka aku akan 
melakukannya lebih banyak lagi. Sedangkan apabila tidak baik, maka lebih 
baik aku meninggalkannya.” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah 
kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran.” 


Ayat 48, Firman Allah 4s: 


Ab st Gas 1 Ara 
ta) ea Rap Gak 5 Kena ATAU 
“Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul 


menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka 
menolak untuk datang." 


Sebab Turannya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari hadits Mursal Al-Hasan. ia 
mengatakan: Dahulu, ketika ada permusuhan ataupun pertikaian antara 
laki-laki dengan laki-laki lain, maka orang yang benar akan melapor kepada 
Nabi # dan akan tunduk terhadap keputusan beliau. Ia tahu bahwa Nabi 
& akan memberikan keputusan yang benar kepadanya. Sedangkan orang 
yang berbuat halim, maka ketika akan dihadapkan kepada beliau, maka ia 
akan menolak. ia akan mengatakan, “Aku akan menghadap si Fulan saja.” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah 
dan Rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba 
sebagian dari mereka menolak untuk datang.” 


Ayat 55, Firman Allah 8: 
SN MEA AMAL Kp aing ag 


PAN a a 
GG GN pasa aan 


OEE EA K EE é% 


654 Lihat penjelasan sebelumnya. 


Asbabun Nuut 383 


“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 
dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan 
menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan 
orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dun sungguh Dia akan 
meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan 
Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada 
dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku 
dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang 
siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang 
yang fasik.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan hadits ini dan menshahihkannya. Sedangkan 
Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ia mengatakan; Tatkala 
Rasulullah & dan para sahabatnya tiba di Madinah, mereka mendapat 
tempat tinggal dari kaum Anshar. Hal ini menyebabkan orang-orang Arab 
yang masih kafir berada dalam satu barisan untuk memusuhi. Sementara 
itu, para sahabat setiap tidur maupun ketika pagi hari senantiasa membawa 
senjata. Mereka mengatakan, “Menurut kalian, kapan kita akan bisa tidur 
dengan aman dan tentram serta tidak takut kecuali kepada Allah.” Maka 
turunlah ayat, “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu. ”®5 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Bare`, ia mengatakan; Ayat 
tersebut turun berkenaan dengan kami. Kami saat itu berada dalam 
ketakutan yang teramat sangat. 


553 Shahih: Al-Hakim (2/41) meriwayatkan dalam Al-Mustadrak serta dishahihkan dan disepakati 
oleh Ade Dahabi. 
Ibnu Katsir (2/425) mengatakan bahwa Nabi 28 dan paca sahabatnya yang ada di Makkah eda 
sekitar sepuluh tahun berdakwah secara sirri mengajak mentauhidkan dan beribadah hanya 
kepada Allah semata. Metekaseranasa dihinggapi rasa takut dan mereka tidak diperintah untuk. 
melakukan peperangan sehingga hijrah ke Madinah. Mereka kemudian datang ke Madinah dan 
Allah memerintahkan mereka untuk berperang, Saat itu, mereka merasa takut sehingga pagi dan 
sore hari senantiasa membawa senjata, Hal itu berlangsung selama waktu yang ditentukan Allah. 
Serelah iru, ada saleh seorang laki-laki dari sahabat yang berkata, “Wahai Rasulullah, apakah kira 
akan merasa ketakutan seperti ini untuk selamanya? Tidakkah datang kepada kita suaru hari dimana 
kita bisa merasa aran dan meletakkan senjata." Rasulullah & kemudian berkata, “Kalan hanya 
Perlu sabar seberuar sehingga laki-laki di arvara kalian bisaduduk di tengah-tengah kasem tanpa membawa 
senjata.” Kemudian Allah menurunkan ayat iri. Selanjutnya Allah memberikan kemenangan di 
Jarah Arah kepada Nabi-ny sehingga para sahabat mena nan dan meletakkan senjata 

656 Al-Qurthub: mengatakan; Ayat tersebut turan berkenaan dengan Abu Bakar dan Umar 44 
(614835) 


384 Asbabur Nuzul 


Ayat 61, Firman Allah 4: 
Ta Reni RAN PB NG 


“5 AKA 


- ek 
Haa sa pa Ta DUKE Sen LÍ 
Ben AA » á 
peta ag Pura Sarang 
Baa E 5 mem A 
6 az 4 aA K 
4 KE SA Gi 3 isa Sa 4 
A RE GAA e po aa 
an 
KE KAS PIA ep LEG te 
AAN par P SK Ai úi ii 
saa 
D: D — 
“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, 
tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan 
(bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak- 
bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di nemah saudara-studaramu yang laki-laki, 
di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang 
laki-laki di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara 
ibumu yang laki-laki di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah 
yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada 
halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka 
apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah 
kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) 
kepada dirimu sendiri, salam yang diterapkan dari sisi Allah, yang diberi 


berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu, 
agar kamu memahaminya." 


aa 


PEZI 


iga 


Sebab Turunnya Ayat 
Abdurrazaq mengatakan; Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu 
Abi Najih, dari Mujahid, ia mengatakan; Dahulu seorang laki-laki pergi 


Asbabun Nuut 385 


bersama orang buta, orang pincang, dan orang sakit ke rumah ayahnya atau 
rumah saudaranya atau rumah saudarinya atau rumah pamannya. Sedangkan 
Orang-orang yang sudah terkena penyakit menahun merasa malu melakukan 
hal itu dan mereka berkata, “Mereka membawa kami bukan kepada rumah 
mereka sendiri.” Maka turunlah ayat sebagai keringanan bagi mereka, 
“Tidak ada halangan bagi orang buta.”51 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, Tatkala 
Allah menurunkan ayat, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (An-Nisa': 29) 
Orang-orang Muslim kemudian mengatakan: Allah melarang kita memakan 
harta benda sesama kita secara batil. Sedangkan makanan lebih utama 
daripada harta sehingga tidak halal bagi kira untuk makan di tempat orang 
lain. Orang-orang kemudian menahan diri makan di tempat orang lain 
disebabkan ayat tersebut. Maka turunlah ayat, “Tidak ada halangan bagi 


orang buta.” hingga firman Allah, “Di rumah yang kamu miliki kuncinya.” 


Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia mengatakan: Dahulu orang- 
orang jahiliyah sebelum Nabi #k diurus, mereka tidak mau makan bersama 
orang buta, orang sakit, dan orang pincang. Hal ini disebabkan orang buta 
tidak bisa melihat makanan yang enak, orang sakit tidak bisa merasakan 
nikmatnya makanan sebagaimana orang yang schat, sedangkan orang 
pincang tidak mampu berdesak-desakan aras makanan. Maka turunlah ayar 
sebagai rukhshah (kemurahan) untuk mengajak mereka makan bersama. 

Diriwayatkan dari Migsam, ia mengatakan: Dahulu orang-orang 
menjaga diri untuk tidak makan bersama orang buta dan orang pincang. 
Maka turunlah ayat tersebut. 

Ats-Tsa'labi meriwayatkan dalam kitab Tafsir-nya dari Ibnu Abbas, 
ia mengatakan; Al-Harits berangkat perang bersama Rasulullah &. Ia lalu 
meniripkan keluarganya kepada Khalid bin Zaid. Khalid merasa malu makan 
bersama keluarga Al-Harits karena keberadaannya yang sedang sakit. Maka 
turunlah firman Allah 45, “Tidak ada halangan bagi kamu.” ®° 


657 Ibnu Katsir (4/429)menutarkannya 
Al-Qurthuki (84851) mengatakan, Rahwa dahuluorang-orang Arah Dadui dan orang-orang yang 
ada di Madinah sebelum Rasulullah diutus, menghindari makan bersama orang yang punya udzur- 
Sebagiandi ancara mereka melakukan hal iru dikarenakan merasakan jik atas pergerakan tangan 
dari orang buta, tidak bisa duduk dengan nyeman bersama orang pincang dan karena kau dari creng 
yung saki, Ini merupakan perilaku Jahiliyah. Maka turunlah ayut yeng memberi izin .... Sebagian. 

antara mereka melakukan hal itu karena merasa malu 
658 Lihat penjelasan sebelumnya. 
659 Ad-Durr Al-Mantsu (3/63). 


386 Asbabur Nuzul 


Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad shahih dari Aisyah, ia 
mengatakan, Orang-orang Muslim sangat ingin berangkat berperang 
bersama Rasulullah &. Mereka kemudian menitipkan kunci-kuncinya 
kepada orang-orang yang lumpuh dan berkata, “Kami telah menghalalkan 
untuk kalian semua untuk memakan apa saja yang kalian sukai.” Orang- 
orang lumpuh itu kemudian berkata, “Sesungguhnya tidak halal bagi kami. 
Mereka memberi izin tetapi tidak dengan hati yang lapang.” Maka Allah 
menurunkan ayat, “Tidak ada halangan bagi kalian.” hingga firman Allah, 
“Di rumah yang kamu miliki kuncinya. (An-Nur: 61) 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwasanya ia ditanya tentang 
firman Allah, “Tidak ada halangan bagi orang buta." Ada apa dengan orang 
buta, orang pincang, dan orang sakit sehingga mereka disebutkan di sini! 
'Az-Zuhri menjawab, “Ubaidillah bin Abdullah mengabarkan kepadaku 
bahwasanya orang-orang Muslim ketika sedang melakukan peperangan, 
mereka meninggalkan orang-orang pincang mereka. Mereka kemudian 
memberikan kunci-kunci pintunya kepada orang-orang lumpuh ini. Mereka 
berkata, “Kami telah benar-benar menghalalkan kepada kalian untuk 
memakan apa yangada di rumah kami." Sementara itu, orang-orang lumpuh 
itu merasa segan dan berkata, “Kami tidak akan masuk rumah mercka 
sementara mereka sedang tidak ada.” Maka Allah menurunkan ayat ini 
sebagai bentuk rukhshah.”"! 

Diriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan bahwa ayat “Tidak ada 
halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian.” turun 
berkenaan dengan suatu daerah pedalaman. Laki-laki di daerah itu tidak 
mau makan sendirian. Ia membawa makanannya hingga setengah harian 
sampai menemukan orang yang mau makan bersamanya.” 

Diriwayatkan dari Ikrimah dan Abu Shalih, keduanya mengatakan: 
Dahulu, orang-orang Anshar ketika ada tamu yang tinggal bersama mereka, 
maka mereka tidak mau makan hingga tamu itu makan bersama mereka. 
Maka turunlah ayat tersebut sebagai rukhshah bagi mereka." 


660 Shahih. ALI aitsami (7/84) meriwayatkan dalam Al-Majma'. Ia mengatakan; Hadits ini 


diriwayatkan Al-Bazzar sedangkan rara perawinyaadalah perawi shahih. Lihat: Ibnu Kasir (3/430). 
661 As-Suyuthi (5/58) menisbatkan kepada Abd bin Humaid dalam Ad-Durr Al Monssur, begitu pula 


dengan Ibnu Katsir. 
662 Ditururkan oleh Ibnu Katsir (3/430), ia mengatakan; Daerah pedalaman itu adalah daerah Bani 
Kinanah. Riwayat ini dinishatkan kepada Qatadah. 


663 As-Suyuthi dalam Ad-Dirr Al-Mantsur (5/58) dan dinisbatkan kepada Ibnu Jarir, Lihar pula Ibnu 
Jarr (18/172). 


babun Nusul 387 


Ayat 62, Firman Allah $: 
a ba akak NE NAN [AA JAN 
ali D nan A 
d ek sani BEN MANA ajah 


Berg A 


BASIS a 4 in 


“Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apabila mereka berada bersama- 
sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, 
mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebebem meminta izin kepadanya. 
Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) 
mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, 
maka apabila mereka meminua izin kepadamu karena sesuatu keperluan, 
berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan 
mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Ad-Dela'il dari 
Urwah dan Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi serta yang lainnya. Mereka 
mengatakan: Ketika bala tentara Quraisy berdatangan untuk menyerang 
pada saat Perang Ahzab, mereka menempat di Majma’ Al-Asyal yaitu di 
Sumur Ar-Rummah Madinah. Pemimpin mereka adalah Abu Sufyan. 
Kabilah Ghatafan juga datang dan menempat di Na'ma yaitu sebelah 
gunung Uhud. 

Rasulullah & mendengar kabar itu sehingga digalilah parit di sekitar 
Madinah. Beliau bekerja menggali parit bersama kaum Muslimin. 
Sementara orang-orang munafik darang terlambat dan mengerjakan sesuatu 
yang ringan. Mereka juga menyelinap untuk pulang kepada keluarganya 
tanpa memberitahukan dan meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah 
&. Padahal jika ada salah seorang kaum Muslimin ada keperluan yang 
harus dipenuhi, ia akan terlebih dahulu izin kepada Rasululullah 48. Beliau 
pun akan memberikan izin. Setelah keperluannya terselesaikan, maka ia 


388 Asbabur Nuzul 


akan kembali ke tempat semula, Maka Allah menurunkan ayat berkenaan 
dengan orang-orang yang beriman, “Sesungguhnya yang sebenar-benar orang 
mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang 
memerlukan pertemuan." hingga firman-Nya, “Dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.” (An-Nur: 62-64)" 


Ayat 63, Firman Allah 3; 


jare Kon da an SA TB ME 


BA GA AE Ep Ka ln Ga aa 
Dua KANG idul 


“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di amara kamu seperti panggilan 
sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah 
mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan 
berlindung (kepada kawannya) , maka hendaklah orang-orang yang menyalahi 
perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan arau ditimpa adzab yang pedih.” 


A 


Sebab Turunnya Ayat 

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Ad-Dalaril dari jalur Adh-Dhahhak 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Dahulu mereka berkata, “Wahai 
Muhammad, wahai Abu Al-Qasim.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan 
sebagian kamu kepada sebagian (yang lain).” Mereka lalu berkata, “Wahai 
Nabiyullah, wahai Rasulullah &."* 


664 Al-Qurthubi menambahkan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Umar 4 yang memi 
kepada Nabi $ dalam Perang Tabuk untuk pulang, Beliau lalu memberi in kepada Ui 
berkata, “Pergilah karena sesungguhnya engkau bukanlah orang munafik.” loru Abbas Radhiyallahu 
Anhume mengatakan, “Umar se meminta rin tidak lain untuk melakukan umrah.” Tatkala Umar 
meminta izin, maka beliau 168 berkaca, “Wahai Abu Hafsh, jangan lupakan kami untuk engkau 
dakan." .... Adapun yang shahih adalah riwayat pertama yaitu yang menceritakan mengenai 
Terang Khandag, (6/4589). 

665 Ditururkan Ibnu Katsir (3/432). 

Al-Qunhubi (6/4060) mengatakan; Ibuu Abbas berkas, “Janganlah menyakiti Rasulullah dan 
membuat beliau marah, karena doa beliau mustajab." 

Akukatakan; Dalem eyatjuga disebutkan bahwusanya orang-orungmunafik menyelinap pergi padu 
saat biari Jum'at dan ketika menghadiri khutbah Jumat. Mereka berlindung di balik tubuh para 
sahabat Nabi & sehingga ayat ini kemudian membeberkan perilaku mereka Lihat: AlOurthubi 
dan Ibnu Kata, 


Asbabun Nund 389 


Makkiyyah, Tujuh Puluh Tujuh Ayat 


Ayat 10, Firman Allah 4: 
CEK EA are NG 
CA anta 
Diss da AN 
“Mahasuci (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya 
bagimu yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang 


mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikan-Nya (pula) untukmu 
Btanarisiana.” 


Wo Sês 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf, Ibnu Jarir, 
Ibnu Abi Hatim, dari Khaitsamah, ia mengatakan: Dikatakan kepada 
Nabi 8, “Apabila engkau mau, maka Kami akan memberikan kepadamu 
kunci-kunci beserta simpanan kekayaan di bumi, tanpa mengurangi 
sedikit pun pahalamu di sisi Kami di akhirat, Jika engkau mau, Aku 
akan mengumpulkan keduanya untukmu di akhirat.” Beliau menjawab, 
“Kumpulkanlah untukku di akhirat.” Maka turunlah ayat, “Mahasuci (Allah) 


666 Al-Qurdhuti (614564) mengatakan: Surat ini seluruhnya Makkivyah menurut pendapat mayoritas 
ulama, Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan; Kecuali tiga ayat yang diturunkan di Madinah yaitu, 
“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah." hingga fiman-Nya, “Dan 
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (63-70) Maksudsumt ini adalah menyebutkan 
keagungan Al-Qur'an, menyebutkan cecian-carisn yang dilontarkan orang-orang kafir terhadap 
kenabian serta bantahan aras perkataan tersebut. Salah satunya adalah perkataan mereka, 
“Sungguh, Al-Qur'an adalah buatan Muhammad dan tidak datangdan sisi Allah.” 


390 Asbabun Nuzul 


yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari 
yang demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, 
dan dijadikan-Nya (pula) untukmu istana-istana,”“1 


Ayat 20, Firman Allah 4 
PE AI AA Ti AB iya IS AT 


AN DA a AK erre Ragi ane 

A ad (aan DU DK 3 DA 

pagi ag: 

E banga SN akaya 

“Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka 

sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan 

sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? : 
dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, Tatkala orang-orang musyrik menghina 
Rasulullah 4 atas kemiskinan, mereka berkata, “Ada apa dengan Rasul 


ini yang makan makanan dan berjalan di pasar-pasar?” Rasulullah & 
merasa sedih sehingga turunlah ayat, "Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul 
sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan den berjalan di 
pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain 

Maukah kamu bersabar? dan adalah Tuhanmu Maha Melihat." 


Ibnu Jarir dan yang lainnya meriwayatkan dari jalur Sa'id dan Ikrimah 


dari Ibnu Abbas. 


667 Al-Qurthubi (6/4869) mengatakan: Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan oleh Malaikat 
Ridhw penjaga surga kupu Nabi $. Dakem sebuah riwayat disebutkan; Sesungguhnya ketika. 
Ridhwan turun, dia membacakan salam kepada Nabi 38 kemudian berkata, "Wahai Muhammad, 
Rabbul Izzati membacakan salam untukmu. Ini adalah sesuatu yang turun —tiba-tiba turun 
cahaya yang bersinar, Tuhanmu berkata kepadamu, “Ini adalah kunci-kunci gudang kekayaan 
dunia. Meskipun demikian, tidak berkurang satu sayap nyamuk pun apa yang ada untukmu di 
akhirat." Nabi & kemudian memandang ke arah Jibril seakan meminta pendapat. Jibril lalu 
memukulkan tangannya ke bumi dan member isyarat supaya tenang. Kemudian beliau berkata, 
“Wahai Ridhwan. aku tidak butuh apa yang ada di dalamnya. Kcfakiran lebih aku sukai dan semua 
sku menjadi hamba yang saber dan bersyukur,” Ibnu Katsir menuturkan riwayat As-Suyuthi dan 
meniabutkonnya kepada Khaitsamah (#8). 

668 Al- Wahidi hlm. 278-279, Inad riwayat ini lemah karena Juwaibir tidak pemah bertemu dengan 
Adh Dhahhak Lihat Ad Dior Al Mantsur (5163) dan Al-Ourthudi (614575). 


babun Nusul 391 


Ayat 27, Firman Allah $: 


ea 


JANG Ae 


“Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang lalim menggigit dua tangannya, 
seraya berkata, “Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama 
Rasul.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Dahulu Ubay 
bin Khalaf mengikuti majelis Nahi & sehingga Uqbah bin Abi Mu'aith 
menghardiknya. Maka turunlah ayat, “Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang 
yang lalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, “Aduhai kiranya (dulu) 
aku mengambil jalan bersama-sama Rasul.” 


Diriwayatkan hadits serupa dari Asy-Sya'bi dari Migsam.“? 
Ayat 32, eion Allah 4: 


4$ Fi TE Gasal a 253 Ol i6; 
ks Pad AA r 
O ija HAN 1 dg EB 
“Berkatalah orang-orang yang kafir, SaN Al-Qur'an itu tidak 
diturunkan kepadanya sekali turun saja?” ; Demikianlah supaya Kami 
perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (teratur 
dan benar).” 


N 


569 Ibnu Katsir (4/15) mengatakan; Ayar ini turun berkenaan dengan Uqbah bin Abi Mu'aith. 
Al-Qurthubi mengatakan; Dahulu Uqbah adalah eman dekat Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. 
Uqbah membuat walimah dan mengundang orang-orang Quraisy. Dia juga mengundang Rasulullah 
&, tetapi beliau menolak kecuali jika Uqbah mau masuk Islam. Uqbah tidak ingin ada salah secrong 
pembesar Quraisy yangtidak ikut sehingga ia masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. 
Rasulullah 4 kemudian datang dan beliau menyantap makanan yang dihidangkan. Umayyah 
mencela perbuatan Uqbah. Pada saat itu, beliau tidak adadi tempat itu. Ucbah berkata, “Sungguh 
aku merasa sangat berat jika ada salah seorang dari pembesar Quraisy yang tidak menghadiri 
jamuanku." Umayyah lalu berkata kepadanya, “Aku tidak akan ridhasampai kamu kembali (kufur), 
meludahiwa ahnyadan menginjak lehernya kemudian engkau katakan seperti inidan seperti ini." 
Maka musuh Allah ini melakukan apa yangdiperintahkan oleh sahabatnya Itu, Maka Allah Azza 
wa Jala menurunkan ayat, “Dan fingatleh) hari...” (Al-Furqan: 27) Adh-Dhahhak mengatakan; 
Tatkala Uqbah meludahi vajah Rasulullah # maka air ludahnya justru berbalik ke arah wajahnya 
sehingga wajah dan kedua bibirnya terpanggangsebingga membekas di bagian wajahnya serta kedua 
pipinya terbakar, Bekas itu tetap ada pada wajahnya hingga ia terbunuh. Al-Qurthubi (7/4901). 
Ada pula riwayat Asy-Syabi dari ALWahidi, hlm. 279. 


392 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim yang mensha- 
hihkannya. Begitu pula Adh-Dhiya` meriwayatkan dalam kitab Al- 
Mukhtarah dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Orang-orang musyrik berkata, 
“Sesungguhnya Muhammad menyangka bahwa dirinya adalah Nabi. Kenapa 
Tuhannya dan menyiksa? Kenapa pada dirinya tidak diturunkan Al-Qur'an 
sekali turun saja, turun hanya satu dua ayat." Maka Allah menurunkan ayat, 
Berkatalah orang-orang yang kafir, “Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan 
kepadanya sekali turun saja?” ... 


Ayat 68, Firman Allah #: 


Mean KASI age en Kh kar 


Sai DG AAN Aa GAN, 

Agre al peer re Enae KAB TE 

PR Jaka in s ed WK 

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah 

dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali 

dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan. 
demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya) .” 


Sebab Turunnya Ayat 

'Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari Ibnu 
Mas'ud, ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah 8, “Dosa apa yang 
paling besar?” Beliau menjawab, “Yaitu engkau menyekutukan Allah padahal 
Dia-lah yang menciptakanmu.” Aku berkata, “Kemudian apa lagi?” Beliau 
menjawab, “Engkau membunuh anakmu karena takut engkau tidak bisa 
memberinya makan.” Aku berkata, “Selanjutnya apa?” Beliau menjawab, 
“Engkau berzina terhadap perempuan halal tetangramu.” Kemudian Allah 
menurunkan ayat sebagai pembenar atas perkataan beliau, “Dan erang-orang 
yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa 
yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, 
dan tidak berzina..." 


670 Hadis ini Siseburkan oleh Al-Qurthubi (7/4904). Ia mengatakan: Dalam riwayat kedua dari Ibnu 
Abbas disebutkan bahwasanya ketika orang-orang Yahudi melihat Alur an secara terpisah, 
mereka mengatakan, Kenapa tidak diturunkan kepadanya satu kali turun saja sebagaimana 
diturunkannya Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, dan Zabur kepada Dawud, Lihat, Adh- 
Dhiya" (10/19) dalam AL Mukhuarah 

671 Shahih: Mutrafag Alaih. Al-Bukhari (6511) meriwayatkan dalam Bab Al Hudud, sedangkan 
Muslim (86) dalam Bab Al-Iman. 


Asbabun Nuut 393 


Asy-Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas bahwasanya orang-orang musyrik melakukan pembunuhan dengan 
sangar banyak dan melakukan perbuatan zina dengan sangat banyak. 
Selanjutnya mereka menemui Muhammad & dan berkata, “Sesungguhnya 
apa yang engkau katakan dan engkau ajak adalah sesuatu yang baik. 


Seandainya engkau memberi tahu kepada kami sesuatu yang dapat 
menghapus perbuatan kami,” Maka turunlah ayar, “Dan orang-orang yang 
tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan 
tidak berzina..." dan turun ayat, “Katakanlah, “Hai hambu-kamba-Ku yang 
melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. (Az-Zumar: 53) 


Ayat 70, Firman Allah &£: 


IG SI Ca KL In SA Kah 
DENG pA a 


“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan siska amal shalih, 
maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: 
Ketika turun ayat dalam surat Al-Furgan, “Dan orang-orang yang tidak 
menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah.” (Al-Furgan: 68) maka orang-orang musyrik Makkah 
berkata, “Kami telah membunuh jiwa dengan tanpa sesuatu yang benar. 
Kami menyembah tuhan lain selain Allah. Kami juga melakukan 
perbuatan-perbuatan keji. Maka turunlah ayat, “Kecuali orang-orang yang 
bertaubat,” (Al-Furqan: 70)?” 


672 Shahih: Muttafag Alaihi. Al-Bukhari (4810) meriwayatkan dalam Bab At-Tafsir, sedangkan 
Muslim (122) meriwaaytkan dalam Beb Al-Iman. Ibnu Katsir menuturkan riwayat kedua dan 
menisbatkannya kepada IbnuJumij, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Al-Qurthubi (7/4953) 
menururkan riwayat yang sama dari Shahih Muslim. 

673 Shahih: Al-Bukhan (3855) meriwayatkan dalam Bab ALManagib dan Muslim (3023) dalam Bab 
At Tafsir. Ibnu Kassir (1/31) mengatakan: Mereka adalah orang-orang yang beriman. Sebelum 
mereka beriman, mereka melekukan keburukan keburukan. Allah kemudian menjadikan mereka 
membenci keburukan itu dan mengubah mereka menjadicinta kebaikari-ketuikan. Maka mereka 
(pun mengganti perbuatan buruk mereka dengan perbuatan baik, Riwayat ini dinisbatkan kepada 
Ibnu Abbas 


394 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ayat 


Ayat 205, Firman Allah 46: 
B & rareta JEn al 
Maka bagaimana pendaparmu jika Kami berikan kepada mereka kerikmatan 
hidup bertahun-tahun. 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibau Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Jahdham, ia berkata, “Bahwa 
pada suatu hari Nabi 8 tampak gelisah. Para sahabat menanyakan kepada 
beliau perihal kegelisahan tersebut. Beliau menjawab, “Mengapa tidak! 
Sementara aku mengetahui bahwa musuhku sesudah aku mati adalah 
umatku sendiri.” Maka turunlah ayat, “Moka bagaimana pendapatmu jika 
Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian 
datang kepada mereka adzah yang telah diancamkan kepada mereka, niscaya tidak 
berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.” (Asy-Syu'ara': 
205-207) Maka terobatilah hati beliau." 


Al-Qurihubi berkata (7/4965): Ini adalah sura: Makkiyyah menurut mayoritas ulama, adapun Ibru 
Abbas dan Qatadah mengatakan, Ini surat Makkiyyah kecuali empat ayat di antaranya turun di 
Mad nah, sebagaimana firman Allah, “Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. 
Tidakkah komu melihat bahwesanya mereka mengembara di tiep-tiap lembah, dan bahwasanya mereka 
suka mengatakan apa yang mereka sendiri idak mengerjakan nye) ! kecuali orang-orang (penyair-penyair) 
yang beriman dan beramal shaleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah 
menderita kezholiman. dan orang-orang sang zhalim itu kelak akan mengotahsi ketempat mana mereka. 
damkembati." (Asy-Syu'arat 24-27) 

615 Al-Qurthubi berkata (7/5021): Mereka adalah penduduk Makkah sebagaimana perkara Adh- 

Dhahhak dan lainnya. Dan juga lihat Ad-Durr Al-Mantsur (5/104). 


67 


Asbabun Nuzul 395 


Ayat 214, Firman Allah 4: 
Pia 
“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabarmu yang terdekat." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, “Ketika turun 
ayat, “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabaumu yang terdekat.” 
beliau memulai dakwahnya kepada keluarga serumahnya, kemudian 
kepada keluarga terdekat. Hal ini menyinggung perasaan kaum Muslimin 
(merasa terabaikan), sehingga Allah menurunkan ayat selanjutnya, “Dan 
rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, Yaitu orang-orang 
yang beriman.” (Asy-Syw'ara': 215) 


Ayat 224, Firman Allah &: 


pen Kg AN 
Có G a aiig 
“Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Al-Aufi dari 
Ibnu Abbas, ia mengatakan: Dahulu ada dua orang laki-laki pada zaman 
Rasulullah #&. Salah satunya dari kalangan Anshar dan yang lainnya dari 
golongan yang lain. Masing-masing dari kaum itu ada orang-orang sesat 
yaitu orang-orang dungu. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan penyair- 
penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.” (Asy-Syu'ara': 224)" 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah hadits yang serupa. 

Diriwayatkan dari Urwah, ia mengatakan: Tatkala turun ayat, “Dan 
penyair-penyair itu...” hingga ayat, "Mereka sendiri tidak mengerjakan 
(nya)."(Asy-Syw'ara': 224-226) Abdullah bin Rawahah mengatakan: 


576 Ibnu Katsir meriwayatkan riwayat ini dan diikutinya dengan banyak jalur hingga mencapai delapan 
hadits (4162, 63, 04). 

677 Inu Jari (19/121). 
Al-Ourthubi mengatakan; Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Az-Zab'ari, Musafi' bin 
Abdu Menaf, dan Umayyah bin Ash Shalt. Ibnu Katsir mengatakan; Mereka adalah para penyair 
yang kafir. Mereka diikuti oleh manusia dan jin yang sesat. Ikrimah mengatakan: Ada dua orang 
penyair yang saling mengejek. Sebagian orang ada yang mendukung salah satunya, dan sebagian. 
yang lain mendukung penyair yang lain. Maka turunlah ayat tersebut. 


396 Asbabur Nuzul 


Sungguh Allah mengerti bahwa sebenarnya aku termasuk mereka, Maka 
Allah menurunkan ayat, “Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang 
beriman." (Asy-Syu'ara': 227) hingga akhir surat.” 

Ibnu Jarir dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abul Hasan Al-Barad, ia 
berkata, “Tatkala turun ayat, “Dan penyair-penyair itu." Hingga “apa yang 
mereka sendiri tidak mengerjakan (nya) ?” maka datanglah Abdullah bin 
Rawahah, Ka'ab bin Malik, dan Hassan bin Tsabit. Mereka berkata, “Wahai 
Rasulullah, demi Allah, benar-benar Allah telah menurunkan ayat ini, 
sedangkan ia mengetahui bahwa kami adalah para penyair sehingga kami 
celaka. Kemudian Allah menurunkan ayat, “Kecuali orang-orang (penyair: 
penyair) yang beriman.” Rasulullah & kemudian memanggil mereka dan 
membacakan ayat ini kepada mereka. 


18 Liha: Al-Oumbubi (7/5033). 
619 Ibnu Katsir (4/67) dan Al-Ourthubi (7/5034). Lihat: Ath-Thabarani (5/35) dalam Al Kabir. 


Asbabun Nuzul 397 


Makkiyyah, Delapan Puluh Delapan Ayat” 


Ayat 51, Firman Allah &: 


Lak GIA Un iii 


“Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini (AL. 
Qur'an) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Rifa'ah Al-Ourazhi, 
ia mengatakan; Telah turun ayat, “Dan sesungguhnya telah Kami turunkan 
berturut-turut perkataan ini,” (Al-Qashash: 28) berkenaan dengan sepuluh 


orang, dan aku termasuk salah satu di antara mereka.“ 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali bin Rifa'ah AL Ourazhi, ia mengatakan, 
Ada sepuluh orang dari Ahli Kitab termasuk juga Rifa'ah yang menjadi 
ayah dari perawi—yang pergi menemui Nabi 8. Mereka beriman, kemudian 


680 Al-Qurthubi mengatakan: Surat ini seluruhnya Surat Makkiyyah menurut pendapat Al-Hasan, 
Ikrimah dan Aha". Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan: Kecuali satu ayat yang turun antara 
Makkah dan Madinah. Ibnu Salam mengatakan: Yaitu turun di Al-Jahfah pada waktu Rasulullah 
@ hijrah ke Madinah. Ayat itu adalah firman Allah 88, “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu 
(melalsaraker hukum-hukum) Al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ketempatkembali." 
(AL Ooshash: 82) Mugatil mengatakan; Ada juzaayut Madaniyah yaitu “Orang-orang yang telah 
Kami datengkan kepeda mereka Al Kitob,” hinggafirman Allah, Kemi idak ingin bergaul dengan orang- 
ereng jaki." (ALOashash: 85). Surat ini terdiri dari delapan puluh delapan ayar. Al-Qurthubi 
G13) 

681 Shahih: Al-Haitsami (7/88) meriwayatkan dalam Al-Mqjma' Dia mengatakan: Hadits ini munashil 
dan diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya. Lihat Ibnu Jarir (20/88). 


398 Asbabun Nuzul 


mereka disakiti (oleh kaumnya). Maka turunlah ayat, “Orang-orang yang 
telah Kami datangkan kepada mereka Al-Kitah. " (Al-Qashash: 52)? 


Diriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Kami menceritakan bahwa 
ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang dari Ahli Kitab yang berada 
dalam kebenaran, hingga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad &, 
mereka menyatakan keimanannya. Mereka adalah Salman dan Abdullah 
bin Salam. 


Ayat 52: Firman Allah 46: 


Tebang 
“Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al-Kitab sebelum 
Alatan, mereka beriman (pula) dengan A Dir an itu." 


Sebab Turunnya Ayat 
Sebab Turunnya Ayat ini akan disebutkan setelahnya dalam surat 
Al Hadid. 


Ayat 56, Firman Allah 5: 


MR nh 


TA We SA Tah 


“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang 
yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang 
dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau 
menerima petunjuk.” 


Sebab Turunnya Ayat 


Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia 


682 Hadits ini sudah ditakhrij sebelumnya dalam Surat Al-Ma'idah ayat 82. Al-Ourthubi (7/5183), 
menambahkan bahwa di antara mereka ada Rahib Behira, Tamim Ac Dari, Abrahah, Al-Asyraf, 
Amir, Aiman, Idris, dan Nafi’. 

683 Al-Qurthubi (7/5183) mengatakan; Termasuk didalamn yaadalah orang-orang yang masuk Islam 
dari kalangan agamawan Nashrant Ibnu Katsir (4/121) menyebutkan bahwa Rifa'ah dalam hadits 
ini adaleh Rife'ah bin Darezah Al-Ourezhi. Dikatakan maksudnya adalah Rifa'ah bin Samaw'al yang 
menjadi paman dari Shufiyyah binti Huyay. Rita'ah ini adalah orang yang mentalak Tamimah binti 
Wahab, dan setelah ditalak Tamimah kemudian menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair 
bin Batha, Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al-Atsir. 

684 Lihat: Ayat 28 Surat Al-Hadid. 


Asbabun Nund 399 


mengatakan; Rasulullah & berkata kepada paman beliau, “Katakanlah, 
tisda Tuhan selain Allah, maka aku akan menjadi saksi bagimu pada 
Hari Kiamat." Paman beliau berkata, “Seandainya para perempuan 
Quraisy tidak akan mencemoohku dengan mengatakan Sesungguhnya ia 
mengucapkan itu karena kasihan, niscaya aku akan mengikrarkan sesuatu 
yang menyejukkan pandangan matamu.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang 
kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki- Nya, 
dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.” 
An-Nasa'i dan Ibnu Asakir meriwayatkan dalam Tarikh Dimasyya 
dengan sanad jayyid (baik) dari Abu Sa'id bin Rafi’, ia mengatakan: Aku 
bertanya kepada Ibnu Umar tentang ayat ini, “Sesungguhnya kamu tidak 
akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi.” “Apakah turun 
berkenaan Abu Jahal dan Abu Thalib?” Beliau menjawab, “Benar.” 


Ayat 57, Firman Allah gi: 
IS EA i ABE aa Si al 
ASI lai 3 oh KENA HA Up 
D LN 


“Dan mereka berkata, “Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, 
niscaya kami akan diusir dari negeri kami," Den apakah Kami tidak 
meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang 
cman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam 
(tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami?. Terapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui,” 


Sebab Turunya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas bahwasanya 
orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi #4, seandainya kami mengikutimu 
niscaya orang-orang akan mengusir kami. Maka turunlah ayat tersebut, 


685 Hadits shahih. Muslim (25) meriwayatkan dalam Bab Al-Iman. 

686 Lihat hadits shahih dalam Ad-Durr ALMamsur. Tidak disebutkan nama Abu Jabal Itam Katsir 
maupun Al Ourthubi juga tidak menyebutkan Abu Jahal. Sedangkan penambahan adalah dari 
kekeliruan pengarang ie: 


400 Asbabur Nuzul 


An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Al-Harits bin 
Amir bin Naufal adalah orang yang mengucapkan hal itu.” 


Ayat 61, Firman Allah 3#: 
CA KE LA PN 
5 NE a Ka pe Ata Si 
KA ii a 

Y dapat Ga aa Gp ya A 
“Maka apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik 
(surga) lalu ia memperolehnya, sama dengan orang yang Kami berikan 
kepadanya kenikmatan hidup duniawi; kemudian ia pada hari kiamat 

termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam neraka)?" 


Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah, “Maka 
apakah orang yang Kami janjikan kepadanya.” Ia mengatakan; Ayat tersebut 
turun berkenaan dengan Nabi $ serta Abu Jahal bin Hisyam. 
Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ayat tersebut turun 
berkenaan dengan Hamzah dan Abu Jahal. “* 


Ayat 85, Firman Allah 4: 


ANG SI SI NG an ENY 
Weni aa Jaan RN 


Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) 
Al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali 
Katakanlah, “Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan 
orang yang dalam kesesatan yang nyata.” 


687 IbnuJarir (20/97) dan Ibnu Katsir (4/125). Al-Qurthubi (7/5189-5190), menambahkan bahwaada 
yang mengacakan ayat itu turun berkenaan dengan Hamzah dan Ali. Ada pula yang mengatakan 
berkenaan dengan Abu Jahal dan Umarah bin Al-Walid. Ada pula yang mengatakan berkenaan 
dengan Ammar dan Al-Walid bin Al-Mughirah. 

688 lbnuJarir (20/97) dan Ibru Katsir (4/125). Al-Qurthubi (7/5189. 5190) menembahkan, dikatakan 
bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Hamzah dan Ali Ada yang mengatakan berkenaan 
dengan Abu Jahal dan Umarah bin Al-Walid. Ada yang mengatakan berkenaan dengan Ammar 
dan Al-Walid bin Al-Mughirah. 


Asbabun Nuut 401 


Sebab Turunnya Ayat 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, ia mengatakan; 
Tatkala Nabi #s keluar dari Makkah kemudian sampai ke Al-Jahfah, beliau 
rindu terhadap Makkah. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya yang 
mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur'an, benar-benar 
akan mengembalikan kamu ke tempat kembali." 


689 Disebutkan oleh Al-Ourthubi (7/5209). Ia mengatakan: Diriwayatkan dari Mujahid bahwasanya 
maksud duri dikembalikan adalah dikembalikan ke sargu. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, 
selah sasar itu Rasulullah masuk ke dalam sunga patha malam Isra? Ibnu Katsir (4/134) menyatakan: 
Dikembalikan ke Bait Al-Muqaddas karena itu adalah tanah Kebangkitan dan Penyebaran. Ada 
pula yang mengatakan dikembalikan nanti pada Hari Kiamat. 


402 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Enam Puluh Sembilan Ayat??? 


Ayat 1 dan 2, Firman Allah 3: 


aa g 


T < Ba AN 


“Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan 
(saja) mengatakan, "Kami telah beriman,” sedang mereka tidak diuji lagi?" 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asy-Sya'bi tentang firman Allah, 
“Alif Inam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saia) 
mengatakan, “Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi?” 


Ayat ini diturunkan pada orang-orang yang berada di Makkah. Mereka 
telah mengikrarkan diri masuk Islam. Selanjutnya para sahabat Rasulullah 
& yang adadi Madinah mengirimkan surat kepada mereka bahwa ikrar dan 
keislaman mereka tidak diterima hingga mereka mau berhijrah. Mereka 
kemudian keluar dengan niat untuk berhijrah ke Madinah. Orang-orang 
musyrik mengikuti mereka lalu memulangkan mereka kembali. Maka 
turunlah ayat ini. Kaum Muslimin yang ada di Madinah lalu menulis surat 
kepada mereka bahwasanya telah turun ayat berkenaan kalian seperti ini 


690 Al-Qurihubi (7/5211) mengatakan: Surat ini seluruhnya Makkiyyah menurut salah setu dari 
pendapat Ibnu Abbasdan Dutadah. Menurut pendapat lainnya termasuk Surat Madaniyyuh. Ada 
yang mengatakan: Surat Makkiyyah kecuali sepuluh ayat dari permulaan surat. Sebab, kesepuluh 
ayat ersebur turun di Madinah mengenai orang Islam yangada di Makkah. Ali bin Abi Thalib & 
mengatakan surat ini diturunkan antara Makkah dan Madinah, 


Asbabun Nuzul 403 


dan seperti ini. Mereka lalu berkara, “Kami akan keluar. Seandainya ada 
seorang yang membuntuti kami, maka kami akan memeranginya” Mereka 
lalu keluar. Orang-orang musyrik membuntuti mereka sehingga mereka 
memerunginya. Di antara mereka uda yang terbunuh dun ada pula yang 
selamat. Maka Allah menurunkan ayat berkenaan dengan mereka, “Dan 
sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah 
menderita cobaan.” (An-Nahl: 110)! 


Diriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Diturunkan ayat pada 
orang-orang penduduk Makkah yang keluar berhijrah berharap menyusul 
Nabi 8. Kemudian orang-orang musyrik menghalangi mereka sehingga 
mereka kembali ke rumahnya. Kernudian sahabat-sahabat mereka (yang ada 
di Madinah) menuliskan surat kepada mereka tentang ayat Al-Qur'an yang 
turun berkenaan dengan mercka. Kemudian mereka keluar untuk berhijrah 
sehingga ada di antara mereka yang terbunuh dan ada yang selamat, Maka 
turunlah ayat Al-Qur'an, “Dan orang-orang yang berjihad di jalan-Ku, maka 
sungguh Aku ikan menunjukkan kepada mereka jalan-Ku." (Al-Ankabut: 69)?2 

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid dari Ibnu Umar, 
ia mengatakan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Ammar bin 
Yasir ketika ia disiksa untuk membela agama Allah, “Apakah manusia itu 


mengira...” 


Ayat 8, Firman Allah 4g: 


Pena E aa 


“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- 
bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku 


691 Diriwayatkan Ibnu Jarir (20/123). As-Suyurhi (5/141) menisbarkan riwayat ini pada Abd bin 
Humaid. 

692 Lihat penjelasan sebelumnya. 

693 Thabagat Ibnu Sa'ad (3/250). Al-Qurihubi (7/5211) mengatakan; Maksud dari orang-orang adalah 
orangorang Mukmin yang berada di Makkah. Orang-orang kafir Quraisy menyakiti dan menyiksa 
mereka yang masuk Islam semisal Maslamah bin Hisyam, Asyash bin Abi Rabi'ah, Al-Walid bin 
Al-Walid, Ammar bin Yasir, Yasir ayah dari Ammar, Sumayyah ibu dari Ammar, beberapa orang 
dari Bani Makhzum dan yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa ayat itu tarun berkenaan. 
dengan Milja' yang menjadi budak dari Uar bin Al-Khathihah. Iamdalah orang Muslim pertama 
yang terbunuh di perang Badar. Amir bin Al Hadhrami melemparnya dengan anak panah sehingga 
taterbunah, 


404 Asbabur Nuzul 


dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah 
kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Kuleh kembalimu, lalu Aku 
kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan yang lainnya meriwayatkan dari Sa'ad 
bin Abi Waggash, ia mengatakan, Ummu Sa'ad berkata, “Bukankah Allah 
telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orangtua? Demi Allah 
aku tidak akan pemah makan makanan dan tidak akan pernah minum 
minuman hingga aku mati acau engkau kafir." Maka turunlah ayat, “Dan 
Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. 
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku...” 


Ayat 10, Firman Allah 35: 


ANE Ái a A BP ANA IR AE in) 
sd KE IA Kn IE NS 
Gada ki 


“Dan di antara manusia ada orang yang berkata, “Kami beriman kepada 
Allah”, maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia 
menganggap fitnah manusia itu sebagai adzab Allah. Dan sungguh jika datang 
pertolongan dari Tuhanmu, mereka pastiakan berkata, "Sesungguhnya kami 
adalah beseriamu.” Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam 


dada semua manusia?” 


Sebab Turunnya Ayat 
Telah diterangkan sebelumnya sebab turunnya ayat ini dalam surat 
AnNisa 5 


Ayat 51, Firman Allah 4: 
8D KL MAU HIS 


694 Shakih. Muslim (1748) meriwayatkan dalam Bab Al-Jihad wa As-Siyan, At-Tirmidzi (3189) dalam 
Bab Ar-Tafir, AlQurihubi, Ibnu Kasir, Jan AL Wabidi menuturkanoya dalan hlin. 285 pada 
ayat yang sama. 

695 Sura: An-Nisa : 97, dan Ibnu Jarir (20/87). 


Asbabun Nuzul 405 


OA SI K3 

“Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan. 

kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) sedang ia dibacakan kepada mereka? 

Sesungguhnya dalam (Al-Qur'an) itu terdapat rahmat yang besar dan 

pelajaran bagi Oingiorang yang beriman.” 
Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ad-Darimi meriwayatkan dalam 
Musnad-nya dari jalur Amru bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, ia 
mengatakan, ada sekelompok orang Islam yang datang dengan membawa 
beberapa kitab. Mereka menuliskan dalam kitab tersebut sebagian atas apa 
yang mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Nahi & kemudian bersabda, 
“Cukuplah kesesatan kaum ketika mereka benci terhadap apa yang dibawa oleh 
nabi mereka untuk mereka sehingga berpindah kepada apa yang dibawa oleh 
kaum selainnya.” Maka turunlah ayat, “Dan apakah tidak cukup bagi mereka 
bahwasanya Kami celah menwrumkan kepadamu Al-Kisab (AL Our en) sedang 
ia dibacakan kepada mereka?...”" 


Ayat 60, Firman Allah 4: 


Si Haha set en 


on Pap A ze TS ae e Aao 
Lin SE KAA G EN oat, 
“Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, “Siapakah yang 
menjadikan langit dan bumi den menundukkan matahari dan bulan?” 


Tentu mereka akan menjawab, “Allah”, maka betapakah mereka (dapat) 
dipalingkan (dari jalan yang benar).” 


Sebab Turunnya Ayat 

Abd bin Humaid, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Asakir 
dengan sanad dha'if meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia mengatakan; Aku 
pergi bersama Rasulullah & sehingga beliau masuk ke salah satu kebun di 
kota Madinah. Beliau lalu memunguti kurma dan memakannya. Beliau 
kemudian berkata kepadaku, “Wahai Ibnu Umar, ada apa denganmu, kenapa 
engkau tidak makan?” Aku berkata, “Saya tidak berselera.” Beliau bersabda, 


696 Diruturkan oleh Al-Qurthubi (7/5245). Ibnu Katsir (4/155) Mengatakan; Ayat tersebut turun. 
berkenaan dengan orang-orang musyrik. Lihat Ad-Darimi (478) dalam Al-Muqaddmah. 


406 Asbabur Nuzul 


“Akan tetapi saya berselera. Ini adalah pagi hari keempat semenjak aku tidak 
menemukan dan mencicipi makanan. Seandainya aku mau, niscaya aku akan 
berdoa kepada Tuhanku sehingga memiliki apa yang damliki Kisra dan Kaisar 
Lantas bagaimana denganmu Ibnu Umar ketika bertemu dengan suatu kaum 
yang menyimpan rezeki mereka untuk setahun dan keyakinannya menjadi 
lemah?” Ibnu Umar mengatakan; Demi Allah, belum sempat kami selesai 
berbincang hingga turunlah ayat, “Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan 
kepada mereka, “Siabakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan 
matahari dan bulan?” Tentu mereka akan menjawab, “Allah”, maka betapakah 
mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar) 

Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak menyuruhku untuk 
mengumpulkan simpanan dunia, dan tidak pula untuk mengikuti hawa nafsu 
Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak menyimpan Dinar tidak pula Dirham. Aku 
juga tidak menyimpan rezeki untuk hari esok. ”®? 


Ayat 67, Firman Allah 4: 


Gn er aa 


kk ba KN SERI Ur KL AK Et FA 
P i a Akang G3 Gah $ JU 


“Dan apakah mereka tidak memerhatikan, bahwa sesungguhnya Kami 
telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia 
sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) 
mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Juwaibir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas. Mereka 
mengatakan, “Wahai Muhammad, tidak ada yang mencegah kami masuk 
ke dalam agama melainkan karena kami khawatir keberadaan kami yang 
sedikitakan dijadikan sasaran serangan orang-orang. Sedangkan orang Arab 
Badui lebih banyak daripada kami. Kapan saja mereka mendengar bahwa 
kami telah masuk ke dalam agamamu, maka akan akan diserang sehingga 
kami menjadi santapan utama. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan apakah 
mereka tidak memerhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri 
mereka) tanah suci yang aman..." 
697 Dhi Ibu Katsir (4/159) dan Al-Ourthuti (7/520) meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan sanad 

dha'if. Lihat: Al-Mathetih Al Aliyah (3140). 


698 Sanad yang diriwayatkan Juwaibir lemah. Ad Dum Al-Mansur (5/163), An-Nasa'i (405) dengan 
sanad yangdha'ifpula. Lihat ayat 61 Surat Al-Qashash. 


Asbabun Nuzul 407 


Makkiyyah, Enam Puluh Ayat 


Ayat 1 dan 2, Firman Allah 8: 


“Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi.” 


Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id, ia mengatakan; Tatkala 
perang Badar, bangsa Romawi mampu mengalahkan bangsa Persia. Hal itu 
membuat orang-orang mukmin merasa heran. Maka turunlah ayat, “Telah 
dikalahkan bangsa Romawi...” hingga firman-Nya, “Karena pertolongan 
Allah...” (Ar-Rum: 2-5) 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud semisal hadits tersebut.” 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia mengatakan: 
Kami mendengar bahwa orang-orang musyrik mendebat orang-orang 
Islam ketika masih berada di Makkah yaitu sebelum Rasulullah & keluar 
berhijrah. Mereka kemudian mengatakan; orang: orang Romawi bersaksi 
bahwa mereka adalah Ahli Kitab, Sedangkan mereka telah dikalahkan 
oleh orang-orang Majusi. Sedangkan kalian menyangka bahwa kalian 
bisa mengalahkan kami dengan adanya Al-Kitab yang diturunkan kepada 
GH ATOM GE mengaku suru Maka tape ada penelitian 

Ibnu Katsir (4/162) mengatakan; Surat Makkiyyah kecuali ayat 17 yang merupakan ayat 
Madaniyah 
700 Dha'if: At-Tirmicka (2935) dalam Bab At-Tafsir, 2935. ia mengatakan: Hadits hasan gherib. Di 


dalamnya terdapat ALL yang sudah disebatkan biografinya. Ibnu Jarir meriwayatkan dalam Bab 
At- Tafsir, 


408 Asbabur Nuzul 


Nabi kalian. Bagaimana dengan orang-orang Majusi yang mengalahkan 
orang-orang Romawi yang Ahli Kirab? Kami akan mengalahkan kalian 
sebagaimana orang-orang Persia mengalahkan orang-orang Romawi.” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa 
Romawi." 

Ibnu Jarir meriwayatkan dengan hadits yang serupa dari Ikrimah, Yahya 
bin Ya'mar, dan Oatadah."! 

Riwayat yang pertama mengikuti giraah ghalabat dengan jathah karena 
ayat ini turun pada saat mereka mendapat kemenangan yaitu saat perang 
Badar, 

Riwayat kedua mengikuti qiraat dhammah. Maka maknanya adalah 
bahwa orang-orang Romawi setelah mereka mengalahkan Persia, mereka 
akan dikalahkan oleh orang-orang Muslim, sehingga maknanya sesuai. Jika 
tidak demikian, maka tidak punya makna yang berarti. 


Ayat 27, Firman Allah 4 


AENG AS Ah AAA FE ET ai aa 


SEN SS LA AGAR B EE ehi s 
& AS GA BN ega Ki 


“Dan Dia-lah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian 
mengembalikan (menghidupkan) nya kembali, dan menghidupkan kembali 
itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nya lah sifat yang Maha Tinggi 
di langit dan di bumi: dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." 


701 Dha'if, Ibnu Jarir (21/17). lonu Katsir (4/163) menuturkannya secara panjang lebar. Dalam riwayat 
itu disebutkan bahwa orang-orang mu berkata kepada Abu Bakar <, "Apakah engkau tahu 
apa yang dikatakan oleh sahabatmu (maksudnya adalah Nabi Muhammal). ia menyangka bahwa 
orang-orang Romawi dapat mengalahkan orang-orang Persia." Abu Bakar berkata, “Sahabatku 
benar.” Mereka berkata, “Apakah engkau berani bertaruh?" Maka Abu Bakar menetapkan waktu 
Tetapi waktu itu sudah tiba sebelum orang-orang Romawi mengalahkan oreng-orang Persia. Hal 
ini kemudian sampai ke telinga Rasulullah 8. Beliau merasa berat hati dan tidak senang. Beliau 
berkata, “Apu yang membuatmu melakukan hal ini?" Abu Bakar menjawab, “Sebagai bentuk 
pembenaran atas Allah dan Rasul-Nya," Beliau berkata “Tawarkan kepada mereka dan perbesar 
taruhannya. Jadikan waktunya beberapa tahun.” Abu Bakar Inlu menemui mereka dan berkata, 
“Apakah kalian mau mengulanginya lagi, karena sesungguhnya mengulangi adalah perbuatan. 
terpuji” Mereka wen awa, “Ya” Pelum sampai tahun-tahun yang dijanjikan hingga orang-orang 
Romawi mengalahkan orang-orang Persia. Mereka menambarkan kuda-kuda milik mereka di 
erah Mada'in dan membangun kota Ar-Rumiyah.” Kemudian Abu Bakar datang kepada Nabi 
18 den berkata, “Ini adalah uang kotor," Beliau berkata, “Sedekahkanlah uang izu.” 

Al-Qurthubi (7/5257) mengatakan: Sufyan berkata, 


Romawi mendapat kemenangan ata 


babun Nuzul 409 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, “Orang- 
orang kafir takjub dengan Allah yang bisa menghidupkan kembali orang- 
orang yang sudah meninggal dunia. Maka turunlah ayat, “Dan Dia-lah 
yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan 
(menghidupkan) nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah 
bagi-Nya. Dan bagi-Nya lah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi: dan 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 


Ayat 28, Firman Allah 4 
Aarh net a Pb Er La ooz 
FI IU is RK AG S K 
SRG ABG 
KE Wa aa Ki A Ak 


PNA Bas í £ 
SI IS NE a 
O San 
“Dia membuat perumbamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada 
di antara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tengan kananmu, sekutu bagimu 
dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu 
sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut 
kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah 
Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.” 
Sebab Turunnya Ayat 
Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: 
Dahulu orang-orang musyrik mengucapkan kalimat talbiyah, “Aku 
sambut panggilan-Mu. Ya Allah, aku sambut panggilan-Mu. Aku sambut 
panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mn, kecuali sekutu yang ada-pada- 


Mu yang engkau miliki dan yang memiliki-Mu." Maka Allah menurunkan 
ayat, “Apakah ada di antara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, 
sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu." 

Juwaibir juga meriwayatkan hadits yang sama dari Abu Dawud bin Abu 
Hindun dari Ja'far Muhammad bin Ali dari ayahnya." 


702 Ad-Durr ALMemusur (57168) 
703 Lihatayat 111 Surat Al-Isra. 
704 Lihat sebelumnya. 


410 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Tiga Puluh Empat Ayat 


Ayat 6, Firman Allah Ki: 


“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan 
yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa 
pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olokcolokan. Mereka itu akan 
memperoleh adzab yang menghinakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur ALUR dari Ibnu Abbas tentang 
firman Allah, “Dan di antara manusia (ada) vrang yang mempergunakan 
perkataan yang tidak berguna.” la mengatakan: Ayat itu turun berkenaan 
dengan laki 
menjadi penyanyi 


ki Quraisy yang membeli seorang budak perempuan yang 
is 


705 Al-Qurthubi (7/5307) mengatakan, Ini adalah Surat Makkiyyah, selain dua ayat. Qatadah 
mengatakan bahwa kedua ayat itu adalah “Dam seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lau 
(menjadi tinta)” (Luqman: 27) dan ayat selanjutnya. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa 
ini Sarat Makkiyyah selain tiga ayar yaitu dari mulai ayat, Dan seandainya pokem-pokon di bumi." 
(Luqman: 27) 

706 Al-Qurihubi mengatakan; Ayat ini turun berkenaan dengan An-Nadhar bin Al-Harits yang 
membeli buku-buku non-Arab dan kerisi kisah Rustum dan Isfandiar. An-Nadhar tinggal di 
Makkah, Manakala orang-orang Quraisy merwutakan, Muhammad mengatakan seperti ini, maku 
An-Nadhar menertawakan beliau An-Nadhae bahkan menceritakan tentang kisah-kisah raja-raja 
Persia. Ia berkata, "Perkataankuini lebih baik dari perkataan Muhammad.” Riwayat ini dikisahkan 
deh Al Kali. 


Asbabun Nuzul 411 


Juwaibir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Ayat 
ini turun berkenaan dengan An-Nadhar bin Al-Harits yang membeli 
seorang budak perempuan penyanyi. Tidak ada seorang pun yang ingin 
masuk Islam kecuali ia akan menemuinya dengan membawa penyanyinya 
itu. Kemudian An-Nadhar akan berkata kepada penyanyinya, “Berilah 
ia makan, berilah dia minum, dan nyanyikanlah untuknya. Ini lebih 
baik daripada ajakan Muhammad kepadamu untuk shalat, puasa serta 
berperang di barisannya.” Maka turunlah ayat tersebut.” 


Ayat 27, Firman Allah 


ye Kanan ana a AA gr 
Pan ma a IN PI 


“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi 
tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, 
niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan; Ahli Kitab 
bertanya kepada Rasulullah & tentang ruh. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, “Ruh itu termasuk 
urusan Tuhan-ku. dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.” 
(Al-Isra*: 85) orang-orang Ahli Kitab lalu berkata, “Dia (Muhammad) 
menyangka bahwa kita tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. 
Sedangkan kita sudah diberi Taurat yang merupakan hikmah. Padahal orang 
yang diberi hikmah, maka ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak.” 
Maka turunlah ayat, “Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena..." 


Dikatakan, la membeli beberapa penyanyi sehingga ketika ada orang yang ingin masuk Islam, maka 
ia dan penyanyinya akan mendarangi orang tersebut An-Nadhar berkata kepada penyanyinya, 
“Berilah makan ia, beri minum ia, dan bernyanyilah untuknya” is juga berkata, “Ini jauh lebih 
baik darı ajakan Muhammad kepadamu untuk shalat, puasa, dan berperang di barisannya.” Riwayat 
inidan riwayat yang pertama secara zhahir menunjukkan adanya pembelian terhadap perempuan. 
penyanyi. 
Sedangkan sekelompok ulama berpendasar bahwa maksud pembelian dalam ayat itu adalah secara 
majaz, Sedangkan ayat tersebut ditunmkan berkenaan dengan pembicaraan orang-orang Quraisy 
yang melalaikan urusan Islam dan membicarakan urusan-urusan yang batil. (7/5309-5310) 

707 Lihat pembahasan sebelumnya. 

706 Ibnu Katsir (4/202), Al-Qurthubi (7/5333), Ibnu Jarir (21/45) dalam Bab Ar-Tafiir. 


412 Asbabur Nuzul 


Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Atha` bin Yasar, ia mengatakan; Ayat 
tersebut turun di Makkah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, maka orang- 
orang Yahudi mendatangi beliau dan berkata, “Telah sampai kepada kami 
berita bahwa engkau mengatakan, “Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 
melainkan sedikit.” Apakah itu ditujukan kepada kami ataukah kepada 
kaummu?” Maka beliau menjawab, “Yang dimaksud adalah semuanya.” 
Mereka berkara, “Sesungguhnya engkau telah membaca bahwa kami telah 
diberi Taurat yang di dalamnya terdapat penjelas dari segala sesuatu.” 
Rasulullah & bersabda, “Itu semua dibandingkan dengan ilmu Allah adalah 
sedikit.” Maka Allah menurunkan, “Dan seandainya pohon-pohon di bumi 
menjadi pena...” 

Ibnu Hatim meriwayatkan dengan redaksi ini dari jalur Sa'id atau 
Ikrimah dari Ibnu Abbas. 

Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dalam Kitab Al-Azhamah, begitu pula 
dengan Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan: Orang- 
orang musyrik berkata, “Sesungguhnya perkataan ini nyaris akan hilang ..." 
Maka turunlah ayat, “Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena..." "9 


Ayat 34, Firman Allah $$: 


PE aa Kan a NGGEN Karat 


aaas Ae 


oe gegt 2o gg p 2. 
OS SGB HE LE SE ZÉ gl 
Osini 


“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi- Nya sajalah pengetahuan tentang Hari 
Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang 
ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan 
pasti) apa yang akan diusahakannya besuk. Dan tiada seorang pun yang 
dapas mengetahui di bumi mana dia akan masi. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia 
mengatakan; Ada seorang laki-laki dari pedalaman datang kemudian 
berkata, “Sesungguhnya istriku tengah hamil, maka kaburkanlah kepadaku 


709 Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir sebagaimana sebelumnya, dengan sanad dha'if. 


Asbabun Nuut 413 


jenis kelamin anak yang akan dilahirkan? Negeri kami sedang berada dalam 
keadaan paceklik, maka kapan akan turun hujan?” Engkau telah mengetahui 
kapan aku dilahirkan, maka kabarkanlah kepadaku kapan aku akan mati?” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya 
sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat.” (Luqman: 34)" 


710 Ilmu Karir (4/206) mengatakan: Laki-laki itu berasal dari pedalaman Reni Amir. Al-Qurthubi 
(14340) nama laki-laki itu adalah Al-Warits bin Amru bin Haritsah. Lihat hal tersebut dalam 
kitab Ar-Tadzkirah, hlm. 84-86. Dengan tahqiq dari kami, cetakan Dar Al-Fajr li Ac-Turats. 


414 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Tiga Puluh Ayat 


Ayat 16, Firman Allah 4 
L AyrA ER oran NG MA MAN SANA GP 
Un Kalor lay pes beh Sy Par Ba 


Lo) pak aa 
Uy Oe AD) 


“Lambung mereka jauh dari empat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada 
Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian 
dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Al-Pazzar meriwayatkan dari Bilal. Ia mengatakan; Dahulu kami duduk 
di masjid, sementara para sahabat Rasulullah & shalat setelah Maghrib 
hingga Isya". Maka turunlah ayat ini, “Lambung mereka jauh dari tempat 
tidurnya...” 
Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Syabib yang merupakan perawi 
daif 


Al-Qurthubi (7/5342) mengatakan; Surat Makkiyyah kecuali siga ayat, diturunkan di Madinah, 

yaitu firman Allah 24, “Maka apakah mang yang beriman seperti mang yang fasik.” (As-Sajah: 18) 
sampai ugaayar setelahnya. 
IbouKatse(4/209) mengatakan; Al-Bukhari meriwayatkan dalam Kitab Al-jhonu'ah .... Dari Abu 
Hursira, ix mengatakay Dahulu Nabi & di shalat shubuh Haci Jum membaca AH Len Mim 
(As-Sajdah) dan Hal Ata Ale Al-Insan. Diriwayatkan oleh Muslim- 
Aku katakan Hadits ini shahih. Mutafog Alaihi. Al-Bukhari (391) meriwayatkan dalam Bab 
Alm tah, dan Muslim (B80) meriwayatkan dalam Bab Alenah 

712 Dha'i Al-Haitsami (7/90) dalam Al-Mgmmd' Ia mengatakan: Hadits ini diriwayatkan oleh Al- 
Bazzar dari gurunya Abdullah bin Syabib yang dha'if. Ad-Dur Al Manisur (5/75). 


Asbabun Nuzul 415 


Ar Tirmidzi meriwayatkan dan dishahihkan dari Anas bahwasanya ayat 
ini, “Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya...” turun berkenaan dengan 
menunggu shalat yang disebut sebagai shalat Al-Aramah.”” 


Ayat 18, Firman Allah # 
May BAY DS Ki 


“Maka apakah orang yang beriman seperi orang yang fasik (kafir)? Mereka 
tidak sama.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Wahidi dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aith 
mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, “Aku lebih kuat tenaganya 
daripada engkau, lebih lancar lisannya daripada engkau, dan lebih berguna 
pasukannya daripada engkau.” Ali lalu berkata kepadanya, “Diamlah. 
Sesungguhnya engkau tidak lain adalah orang fasik." Maka turunlah ayat, 
“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka 
tidak sama.” "4 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits yang serupa dari Atha` bin Yasir. 


Ibnu Abi Adi dan Al-Khathib meriwayatkan dalam kitab Tarikh-nya 
dari jalur Al-Kalbi dari Abi Shalih, dari Ibnu Abbas, hadits yang serupa. 

Al-Khathib dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah dari 
Amru bin Dinar, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: ayat itu turun berkenaan 
dengan Ali bin Abi Thalib dan Uqbah bin Abu Mu'aith. Hal ini karena 
ada percekcokan antara keduanya. Demikianlah yang ada dalam riwayat 
ini bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Uqbah bin Al-Walid, bukan 
Al-Walid." 


Ayat 28, Firman Allah 4 


sace 


Pui ETET E 


713 Shahih: At-Tirmidzi (3196) dalam Bab At-Tafir,dan Ia berkata: Hasan Shahih Gharib. Dan lihat 
Tenu Kasir (4/213). 

714 Lihat AL Wabidi, hlm. 293, Imam As-Euyuthi menisbatkannya di dalam Ad- Dier Ak Mansur, Ibnu 

Khatib, dan ia lemah {dha'if 

(7/5364) mengatakan: Hal i aplan bahwa ayat ini adalah Makkiyyah sebab 

pemah ke Madinah Ia terbunah dalam jalan menuju Makkah untuk melarikan dari 

Rasulullah 4 pada saat perang Badar. 


416 Asbabur Nuzul 


“Dan mereka bertanya, “Kapankah kemenangan itu (datang) jika kamu 
memang orang-orang yang benar?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, para sahabat mengatakan 
“Sesungguhnya suatu hari nanti kita akan bisa beristirahat dan 
menikmatinya.” Maka orang-orang musyrik berkata, “Kapankah kemenangan 
itu (datang) jika kamu memang orang-orang yang benar?” Maka turunlah ayat 
tersebut." 


716 Ibnu Katsir (1/220). Ini adalah perkataan orang-orang musyrik, “Kapan engkau bisa mengalahkan 
lami, wahai Muhammad?” Al-Qurthubi, (7/5371), mengatakan, Qatadah berkata, "Al-Fath adalah 
umsh gadha." Dikatakan, Hari AFuh selalah hari perang Badar atau Fath Makkah. Pada saai 
perang Badar mereka terbunuh dan pada Hari Penaklukkan Makkah (Fathi Makkah) mereka semua 
melarikan diri, kemudian bertemu Khalid bin Al-Walid yang kemudian membunuhi mereka. 


babun Nusul 417 


Madaniyyah, Tujuh Puluh Tiga Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 46: 


a 


Si D oki y ái 


“Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti 
(keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Juwaibir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan; Sesungguhnya penduduk Makkah, di antaranya Al-Walid 
bin Al-Mughirah dan Syaibah bin Rabi'ah mengajak Nabi $ untuk 
menarik ucapan beliau dan mereka akan memberikan separuh dari hartanya 
kepada beliau. Sedangkan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi 
di Madinah menakut-nakuti beliau jika tidak menarik ucapannya, maka 
akan dibunuh. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai Nabi, bertakwalah 
kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan 
orang-orang munafik. . "73 


T17 Al-Qurthubi (7/5373) mengatakan, surat Ini Madaniyah, 

TIA Safada e emak karena ada Jurabit Al Guna bi (ADA endank Dilayan 
bahwasanya Rasulullah 4 tatkala bijrah ke Madinah belisu ingin supaya orang-crang Yahudi 
masuk Islam yaitu Bani Quraizhah dan Bani Qaia. Sementara itu, ala pula orang-orang yang 
munafik. Meskipun demikian, Rasulullah terap berbuat baik kepada mereka, memuliakan yang 
kecil dan besar, Ketika ada perbuatan keji yang mereka kerjakan untuk menyakiti beliau, maka. 


418 Asbabur Nuzul 


Ayat 4, Firman Allah #: 


a 


ju 
£ is KK KA 5 Kata 5 a 


m 2O an segete A heyg hn IA 

GO hales m A dis bs Sos 

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 

Tongganyay dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu ghihar itu 

sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkaumu sebagai anak 

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu, 

saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan 
(yang benar). 


Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi meriwayatkan dan dinilai hasan oleh Ibnu Abbas. ia 
mengatakan; Nabi & suatu ketika shalat dan beliau lupa. Orang-orang 
munafik yang shalat bersama beliau kemudian mengatakan, “Tidakkah 
kalian lihat bahwa ia punya dua hati. Satu hati bersama kalian dan satu 
hati bersamanya.” Maka Allah menurunkan ayat, “Allah sekali-kali tidak 
menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya..."19 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Khasyih, dari Sa'id bin Jubair, 
Mujahid, dan Ikrimah. Mereka mengatakan: Dahulu ada seorang laki-laki 
yang disebut sebagai pemilik dua hati. Maka turunlah ayat tersebut. 


Ibnu Jarir meriwaaytkan dari jalur Qatadah dari Al-Hasan hadits yang 


beliau memaafkannya dan belicu tetap mau mendengarkan keluh kesah mereka. Maka turunlah 
ayat terebut 
Al-Wahidi dan lainnya mengatakan bakwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Sufyan bin 
Harb, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Abu Al-A'war Amru tin Sufyan. Mereka tinggal di tempa: 
Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjadi pemimpin kaum munafik. Nabi 8 memberikan kepada 
mereka jaminan keamanan saat mereka skan mengatakan sesuatu kepada beliau. Abdullah bin 
Sa'ad bin Abi Sarah dan Thalhah bin Abirag ikut berdiri bersama mereka. Mereka lalu berkata 
kepada Nabi #yang didampingi oleh Umar bin Al-Khaththab, “Sudahilah menyebutkan tentang 
tuhan-tuhan kami yaitu Latta, Uzza, dan Manar. Katakanlah bahwa mereka dapat memberi syafaat 
dan menyempitkan kepada orang yang menyembahnya. Sedangkan kami akan meninggalkanmu 
bersama Tuhanmu," Perkataan ini membuat Nabi 48 merasa berat hati, Kemudian Umar terkata, 
“Wahai Rasulullah, berilah sin kepadaku untuk membunuh mereka," Nabi kemudian terkata, 
“Aku suduh memberi mereka jaminan keamanan.” Umar lalu berkata, “Keluarkanlah mereka 
supaya mendapat laknat dan muka dari Allah.” Nabi g kemudian memerintahkan supaya mereka 
dikeluarkan dari Madinah. Maka turunlah ayat tersebut. Lihat: Al Wahidi, hlm. 249. 

719 Hasan: At-Tirmidzi (3199) meriwas 


san. 


babun Nuzul 419 


serupa. Ta menambahkan, laki-laki itu berkata, “Aku memiliki saru jiwa 
yang menyuruhku dan satu jiwa yang melarangku.” 

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia mengatakan; 
ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari Bani Fihr 
yang berkata, “Sesungguhnya dalam ronggaku ada dua hati. Salah satu dari 
keduanya lebih unggul daripada akal Muhammad.” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi bahwasanya ayat tersebut 
turun berkenaan dengan laki-laki Quraisy dari Bani Jamuh, dikatakan 
bahwa namanya Jamil bin Ma'mar 


Ayat 5, Firman Allah 4: 


LA e 


REAN 3 Pia LA AI a 
PUN ea i E Lg Sa 
KA Le MA AAA GN 


“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu 
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) 
saudara-saudaremu seagama dan mauda-maulamu. Dan tidak ada dosa 
atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) 
apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang." 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan; Dahulu 
kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah, akan tetapi Zaid bin Muhammad, 
hingga turun Al-Our'an, “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 
(memakai) nama bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah.” 


720 Ibnu Katsir (4/223) menuturkan riwayat ini dan menambahkan, ayat tersebut turun berkenaan 
dengan Zaid bin Haritsah yang kemudian dijadikan perumpamaan: Putra dari laki laki lain adalah 
bukan putramu, Ibnu Katsir memilih riwayat ini dan Al Ourthubi menambahkan riway 
Dia mengatakan: ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Khathal yaitu salah 
seorang yang dihalalkan darahnya oleh Rasulullah & paca saat Penaklukkan Kota Makkal 

721 Shahih: Al-Bukhari (4782) dalam Bab At-Tafsir 


420 Asbabun Nuzul 


Ayat 9, Firman Allah #4: 


ob age 
Kar Dr apa D ua 

Ama daa a 

ea kas RAA 

“Hal orang-orang yang beriman, Ingatlah E ME Allah (yang telah 
dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu 
Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat 
kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu 
kerjakan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Baihagi meriwayatkan dalam Ad-Dala'il dari Hudzaifah, ia 
mengatakan, Kalian melihat kami pada saat malam Perang Al-Ahzab 
kami sedang duduk-duduk dalam barisan. Sedangkan Abu Sufyan dan para 
tentara yang bersamanya berada di atas kami. Sedangkan Bani Ouraizhah 
berada di bawah kami. Kami mengkhawatirkan keadaan keluarga kami, 
“Tidak ada malam yang lebih pekat dan tidak ada angin yang sangat kencang 
melebihi pada malam itu. Orang-orang munafik kemudian meminta izin 
kepada Nabi #. Mereka berkata, “Sesungguhnya rumah-rumah kami 
terbuka (tidak ada penjaganya)." Padahal sebenarnya rumah-rumah itu 
tidak terbuka. Tidak ada orang yang meminta izin kepada beliau melainkan 
beliau memberikan izin sehingga mereka kemudian pulang. Tiba-tiba 
Nabi & menyambut seorang laki-laki. Beliau kemudian memerintahkan 
kepadaku. Beliau berkata, “Sesungguhnya dalam kaum itu terdapat kabar, 
maka informasikan kepadaku kabar kaum tersebut." 

Aku lalu mendatangi tempat mereka. Tiba-tiba angin berhembus 
kencang menerpa para bala tentara itu sehingga tidak sejengkal pun tentara 
yang lolos. Sungguh aku mendengar bebatuan di tempat berkemah mereka. 
Kemudian anging menyapu mereka, sedangkan mereka berkata, “Lari ... 
lari...” Aku kemudian mendatangi beliau dan aku kabarkan beliau tentang 


keadaan kaum tersebut. Sungguh aku meninggalkan mereka dalam keadaan 
mereka melarikan diri untuk pulang. Allah lalu menurunkan ayat, “Hai 
orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) 
kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara,...”” 


722 Hadits ini memiliki pokok dalam riwayat Muslim (5/177). Ibnu Katsir (4/229) juga menuturkan 


Asbabun Nusul 421 


Ayat 12, Firman Allah $: 


PEN NR YA 2 fope p ADAD ee 


MAA Aa mt ai baa Jao 
Os 


“Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang 


berpenyakit dalam hatinya berkata, “Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan 
kepada kami melainkan ripu daya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam Ad-Dala`il meriwayatkan 
dari jalur Katsir bin Abdullah bin Amru Al-Muzanni, dari ayahnya, dari 
kekeknya. Ia mengatakan, Rasulullah # merencanakan untuk membuat 
parit pada tahun terjadinya Perang Ahzab. Dengan izin Allah, keluarlah 
dari dalam parit itu sebuah batu besar putih yang bulat. Rasulullah & 
lalu mengambil cangkul dan memukulkan ke arah batu itu dengan keras 
sehingga batu itu retak. Dari batu itu keluarlah cahaya yang menerangi 
kedua ujung kota Madinah. Beliau lalu bertakbir yang diikuti oleh takbir 
kaum Muslimin. Beliau lalu memukul untuk kali yang kedua sehingga 
batu itu retak. Dari batu itu keluarlah cahaya yang menerangi tempat 
yang ada di antara kedua ujung kota Madinah. Beliau lalu bertakbir yang 
diikuti oleh takbir kaum Muslimin. Selanjutnya beliau memukul untuk 
ketiga kalinya hingga batu itu pecah. Dari batu itu keluarlah cahaya yang 
menerangi kedua ujung kota Madinah. Beliau lalu bertakbir yang diikuti 
oleh takbir kaum Muslimin. Beliau kemudian ditanya tentang hal itu. 
Beliau menjawab, “Aku memukul untuk kali yang pertama, maka menjadi 
terang bendarang bagiku singgasana-inggasana Al-Hirah dan kota-kota 
Kisra. Jibril mengabarkan kepadaku bahwa umatku akan menguasainya. 
Selanjutnya aku memukul untuk kali yang kedua. Maka menjadi terang 
benderang bagiku singgasana-singgasana Al-Harara yang termasuk tanah 
Syam. Jibril mengabarkan kepadaku bahwa umatku akan menguasainya. 
Selanjutnya aku memukul untuk kali yang ketiga. Maka menjadi terang 
benderang bagiku singgasana-singgasana Shan'a`. Jibril mengabarkan 
kepadaku bahwa umatku akan menguasainya.” 


Orang-orang munafik lalu berkata, “Tidakkah kalian merasa takjub, ia 


riwayat seperti iru. Dia juga menyebutkan tentang hadits Al-Ahzab secara panjang lebar, Begitu 
pula Alurthubi (7/5390.5392). Lihat: Al-Baihaqi (4/452) dalam Ad-Dala'il. 


422 Asbabun Nuzul 


menceritakan kepada kalian, memberi harapan kepada kalian dan member 
janji palsu kepada kalian. Dia mengabarkan kepada kalian bahwa dia dari 
tanah Yatsrib ini bisa melihat singgasana-singgasana Al-Hirah dan kota- 
kota Kisra. Bahwa itu semua akan ditaklukkan oleh kalian. Sedangkan 
kalian hanya bisa menggali parit dari serbuan bala tentara yang kalian 
tidak mampu untuk menghadapinya. Maka turunlah ayat Al-Qur'an, 
“Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit 
dalam hatinya berkata: “Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami 
melainkan tipu daya.” 

Juwaibir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan; Ayat 
ini turun berkenaan dengan Mutib bin Qusyair Al-Anshari yaitu yang 
mengucapkan perkataan di atas. 

Ibnu Ishag dan Al-Baihagi juga meriwayatkan dari Urwah bin Az- 
Zubair dan Muhammad Al-Ourazhi serta yang lainnya. Da mengatakan, 
Mur'tib bin Ousyair mengatakan: Dahulu Muhammad menjanjikan kita bisa 
memakan simpanan Raja Kisra dan Raishar, sedangkan salah seorang di 
antara saat itu tidak merasa aman untuk pergi buang hajat besar.”* 

Aus bin Oaizhi mengatakan kepada para pemimpin kaumnnya, 
“Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka yaitu berada di luar Madinah. 
Maka izinkanlah kami untuk pulang menjaga istri-istri kami dan anak-anak 
kami.” Setelah ujian berupa keberadaan mereka, maka Allah menurunkan 
kepada Rasul-Nya ayat yang mengingatkan mengenai nikmat-Nya serta 
penjagaan-Nya kepada beliau dari tipu daya mereka, setelah prasangka 
buruk dan kata-kata keji yang dilontarkan oleh orang-orang munafik 
kepada beliau. Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah 
akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu 
tentara-tentata. w; 


Ayat 23, Firman Allah #&: 
KE ab AAS SG 


Shahih: Al-Baihaqi (#419) meriwayatkan dalam Ad-Dala“ Lihat sebelumnya. 

Al-Rurthubi (7/4506) mengatakan; ayat tersebut turun berkenaan dengan Thu mah bin Ubatriq, 
Mu'tib bin Quayair dan sekelompok orang yang ada sekitar tujuh puluh laki-laki. Ibnu Katsir 
yakin bahwasanya yang mengucapkan perkataan tersebut adalah Aus bin Osizhi, la mengatakan; 
Dikatakan, mereka adalah Bani Haritsah. Mereka mengatakan; Rumah-rumah kami dikhawatirkan 
aras pencurian. Riwayat ini dinisbarkan kepada Ibnu Abbas dari Al-Aufi 

725 Lihat penjelasan sebelumnya. 


Asbabun Nuzul 423 


Da Way MANIA 
KO) Doa Ll Lag Sh ri gana 
“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa 
yang telah mereka janjikan kepada Allah: maka di antara mereka ada yang 
gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu, dan 
mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya) ." 


Sebab Turunnya Ayat 

Muslim, At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Anas, ia 
mengatakan: pamanku yang bernama Anas bin An-Nadhar tidak ikut ketika 
Perang Badar. Hal itu menjadi beban berat baginya. Ia (pamanku) berkata, 
“Perang pertama yang diikuti Rasulullah & tidak bisa aku ikuti. Seandainya 
Allah memperlihatkan peperangan kepadaku bersama Rasulullah &, maka 
Allah akan benar-benar melihat apa yang akan aku perbuat.” la akhirnya 
bisa mengikuti Perang Uhud. Ia berperang hingga terbunuh. Di tubuhnya 
terdapat delapan puluh lebih tehasan, tusukan, dan bekas anak panah yang 
mengenainya. Turunlah ayat ini, “Di antara orang-orang mukmin itu ada 
orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. ..""'5 


Ayat 28, Firman Allah 4i 


“Hai Nabi, katakanlah ian isiriistrimu, D kamu sekalian mengingini 
kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan 
kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Muslim, Ahmad, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abu Az- 
Zubair dari Jarir, ia mengatakan; Abu Bakar meminta izin untuk menghadap 
Rasulullah &, tetapi beliau tidak memberi izin. Kemudian Umar meminta 
izin untuk menghadap, tetapi dia juga tidak mendapat izin. Selanjutnya 
keduanya meminta izin dan akhirnya keduanya masuk. Pada saat itu Nabi 
#& sedang duduk sementara di sekitarnya ada istri-istri beliau. Beliau diam. 


726 Shahih: Diriwayatkan Muslim (1903) dalam Bab Imarah, At-Tirmidzi (3200) dalam Bab Ar-Tafsir, 
dan disebutkan oleh Ibnu Katsir 14/236}. Begitu pula Al-Qurthubi (7/5419). 


424 Asbabun Nurul 


Kemudian Umar berkata, “Aku akan mengajak bicara Nabi #8, semoga 
beliau bisa tertawa.” Umar lalu berkata, “Wahai Rasulullah, seandainya 
engkau melihat anak perempuan Zaid yang menjadi istri Umar kemudian 
meminta nafkah kepadaku barusan, maka aku akan pegang lehernya.” 
Nabi & kemudian tertawa hingga tampak gigi yerahamnya. Beliau berkata, 
“Mereka (istri-istriku) mengelilingiku untuk meminta nafkah kepadaku.” 
Abu Bakar segera berdiri dan menuju ke arah Aisyah untuk memukulnya 
Sementara Umar berdiri menuju ke arah Hafshah. Dua orang itu berkata, 
“Apakah kalian berdua (Aisyah dan Hafshah) meminta kepada Nabi 45 
sesuatu yang beliau tidak miliki?” 

Allah lalu menurunkan khiyar (kebebasan memilih). Rasulullah lalu 
memberi kesempatan pertama kepada Aisyah. Rasulullah & berkata, 
“Sesungguhnya aku mengingatkan kepadamu suatu perkara yang engkau tidak 
usah segera menjawabnya sampai engkau meminta pendapat kepada kedua 
orangtuamu." Aisyah bertanya, “Apakah itu?" Beliau kemudian membaca 
ayat, “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-isrimu.” Aisyah berkata, “Apakah 
tentangmu aku harus meminta pendapat kedua orangtuaku. Aku lebih 
memilih Allah dan Rasul-Nya.” 


Ayat 35, Firman Allah 36: 


LA D sat mt 
BASA abadi Berat 6 aaa 
din KS AA 
“Sesungguhnya laki-laki Muslim dan perempuan yang Muslimah, laki-laki 


mukmin dan perempuan yang mukminah, laki-laki dan perempuan yang 
tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan 


727 Shahih: Muslim (1478) meriwayatkan dalam Bab Ach-Thalag dan Ahmad (6/76, 163-185) Ibnu 
Katsir dan Al-Qurthubi menuturkannya panjang lebar. 


Asbabun Nuzul 425 


perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki 
dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, 
laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan 
perempuan yang banyak menyebut (namu) Allah, Allah telah menyediakan 
untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi meriwayatkan dan menilai hadits ini hasan dari jalur 
Ikrimah, dari Ummu Imarah Al-Anshariyyah bahwasanya ia mendatangi 
Nabi & kemudian berkata, “Aku tidak melihat segala sesuatu kecuali 
untuk laki-laki. Aku tidak melihat sedikit pun perempuan disebutkan. 
Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya laki-laki Muslim dan perempuan yang 
Muslimah. "73 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad yang tidak bermasalah, 
dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Para wanita berkata, Wahai Rasulullah, 
kenapa Allah menuturkan tentang para lelaki mukmin dan tidak 
menuturkan para wanita Muslimah?" Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya 
laki-laki Muslim dan perempuan yang Muslimah...” 

Hadits yang diriwayatkan Ummu Salamah sudah diseburkan di akhir 
surat Ali Imran.” 

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Tatkala 
disebutkan tentang istri-istri Nabi $ maka para perempuan berkata, 
“Seandainya pada diri kami ada kebaikan, niscaya Allah akan 
menuturkannya.” Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya laki-laki 
Muslim dan perempuan yang Muslimah...” 


Ayat 36, Firman Allah 4: 
pa Ag AA yan SAY ah Fi X3 


Aa Ca IG ama a Ba Sa 


726 Hasan: At-Tirmidzi (3211) meriwayatkan dalam Bab Ar-Tajsr. 

729 Hasan: Al-Haitsami (7/92) meriwayatkan dalam Al-Majmo'. Ia mengatakan: Ach Thakarani 
meriwayatkan dengan sanad yang para perawinya ada yang dhe 'if ada pula yang shahih. 

7930 Lihat aya 195 dari Surat Ali Imran. 

731 Al-Qurthubi (8/5454) mengatakan: Sesungguhnya perempuan yang dimaksud adalah Ummu 
Imarah Al-Anshariyyah. 


426 Asbabun Nuzul 


“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan 
suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan 
mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka 
sungguhlah dia telah sesat, sesa! yang nyata.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Arh-Thabarani dengan sanad yang shahih, yang dari 
Qatadah, ia berkata, “Bahwa Nabi 8 melamar Zainab untuk Zaid (anak 
angkat beliau), tetapi Zainab mengira bahwa Rasulullah melamar untuk 
dirinya sendiri. Ketika Zainab mengetahui bahwa Rasulullah melamar 
untuk Zaid, ia menolaknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 
ayat, “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu 
ketetapan, ...” Setelah turun ayat tersebut Zainab pun ridha dan menerima 
lamaran tersebut.” 

Diriwayatkan oleh oleh Ibnu Jarir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Bahwa Rasulullah 48 melamar Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin 
Haritsah, akan tetapi Zainab menolaknya dan berkara dengan sombong, 
“Keturunanku lebih mulia daripadanya.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan 
yang mukmin, apabila Allah dem Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, 
akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa 
mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang 
nyata.” 3 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas 
seperti hadits serupa. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Zaid, ia berkata, 
“Bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ummu Kaltsum binti Ugbah 
bin Abi Mwaith, seorang wanita pertama yang hijrah ke Madinah, yang 
menyerahkan dirinya ke Rasulullah 8 untuk dinikahi. Nabi 4 akan 
menikahkannya dengan Zaid bin Haritsah, akan tetapi Ummu Kaltsum 
dan saudara-saudaranya tidak menyukainya. Mereka berkata, “Kami 


732 Shakih. Keduanya disebutkan oleh Al-Qurthubi (8/5455) dan keduanya disebutkan oleh Ibnu 
Kasir (4/246) 

733 Shahih: Keduanya disebutkan oleh Al-Qurthubi (8/5453) dan keduanya disebutkan oleh Ibnu 
Katsir (4/246) 


Asbabun Nuzul 427 


menyerahkan diri kepada Rasulullah # tetapi mengapa justru dinikahkan 
kepada budaknya, maka turunlah ayat ini.” 


Ayat 40, Firman Allah 4: 
565 á í Pan Si; KS o ca D Ki 
Desak KM ogi 


“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara 
kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah 
Maha mengetahui segula sesuatu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah, ia berkata, “Bahwa 
ketika Rasulullah & menikah dengan Zainab. Mereka Berkata, 
“Muhammad menikah dengan bekas istri anaknya." Maka turunlah 
ayat ini, "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki 
di antara kamu,..." 3" 


Ayat 43, Firman Allah 44: 


á ÄG 33 2 KN aan aa Ke Ba 


WE Inah E Sa 
“Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-N'ya (memohonkan 
ampunan untukmu) , supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada 
cahaya (yang terang). dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang 
yang beriman.” 
Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari Mujahid, ia berkata, bahwa 
ketika turun ayat, “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 
bershalawat untuk Nabi...” (Al-Ahzab: 56) Abu Bakar berkata, “Ya 
Rasulullah, segala kebaikan yang diturunkan Allah kepadamu, kecuali kami 
pun turut serta merasakannya.” Maka turunlah ayat, “Dialah yang memberi 


TH Telah disebutkan sebelumnya, dan ditambahkan: bahwa sesungguhny 
untuk! 
738 Hasar: At 


emberikan dirinya 


irmidzi 


lalam Bab At-Tafsir. Dan Al-Qurthubi (8/5465). 


428 Asbabun Nuzul 


rahmat kepadamu dan malaikat- Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya 
Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang) . dan adalah 


Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.””* 
Ayat 47, Firman Allah dg: 


ALES Are aa 

ORAS EEP 33 4 PAES 
“Dan sampaikanlah berita Baba kepada orang-orang Mukmin bahwa 
Sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Ikrimah dan Hasan Al-Basri, 
berkata: “Bahwa ketika turun ayat, “Supaya Allah memberi ampunan 
kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.” (Al-Fath: 
2) berkatalah seseorang dari orang-orang Mukmin, “Beruntunglah engkau 
wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang akan Allah perbuat 
terhadap engkau. Namun apa yang akan Allah lakukan terhadap kami?” 
Maka Allah menurunkan, “Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang- 
orang Mukmin bahwa Sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari 
Allah.” 

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Dalail An-Nubuwwah, 
dari Ar-Rabi' bin Anas, ia mengatakan, “Aku tidak mengetahui apa yang akan 
diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu.” (Al-Ahqaf: 9) dan turun 
ayat setelahnya, “Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap 
dosamu yang telah lalu dan yang akan dating." (Al-Fath: 2), para sahabat 
berkata, “Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang akan diperbuat 
Allah terhadap engkau, tapi kami tidak mengetahui apa yang akan diperbuat 
oleh Allah terhadap kami,” Maka turunlah ayat, “Dan sampaikanlah berita 
gembira kepada orang-orang Mukmin bahwa Sesungguhnya bagi mereka karunia 
yang besar dari Allah.” Dikatakan, “Bahwa al-fadhl al-kabir (karunia yang 
besar) adalah surga.”?® 


736 Disebutkan oleh As-Suruthi (5/226) dan ditambahkan dalam sanad Ibnul Mundzir dan Al 
Qurihubi (85467) 

737 Lihat ayat $ Surat Al-Fath dan Ibnu Jarir (7/26) 

738 Lihat sebelumnya 


Asbabun Nund 429 


Ayat 50, Firman Allah $: 


SA Sia adi Sena NA 


KA Ip kas DAN A 


da GE AGA 


peh a pali CiS GG sai nh oe 
MA P AN ta 


O A ha (CAS 

“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu 
yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu 
miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang 
dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan. 
dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara 
perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu 
dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah 
bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada 
Nabi kalau Nabi mau mengauininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan 
untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahu apa yang 
Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya 
yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dan dihasankan oleh at-Tirmidzi, serta diriwayatkan dan 
dishahihkan pula oleh Al-Hakim, dari As-Suddi, dari Abi Shalih, dari Ibnu 
Abbas, dari Ummu Hani" binti Abi Thalib, bahwa Rasulullah # meminang 
Ummu Hani' binti Abi Thalib, tetapi ia menolaknya. Rasulullah pun 
menerima penolakan tersebut, Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya Kami 
telah menghalalkan bagimu..., hingga “anak-anak perempuan dari saudara 


430 Asbabur Nuzul 


perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu.” Ummu Hani' berkata, 
“Aku tidak halal dinikahi Rasulullah, karena aku tidak pernah hijrah.” 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ismail bin Abi Khalid, 
dari Abu Shalih, dari Ummu Hani’, ia berkata, bahwa turun ayat ini, “Dan 
[demikian pula] anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak 
perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara 
laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang 
turut hijrah bersama kamu.” Keinginan Nabi untuk menikahkanku dan aku 
menolaknya karena aku tidak turut hijrah. 

Adapun firman Allah, “Wamre'atam mu'minatan." (dan perempuan 
mukmin.) 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, dari Ikrimah dalam firman Allah, 
“Wamra'atam mu'minatan.” (dan perempuan mukmin) turun berkenaan 
dengan Ummu Syarik Ad-Dausiyyah yang menghibahkan dirinya kepadada 
Rasulullah Rasulullah 4.70 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, dari Munir bin Abdillah Ad-Dauli, 
bahwa Ummu Syarik Ghaziyyah binti Jabir bin Hakim Ad-Dausiyyah 
menyerahkan dirinya kepada Rasulullah 85. (untuk dinikahi). Ia seorang 
wanita yang cantik. Dan Rasulullah pun menerimanya. Maka Aisyah 
Berkata, “Tak ada baiknya seorang wanita yang menyerahkan diri kepada 
seorang laki-laki (untuk dinikahi)” Ummu Syarik Berkata, “Kalau 
begitu akulah yang kamu maksudkan.” Maka Allah memberikan julukan 
Mukminah kepada Ummu Syarik dengan firman-Nya, “Dan perempuan 
Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi.” Setelah turun ayat 
tersebut, Aisyah berkata, “Sesungguhnya Allah mengabulkan dengan cepat 
kemauanmu,” 4 


Ayat 51, Firman Allah 4: 
NENG a HO = 


To a ga Bp dh a u oa 


739 Shahih: At-Tirmidzi (3214 ) dalam Bab Ar-Tajsir, Al-Hakim (2/202) dan dishahihkan dan 
disepakati oleh Adz-Deahabi 

740 Ar labagat Ibnu Sa'ad (81155) 
Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya yang menghibahkan dirinya adalah Khaulah binti Hakim 
atau Maimunah bin Al-Harits (4/272) dengan ringkas. Al-Qurthubi menyebutkan di antaranya 
mereka adalah: Zainab bin Khuzaimah Ummul Masukin Al-Anshariyyak, den Ummu Hakim bin 
Al-Ampsh As-Sulamiyyah. Dan dikatakan mereka adalah: Ghuryah atau Gharilah, atau Laily 
binti Hakim. Wa Allahu A'lam. AlOurthubi (8/5478) 

741 At-Tabaga Ibnu Sa'ad (8/156) 


Asbabun Nund 431 


ap GEN HA gadi ji Sis Dan 
arena IKA AB aka ma gi h Te 

e Manah bal San 

Ta Ka 

“Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di 

antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu 

kehendaki. dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali 
dari perempuan yang telah kamu cerai, Maka tidak ada dosa bagimu. yang 
demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka 
tidak merasa sedih, dan semuenya rela dengan apa yang telah kamu berikan 
kepada mereka. dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. 
dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun." 

Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah, bahwasanya 
ia berkata, “Apakah wanita tidak malu bila menyerahkan dirinya (untuk 
dinikahi)? Maka Allah menurunkan ayat, “Kamu boleh menangguhkan 
[menggauli] siapa yang kamu kehendaki...” sampai akhir ayat. Kemudian 
Aisyah berkata, “Aku melihat Rabb-mu mempercepat mengabulkan 
keinginanmu."# 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abu Razin, ia berkata, “Bahwa 
Rasulullah & pernah bermaksud menalak beberapa istrinya. Ketika 
mereka (istri-istri Rasulullah $) mengetahui hal itu, mereka menyerahkan 
persoalannya kepada Rasulullah &. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu..." hingga ayat 
ini “Kamu boleh menangguhkan [menggauli] siapa yang kamu kehendaki...” 
(Al-Ahzab: 50-51)” 


Ayat 52, Firman Allah #46: 
CA Peron Ada KJA 


peta 


Bi LG Ty 


742 Shahih: Murrafagun Alaihi, Al-Bukhari (5133) dalam Bah An-Nikah, Muslim (1464) dalam Bab 
Ar-Radha'ah. 

743 At Tabacat Ibnu Sa'ad (8/169) 
Ibnu Katsir (4/273)... dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah æ meminta izin dalam sata hari 
perempuan dari kami setelah turunnya ayat ini 


432 Asbabur Nuzul 


“Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan 
tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri ( yang lain), meskipun 
kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba 
sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala 
sesuatu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, dari Ikrimah, ia berkata, “Bahwa setelah 
Rasulullah & menyuruh istri-istrinya memilih antara dunia serta isinya dan 
segala kemewahannya dengan Allah dan Rasul-nya, terbuktilah istri-istrinya 
memilih Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah menurunkan ayat, “Tidak halal 
bagimu mengawini berempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) 
mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain).” 7# 


Ayat 53, Firman Allah 35: 


D ai Ei Ga IUD KAKA aa 
SEA Tp On BEN Gali FE 


ren PE ee MAL E 
serak Lain 3 3 PR Real 
zá S3 daki a) ask Mainan Bi 
ta apa gk wi 
Pa RE g Ga EI TN Kina pa 
E EEA EE 
be Kan HA AI AE Tag on LAST 
ppr Sg Pan 
AMA Taat Aoa NA Si A s KG, 
MEA Ie IA ai Toni man ba 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah. 
Nubi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu. 
nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka 
masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik 
memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan 
mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu 
keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu 


744 Ar-Tabaqat Ibnu Sa'ad (81169) 


Asbabun Nuzul 433 


meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri istri Nabi), Maka 
mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu 
dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan 
tidak (pula) mengawini istri-istrinya selame-lamanya sesudah ia wafat. 
Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, dari Anas bahwa ketika Nabi 2 
menikah dengan Zainab binti Jahsy, beliau mengundang para sahabatnya 
makan-makan (walimah). Setelah selesai makan, para sahabat itu 
beebincang-bincang, sehingga Rasulullah memberi isyarat dengan seolah- 
olah akan berdiri, tetapi mereka tidak juga berdiri. Terpaksalah Rasulullah 
berdiri meninggalkan mereka, diikuti oleh sebagian yang hadir, tetapi tiga 
orang lainnya masih terus bercakap-cakap. Setelah semuanya pulang, Anas 
memberitahukan Rasulullah &, Rasulullah pulang ke rumah Zainab, dan 
ia mengikutinya masuk. Kemudian Rasulullah memasang hijab/penutup. 
Dan Allah menurunkan ayat, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu memasuki rumah- rumah Nabi.” Hingga ayat “Sesungguhnya perbuatan 
itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah." 85 


Diriwayatkan oleh At-Tarmidzi, yang menganggap hadits ini 
hasan, dari Anas bahwa ia berkata, “Aku pernah berkumpul bersama 
Resulullah 8 pada waktu itu Rasulullah masuk ke kamar pengantin 
wanita (yang baru dinikahinya). Tetapi di dalam kamar itu banyak 
orang, sehingga beliau keluar lagi. Setelah orang-orang tersebut 
pulang, barulah beliau masuk kembali. Kemudian beliau membuat 
hijab (penghalang) antara Rasulullah (serta istrinya) dengan Anas. 
Kejadian ini diterangkan oleh Anas kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah 
berkata, Jika betul apa yang engkau katakan, tentu akan turun ayat tentang 
ini.” Berkenaan dengan peristiwa ini, turunlah ayat tentang hijab. (Al- 
Ahzab: 53). 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad yang shahih, dari 
Aisyah, ia berkata, bahwa ketika aku sedang makan beserta Rasulullah 
& masuklah ‘Umar. Rasulullah mengajaknya makan bersama. Ketika itu 
bersentuhlah jari Aisyah dengan Umar, sehingga Umar berkata, “Aduhai 


745 Shahih: Muwafay Alaih, Al-Bukhari (4791) dalam Bab Ai-Tafsr, Muslim (1428) dalam Bab An- 
Nikah libat hadits Umar dalam riwayat Al-Bukhari (1/259), dan Muslim (14/152). 
746 Hasan: At-Tirmidzi (3217) dalam Bab At-Tafsr, lihat dua riwayat dalam Ibnu Katsir (4/277). 


434 Asbabur Nuzul 


sekiranya usul aku diterima (untuk memasang hijab), tentu tak seorang 
pun dapat melihat istri engkau.” Berkenaan dengan peristiwa ini turunlah 
ayat hijab (Al-Ahzab; 53). 

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih, dari Ibnu Abbas bahwa seorang 
laki-laki datang kepada Rasulullah #& dan duduk berlama-lama di tempat 
itu. Nabi 48 keluar rumah sampai tiga kali agar orang itu mengikutinya 
keluar, akan tetapi ia tetap tidak keluar, Ketika itu masuklah Umar dengan 
memperlihatkan kebencian pada mukanya. Ia berkata pada orang tersebut, 
“Mungkin engkau telah mengganggu Rasulullah @!” Bersabdalah Nabi 84, 
“Aku telah berdiri tiga kali agar orang itu mengikuti aku, akan terapi ia tidak juga 
melakukannya.” Umar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya 
engkau membuat hijab, kerena istri-istrimu tidaklah sama dengan dengan 
perempuan-perempuan yang lain. Hal ini akan lebih menentramkan dan 
menyucikan hati mereka.” Berkenaan dengan peristiwa ini turunlah ayat 
hijab (Al-Ahzab: 53). 

Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, peristiwa-peristiwa tersebut dapat 
digabungkan menjadi sebab turunnya ayat di atas (Al-Ahzab: 53), yang 
semuanya terjadi sebelum kisah Zainah. Oleh karena peristiwa-peristiwa 
itu tidak lama sebelum kisah Zainab terjadi. Namun tidak ada halangan 
menyatakan bahwa turunnya ayat tersebut karena berbagai sebab.“ 


Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, dari Muhammad bin Ka'ab, ia 
mengatakan, bahwa Rasulullah # bangkit menuju rumahnya, orang-orang 
berebut duduk di rumah Rasulullah &, tetapi pada wajah beliau tidak 
tampak adanya peruhahan. Oleh karena itu Rasulullah tidak sempar makan 
karena banyaknya orang. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi..." " 

Adapun firman Allah, “Wa ma kema lakum” (dan tidak boleh kumu) 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Zaid, ia mengatakan, 
bahwa Rasulullah & mendengar ucapan orang yang berkata, “Jika Nahi 
wafat, aku akan menikah dengan fulanah (bekas istri Rasul)” Maka 
turunlah akhir ayat, “Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasululah.” ini 
(Al-Ahzab: 53) 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
bahwa ayat ini (Al-Ahzab: 53) turun berkenaan dengan seseorang yang 


747 Fath Al Basi (8/531) 
748 Ath-T habagar Imu Salad (8/174) dan Dur AL- Mansur (5/232) 


Asbabun Nuzul 435 


bermaksud mengawini salah seorang bekas istri Rasulullah &, sesudah 
beliau wafat. Menurut Sufyan, istri Rasul yang dimaksud adalah Aisyah. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari As-Suddi, ia mengatakan, 
bahwa Thalhah bin Ubaidillah berkata: “Mengapa Muhammad membuat 
hijab antara kita dengan putri-putri paman kita, padahal beliau sendiri 
mengawini istri-istri yang seketurunan dengan kita. Sekiranya terjadi 
sesuatu, aku akan mengawini bekas istri beliau.” Maka turunlah akhir ayat 
ini (Al-Ahzab: 53) yang melarang perbuatan tersebut." 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, dari Abu Bakar bin Muhammad bin 
Amru bin Hazm bahwa ayat ini (Al-Ahzab: 53) turun berkenaan dengan 
ucapan Thalhah bin Ubaidillah yang berkata, “Sekiranya Rasulullah wafat, 
aku akan mengawini Aisyah." 

Diriwayatkan oleh Juwaibir, dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang 
laki-laki datang kepada seorang istri Rasululah & dan bercakap-cakap 
dengannya. Laki-laki itu adalah anak paman istri Rasulullah. Rasulullah 
# berkata, Janganlah kamu berbuat seperti itu lagi.” Orang tersebut berkata, 
“Wahai Rasulullah, ia adalah putri pamanku. Demi Allah, aku tidak 
berkata yang mungkar dan ia pun tidak berkata yang mungkar.” Rasulullah 
#8 bersabda, “Aku tahu hal itu, sesungguhnya tidak ada yang lebih cemburu 
daripada Allah, dan tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada aku.” 
Dengan rasa dongkol orang tersebut pun pergi dan berkata, “la menghalangi 
aku bercakap-cakap dengan anak pamanku. Sungguh aku akan kawin 
dengannya setelah beliau wafat.” Maka turunlah ayat ini (Al-Ahzab: 53) 
yang melarang perbuatan tersebut. 

Berkatalah Ibnu Abbas, “Orang itu memerdekakan hamba dan 
menyumbangkan sepuluh unta untuk digunakan fisabilillah dan naik haji 


sambil berjalan kaki, dengan maksud taubat atas perkataannya tersebut”! 


Ayat 57, Firman Allah Zä: 


Ag pe Uta at 


PA TA 


ar 
LE Fe 
5 


751 [ieg olek AL Qurihub (815497) dalarn Bah Ar Takir 


436 Asbabur Nuzul 


“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah 
akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa 
yang menghinakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari jalur Al-Aufi, dari Ibnu Abbas, 
dalam firman Allah, “Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan 
Rasul-Nya." Ia mengatakan, “Turun sebagai ancaman kepada orang-orang 
yang menyakiti dan mencela Nabi Æ ketika beliau menikahi Shafiyyah 
binti Huyay? 

Diriwayatkan oleh Juwaibir dari Adh-Dhahhak, Ibnu Abbas bahwa 
turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dan para 
pengikutnya ketika memfitnah Aisyah. Maka Rasulullah & berkhutbah 
dan berkata, “Siapa di antara orang-orang yang menyakitiku dengan jalan 
mencela aku dan mengumpulkan mereka (yang menyakitiku) di rumahnya?” 
maka turunlah ayat ini. 


ae 59, Firman Allah 4#: 


“Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu 
dan istri-istri orang Mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya 
ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah 
untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dari Aisyah, ia mengatakan, bahwa 
setelah turun ayat hijab, Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk 
sesuatu keperluan. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga 
mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya seraya berkata, 
“Hai Saudah. Demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalimu 


752 Disebutkan oleh Al-Ourthubi (8/5506) 
753 Lihat Tafsir Ayat 11 dari Surat An-Nur sampan kejadian If 


Asbabun Nuzul 437 


Karenanya cobalah pikir, mengapa engkau keluar?" Dengan tergesa-gesa 
Saudah pun pulang, sementara itu Rasulullah berada di rumah Aisyah 
sedang memegang tulang (saat beliau makan). Ketika masuk Saudah 
berkata, “Ya Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan dan Umar 
menegurku (karena ia masih mengenaliku).” Karena peristiwa itulah turun 
ayat ini (Al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah & pada saat tulang itu masih 
di tangan beliau. Maka bersabdalah Rasulullah: “Sesungguhnya Allah telah 
mengizinkan engkau keluar rumah untuk suatu keperluan "4 

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab Ath-Thabagat, dari Abi 
Malik, ia mengatakan, bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam 
untuk buang hajat (buang air). Pada waktu itu orang-orang munafik 
mengganggu dan menyakiti mereka. Hal ini diadukan kepada Rasulullah 
$, sehingga beliau pun menegur kaum munafikin. Mereka menjawab, 
“Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Maka turunnya ayat, “Hai Nabi, 
Katakanlah kepada iseri-isirimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang 
Mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. 
yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka 
tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'ad, dari Hasan dan Muhammad bin 


Ka'ab Al-Ourazhi.”" 


754 Shahih Al-Bukhari (4790) dala Bab Ar-Takir, 
755 Ibnu Sa'ad (8/176) dan lihat Ad-Dur AL Mentsur (5/239), Ibnu Katsir (4/299) 


438 Asbabur Nuzul 


Madaniyyah, Lima Puluh Empat Ayat 


Ayat 15, Firman Allah 8: 


134da can D, 


o IK ICES oes oe En KI ab Ka KB 
4 Sema ea aa are 

OBAL a AT EN 
“Sesungguhnya bagi kaum Saha ada tanda (kekuasaan Tuhan) di 
tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di 
sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezeki 
yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. 


(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang 
Maha Pengampun.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ali bin Rabah, iamengatakan, 
bahwa seseorang bercerita kepadaku, buhwa Farwah bin Masik Al- 
Ghathafani menghadap Rasulullah & dan berkata, “Ya Nabiyallah, 
Di zaman jahiliyah kaum Saba' merupakan kaum yang gagah dan kuat, 
Aku takut sekiranya mereka menolak masuk Islam. Apakah aku boleh 
memerangi mereka?” Rasulullah $ berkata, “Aku tidak diperintahkan apa- 
apa berkenaan dengan mereka," Maka turunlah ayat ini, “Sesungguhnya bagi 
kaum Saba?” ada tarda (kekuasaan Tuhan) di tempur kediaman mereka Yaitu 
dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan) 
“Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah 


Asbabun Nuzul 439 


kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah 
Tuhan yang Maha Pengampun”??? 


Ayat 34, Firman Allah 4: 


“Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi 
peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu 
berkata: “Sesungguhnya Kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk 
menyampaikannya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Hatim, dari jalur 
Sufyan, dari Ashim, dari Ibnu Razin, ia mengatakan, bahwa salah seorang 
dari dua orang yang berserikat di dalam dagangnya pergi ke Syam, sedang 
seorang lagi menetap di Makkah. Ketika mendengar berita diutusnya seorang 
Nahi, ia menulis surat kepada temannya (yang ada di Makkah) menanyakan 
berita itu. Ia menerima jawaban bahwa tidak seorang pun dari golongan 
Quraisy yang mengikutinya kecuali orang-orang yang hina dan miskin. 
Setelah menerima jawaban itu, ia meninggalkan dagangannya dan meminta 
kepada temannya untuk mengantarkannya kepada Nabi, karena ia pernah 
membaca beberapa kitab tentang kenabian. Menghadaplah ia kepada Nabi 
#& sambil berkata, “Kepada apakah engkau mengajak kami?” Rasulullah & 
menjelaskannya. Berkatalah orang tersebut, “Aku bersaksi bahwa engkau 
adalah Rasulullah.” Rasulullah bertanya, “Dengan pengetahuan apa engkau 
berbuat demikian?” la menjawab, “Tidak diutus seorang nabi kecuali 
pengikutnya adalah orang-orang yang hina dan lemah dan orang-orang 
yang miskin,” Maka turunlah ayat, Dengan turunnya ayat ini, “Dan Kami 
tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan 
orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: “Sesungguhnya Kami 
mengingkari apa yang kamu diurus untuk menyampaikannya." Rasulullah & 
mengutus seseorang untuk menyampaikan berita kepada urang tersebut, 
bahwa ucapannya dibenarkan oleh wahyu Allah"?! 


6 Disebutkan oleh Ibnu Katsir (4/316) dengan banyak jalur dan panjang... ALOurihubi (8/5551) 
dengan diringl 
751 Lihat Ibnu Katsir (4/330). 


440 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Empat Puluh Lima Ayat 


Ayat 8, Firman Allah #: 
OE At ag Ken ko pa 
Aas ap 2 AN Gb KE aa 5 ya 


mn Pa a NG AA 
Wika 


“Maka apakah orang yang dijadikan (setan) menganggap baik pekerjaannya 
yang buruk lalu dia meyakini bekeriaan itu baik, (sama dengan orang yang 
tidak ditipu oleh setan)? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa 
yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; Maka 
janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Juwaibir dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, turunnya ayat ini, "Maka Apakah orang yang dijadikan (setan) 
menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu Dia meyakini pekerjaan itu 
baik,...” turun berkenaan dengan Nabi # yang berdoa, “Ya Allah, semoga 
Engkau meneguhkan agama-Mu dengan bertmannya Umar bin Al-Khaihthab 
atau Abu Jahal bin Hisyam.” Allah memberi hidayah kepada Umar dan 


758 Al-Gurthubi (8/5590) mengatakan, nı adalah Surat Makkiyyah dalam pendapat ulama. 


Asbabun Nuzul 441 


menyesatkan Abu Jahal. Ayat ini turun berkenaan dengan kedua orang 


ini? 


Ayat 29, Firman Allah 4: 


Neng Keran E 


-s 


DSA O Tes ba i 


“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan 
shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada 
mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 
perniagaan yang tidak akan merugi.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abdul Ghani bin Sa'id Ats-Tsagafi di dalam Tafsir- 
nya, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini, “Sesungguhnya orang-orang yang selalu 
membaca kitah Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki 
yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, turun berkenaan 
dengan Hushain bin Al-Harits. "?® 


Ayat 35, Firman Allah 45: 


4 apa, o Ara 


CILAR SN gi oa KERN G ei 


“Yang menempatkan kami dalam tempa: yang kekal (surga) dari karunia- 
Nya; di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu”. 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Ba'ais dan Ibnu 
Abi Hatim, dari jalur Nafi’ bin Al-Harits, dari Abdullah bin Abi Aufa, 
ia mengatakan, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi &: “Ya 
Rasulullah, sesungguhnya tidur merupakan kenikmatan dari Allah di dunia 
ini. Apakah nanti di surga kita bisa tidur?” Rasulullah menjawab, “Tidak 
ada. Karena tidur itu kawannya maut, sedang sunga tidak ada maut.” Ia bertanya 


759 Lihat Ad Dur Al-Mansur (5/272). 
760 Liat hografinya di Usdi Al-Ghabah (4/24). 


442 Asbabur Nuzul 


kembali, “Bagaimana istirahat mereka (ahli surga) itu?” Pertanyaan ini 
menyinggung perasaan Rasulullah. Beliau berkata, “Tidak ada capek di surga, 
semuanya serba senang dan enak.” Maka turunlah ayat, “Yang menempatkan 
kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya; di dalamnya kami tiada 
merasa lelah den tiada pula merasa lesu” 75 


Ayat 42, Firman Allah 46: 


sa 


KO AR P se Í; Be 


D SAT Es Pes SX 


“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; 
Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, 
niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat 
(yang lain). Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, Maka 
kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka 
dari (kebenaran) .” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hacim dari Ibnu Abi Hilal, bahwasanya 
telah sampai kepadanya, sesungguhnya kaum Quraisy pernah berkata, 
“Sekiranya Allah mengutus Nabi dari golongan kami, niscaya tidak ada satu 
pun umat yang lebih taat kepada penciptanya, lebih setia kepada Nabinya, 
dan lebih berpegang teguh kepada kitabnya, kecuali kami.” Berkenaan 
dengan peristiwa tersebut, turunlah ayat, “Sesungguhnya mereka benar-benar 
akan berkata: "Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang 
diturunkan) kepada orang-orang dahulu.” (Ash-Shaaffat: 167-168). Dan ayat, 
“Atau agar kamu (tidak) mengatakan: “Sesungguhnya Jikalau kitab ini diturunkan 
kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka.” Sesungguhnya 
telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan 
rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan 
ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? kelak Kami akan memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbaling dari ayat-ayat Kami dengan siksa yang buruk, 
disebabkan mereka selalu berpaling,” (Al-An'am: 157), dan ayat, “Dan mereka 
bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah: Sesungguhnya 
jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan 


761 Lihat Ad Dur AL Mantsur (5/275). 


Asbabun Nuzul 443 


lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). tatkala datang 
kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah 
kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran). (Fathir: 42) 
Demikian juga kaum Yahudi pernah berkata, “Kami mendapatkan nabi yang 
akan diutus,” dengan harapan bahwa dengan datangnya nabi itu mereka 
akan mendapat keunggulan atas kaum Nashrani.? 


762 Ibnu Katsir (4/371) mengatakan, mereka adalah kaum Quraisy dan bangsa Arab bersumpah dengan 
nama Allah dengan sungguh-sungguh sebelum diurusnya para rasul, “Teekale datang kepada mereka 
pemberi peringatan, Maka kedatangannya itu tidak menambah kepeela mereka, kerah jauhnya mereka 
dari (kebenaran).” Yakni dari seluruh bangsa-bangsa yang diutus para rasul kepada mereka. Lihat 
Ad-Dur Al Marusur (5/277). 


444 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Delapan Puluh Tiga Ayat 


Ayat 1-2, Firman Allah 4: 
a ANA a 
OS On 
“Yaa sim, Demi Al-Quran yang penuh hikmah.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Ad-Dalail, dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan: Bahwa ketika Rasulullah & membaca surat As- 
Sajdah dengan nyaring, orang-orang Ouraisy merasa terganggu. Mereka 
bersiap-siap untuk menyiksa Rasulullah & tetapi tiba-tiba tangan 
mereka terbelenggu di pundak-pundaknya, dan mereka menjadi buta, 
Mereka mengharapkan pertolongan Nabi & dan berkata, “Kami sangat 
mengharapkan bantuan tuan atas nama Allah dan atas nama keluarga." 
Maka turunlah ayar, “Yaa siin, Demi Al-Qur'an yangpenuh hikmah." Hingga 
ayat “Sama saja bagi mereka Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka 
ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan 
beriman." (Yasin: 1-10). Dan dikatakan; Tak seorang pun dari mereka 
yang beriman“ 


763 ALRumthubi (8/5635) menyebutkan, ini adalah surat Makkiyyah menurut Ijma ulama. Kecuali 
satu ayan, “Kami menuliskan apa yang Telah meoekakerjakon dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." 
(Yasin: 12) turun kepada Buni Sulamah dari kaum Anshar yang bertempat di pinggiran kote 
Madinah dan mereka ingin pindah ke delou masjid Nabawi 

764 Al-Qurihubi (8/5635) menyebutkan, bahwa ketiga orang dari mereka adalah Abu Jahal, Al Walid 
bin Al-Mughirah, dan seorang dari Bani Makhzum tidak diketahui namanya, 


Asbabun Nuzul 445 


Ayat 8, Firman Allah 4: 


zr? eren 


SEA BN Ga KA ran suk 


“Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan 
mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwa Abu Jahal berkata, 
“Sekiranya aku bertemu dengan Muhammad, pasti aku akan berbuat 
(mencelakainya)." Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya kami 
Telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke 
dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan Kami adakan di hadapan mereka 
dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka 
sehingga mereka tidak dapat melihat." (Yasin: 8-9) Ketika Nabi Muhammad 
berada di sekitar Abu Jabal, orang-orang menunjukkan bahwa Muhammad 
berada di sisinya. Akan tetapi Abu Jahal tetap bertanya-tanya: "Mana ia?” 


karena tidak dapat melihatnya. ** 


Ayat 12, Firman Allah $: 


a 


AAK ga NA 


alan badi | IE yah po 
gp nyaka 


“Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan 

apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. 

dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh 

Mahjuzh)." 
Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, dan Al- 
Hakim dengan sanad yang shahih, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, 
“Bahwa Bani Salamah yang bertempat di pinggiran kota Madinah ingin 
pindah ke dekat masjid Nabawi. Maka turunlah, “Sesungguhnya Kami 
menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka 
kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.” Maka Nabi $% bersabda, 


765 Lihat sebelumnya. 


446 Asbabur Nuzul 


“Sesungguhnya bekas telapak kalian menuju masjid dicatat oleh Allah sebaiknya. 
kalian jangan pindah dari tempat kalian.” 


Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas dengan hadits 
yang serupa. 


Ayat 77, Firman Allah 4#: 
Pa KA Pee ANTA KE Ane DI 
BN Lai Kena PO AA ya KRS GAY A 
“Dan abakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya 
dari setitik air (mani), Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang shahih, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, Al-Ash bin Wail datang menghadap Rasulullah & 
dengan membawa tulang yang rusak sambil mematah-matshkannya. Ia 
berkata, “Hai Muhammad, apakah Allah akan membangkitkan tulang yang 
sudah lapuk ini?” Nabi & menjawab: “Benar. Allah akan membangkitkan 
ini, mematikan kamu, menghidupkan kamu kembali, serta memasukkan 
kamu ke dalam neraka jahanam.” Maka turunlah ayat, "Dan Apakah manusia 
tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), Maka 
tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!” hingga ayat “Maka Maha suci 
(Allah) yang di tangan- Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah 
kamu dikembalikan.” (Yasin: 77-83)“ 

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Mujahid, 
Ikrimah, Urwah bin Zubair, dan As-Suddi dengan hadits serupa, dengan 
tambahan bahwa orang tersebut bernama Ubay bin Khalaf."" 


766 Dhaij jitdan (lemah sekali): At-Tirmidzi (3226) pada Bah At-Tajitr, dan Al-T lakim (2/465) 
dishahihkan dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan diriwayatkan oleh Ibnu Katsir melalui 
empat jalur hadits, yang mana seluruhnya antara gharib atau mugati”. Dan dinyatakan shahih 
dari jalur Muslim dan Ahmad. Lihat Ibnu Karsir (1/368). 

767 Shakih. Al Hakim (2/429) dan mengatakan, “Shahih menurut syarat Asy 
& Muslim) das tidak diriwayatkan oleh keduanya, sebagaimana yang disel 
(4/390) 

768 A]-Qurthubi (8/5696) Menyebutkan ini adalah riwayat mungathi'. 


raikhan (Al-Bukhari 
kan oleh Ibnu Katsir 


Asbabun Nuzul 447 


Makkiyyah, Seratus Delapan Puluh Dua Ayat 


Ayat 64, Firman Allah 3: 


Ya A 


“Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang 
menyala." 
Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah, ia mengatakan: Abu Jahal 
berkata, “Kawan setiamu ini (Muhammad) menganggap bahwa di neraka 
ada sebuah pohon, sebagaimana kita ketahui api dapat memusnahkan 
pohon. Demi Allah dan sesungguhnya kami tidak mengenal Az-Zaggum, 
kecuali yang kami ketahui Az-Zaqqum iru ialah kurma dan mentega.” Maka 
Allah menurunkan ayat ketika mereka heran bahwa di neraka ada pohon, 
“Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang 


menyala." 


Dan diriwayatkan pula hadits serupa dari As-Suddi." 
Ayat 158, Firman Allah 3: 


“Dan mereka adakan Na nasab antara Allah dan antara jin. dan 
sesungguhnya jir, mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke 
neraka )." 


769 Telah disebutkan takhrij haditsnya pada ayat 60 Surat Al-Isra' 


448 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Juwaibir dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, Bahwa ayat ini turun sebagai bantahan kepada tiga suku 
Quraisy, yaitu Sulaim, Khuza'ah, dan Juhainah. “Dan mereka adakan 
(hubungan) nasab antara Allah dan antara jin.” 

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'ab Al-Iman, dari 
Mujahid, bahwa pembesar-pembesar Quraisy berkata, “Malaikat itu putri- 
putri Allah”. Bertanyalah Abu Bakar Ash-Shidig, “Kalau begitu siapakah 


ibu-ibunya?” Mereka menjawab, “Putri-putri pembesar jin.” Maka Allah 


menurunkan ayatnya, “Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar- 


D 


benar akan diseret (ke neraka). 


Ayat 165, Firman Allah 45: 
Arae Serr ir 
waai 
“Dan Sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan 
perintah Allah)” 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Abi Malik, ia 
berkata, Bahwa manusia kerap kali shalat (bermakmum) dengan tidak 
teratur shafnya. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan Sesungguhnya kami 
benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan periruah Allah)." Maka mereka 


diperintahkan untuk bershaf (berbaris) teratur di waktu shalat. 
Diriwayatkan pula oleh Ibnul Mundzir dari Ibnu Juraij, disebutkan juga 
dengan hadits serupa. 7? 


Ayat 176, Firman Allah 4: 


EA erep 
Oplosan Coli 
“Maka apakah mereka meminta supaya siksa kumi disegerakan?” 


770 Ibnu Kasir berkata, Mujahid mengutakan, orang-orang musyrik berkata, "Para malaikat putri-putri 
Allah, muka Abu Bakar bertanya? Mereka berkata, putri-putri pembesar jin.” 

711 Al-Qurthubi (8/5774) 

712 Ibnu Katsir (5/32) mengatakan dan jalur Ibnu Juraij dan begitu juga oleh Al-Qurthuki (8/5777) 


Asbabun Nund 449 


Sebab Turunnya Ayat 
Diriwayatkan oleh Juwaibir dari Ibnu Abbas, ia berkata, bahwa kaum 


musyrikin berkata, “Hai Muhammad, perlihatkanlah dengan segera siksaan 
yang engkau ancamkan kepada kami!” maka turunlah ayat, “Maka apakah 
mereka meminta supaya siksa kami disegerakan?” Riwayat ini shahih menurut 
syarat Asy-Syaikhan (Al-Bukhari dan Muslim). 


723 Lihat Ad Dur Al-Mansur (5/320) 


450 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Delapan Puluh Delapan Ayat 


Ayat 5, Firman Allah 3: 
Dj nb BA r a La Bean 
KO JEN Ati DL USA 
“Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang satu saja! 
Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dandishahihkan 
oleh Al-Hakim, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Suatu ketika Abu Thalib 
sakit, kemudian orang-orang Quraisy mendatanginya ... Nabi & juga 
datang, Orang-orang lalu melaporkan apa yang diperbuat Nabi kepada Abu 
Thalib. Abu Thalib bertanya, “Wahai keponakanku, apa yang sebenarnya 
engkau inginkan dari kaummu?” Beliau menjawab, “Aku ingin agar mereka 
mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan mereka beragama, sedang 
orang-orang yang keras hatinya harus membayar jizyah.” Abu Thalib berkata, 
«Satu Kalimat?" Beliau menjawab, “Ya.” Abu Thalib bertanya, “Apakah 
kalimat itu?” Beliau menjawab, “La Haha Ilallah (Tidak ada Tuhan selain 
Allah)." Mereka berkata, “Satu tuhan saja, sungguh ini merupakan sesuatu 
yang mengherankan.” Muka turunlah berkenaan dengan mereka firman 
Allah, “Shard, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan...” hingga “Dan 
sebenarnya mereka belum merasakan adzab-Ku...” (Shad: 1-8)” 


14 Al-Qurihubi( 8/5783) mengatakan; Surat Makkiyyah menurut seluruh ulama. 
TIS Hasan: At-Tirmidzi (3232) mengatakan kahwa hadits ini hasan. Al-Hakim (2/432) 
menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Juga diriwayatkan Ahmae (1/362). 
Ibnu Kasir (50/38) menuturkannya. Lihat ayat 56 Sumt Al-Qashash dan ayat 113 Surat At-Taubah. 


Asbabun Nuzul 451 


Makkiyyah, Tujuh Puluh Lima Ayat 


Ayat 3, Firman Allah 4: 


Ba an AA Gal SI 5 an 


A3 NG HA ENG ANA pe SA 


OI £ kah PENA Tan 


“Ingatlah, hanya kepunyaan Alleh-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan 
orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata), “Kami tidak 
menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada 
Allah dengan sedekat-dekamya.” Sesungguhnya Allah akan memutuskan di 
antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya 
Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Juwaibir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai turunnya 
ayar ini, ia mengatakan: Ayat ini turun berkenaan dengan tiga kabilah 
yaitu Amir, Kinanah, dan Bani Salamah. Mereka sebelumnya adalah para 
penyembah berhala-berhala. Mereka mengatakan bahwa para malaikat 
adalah anak perempuan Tuhan, dan mengatakan, “Kami tidak menyembah 


776 Ibnu Katsir mengatakan yaitu Surat Makkiyyah .... Diriwayatkan dari Aisyah 25 ia mengatakan: 

Dahulu Rasulullah 4 berpuasa hingga dikatakan kahwa beliau tidak ingin berbuka. Beliau tidak 

asa hingga dikatakan bahwa beliau telak ingin berpuasa. Beliau setiap malam membaca surat 

Bani Irrildan Az-Zumar (5/61). Hadtsterebutstaranyashahih menurut Al-Albani, 4874 dalam 
Shahih Al-Jani'. 


452 Asbabur Nuzul 


mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan 
sedekat-dekamya.”?? 


Ayat 9, Firman Allah gi: 
SEn Ta u giii AA 


A Ae Mn i a ahi aga a S g 


OA 

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 

kepada (adzob) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, 

“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran." 
Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai firman Allah. 
36, (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 
yang beribadah di waktu-waktu malam. Umar mengatakan: Ayat ini turun 
berkenaan dengan Utsman bin Affan. 

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan: Ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir. 

Juwaibir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan; Ayat ini 
turun berkenaan dengan Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan Salim maula 
Abi Hudzaifah. 

Juwaibir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan: Ayat ini turun 
berkenaan dengan Ammar bin Yasir.” 


777 Lemah karena adanya Juwaibir, Lihat Ad-Dum Al-Mantsur (5/355). Ibnu Katsir tidak menjelaskan 
secara jelas mengenai sebab lemahnya hadits ini, akan tetapi is mengatakan, Allah mengabarkan 
mengenai para penyembah berhala dari kalangan kaum musyrik... sesungguhnya yang mereka 
tuju adalah berhala-berhala untuk dijadikan para malaikat yang mendekatkan kepada Tuhan, 
menurut persangkaan mereka (5/61). 

718 Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Utsman bin Allan dan ta menisbatkan 

pendapat ini kepada Ibuu Umar. Ilmu Kasir menyatakan Adapun Ibuu Una 88 mengatakan 

seperti iru karena Amirul Mukminin Utsman bin Affan banyak sekali dalam melaksanakan shalar 
malam dan membaca Al-Qur'an sehingga terkadang dalam saturakaat ia membaca satu Al-Qur'an, 
sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ubaidah de. 

Al-Ourthubi (8/5883) menambahkan pula nama Shuhaib, Abu Dzarr, dan Ibnu Mas'ud. Ada pula 

yang mengatakan bahwa mereka adalah Abu Bakar dan Umar KW. 


Asbabun Nuzul 453 


Ayat 17, Firman Allah 4: 


anre S rye 


JS SANA AG ia 


“Dan orang-orang yang menjauhi ihaghui (yaitu) tidak menyembahnya dan 
kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebah itu sampaikanlah 
berita itu kepada hamba-hamba-Ku." 


Sebab Turunnya Ayat 

Juwaibir meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah, ia 
mengatakan; Tatkala turun ayat, “Di sana ada tujuh pintu.” Maka salah 
seorang laki-laki dari Anshar mendatangi Rasulullah #& seraya berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tujuh budak dan sungguh 
aku telah memerdekakan bagi setiap pintu satu budak.” Maka turunlah 
ayat, “Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan 
kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita 
itu kepada hamba- hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa 
yang paling baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah 
petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (Az-Zumar: 
17418)” 

Tbnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwasanya ayat 
ini turun berkenaan dengan tiga golongan yang ada pada zaman jahiliyah 
mengucapkan perkataan, “Tiada Tuhan selain Allah.” Mereka adalah Zaid 
bin Amru bin Nufail, Abu Dzarr Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi.”* 


Ayat 23, Firman Allah 45: 
s porai sa Apar 
344 45 BEE SE CI aah SN TG 


eiir LG 


790 Sanaduya lemah karena alanya Juwaibir. Hadits tersebut disebutkan aleh ALQ 
'At-Tadelerah dari Bilal es, Juga disebutkan dalam Ad-Dum Al-Mamssur (5/357). 
780 Disebutkan oleh Al-Qurthubi (8/5888). 


454 Asbabun Nuzul 


“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an 
yang serupa (mutu ayat-ayamya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya 
kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang 
kulit dem hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, 
dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang 
siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang bun pemberi petunjuk 
baginya.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Sebab turunnya ayat ini sudah disebutkan dalam surat Yusuf. 


Ayat 36, Firman Allah 44: 


Bi 


oa Lada oa CA L Dua Ya sih 


GO as AN gya 
“Bukankah Allah cukup untuk melindungi PN Dan mereka 
mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan 
siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun pemberi petunjuk 
baginya.” 
Sebab Turunnya Ayat 
Abdurtazag meriwayatkan dari Ma'mar, ia mengatakan: Ada seorang 
laki-laki yang berkata kepadaku; Orang-orang berkata kepada Nabi 8, 
“Sungguh engkau menyudahi perbuatan mencela tuhan-tuhan kami atau 


kami akan memintanya supaya membuatmu gila.” Maka turunlah ayat, “Dan 
mereka mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah.”78: 


Ayat 45, Firman Allah 4: 
Ge sa 1o, g a 
SAR SAN KARI 


781 Libar surat Yusuf ayat 3. 

762 Al-Qurthuti (8/5901) meriwayatkannya dan ia menambahkan; Qatadah berkata; Khalid bin 
Al-Walid berjalan menuju berhala Al-Uza untuk menghancurkannya dengan kapak. Penjaga 
berhala lalu berkata kepadanya, “Aku peringatkan kepadamu wahai Khalid atas apa yang akan 
dilakukannya. Sesungguhnya ia memiliki sesuatu yang sangat kuat dan tidak ada sesuatu yang bisa 
mengulahkanrya, Khalid lalu beranjak menuju Al-Uzz dan memegang hidung berhala itu lalu 
menghancurkannya dengan kapak. Adapun menakut-nakuti Khalid sana dengan menakut-nakuti 
Nabi & karena beliau yang mengarahkan Khalid. Dengan demikian, pada ayatini menerangkan 
mereka yang menakut-nakuti Nabi & 


Asbabun Nuzul 455 


O SEA ah o ES K 


“Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang 
yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahan- 
sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya ayat ini turun 
ketika Nabi # membaca surat An-Najm di hadapan Ka'bah, sementara 
orang-orang kafir merasa girang ketika tuhan-tuhan mereka disebut.” 


Ayat 53, Firman Allah 45: 
JA So EA de ba Danh 
ta) SA agus atasi 


“Katakanlah, “Hai kamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap 
diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 


Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya 
Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Sudah disebutkan sebelumnya mengenai hadits yang diriwayatkan oleh 
Al-Bukhari dan Muslim dalam surat Al-Furqan.” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, 
da mengatakan; ayat tersebut turun berkenaan dengan penduduk Makkah 
yang musyrik." 

Al-Hakim dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia 
mengatakan: Dahulu kami mengatakan bahwasanya orang yang murtad 
tidak bisa lagi bertaubat ketika ia meninggalkan agamanya setelah masuk 
Islam dan mengetahui Islam. Ketika Rasulullah & sampai ke Madinah, 
muka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka, “Katakanlah, “Hai 
hamba-hamba-Ku yang melampaui batas...” 


783 Lihat Surat Al-Hajj ayat 52. 

784 Lihat Surat Al-Furgan ayat 70, 

785 Imu Jarit (24/10) dan lihan pula Ibnu Karsi (5/77). 

786 Al-Hakim (2/472) meriwayatkan dan mengatakan; Hadits ini shahih menurut syarat Asy- 
Syaikhaini dan keduanya tidak mencakhrijnya. 


456 Asbabur Nuzul 


Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad dha'if dari Ibnu Abbas, 
ia mengatakan; Rasulullah & mengutus seseorang kepada Wahsyi yang 
telah membunuh Hamzah untuk diajak masuk Islam. Kemudian Wahsyi 
mengutus seseorang kepada beliau untuk bertanya, “Bagaimana mungkin 
engkau mengajakku masuk Islam sementara engkau menyangka bahwa 
orang yang melakukan pembunuhan, zina atau berbuat syirik, maka ia akan 
mendapatkan dosa yang dilipatgandakan pada hari kiamat dan akan berada 
di sana selama-lamanya. Sedangkan aku sudah melakukan hal tersebut 
Apakah ada keringanan bagiku?” Maka Allah menurunkan ayat, “Kecuali 
orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih.” (Maryam: 60) 

Wahsyi berkata, “Ini merupakan syarat yang berat.” Mungkin aku tidak 
mampu melakukan itu. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya Allah 
tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala desa yang selain 
dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (An-Nisa': 48) Wabsyi 
berkata, “Ini menurutku merupakan kehendak-Nya, maka aku tidak tahu 
apakah Dia mau mengampuniku atau tidak! Apakah mungkin selain ini?” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Katakanlah, “Hai hamba-hamba-Ku yang 
melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari 
rahmat Allah.” Wahsyi berkata, “Kalau demikian, maka ya.” Maka Wahsyi 
masuk Islam. 


Ayat 64, Firman Allah 3: 
z 


Da 5 BALA ZA ETAN A sa 5 
“Katakanlah, “Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, 
hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Sebab turunnya ayat ini akan disebutkan dalam surat Al-Kafirun. 

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Ad-Dadafil deri Hasan Al Bashri, ia 
mengatakan; Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi 88, “Apakah engkau 
menyatakan kesesatan atas bapak-bapakmu dan nenek moyangmu? Maka 
Allah menurunkan ayat, “Katakanlah, “Maka apakah kamu menyuruh aku 
menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?” hingga 
firman-Nya, “Termasuk orang-orang yang bersyukur.” (Az-Zumar: 64-66) 


787 Al-Qurthubi (3/5922) mengatakannya, begitu pula Ibnu Katsir (5/86). Juga terdapat dalam Ad: 
Durr Al Mentsur (51368). 


Asbabun Nuzul 457 


Ayat 67, Firman Allah 46: 


Pena 


KA GE UNA IN Semai 
PEG Ea AN 


“Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang 

semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari 

kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Tuhan 

dan Mahatinggi Dia duri apa yang mereka persekutukan.” 
Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dan menshahihkannya dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan: Suatu ketika orang Yahudi lewat berpapasan dengan 
Nabi $, kemudian dia berkata, “Wahai Abul Qasim, apa yang kamu 
katakan ketika Allah meletakkan langit-langit atas ini, bumi-bumi atas 
ini, air atas ini, dan gunung atas ini. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan 
mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya...” 


Adapun hadits dalam kitab shahih menggunakan redaksi “kemudian 


Rasulullah membaca” bukan “Allah menurunkan ayat.” 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan: Orang- 
orang Yahudi pada suatu pagi memerhatikan mengenai penciptaan langit, 
bumi, dan para malaikat. Setelah selesai mereka kemudian mereka mencoba 
mengagungkan penciptaan itu, Maka Allah menurunkan ayat, “Dan mereka 
tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya." 

Sa'id bin Jubair meriwayatkan, ia mengatakan; Orang-orang Yahudi 
saling membicarakan sifat Tuhan. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak 
mereka ketahui dan tidak mereka lihat. Maka Allah menurunkan ayat ini. 


Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, ia mengatakan: 
Tatkala turun ayar, “Kursi Allah melipuui langit dan bumi. (Al-Baqarah: 258) 
Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, ini adalah kursi. Bagaimana dengan 
Arasy?” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan 
Allah dengan pengagungan yang semestinya.” 


788 Hadits shahih. At-Tirmidzi, 3240 dalam kitab Tafsir. Ahmad meriwayatkannya, 1/324. 

729 nu kadi: (5-85) mengatakan dari Abdullah bin Mad d ia mengatakan Sunu ketika 
rang laki-laki dari Ahli Kitab mendatangi Nabi &. Dia berkata, “Wahai Abul Qasim, aku 
mendengar bahwa engkau mengatakan Allah Ta'ala membawa makhluk-makhluk di atas sata 
jari, langit-langit di aras satu jari, bumi-bumi di atas satu jari, pepohonan di atas saru jari, air dan 
tanah di atassato jan.” Rasulullah pun tertawa sehingga tampak gigi geraham beliau. Beliau lalu 


458 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Delapan Puluh Lima Ayat 


Ayat 4, Firman Allah 8: 


“Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang- 
orang yang kafir. Karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas 
dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi dari Abu Malik 
berkenaan dengan firman Allah, Abu Malik berkata, ““Tidak ada yang 
memberdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir.” Ayat 
ini turun berkenaan dengan Al-Harits bin Qais As-Sahmi.? 


Ayat 56: Firman Allah #: 


kaca, "Allah 3 menurunkan ayat, “Den mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengegungan 
yangsemesinya.” AL Out ubi (8/5924) menu kanya, Lihat pula Ahamad (1/378). Asal hadits 
ini ada dalam kitab Al-Bukhari (7415) Bab At-Tashid. 
790 Lihat Ad Dur Al Mantsur (5/380). 


Asbabun Nuzul 459 


“Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah 
tampa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka 
melainkan hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali 
tiuda akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. 
Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Abul Aliyah, ia mengatakan; Orang-orang Yahudi 
mendatangi Rasulullah & dan menuturkan perihal Dajjal. Orang-orang itu 
berkata, “Dia akan ada di akhir zaman." Mereka menganggap perkara itu 
sebagai sesuatu yang besar. Mereka juga mengatakan bahwa Dajjal akan 
melakukan hal seperti ini. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya 
orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang 
sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah 
(keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, 
maka mintalah perlindungan kepada Allah.” Allah memerintahkan Nabi- 
Nya untuk meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Beliau berkata, 
“Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih agung daripada 
penciptaan manusia Dajjal”?! 

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Al-Ahbar dalam firman-Nya, “Sesungguhnya 
orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan." Ka'ab 
mengatakan: Mereka yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang Yahudi. 
Ayatini diturunkan atas apa yang mereka nantikan berupa urusan Dajjal.” 


Ayat 66, Firman Allah 45: 


laan nn BEN an 
WII AI DIA] 
“Katakanlah (Wahai Muhammad), “Sesungguhnya aku dilarang 
menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah setelah datang 


791 Ibnu Katsir (5/114) menuturkannya, dan menisbatkan kepada Abul Aliyah. Ta mengatakan; Di 
sini terdapat riwayat yang disayangkan. 

792 Al-Qurthubi (8/5974). Dalam hadits ini disebutkan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan: 
Sesungguhnya Dajjal akan datangdalam waktu sebentar lagi kemudian kerajaan akan dikembalikan 
kepada kami. Sungui-sungsi akan berjalan bersamanya, Iniadalah salah satutanda tanda dari Allah 
dan ini merupakan sesuatu yang besar Maka turunlah ayat tersebut berkenaan dengan mereka. 
Riwayat ini dinisbatkan kepada Abul Aliyah Lihat kisah tentang Dajjal di dalam kitab Ar-Tadakirah 
karya Al Ourthubi, cetakan Dar Al-Fayr li At-Turats. 


460 Asbabur Nuzul 


kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku; dan aku diperintahkan 
supaya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Juwaibir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Al-Walid bin 
'Al-Mughirah dan Syaibah bin Rabi'ah berkata, “Wahai Muhammad, tarik 
kembali apa yang telah engkau katakan dan teruslah mengikuti agama ayah- 
ayahmu dan nenek moyangmu." Maka Allah menurunkan ayat, “Katakanlah 
(Wahai Muhammad), “Sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan, yang 
kamu sembah selain Allah." 


793 Lihat: Ad-Dum Al-Mantsun (5/392). Riwayat ini lemah karena adanya Juwaibir. 


Asbabun Nuut 461 


Makkiyyah, Lima Puluh Empat Ayat 


Ayat 22, Firman Allah 4: 
Susi AG Ka Kie Sa A aga 3 AK sa n 


LORH PAN kera 


“Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, 
penglihatan dan kulitmu terhadapmu bahkan kamu mengira bahwa Allah 
tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan." 


Sebab Turunnya Ayat 
Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad meriwayatkan dari 
Ibnu Mas'ud, ia mengatakan; ada tiga orang yang saling berdebar di sekitar 
Baitullah. Ketiga orang itu adalah dua orang Quraisy dan satu orang Tsagif 
atau dua orang Tsagif dan satu orang Quraisy. Salah seorang di antara mereka 
berkata, “Bagaimana menurut pendapat kalian, apakah Allah mendengar 
apa yang kita katakan?" Orang yang lain berkata, “Allah mendengar apabila 
kita berkata keras dan tidak mendengar apabila kira berkera pelan." Orang 
yang lain berkata, “Apabila Allah mendengar apabila kita berkata keras, 
maka Dia juga akan mendengar ketika kita berkata pelan.” Maka Allah 
menurunkan ayat, “Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi.” 


794 Al Durthubi (9/6001) mengatakan bahwa seluruh ulama menyatakan ini adalah Sura: Makkiyyah. 
195 Shahih: mua alaih. Al-Bukhari (4817) meriwayatkan dalam Rah Ar-Tafsir; Muslim (2775) 
meriwayatkan dalam Bab f Shift Al-Munejigin; At-Tirmidzi, (3243) meriwayatkan dalam Bab 
Ar-Tajsir, dan Ahmad (1/381 | meriwayatkan dalam Kitab Al-Musnad. Al-Qurthubi (9/6017) dan 


462 Asbabur Nuzul 


Ayat 40, Firman Allah 4: 
jne an, EA bak an aa 
Is Ke ea V bieb GA SL 
Pa vi ARA SABA BAG Ah 
On An 1 BE YA KAN A abi 
“Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Kami, mereka 
tidak tersembunyi duri Kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan 
ke dalam neraka lebih baik ataukah orang-orang yang datang dengan 
aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, 
sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Basyir bin Fath, ia mengatakan: Ayat 
ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal dan Ammar bin Yasir, “Maka 
apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah orang- 
orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuarlah apa yang 
kamu kehendaki; sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 


Ayat th Firman Allah #45: 


GA aa, 


rer ezte Ear EUR A aerer 

sa MA ANG IG Aa 
sa BSI Git Aan HN GIA 
a Pa 

(Dan Dah DINAS sadi P0 

“Dan jika Kami jadikan Al-Qur'an itu suatu bacaan dalam selain bahasa 
Arab tentulah mereka mengatakan, “Mengapa tidak dijelaskan ayat- 
kayunya?” Apakah (patut AL Di a) dalam bahasa using, sedang (rasul 


adalah orang) Arab! Katakanlah, “Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan 
penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak. 


E 


gatakans Orang Tsaqif itu adalah seorang budak yang dikhitankan aleh Rah'ah 

afwan bin Umayyah. Lihat: Ibnu Katsir (5/131). 

ma Na (9/6032) mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Utsman, ada pula yang 
mengatakan maksudnya adalah Hamzah, Ada yang mengatakan maksudnya adalah Umar bin AL 
Khaththab. Ada yeng mengatakan maksudnya ndelah Atu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. 
Aila yang mengatakan maksudnya sa kalah orang-orang Mukmin Ada yang mengatakan maksudnya 
adalah secara umum, dalam arti bahwa orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah orang kafir, 
sedangkan orang yang akan datang dalam keadaan aman pada hari kiamat adalah orang Mukmin. 


Asbabun Nuzul 463 


beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Qur'an itu suatu 
kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang 
dipanggil dari tempat yang jauh." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia mengatakan: orang- 
orang Quraisy berkata, “Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan dalam 
bahasa A'jamtyy (non-Arab) dan Arab. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Tentulah mereka mengatakan, “Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" 
Allah menurunkan setelah ayat ini dengan bahasa Arab. 

Ibnu Jarir mengatakan; pembacaan atas ayat ini adalah A'jamiyy dengan 
tanpa istifham. 


791 Sanadnya lemah karena Juwaibir. Ibnu Katsir (5/139) menuturkan hadits ini, begitu pula dengan 
Al-Qurthubi (9/6035). 


464 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Lima Puluh Tiga Ayat 


Ayat 16, Firman Allah 4 


P a o PED na 
) KG penalaran 
“Dan orang-orang yang membantah (agama) Allah sesudah agama itu 


diterima maka bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka. Mereka 
mendapat kemurkaan (Allah) dan bagi mereka adzab yang sangat keras.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan: Tatkala 
diturunkan ayat, “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan," 
orang-orang musyrik di Makkah termasuk juga orang-orang mukmin 
mengatakan, “Orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama 
Allah, Mereka keluar dari sisi kami, Lantas bagaimana kami menegakkan 
yang ada di sisi kami?” Maka turunlah ayat, “Dan orang-orang yang 
membantah (agama) Allah sesudah agama itu diterima, maka bantahan mereka 
itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka." 


788 Al-Rurthubi (9/6043) mengatakan bahwa Surat Makkiyyah menurut pendapat Al-Hasan, 
Ikrimah, Atha, dan Jabir. Ibnu Abbas can Qatadah mengatakan: Kecuali empat ayat, salah 
satunya diturunkan di Madinah yaitu, "Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan 
hamba- hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yeng shaleh, Katakanlah: "Aku tidak meminta 
Terpadu sesanti pah puen atas servarbr kecweh kasih seneg dalam kekelunvapan"" Dari siapa yang 
mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikon pada kebaikannya im. Sesungsuhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (Asy- Syura: 23) 


Asbabun Nuzul 465 


Abdurrazaq meriwayatkan dari Qatadah mengenai firman Allah, “Dan 
orang-orang yang membantah (agama) Allah.” Qatadah mengatakan: Mereka 
adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani, Mereka berkata, “Kitab kami 
sebelum kitab kalian, nabi kita sebelum nabi kalian, dan kami lebih baik 
daripada kalian.” 


Ayat 23, Firman Allah 4: 


P3 a Pena 


Ket japan Lg Yan ata IA 


Leon nare seraa 


ii 
FEL Sik ag a A sis 


“Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba- 
Nya yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. Katakanlah, “Aku tidak 
meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang 
dalam kekeluargaan.” Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami 
tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad dha'if dari Ibnu Abbas, 
ia mengatakan; Orang-orang Anshar mengatakan, “Seandainya kita 
mengumpulkan harta untuk Rasulullah 18.” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali 
kasih sayang dalam kekeluargaan.” Kemudian sebagian di antara mereka 
berkata, “Sesungguhnya orang itu mengatakan hal tersebut untuk membela 
dan menolong Ahli Bait. Maka Allah menurunkan ayat, “Bahkan mereka 
mengatakan, “Dia (Muhammad) telah mengada-adakan dusta terhadap Allah.” 
hingga “Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya.” (Asy- 
Syura: 24-25) Allah menawarkan mereka untuk bertaubat, hingga firman- 
Nya, “Dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunia-Nya.” (Asy-Syura: 
26)” 
799 Lihat Ibnu Katsir (3/149) dan Al-Qurthuti (9/6057). 
800 Dha 'if; Ath-Thabarani meriwayatkan dalam Al-Ausesh. Ibnu Karsir (5/153) mengatakan kahwa 
khithab/perintah ini dirujuk: 
Rurthubi (96064) mengatakan bahwa Ihnu Abbas berkata; Sesungguhnya Nabi $ tidak berada 


di Quraisy melainkan semuanya adalah kerabat beliau. Maka beliau berkata, “Melainkan kalian 
menyambung kekerabatan antara aku dan kalian.” 


466 Asbabur Nuzul 


Ayat 27, Firman Allah 4s: 
D 


SP ap LE aan 
“Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah 
merekaakan melampard batas di muka bumi, terapi Allah menwrumkan apa 
yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui 
(keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya dari Ali, ia 
mengatakan: Ayat ini turun berkaitan dengan Ashab Ash-Shuffah, “Dan 
jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka 
akan melampaui batas di muka bumi,” Hal tersebut dikarenakan mereka 
mengatakan: Seandainya boleh kami meminta, maka kami akan meminta 
dunia! 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Amru bin Huraits hadits yang 
serupa $? 


BOI Shahih: Al-Hakim (2/483) mengatakan: Sanzdnyashahih dan keduanya tidak meriwayatkannya 
Al-Qurhubi mengatakan: Sesungguhnya ayat itu turun berkenaan dengan sekelompok orang 
dari Ahli Ash-Shuffah yang berharap mendapatkan keluasan dalam rezeki. Khabab bin Al-Art 
mengatakan; ayat itu turan berkenaan dengan kita. Kami melihat harta-harta yang dimiliki Bani 
An-Nadhir, Bani Ouraisha.h dan Bani Qainuqa', maka kami mengharapkan itu. 

802 Hadits shahih. Al-Haitsami meriwayatkan dalam ALMgjma' (7/104) dan diniskatkan kepada 
Adh-Thaberari. Ta mengatakan, para perawinya adalah perawi yang shahih. 


Asbabun Nuzul 467 


Makkiyyah, Delapan Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 19, Firman Allah 4: 


HA WAN SE ON KAN YG 
(a Bae, na KA 


“Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba- 
hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah. 
mereka menyaksikan penciptaan malaikat malaikat itu? Kelak akan dituliskan 
persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan, Orang- 
orang munafik mengatakan; Sesungguhnya Allah berkesan dengan jin 
sehingga keluarlah para malaikat. Maka turunlah ayat berkenaan dengan 
mereka, “Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah 
hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan.” 


803 Al-Qurthubi (9/6105) mengatakan bahwa Surat Makkiyyah menurut kesepakatan ulama. Mugatil 
mengatakan, Selain ayat, “Den Tanyakanlah kepada Rasul-rasul Kami yang telah Kami uns sebela 
kamu: “Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah?” 
(Az-Zukhruf: 45) 

804 Al-Qurihuti (9/6117) mengatakan bahwa Nabi & bertanya kepada mereka, “Apa yang 
membuat kalian mengatakan bahwa mereka para malaikat adalah perempuan-perempuan.” 
Mereka menjawab, “Kami mendengar itu dari nenek moyang kami dan kami bersaksi kahwa 
mereka tidak berdusta ketika mengatakan bahwa para malaikat adalah perempuan-perermpuan.” 
Allah 4 kemudian berfirman, Kelak akan diulskan bersaksian mereka dan mereka akan dinirtai 
ertaregungewaban, 


468 Asbabur Nuzul 


Ayat 31, Firman Allah 4s: 
De LA LA EGG 


“Dan mereka berkata, “Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada 
seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Taif) ini?” 


Sebab Turunnya Ayat 
Sudah discbutkan sebelumnya dalam Surat Yunus mengenai sebab 


turunnya firman Allah &, “Dan mereka berkata, “Mengapa Al-Qur'an ini 
tidak diturunkan ...." 5 


Ayat 36, Firman Allah 46: 
an ag Pu 
Dee BEE AB SN Sok Ai 
“Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah 
(Al-Qur'an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) maka setan 
itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan: Al-Walid 
bin Al-Mughirah berkata, “Seandainya apa yang dikatakan Muhammad 
adalah benar, maka akan turunlah Al-Qur'an kepadaku atau kepada Ibnu 
Mas'ud Ats-Tsagafi." Maka turunlah ayat tersebut.” 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Utsman Al- 
Makhzumi bahwasanya orang-orang Ouraisy berkata, “Tentukanlah 
dari setiap satu orang pengikut Muhammad, untuk diadakan satu orang 
laki-laki.” Maka mereka menentukan untuk Abu Bakar seorang laki-laki 
bernama Thalhah, Thalhah lalu mendatangi Abu Bakar yang bersama 
dengan kaumnya. Abu Bakar lalu bertanya, “Kepada apa engkau mau 
mengajakku?” Thalhah berkata, “Aku mengajakmu untuk menyembah 
Al-Lattadan Al-Uzza.” Abu Bakar bertanya, “Apa itu Al-Latta?” Thalhah 


305 Tihar surat Yunus ayat 2 

505 Lihat pembahasan sebelumnya. Dalam Ibnu Katsir( 5/1 72) disebutkan bahwasanya dua orang lakt- 
laki tersebut adalah Utbah bin Rabi'ah di Makkah dan Abd Yalil di Thaif. Ada yang mengatakan 
maksudnya adulah Al Walid bin Al-Mughirah dan Hubaik bin Umar bin Umair, Ada pula yang 
mengatakan maksudnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah dan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsayali 
Ada pula yang mengatakan: Al-Walid bin AL Mughirah dan Kinanah bin Amru bin Umair Ats- 
Tsagafi 


Asbabun Nund 469 


menjawab, “Yaitu Tuhan kami.” Abu Bakar bertanya, “Lantas apa itu Al- 
Uzza” Thalhah berkata, “Yaitu anak-anak perempuan Allah.” Abu Bakar 
bertanya, “Lantas siapa ibunya?” Thalhah diam dan tidak bisa menjawab. 
Dia kemudian berkata kepada para sahabatnya, Jawablah pertanyaan laki- 
laki ini." Orang-orang yang ada di situ juga terdiam. Kemudian Thalhah 
berkata, “Bangunlah wahai Abu Bakar, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 
selain Allah dan aku bersaksi kahwa Muhammad adalah utusan Allah.” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran 
Tuhan Yang Maha Pemurah (Al-Our'an), Kami adakan baginya setan (yang 
menyesatkan) "7 


Ayat 57, Firman Allah 5: 


tw Lt AH Aa Tap Aa aa 


“Dan tatkala putra Maryam (Tsa) dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaummu 
(Quraisy) bersorak karenanya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ahmad meriwayatkan dengan sanad shahih begitu pula dengan Ath- 
Thabarani yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah 
#& berkata kepada orang-orang Quraisy, “Sesungguhnya tidak ada seorang 
bun yang menyembah selain Allah yang akan mendapatkan kebaikan.” Maka 
mereka berkata, “Bukankah engkau menyangka bahwa Isa dahulunya 
adalah seorang nabi dan hamba yang shalih. Padahal dirinya dijadikan 
sesembahan selain Allah.” Maka Allah menurunkan ayat, Dan taikala putra 
Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak 
karenanya.” 


807 A-Dur Al-Mancara (6/19). 

808 Shahih: Al-Haitsami (7/104) meriwayatkan dalam Al-Majmar. ia mengatakan, Hadits tersebut 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani. Di dalamnya ada Ashim bin Bahdalah. Ahmad 
dan lainnya menganggapnya terpercaya, sedangkan para perawi lainnyaadalah para perawi shahih. 
Al-Qurthubi (9/6149) mengatakan bahwasanya orang-orang Quralsy berkata, “Muhammad 
berharap bahwa kita menjadikan Tuhan sebagaimana crang-orang Nashrani menjadikan Isa 
bin Maryam setugai Tuhan." Ibnu Abbas berkata, “Orang yang membuat perumpamaan itu 
malah Abdullah bin Az-Zab'ari, dan is menuturkan kisah itu secara panjang lebar. Inu Katsir 
meriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwasanya orang yang membuat perumpamaan itu adalah An- 
Nadhr bin Al-Harits di depan Al-Walid bin Al-Mughirah (3/178). 


470 Asbabur Nuzul 


Ayat 80, Firman Allah 4: 
DER TI HA ATA AA 
“Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan 


bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mendengar) ,dan utusan-utusan 
(malaikatemelaikat) Kemi selalu mencatat di sisi mereka." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi, ia 
mengatakan: Di antara kami ada tiga orang yaitu antara Ka'bah dan tirainya. 
Mereka adalah dua orang Quraisy dan satu orang Ats-Tsagif atau dua orang 
Ats Tsagif dan satu orang Quraisy. Salah seorang di antara mereka berkata, 
“Bagaimana pendapat kalian apakah Allah mendengar perkataan kita?” 
Salah seorang di antaranya lagi berkata, “Apabila kalian mengeraskan suara, 
maka Dia akan mendengar dan apabila kalian memelankan suara, maka 
Dia tidak mendengar.” Maka Allah menurunkan ayat, “Apakah mereka 
mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka?” & 


809 Lihat surat Fushshilat ayat 22. 


Asbabun Nusul 471 


Makkiyyah, Delapan Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 10, Firman Allah 4: 


“Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ihnu Mas'ud, ia mengatakan: 
Bahwasanya orang-orang Quraisy ketika menentang Nabi #8, maka beliau 
mendoakan mereka supaya ditimpa paceklik sebagaimana yang dialami oleh 
umatnya Nabi Yusuf. Mereka akhirnya terkena paceklik hingga mereka 
memakan tulang belulang. Ada seorang laki-laki yang memandang kearah 
langit sehingga ia melihat antara dirinya dengan langit seperti ada kabut 
Hal itu karena dirinya merasa sangat berat menanggung derita. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang 
nyata,” Maka laki-laki itu mendatangi Rasulullah &. Kemudian ia berkata, 
“Wahai Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah kepada kabilah Mudhar 
karena mereka sudah binasa.” Beliau lalu meminta hujan sehingga akhirnya 
orang-orang mendapat rahmat hujan. Maka turunlah ayar tersebut?! 


810 Shahih: Al-Bukhari (4821) meriwayatkan dalam Bab Ar-Tafiir-Lihar tafsir Surat Al-Isra" ayat 60. 
Al-Qurthubi (9/6180) juga meriwayatkan hadits itu. 


472 Asbabur Nuzul 


Ayat 15-16, Firman Allah Jë: 


SKIN Ha Dak KUE Wat 


Da 


“Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit 
sesungguknya kamu akan kembali (ingkar). (Ingatlah) hari (ketika) Kami 
menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami 
adalah Pemberi balasan.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Turunlah firman Allah 86, “Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar)." 
Maka ketika mereka mendapatkan kesenangan, maka mereka kembali 
kepada keadaannya semula. Maka Allah menurunkan ayat, (Ingatlah) hari 
(ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya 
Kami adalah Pemberi balasan.” Maksudnya adalah Hari Perang Badar." 


Ayat 43, Firman Allah 4: 


hat a 
w) ANE Si 


“Sesungguhnya pohon zaqqum itu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Malik. Ia mengatakan: 
Sesungguhnya Abu Jahal membawa kurma dan keju, kemudian ia 
berkata, “Buatlah zaqqum oleh kalian. Inilah zaggum yang dijanjikan oleh 
Muhammad kepada kalian.” Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya pohon 
zaqqum itu, makanan orang yang banyak berdosa.” (Ad-Dukhan: 43-44) 


Ayat 49, Firman Allah 


DAA GI 


“Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.” 


811 Ibnu Katsir, (3/191) menuturkan dan menisbatkannya kepada Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. 
Ibnu Abbas mengatakan, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Maksud dari pukulan tersebut adalah 
pada bari perang Badar, sedangkan aku mengatakan maksudnya adalah Hari Kiamat. Ilmu Katsir 
mengatakan; Ini adalah sanad yang shahih, dan angdikarakan oleh AHasan Al- Bashri dan Ikrimah 
menurut dua riwayat yang paling shahih. Wallaw A'lam. Lihat Al-Ourthubi (9/6183). 


Asbabun Nurul 473 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Umawi meriwayatkan dalam kitab “Al-Maghati” dari Ikrimah, ia 
mengatakan, Rasulullah & bertemu dengan Abu Jahal, kemudian beliau 
berkata, “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk mengatakan 
kepadamu, “Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, 
kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaamlah bagimu." 
(Al-Qiyamah: 34-35) Abu Jahal lalu mencopot pakaiannya lalu berkata, 
“Engkau dan sahabatmu tidak akan bisa melakukan sesuatu terhadapku. 
Engkau tahu bahwa aku adalah orang yang akan dilindungi penduduk 
tanah Batha', dan aku adalah orang yang perkasa dan mulia.” Allah lalu 
mematikan dan menghinakan Abu Jahal pada perang Badar, serta mengejek 
dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Dalam hal ini turunlah ayat, 
“Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia." 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah dengan hadits yang serupa." 


812 Al-Qurthubi (9/6200) meriwayatkannya dari Ikrimah dan Qatadah dengan sanad yang sama 
sebagaimana disebutkan oleh AsSuruthi. Demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir (5/199). 


474 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Tiga Puluh Tujuh Ayat 


Ayat 23, Firman Allah 8: 


AGE APD GAN WAB 
etis nain E A de G a ah Kp sad) AAN a a 
ga ya E 
“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya 
sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan iknu-Nya 
dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan 
tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya 


petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak 


mengambil pelajaran?" 


Pe aiet or 
OE I A bea 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir dan Ibru Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, 
ia mengatakan; Dahulu orang-orang Quraisy menyembah batu pada 
suatu ketika. Tatkala mereka menemukan sesuatu yang lebih baik, maka 
mereka membuang yang pertama dan menyembah yang lain. Maka Allah 


813 Al-Qurtkubi (2/6206) mengatakan; Seluruhnya merupakan Surat Makkiyyah .... Ibnu Abbas 
dan Qatadah mengatakan; Kecuali satu ayat yaitu, "Katakanlah kepada orang-orang yang beriman. 
endakleh meneka memufa nengan yong talu tikus ukan hari-hari Allah.” (Ad-Duk ban 14) 
Ayat ini diturunkan di Madinah berkenaan dengan Umar bin Al.Khathrhob Radhiyallahu Anhu. 
Seorang laki-laki musyrik dari Makkah menealanyasebelum peristiwa hijrah. Ta kemudian ingin 
menamparnya. Maka turunlah aya: ini.... Kemudian ayat tersebut dinasakh oleh firman Allah. 
“Maka bunuhlah orang-orang musyricin ie di mana saj kemu jumpai mereka,” (At-Taubah: 5) 
Adapun Surat Al-Jatsiyah turun setelah Sura: Ad-Dukhan. (Ed) 


Asbabun Nuzul 475 


menurunkan ayat, “Maka pemahkah kamu melihat orang yang menjadikan. 
hawa nafsunya sebagai tuhannya "4 


Ayat 24, Firman Allah 4: 


Ih AA CEWE Nu 


“Dan mereka berkata, “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia 
saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain 
masa,” dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, 
mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan; Dahulu orang-orang 
Jahiliyah berkata, “Sesungguhnya yang membinasakan kami adalah malam 
dan siang. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan mereka berkata, “Kehidupan 
ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak 


ada yang membinasakan kita selain masa.” 88 


B14 AkQurthubi (9/6217) mengatakan: ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-Harits bin Qais 
Ar Sali yaitu sakeh seorang yang gemar mengolokcolok sebal ia menyenbah apa yang disenangi 
bawa nafunya. 

Said bin Jubuir mengatakan bahwasanya uda salah seorang di antara mereka menyembah batu. 
Apabila melihat sesuatu yang lebih baik maka dia akên melempar batu itu dan menyembah yang 


lainnya, 
815 Lihat: Ak Ourthubi (9/6220) dan Ibnu Katsir (5/206). 


476 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Tiga Puluh Lima Ayat 


Ayat 10, Firman Allah 8: 
$ P 


arak DE LAS na laa ba EEA 


OA FA Lah HE ae 


“Katakanlah, “Terangkenlah kepadaku, bagaimanekah pendapatmu jika Al- 
Qur'anitu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang 
saksi dari Bani Israel mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang 
disebut dalam) Al-Qur'an lalu ia beriman, sedang kamu menyombongkan 
diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang 
lalim.” 
Sebab Turunnya Ayat 
Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad shahih dari Auf bin Malik 
Al-Asyja'i, ia mengatakan: Nabi # pergi, dan aku bersama beliau. Hingga 
kita masuk ke dalam rumah ibadah orang-orang Yahudi di hari raya mereka. 
Orang-orang Yahudi merasa tidak senang dengan masuknya kami kepada 
mereka. Rasulullah & kemudian berkata kepada mereka, “Wahai sekalian 
orang Yahudi, perlihatkan kepadaku dua belas orang di antara kalian 
yang akan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya 
Muhammad adalah Rasulullah. Dengan itu, maka Allah akan melebur 
kemarahan-Nya dari setiap orang Yahudi yang ada di bawah langit ini.” 


816 Ini adalah Surat Makkiyyah menurut pendapat jumbur ulama (Al-urthuh,9/6229) 


Asbabun Nuzul 477 


Mereka hanya terdiam dan tidak ada seorang pun yang memberi 
jawaban. Selanjutnya beliau pergi meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba ada 
seorang laki-laki yang berada di belakang beliau berkata, “Sebagaimana yang 
engkau inginkan wahai Muhammad,” Maka beliau menoleh kemudian laki- 
laki itu berkaca, “Siapa laki-laki yang memiliki pengetahuan lebih daripada 
aku, wahai sekalian orang-orang Yahudi?” Mereka menjawab, “Demi Allah, 
kami tidak menemukan ada seorang di antara kami yang lebih mengetahui 
terhadap Kitabullah dan yang lebih memahaminya daripada engkau. Juga 
tidak ada seorang sebelum masa ayahmu yang dulu maupun masa nenek 
moyang sebelum ayahmu.” Laki-laki kemudian berkata, “Sungguh aku 
bersaksi bahwsanyadialah Nabi yang kalian temukan dalam kitab Taurat,” 
Mereka kemudian berkata, “Sungguh engkau dusta.” Mereka kemudian 
menolak laki-laki itu dan mengatakan hal-hal buruk tentang laki-laki 
itu. Maka Allah menurunkan ayat, “Katakanlah, “Terangkanlah kepadaku, 
bagaimanakah pendaparma jika Al-Qur'an isu datang dari sisi Allah, padahal 
kamu mengingkarinya "1 

Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waggash, ia 
mengatakan, Turunlah ayat berkenaan dengan Abdullah bin Salam, Dan 
seorang saksi dari Bani Israel mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang 
disebut dalam) Al-Qur'an.” 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Salam dan berkata, “Ayat 


itu turun berkenaan dengan aku.” 


Ayat 11, Firman Allah 4: 
Inter KG ga BK SIG 
TG) Zah SEL SIA ag AS 


BI Shahih: Al-Hsitsami (7/106) meriwayatkan Al-Majma'. Ia me 
mmeriwayatkannya dan para perawinya adalah perawi vang shahih, 
818 Shahih: Muttafaq Alaihi. Al-Bukhari (3812) meriweyadcan dalam Bab Al-Managib dan Muslim 

(2483) dalam Bab Fadhail Ash-Shahebah. 
B1 AkOurthubi (9/6236) mengatakan: Kisah ini ditolak karena surat ini adalah Surat Makkiyyah, 
padahal Abdullah bin Sallam masuk Islam di Madinah yatcu setelah hijrahnya Rasulullah. 
(5/213) mengatakan: Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Malik dari 
al kaayah, ta mengetekas Aku cik percal Rasulullah $ mengatakan kepada 
seseorang yang berjalan di muka bumi bahwa dia adalah ahli surga, kecuali terhadap Abdullah bin 
Sallam Radhiyallahu Anhu. Dan berkenaan dengan dirinyalah ayat ini turun, “Dan seorang saksi 
dari Bani Israel mengakui (kebenaran) yang serupa dengen (yang disebut dalam) Al-Qur'an.” 
Saad juga mengatakan: Masruq dan Asy-Sya'bi berkata, “Ayat ini bukanlah Makkiyyah karena 
Abdullah bin Sallam masuk Islam di Madinah” 


arakan; Ath-Thabarani 


478 Asbabur Nuzul 


“Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, “Kalau 
sekiranya ia (AL ur an) adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada 
mendahului kami (beriman) kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapa: 
petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, “Ini adalah dusta yang 
lama.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan pula dari Qatadah, ia mengatakan; Orang-orang musyrik 
berkata, “Kami lebih mulia dan kami lebih ini dan itu. Seandainya itu adalah 
kebaikan, maka tidak kami biarkan si Fulan dan si Fulan mengalahkan 
kami.” Maka turunlah ayat, “Dan orang-orang kafir berkata.” 


Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Aub bin Abi Syaddad, ia mengatakan: 
Dahulu Umar bin Al-Khaththab memiliki seorang budak perempuan yang 
lebih dahulu masuk Islam daripada dirinya. Budak perempuan itu bernama 
Zanin. Ia sering dipukuli Umar karena Islamnya hingga Umar merasa bosan. 
Sementara, orang-orang kafir Quraisy mengatakan: Seandainya ini adalah 
kebaikan, maka tidak kami biarkan Zanin mendahului kami. Maka Allah 
menurunkan ayat berkenaan dengan itu, “Dan orang-orang kafir berkata 
kepada orang-orang yang beriman, “Kalau sekiranya ia (ALOw an) adalah 
suatu yang baik.” 

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari Adh-Dhahak dan Al-Hasan hadits 
serupa" 


Ayat 17, Firman Allah #6: 


820 Imu Karsi: (9/213) mengatakan; Yang dimaksud adalah Bilal, Anuar, Shuhaib, Khabbab 
Radhiyallahu Anhum dan orang-orang yang serupa dengan mereka yairu orang-orang yang lemah, 
budak laki-laki dan budak perempuan. 

Al-Qurihubi (9/6236) mengatakan; Dikatakan kepada Abu Dear yang sudah masuk Islam 
bahwasanya kabilahnya jaga masuk Islam, maka orang-orang Quraisy yang menjadi sekutu kabilah 
a a maka kad Gak ka weni eka) il 
tertinggal. 

Ada yang mengatakan nama budak perempuan itu adalah Zanirah sebagai ganti dari Zanin. 
Dikatakan kahwa Bani Amir, Ghathafan, Hanzhalah, Tamim, dan Asyja' mengatakan; Tatkala 
kabilah Ghifar masuk Islam yang diikuti oleh kabilah Juhatnah, Mazinah, dan Khuza'ah, maka 
dikatakan Semuanya apa yang dewa oleh Muhamad itu adalah kebaikan, maka kari tilak 
skan membiarkan kami tertinggal, sebab kami lebih mulia daripada mereka." 

Adu yang mengatakan buhwa itu adalah perkataan orang-orang Yahudi kepada Abdullah bin 
Salam dan para sahabatnya. Ada pula yang mengatakan itu adalah perkataan orang-orang kafir 
yang menyatakan bahwa seandainya itu adalah kebaikan, maka kami tidak akan membiarkan 
orang-orang Yahudi mendahului kami 


babun Nusul 479 


Te uå Su PAi POETES rar 


nta IA ag aa ên SI SA 4 TES Fig 
Ya SIA S1 


“Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu kabel “Cis bagi kamu 
keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku 
akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? 
lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya 
mengatakan, “Celaka komu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah 
benar.” Lalu ia berkata, “Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang 
yang dahulu belaka.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Harim meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan: Ayat 
ini turun “Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, “Cis bagi 
kamu keduanya...” berkenaan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar yang 
berkata kepada kedua orangtuanya yang sudah masuk Islam. Sementara 
Abdurrahman menolak untuk masuk Islam, padahal kedua orangtuanya 
sudah menyuruhnya untuk masuk Islam tetapi ia tetap menolak bahkan 
mendustakan kedua orangtuanya itu. Ia berkata, “Lantas di manakah posisi 
si Fulan, di manakah si Fulan?” ia menyebutkan para pembesar Quraisy 
yang sudah meninggal dunia. Kemudian ia masuk Islam dan Islamnya pun 
baik. Maka turunlah ayat berkaitan dengan taubatnya itu, “Setiap seseorang 
memiliki derajat atas apa yang ia lakukan." 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas hadits yang 
serupa," 

Akan tetapi Al-Bukhari meriwaayatkan dari jalur Yusuf bin Mahan, 
ia mengatakan: Marwan mengatakan mengenai Abdurrahman bin Abu 
Bakar, sesungguhnya inilah orang yang menyehabkan Allah menurunkan 
ayat “Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, “Cis bagi 
kamu keduanya.” Aisyah berkata dari balik hijab, “Tidaklah Allah 
menurunkan sesuatu dari Al-Qur'an berkenaan dengan kita melainkan 
Allah menurunkan udzurku,”"? 


Abdurrazag meriwayatkan dari jalur Makki bahwasanya ia mendengar 
R21 Ibnu Katsir mengatakan: ayat in berkaitan dengan Abdullah bin Abu Bakar atau 


Abdurrahman bin Abu Bakar. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Ourthubi (9/6246). 
822 Hadits shahih; Al-Bukhari meriwayatkannya dalam Bab Tafsir, 4817. 


480 Asbabur Nuzul 


Aisyah mengingkari ayat tersebut turun berkenaan dengan Ahdurrahman 
bin Abu Bakar. Aisyah mengatakan: Sesungguhnya ayat itu turun berkenaan 
dengan si Fulan.” Lalu Aisyah menyebutkan nama laki-laki tersebut. 
Al-Hafich Ibnu Hajar mengatakan: Ketidaksetujuan Aisyah ini 
merupakan sanad yang paling shahih dan lebih pantas untuk diterima.” 


Ayat 29, Firman Allah 46: 
Pem Kp Jml uni 


to. 


“Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang 
mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan 
(nya) lalu mereka berkata, “Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)." 
Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (1mtuk) 
memberi peringatan.” 


Sebab Turunnya Ayat 


Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan: 
Sesungguhnya para jin turun untuk menemui Nabi & yang saat itu sedang 
membaca Al-Qur'an di Batin Nakhlah. Ketika mendengarkan Al-Qur'an 
mereka berkata kepada sesamanya, “Dengar dan perhatikanlah.” Mereka 
berjumlah sembilan jin, salah satunya adalah Zubi'ah. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin 
kepadamu,” hingga firman-Nya, “Dalam kesesatan yang nyata.” (ALAhgaf: 
29-32) 


823 Al-Qurthubi (9/6246) sepakat dengan pendapat ini. Ibnu Katsir menuturkan pula riwayat dan 
Al-Bukhari (5/217). 

824 Lihat riwayat yangshehih dari Al-Baihaqi (2/13) dan Al-Hakim (2/456). la mengatakan; sanadnya. 
shahih sedangkan Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, tetapi disepakati oleh Adz- 
Drahabi. Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini secara panjang lekar (9/223-225). Begitu pula dengan. 
Al-Qurthubi, (9/6261-6263). 


Asbabun Nuut 481 


Madaniyyah, Tiga Puluh Delapan Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 
VA SAM ban Ea 


“Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan 
Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, 
“Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, 
Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.” Ibnu Abbas mengatakan: 
Mereka adalah orang-orang Quraisy penduduk Makkah. Ayat tersebut 
turun berkenaan dengan mereka. Sedangkan firman Allah, “Dan orang- 
orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan amal-amal yang shaleh.” 


(Muhammad: 2) berkenaan dengan orang-orang Anshar. 


825 Al-Ourthubi (9/6274) mengatakan: Ini adalah surat peperangan yaitu surat Muhammad # yang 

temasuk Surat Malariyyah seluruhnya kecuali menurut Ibnu Abbas dun Qatadah. Keduanya 
mengatakan bahwa surat ini Madaniyyah kecuali saru ayat yang diturunkan setelah haji wada” 
Yaitu “Berabe banyak desa yang letih kuat dapada desemu.” (Muhammad: 13) 

826 Al Ourthubi (9/6274-6275) mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang 
memberi makan prajanya pad at perang Dadar, Mereka berjubah das kel orang laki-laki 
yaitu Abu Jahal, Al-Harirebin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Ubayy, Umayyah 
bin Khalaf, Munabbih bin Al-Hajjai, Nibih bin Al-Hajjai, Abu Al-Bukhturi bin Hisyam, Zumah 
bin Al-Aswad, Hakim bin Al-Aswad, dan Al-Harits bin Amir bin Naufal. 
Adapun yang dimaksud dengan orang-orang mukmin adalah orang-orang Anshar, Ada pula yang 
mengatakan bahwa itu turun khusus berkenaan dengan orang-orang Quraisy. 


482 Asbabun Nuzul 


Ayat 4, Firman Allah $$: 
SEAL as FS LEG Zas 


SAS GAS A ai Keria bs 


< a m Aa 


Sa kn A ia 
Ok 


“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan berang) maka 
pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan 
mereka maka towanlah mereka dan sesudah iru kamu boleh membebaskan 
mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, 
apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka 
tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan 
orang-orang yang gugur bada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan 
amal mereka.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Qatadah mengenai firman Allah, “Orang-orang 
yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.” (Muhammad: 
1) Qatadah mengatakan: Disebutkan kepada kami bahwa ayat ini turun 
pada Perang Uhud sementara Rasulullah & berada di Syi'ib. Adapun 
orang-orang yang terluka dan terbunuh semakin banyak, Pada saat itu 
orang-orang musyrik berseru, “Agungkanlah Hubal.” Orang-orang Muslim 
berseru, “Allah Mahaagung dan Mahaluhur.” Orang-orang musyrik berseru, 
“Sungguh kami memiliki Al-Uzza sedangkan kalian tidak memiliki Al- 
Uzza.” Rasulullah & kemudian berkata, “Katakanlah: Allah adalah kekasih 
kami dan kalion tidak punya kekasih. Orang-orang yang mati berbeda-beda. 
Adapun orang-orang mati kami, maka mereka adalah orang-orang yang hidup 
dan diberi rezeki. Sedangkn orang-orang mati kalian berada di neraka dan sedang 
disiksa.” 1 


827 Ditucurkan oleh Al-Ourthubi (9/6281). Juga disebutkan dalam Ad-Durr Al-Mantasr (6/51) dan 
Ibnu Katsir (5/240). 


Asbabun Nuzul 483 


Ayat 13, Firman Allah $: 


44 


K AA EA a Ai ra Kaki 
OA 


“Dan betapa banyaknya negeri yang (penduduknya) lebih kuar dari pada 
(penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu. Kami telah 
membinasakan mereka, Maka tidak ada seorang penolongbun bagi mereka.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Abu Ya'la meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Tatkala 
Resulullah & keluar dari gua, beliau kemudian memandang kearah Makkah 
dan berkata, “Engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Seandainya 
pendudukmu tidak mengusirku darimu, maka aku tidak akan pernah pergi 
darimu.” Maka Allah menurunkan, “Dan berapa banyaknya negeri-negeri yang 
(penduduknya) lebih kuat dari (penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah 
mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka: maka tidak ada seorang 
penolong pun bagi mereka. ”® 


Ayat 16, Firman Allah 3: 


ANGGA E Ino sa AA Gé NA Ai 


Dima KENA SANG NEG 
“Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu 
sehingga apabila mereka keluar dari sisimu mereka berkata. kepada orang 
ang telah diberi ilmu engetahuan (sehabat-sahebat Nabi), “Apakah yang 
dikatakannya tadi?” Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati 
mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan; Dahulu 
orang-orang Mukmin dan orang-orang Munafik berkumpul disisi Rasulullah 
“4. Orang-orang Mukmin mendengarkan dengan seksama dan membantu 
beliau. Sedangkan orang-orang Munafik mendengarkan terapi tidak 


828 Ibnu Katsir (5/240) menuturkannya, juga Al-Ourthubi (9/6286). Lihat takhrij sebelumnya dalam 
permulaan surat ini. 


484 Asbabur Nuzul 


membantu beliau. Tatkala orang-orang Munafik keluar, mereka akan 
bertanya kepada orang-orang Mukmin, “Apa yang barusan dikatakan 
oleh beliau?” Maka turunlah ayat, “Dan di antara mereka ada orong yang 
mendengarkan perkataanmu.” 2 


Ayat 33, Firman Allah 45: 


Tp KANGGEN, IPA LAS HN AA ga Gal Ela 
“Hai orang-orang yang beriman, taatlah sa Allah dan taatlah kepada 
rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim dan Muhammad Nashr Al-Marwari meriwayatkan 
dalam kitab shalat dari Abul Aliyah, ia mengatakan; Dahulu para sahabat 
Rasulullah & menyangka bahwasanya dosa tidak akan membawa madharat 
selama disertai La Haha Illallah, sebagaimana tidak bermanfaatnya amal 
selama disertai kemusyrikan, Maka turunlah ayat, “Hai orang-orang yang 
beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan janganlah kamu 
merusakkan (pahala) amal-amalmu.” Para sahabat kemudian takut dosa-dosa 


membatalkan amal mereka." 


829 Ibnu Katsir (5/242) tidak menyebutkanorang-orang Mukmin dalam peristatannya. Sedangkan Al- 
Qurthubi (9/6259) mengatakan; Mereka adalah orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin 
Salul, Rifa'ah bin Ar-Tabur, Za d bin Ash-Shelir, Al-Harits bin Amra dan Malik bin Dakhsyam. 
Dahulu mereka menghadiri khutbah di Hari Jumat, tatkala disebutkan tentang orang-orang 
munafik, maka mereka berpaling, dan ketika keluar mereka akan bertanya apa yangdisampaikun. 

830 Libas: Ibnu Kasir (5/248-249) dan Al-Qurthubi (9/6306). ia mengatakan; Ini adalah khitah yang 
ditujukan kepada orang yang mengungkit-ungkit kelslamannya terhadap Naki $. Semua pendapat 
yangada memiliki kemiripan. 


babun Nusul 485 


Madaniyyah, Dua Puluh Sembilan Ayat 


Al-Hakimdan lainnya meriwayatkan dari Al-Miswar bin Makhramah 
dan Marwan bin Al-Hakam, ia mengatakan; Surat Al-Fath diturunkan di 
antara Makkah dan Madinah berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah di 
awal hingga akhirnya. 


Ayat 2, Firman Allah 4: 


Ae art AGI agoe Gd 


Ta IE kan AE Dog KAS AI 
Ori hse 
“Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah 


lalu dan yang akan datang serta menyempumakan nikmat-Nya atasmu dan 
memimpin kamu kepada jalan yang lurus.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhaini dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, ia 
mengatakan; Diturunkan ayat kepada Nabi # “Supaya Allah memberi 
ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan dayang.” 
sekembalinya beliau dari Hudaibiyyah. Nabi 8 kemudian bersabda, “Benar- 
benar telah diturunkan kepadaku satu ayat yang lebih aku cintai daripada apa 
yangada dimuka bumi.” Beliau lalu membacakan ayat tersebut kepada kaum, 
Mereka kemudian berkata, “Keselamatan dan ketenangan bagimu wahai 
Rasulullah. Allah celah menjelaskan kepadamu apa yang akan Dia lakukan 
untukmu. Lentas apa yang akan Dia lakukan untuk kami” Maka turunlah 


486 Asbabur Nuzul 


ayat, “Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke 
dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya 
dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. dan yang demikian itu 
adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.” (Al-Fath: 5)?! 


Ayat 18, Firman Allah 45: 
en ani 
DUTA 


“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika 
mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui 
apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka 
dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat 
(waktunya) ” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Salamah Al-Akwa', ia mengatakan; 
Ketika kami sedang berbicara tiba-tiba berserulah penyeru Rasulullah 
#, “Wahai sekalian manusia ... Baiat ... Baiat ... telah turun Ruh Al- 
Qudus...” Kami lalu berjalan menghampiri Rasulullah & yang saat itu 
sedang di bawah pohon Samurah. Kami lalu berbaiat kepada beliau. Maka 
Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang- 
orang Mukmin.” 


= 24, Tirman Allab 45 


Bea Kaget Kh D SA 
ON A L% if 

“Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari aan kamu 
dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota 


Makkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 


831 Shahih: Muttafaq Alaihi. Al-Bukhari (1172) meriwayatkan dalam Bab fi Al-Mashati, Muslim 
(1786) dalam Bab Al-Jihad, At-Tirmidzi (3263) dalam Bab At-Tajsir. Ibnu Katsir (5/251) 
menyebutkannya secara panjang lebar dan Al-Quri buli (9/631 1) juga meriwayatkannya. 

832 Ibnu Katsir (5/254-259) menyebutkan riwayat bermacam-macam mengenai kala ini, Al-Qurthubi 
(0/6526-6328) juga meriwayatkannya. 


Asbabun Nuut 487 


Sebab Turunnya Ayat 
Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Anas, ia 
mengatakan, Pada saat hari perjanjian Hudaibiyah, delapan puluh orang 
laki-laki turun menuju Rasulullah Æ dan para sahabat beliau. Mereka 
membawa senjata dari gunung Tan'im dan hendak menyerang Rasulullah 
@. Akan tetapi mereka tertawan kemudian dimerdekakan oleh beliau. 
Maka Allah menurunkan ayat, “Dan Dialah yang menahan tangan mereka 
dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) 
mereka.” "3 
Muslim meriwayatkan hadits serupa dari Salamah bin Al-Akwa' 


Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits serupa dari Abdullah bin 
Mughaffal Al-Mazani. 


Ibnu Ishaq meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu Abbas.” 
Ayat 25, Firman Allah 8: 


BAN KI Ka ap PA [S 


BAE Sea tnpa Io ID MS ad Ka 


Hae men Wa? Ga raher an Aga e 
WN KE HS NE Ia 
“Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) 
Masjidilharam dan menghalangi hewan kurban sambai ke tampat 
(penyembelihan) nya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang Mukmin 
dan perempuan-perempuan yang Mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa. 
kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan 
tanpa pengetahuanmu (tentulah Alah tidak akan menahan tanganmu dari 
membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki- 
Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, 
tenidah Kori akan mengada wang oning kafir di antara mereka dengan 


adzab yang pedih." 


R33 Shahih: Musim (1808) dalam Bah Al-Jihad wa As-Sigar, At-Tinmidi 0264) dalam Rab Ar-Tafis 
Ahmad (3/122) dalam Al-Musnad, dan An Nasa'i, (530) dalam Bab At- Tafsir. 
834 Lihat penjelasan sebelumnya. 


488 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani dan Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Jum'ah Junaid 
bin Suba, ia mengatakan: Aku memerangi Nabi # di awal siang dalam 
keadaanku masih kafir dan aku berperang bersama beliau di akhir siang 
dalam kendaan sudah masuk Islam. Kami terdiri dari tiga orang laki-laki 
dan tujuh orang perempuan. Tentang keberadaan kami, turunlah ayat, 
“Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang Mukmin dan perempuan-berempuan 


yang Mukmin.” 


Ayat 27, Firman Allah 45: 


dadi KN IR AG GEN As GAS 


pa WAN ise 


CE AE 5 yaan Tn TAG 
DAS Kan EA 


“Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang 
kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu 
pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, 
dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak 
merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan 
Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.” 

Sebab Turunnya Ayat 
Al-Firyahi, Abd bin Humaid, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam 

Ad-Dala'il dari Mujahid, ia mengatakan; Nabi 88 ketika di Hudaibiyah 
bermimpi beliau bersama para sahabatnya masuk ke Makkah dalam keadaan 
aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Tatkala 
beliau menyembelih hewan sembelihan di Hudaibiyah barulah beliau dan 
para sahabatnya masuk ke kota Makkah. Lalu aku bertanya, “Di manakah 
mimpimu wahai Rasulullah #8?” Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya Allah 
akan membuktikan kepada Rasul Nya tentang kebenaran mimpinya...”816 


835 Lihar: Ibnu Kasir, 5/266 dan diamenyebutkan pula kisah perdamaian Hudatbiyyah secara panjang 
lebar. Al-Qurthubi, 9/6336 mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin yang lemah. 
dan berada di kota Makkah di tengah tengah orang kafir, semisal Maslamah bin Hisyam, Avasy 
lin Abi Rabi'ah dan Abu Jandal hin Sahal 

836 Al Ourthubi (9/6341) menuturkannyadengan redaksi yang hampir sama. Begitupula dengan Ibnu 
Katsir (5/215). 


Asbabun Nuzul 489 


Madaniyyah, Delapan Belas Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 46: 


IA sas AN NAN GN al GE 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan 
Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui." 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu 
Abi Malikah bahwasanya Abdullah bin Zubair mengabarkan kepadanya 
bahwa uda sekelompok Bani Tamim yang datang kepada Rasulullah 
&. Abu Bakar berkata, “Perintahkanlah Al-Oa'ga' bin Ma'bad.” Umar 
berkata, “Perintahkanlah Al-Agra' bin Habis.” Abu Bakar berkata, “Tidak 
ada yang kamu inginkan selain untuk menyelisihi aku." Umar berkata, 
“Aku tidak berharap menyelisihimu,” Keduanya lalu berselisih pendapat 
hingga suara keduanya terdengar keras. Maka turunlah firman Allah 4 
berkenaan dengan peristiwa itu, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya." hingga firman-Nya, “Dan kalau 
sekiranya mereka bersabar.” (Al-Hujurat: 1-5)" 


837 Shahih: Al-Bukhari (4367) meriwayatkan dalam Bab Al-Maghazi dan At-Tirmidzi (3266) dalam 
Bab Ar-Tafsir, 


490 Asbabur Nuzul 


Ibnul Mundzir meriwayatkan bahwasanya orang-orang menyembelih 
hewan kurban pada hari raya kurban sebelum Rasulullah &. Beliau lalu 
memerintahkan mereka untuk mengulang penyembelihan. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu mendahului 
Allah dan Rasul-Nya.” 

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dalam kitab AL Adhahi dengan 
redaksi, Ada seorang laki-laki yang menyembelih sebelum shalat, maka 
turunlah ayat tersebut. 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Aisyah dalam kitah Al Ausath” 
bahwasanya orang-orang mengajukan bulan puasa sehingga mereka puasa 
sebelum Nabi # berpuasa. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya...” 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan, dituturkan 
kepada kami bahwa orang-orang mengatakan, “Seandainya Allah 
menurunkan seperti ini ....” Maka Allah menurunkan ayat, “Hai orang- 
orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya..." 


Ayat 2, 
KAN Bat Keane iga NG 


Ý Eh SIA LA san) aan ae dai 


irman Allah 346: 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih. 
dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras 
sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, 
supaya tidak hapus (pahale) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari." 

Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu Jarir juga meriwayatkan, dia mengatakan, Dahulu orang-orang 


858 AL Bukhari menuturkannya dengan memberi catatan dan disambung oleh Ibnu Hajar (8/589) 
dalam FahAL Bat. 

839 Hadits dha'if. Diriwayatkan Al-Haitsami (3/148) dan dinisbatkan kepada Ach- Thabareni. Dia 
mengatakan; Di suna eda Ibnu Hibban bin Rutaidoh yang merupakan perawi majhul (tidak diketahui 
idemitasnya). 

840 Ibnu Jarir (26/116) meriwayatkan. Lihat pula seluruh riwayat dari Ibnu Katsir (5/282) dan Al- 
Qunhuki (9/6351/6353). 


Asbabun Nuut 491 


mengeraskan suara ketika bercakap-cakap dan meninggikan suara mereka. 
Maka Allah menurunkan ayat, Janganlah kamu meninggikan suaramu...” 


Ayat 3, Firman Allah 3: 


WG GI ji AA ah Ja aa 


Gi 
“Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah 


mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk 
bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan pula dari Muhammad bin Tsabir bin Qais bin Syammas, 
ia mengatakan; Tatkala turun ayat ini, “Janganlah kamu meninggikan suaramu 
lebih dari suara Nabi.” maka Tsabit bin Osis duduk di tengah jalan sambil 


menangis. Ashim bin Adi bin Al-Ajlan lalu bertemu dengannya dan 


berkata, “Apa yang membuatmu menangis” Tsabit menjawab, “Karena 
ayat ini. Aku takut ayat ini turun berkenaan denganku, Aku adalah orang 
yang suaranya keras.” 


Ashim lalu melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah &. Tsabit 
lalu dipanggil menghadap beliau. Rasulullah berkata, “Apakah engkau 
ridha jika hidup terpuji, mati dalam keadaan syahid, dan masuk surga?” Tsabit 
berkata, “Aku ridha dengan kabar gembira dari Allah dan Rasul-Nya serta 


aku selamanya tidak akan pernah mengeraskan suaraku melebihi suara 
Rasulullah &. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya orang-orang 
yang merendahkan suaranya...“ 


841 Ibnu Katsir (5/282) mengatakan .... Deri Abu Mulaikah: Nyaris seja dua orang pilihan menjadi 
binasa, yaitu Abu Bakar dan Umar #8. Keduanya mengeraskan suaranya di sisi Nabi & ketika 
datang sekelompok orang dari Beni Tamim. Salah satunya memberikan isyarat kepada Al-Aqra' 
bin 1 abis & saudara Rani Mujasyi', sedangkan yang lain memberikan isyarat kepada laki-laki 
yang ain, Abu Bakar lalu berkata kepada Umar 48 , “Tidak adayang kamu inginkanselain untuk 
menyelisihi aku," Umar berkata, “Aku tidak berharap menyelisihimu." Suara keduanya pun 
menjadi meninggi. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
meninggikan suaramu." Al-Qurthabi (9/6354) menuturkan riwayat riwayat yung mirip. 

842 Ibu Katsir (5/283) dan (Al-Qur hubi). 9/6356. Tsabit bin Qais mengatakan: Dialah orang yang 
wasiamya dilaksanakan setelah kematiannya, Umat sepakat mengatakan bahwa kamitidak pernah. 
mengetahui ada seseorang yang wasiatnya dilaksanakan setelah kematiannya selain Terbit ke. 


492 Asbabur Nuzul 


Ayat 4, Firman Allah #4: 


CY ARI LA SAM on SANG AN, 


“Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar (mu) 
kebanyakan mereka tidak mengerti.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani dan Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad hasan dari 
Zaid bin Argam, ia mengatakan, Datang orang-orang dari Arab ke kamar 
Nabi & Mereka kemudian memanggil-manggil, “Wahai Muhammad, wahai 
Muhammad.” Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya orang-orang 
yang memanggil kamu dari luar kamar.” 

Abdurrazag meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah bahwasanya 
seorang laki-laki datang kepada Nabi $ kemudian memanggil beliau 
dari balik kamar beliau. Dia berkata, “Wahai Muhammad, sesungguhnya 
orang yang memujiku adalah orang baik dan orang yang mencelaku adalah 
orang yang buruk.” Maka ia keluar menemui Nabi 8. Beliau lalu berkata, 
“Celakalah engkau, Dialah Allah.” Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya 
Orang-orang yang memanggil kamu.” 

Hadits ini mursal tetapi memiliki penguat yang marju', yaitu: 

Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Al-Bara dan lainnya, 
tanpa menyebutkan turunnya ayat. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan hadits yang serupa. 

Ahmad meriwayatkan dengan sanad shahih dari Al-Agra" bin Habis 
bahwasanya ia memanggil Rasulullah $ dari luar kamar, dan beliau tidak 
menjawab panggilannya. Kemudian Al-Agra' berkata, “Wahai Muhammad, 
sesungguhnya yang memanggilku adalah yang baik dan yang mencelaku 
adalah yang buruk.” Beliau kemudian berkata, “Dialah Allah.” 

Ibnu Jarir dan yang lainnya juga meriwayatkan dari Al-Agra' bahwa 
ia mendatangi Rasulullah & kemudian berkata, “Wahai Muhammad, 
keluarlah kepada kami.” Maka turunlah ayat tersebut “44 


843 Hason: Al-Haitsami (7/108) meriwayatkannya. Di dalamnya ada perawi bernama Dawud bin 
Rasyid yang menurut Ibnu dianggap terpercaya, sedangkan menurut Inu Hibban dianggap lemah 
Sedangkan perawi yang lainnya adalah terpercaya. 

844 Shahih: Diriwayatkan Ahmad (3/488). 


Asbabun Nuut 493 


Ayat 6, Firman Allah 4: 


KR PA KA GAS anang 


Zo a aper az osr 

TJ mh adad Sa 
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 
suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan 
suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ahmad dan lainya meriwayatkan dengan sanad jayyid dari Al-Harits 
bin Dhirar Al-Khuza'i, ia mengatakan: Aku mendatangi Rasulullah 
#8, kemudian beliau mengajakku untuk masuk Islam. Aku lalu berikrar 
menyatakan diri masuk Islam. Beliau lalu mengajakku untuk berzakat. 
Aku lalu berikrar untuk mengeluarkan zakat. Aku katakan kepada beliau, 
“Wahai Rasulullah, aku akan kembali kepada kaumku kemudian akan 
aku ajak mereka kepada Islam dan supaya menunaikan zakat. Barangsiapa 
yang menyambut ajakanmu, maka aku akan mengumpulkan zakatnya. 
Apabila sudah sampai waktunya, maka kirimkanlah seorang utusan untuk 
mengambil zakat yang telah aku kumpulkan itu.” 

Ketika Al-Harits sudah berhasil mengumpulkan zakat dan waktu 
yang ditetapkan telah tiba, ternyata Rasulullah belum mengirimkan 
utusan sehingga Al-Harits mengira beliau sedang marah. Al-Harits lalu 
mengumpulkan para hartawan dari kaumnya kemudian berkata kepada 
mereka, “Sesungguhnya Rasulullah 4 telah menentukan waktu untuk 
mengutus seseorang guna mengambil zakat yang ada padaku. Sedangkan 
Rasululah & tidak pernah mengingkari janji. Aku tidak tahu mengapa 
beliau menangguhkan utusan itu, mungkin saja karena beliau sedang marah. 
Maka marilah kita pergi untuk bertemu dengan Rasulullah £. 

Schenarnya Rasulullah £ telah mengirim Al-Walid bin Uqbah untuk 
mengambil zakat yang dikumpulkan oleh Al-Harits. Ketika Al-Walid sudah. 
berangkat, maka harinya menjadi gentar sehingga ia kembali pulang. Al- 
Walid lalu berkata, “Sesungguhnya Al-Harits menahan zakat dan hendak 
membunuhku." Rasulullah & lalu mempersiapkan rombongan utusan 
kepada Al-Harits. Di tengah perjalanan, Al-Harits dan sahabat-sahabatnya 


494 Asbabur Nuzul 


bertemu dengan rombongan utusan tersebut. Al-Harits lalu bertanya kepada 
rombongan tersebut, “Kepada siapa kalian diutus?” Mereka menjawab, 
“Untuk menemuimu.” Al-Harits bertanya, “Untuk apa?” Mereka menjawab, 
“Sesungguhnya Rasulullah & mengutus Al-Walid bin Uqbah kepadamu, 
lalu ia menyangka bahwa engkau akan menahan zakat dan hendak 
membunuhnya." Al-Harits berkata, “Tidak. Demi Dzat yang mengutus 
Muhammad dengan membawa kebenaran. Aku tidak pernah melihat 
Al-Walid dan ia juga tidak pernah mendatangiku.” Ketika Al-Harits 
masuk menemui Rasulullah & beliau lalu berkata, “Apakah engkau akan 
menahan zakat dan hendak membunuh utusanku?” Al-Harits menjawab, 
“Tidak. Demi Dzat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran.” Maka 
turunlah ayat, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti...” Hadits ini para 
perawinya terpercaya. 

Ath-Thabarani meriwayatkan hadits serupa dari Jabir bin Abdullah, 
Algamah bin Najiyah dan Ummu Salamah * 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari jalur ALU dari Ibnu Abbas 


Begitu pula ada riwayat dari jalur lain yang mursal 46 


Ayat 9, Firman Allah 4: 
Sa bp üz ALE IH al Ga Ta o 
SKM A E 
O mei Lg M pega 


“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu 
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang 
berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah: 
jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 
antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil.” 


845 Shahih Ahmad (4279) meriwayatkan dan Al-Haitsami (7/109) dinisbarkan kepada Ahmad dan. 
Al-Qurthubi. Al Ourthubi mengatakan; para perawi hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad adalah 
para perawi yang terpercaya. 


846 Dha' if Di dalamnya ada Athiyah AL Auf. Lihat: Ibnu Katsir (5/286) dan Al-Ourthubi (9/6361 
662). 


Asbabun Nuzul 495 


Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi & 
menunggang keledai dan pergi menemui Abdullah bin Ubay. Abdullah 
kemudian berkata, “Menjauhlah engkau dariku karena engkau menyakitiku 
disebabkan bau busuk dari keledaimu.” Salah seorang laki-laki dari sahabat 
Anshar yang tidak terima kemudian berkata, “Demi Alah, sungguh keledai 
beliau lebih wangi daripada bau badanmu." Sedangkan salah seorang laki- 
laki dari kabilahnya Abdullah menjadi murah sehingga masing-masing 
bersiregang. Antara kedua kelompok ini kemudian terjadi saling pukul 
dengan pelepah kurma dan sandal. Maka turunlah ayat berkenaan dengan 
hal tersebut, “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, 
maka damaikanlah antara keduanya..." 

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Malik, ia 
mengatakan, Dua orang laki-laki Muslim berdebat dengan sengit sehingga 
pendukung yang satu marah terhadap pendukung yang lain. Keduanya 
saling memukul dengan tangan dan sandal. Allah lalu menurunkan ayat, 
“Dan jika ada dua golongan...” 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia 
mengatakan: Dahulu ada seorang laki-laki yang bernama Imran dan 
memiliki istri bernama Ummu Zaid. Perempuan ini berniat untuk 
mengunjungi keluarganya, tetapi suaminya melarangnya dan menahannya. 
Perempuan ini lalu mengirimkan kabar kepada kaumnya sehingga kabilah 
dari perempuan itu lalu datang dan membebaskan perempuan itu untuk 
membawanya kepada mereka. Suami perempuan itu kemudian keluar rumah 
dan langsung meminta bantuan kepada kabilahnya sehingga kabilahnya pun 
berdacangan untuk memisahkan perempuan istrinya itu dari kabilahnya. 
Kedua kabilah itu kemudian bertika dan saling melempar sandal. Maka 
turnlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut, Tan jika ada dua golongan 
dari orang-orang mukmin berperang...” Mereka kemudian mengabarkan hal 
ini kepada Rasulullah &. Beliau lalu mendamaikan mereka dan mereka 
pun kembali kepada perintah Allah 38. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan; Dahulu terjadi 
pertikaian di antara dua desa. Mereka kemudian mengundang juru damai 
akan tetapi menolak untuk menguikuti hasil keputusannya. Maka Allah 


847 Shahih: Murtatag Alaihi. Al-Bukhari (2691) meriwayatkan dalam Bab fi Ask-Shulh, Muslim 
meriwayatkan dalam Bah Al Jihad dan Perjalanan Perang, 


496 Asbabur Nuzul 


menurunkan ayat, “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin 
berperang...” 

Diriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Disebutkan kepada kami 
bahwa ayat ini turun berkaitan dengan dua orang laki-laki Anshar yang 
terjadi persengketaan mengenai hak mereka. Salah seorang di antara mereka 
berkata, “Sungguh kami akan melakukan jalan kekerasan karena banyaknya 
kabilah mereka.” Sedangkan yang lain mengajak untuk meminta keputusan 
kepada Nabi 48. Orang pertama menolak menyebabkan persengketaan 
terus terjadi hingga mereka saling serang. Masing-masing kemudian 
memukul dengan tangan dan sandal kepada lawannya, namun tidak terjadi 
peperangan dengan pedang. 


Ayat 11, Firman Allah 36: 


Keng KRAI - 


KA MEK SG Hor AAN aU Gl GE 
KEL SANGAT a b K Agt Aa 
Pep KIS SIA ALAN, 

“Dus 


“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum 
yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari 
mereka (yang mengolak-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok- 
olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok- 
olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu 
mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan 
gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang 
buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka 
itulah orang-orang yang lalim.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Para penulis kitab Sunan yang berjumlah ada empat orang meriwayatkan 


545 Lihat keseluruhan riwayat yang bersumber dari Ibnu Jarir (26/ 128-129), Al-Qurthubi (9/6366) 
mengatakan; Ayat ini turun berkenaan dengan peperangan antara Sumair dan Hathib. Sumair 
menyerang Hathibsehinsgn terjadi peperangan antara kabilah Aus dan Al Khazraj sehingga mereka. 
kemudian mendatang Nabi 6. Kemudian turunlah ayat tersebut. Ibnu Katsir (5/289) mengatakan: 
Riwayat yang dituturkan oleh Al- Bukhari den Muslim sudah mencukupi karena riwayat itulah 
yang paling shahih. 


Asbabun Nuzul 497 


dari Abu Jubairah bin Adh-Dhahhak, ia mengatakan; Dahulu ada seorang 
laki-laki yang memiliki dua nama dan tiga nama. Dia dipanggil dengan 
salah satu dari nama itu sehingga merasa tidak suka. Maka turunlah ayat, 
“Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk...” 
Ae Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan? 

Al-Hakim dan lainnya meriwatkan dari Abu Jabairah, ia mengatakan: 
Dahulu sering ada julukan-iulukan pada masa Jahiliyah sehingga Rasulullah 
# pernah memanggil seorang laki-laki dengan julukannya. Kemudian ada 
seorang yang berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, sungguh ia benci 
terhadap panggilan itu. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu 
panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk...” 


Ahmad juga meriwayatkan, ia mengatakan: Berkenaan dengan Bani 
Salamah turunlah ayat, “Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar- 
gelar yang buruk..." Maka Nabi & tiba di kota Madinah dan di antara kami 
tidak ada seorang pun melainkan memiliki dua atau tiga nama. Dahulu 
ketika beliau memanggil salah seorang di antara mereka dengan salah 
satu dari nama-nama tersebut, maka mereka berkata, Wahai Rasulullah. 
Sesungguhnya ia marah dengan panggilan tersebut.” Maka turunlah ayat 
tersebut“! 


Ayat 12, Firman Allah 8: 


A Pak Ck 


PI, BEI Ra Gi SA 


Wi SA di Iin kana a 
D Bergaya 


“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan jenganlah kamu 
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing 
sebagian yanglain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. 


819 Shahih: At-Tirmidi (3268) dalem Bab At Tafsir, Abu Dawud (4962) dalam Bab Al-Adab, An- 
Nasi (536) dalam Bab Ar- Tafsir, Ibnu Majah (3741) dalam Bab Al-Adab, 

850 Da ' if Al-Hakim (2/503) meriwayatkannya dan ia mengatakan; Ini adalah hadits 'ali (tinggi) 
yang sanad dan matannyashoib [asi 

851 Hasan: diriwayatkan Ahmad (4/162) 


at Ibnu Katur (5/290). 


498 Asbabur Nuzul 


Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat 
lagi Maha Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Jurair, ia mengatakan; Orang- 
orang menyangka bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi 
yang makan kemudian tidur dan mendengkur. Salah seorang laki-laki 
kemudian menuturkan makan dan tidurnya Salman, Maka turunlah ayat 
tersebut? 


Ayat 13, Firman Allah 3#: 


p DE : 
ANN Ana AENG sin Tara PA 

jp KE BN bon Ga CE 
Mani ant ara, "laen AE 

Oey Ai Ay 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- 
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersukucsuku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang 


baling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di 
antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Malikah, ia mengatakan; 
Tatkala hari pembebasan kota Makkah, bilal kemudian naik ke atas Ka'bah 
dan mengumandangkan adzan. Sebagian orang berkata, “Bukankah itu 
adalah hamba sahaya berkulit hitam yang adzan di atas Ka'bah?” Sebagian 
lagi berkata, “Apabila Allah marah, maka Allah akan mengganti dengan 
yang lainnya.” Maka Allah menurunkan ayat, “Hai manusia, sesungguhnya 
Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan...” 

Ibnu Asakir mengatakan dalam kitab Mubhamat-nyas Aku menemukan 
tulisan Ibnu Basykawal bahwasanya Abu Bakar bin Dawud meriwayatkan 
dalam kirab Tafsir-nya yang menyatakan ayat ini turun berkenaan dengan 


852 Al-Qurthubi (9/6581) mengatakan: Ayat ini rurun berkaitan dengan dua orang laki-laki sahabat 
Nab) yang menggunjing temannya. Disebutkan bahwa kedua orang itu mengganjing Salman $<. 
Nabi #s kemudian melihat kedua orang itu lalu beliau berkata, "Kenapa aku melihat kijaw-hiawen 4 
mud kalian berdua?” Laki-laki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah kami belum makan 
di bari ini haik itu daging maupun yang lain” Beliau lalu berkata, “Akon terapi kalian senantiasa 
memakan dagingnya Salman." Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, “Daginenya Salman dan 
Usamah bin Zaid.” 


Asbabun Nund 499 


Abu Hindun. Rasulullah @ memerintahkan Bani Bayadhah untuk 
menikahkan Abu Hindun dengan salah seorang perempuan kabilah itu. 
Mereka lalu berkata, “Wahai Rasulullah, apakah kami akan menikahkan 
anak-anak perempuan kami dengan budak-budak kami?" Maka turunlah 
ayat tersebut 


Ayat 17, Firman Allah 4: 


Kirara 4 t$ ng ag 
hg Can iay kag REAA AAAA 
ag agan 
Tiara Lah 
Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan kelslaman mereka. 
Katakanlah, “Jenganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku 
dengan keislamanmu, sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat 


kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah 
orang-orang yang benar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abdullah bin 
Abi Aufa bahwasanya orang-orang Arab berkata, “Wahai Rasulullah, Kami 
telah masuk Islam kepadamu dan kami tidak memerangimu, sedangkan 
yang memerangimu adalah Bani Fulan.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka.” 


Al-Bazzar meriwayatkan hadits serupa dari jalur Sa'id bin Jubair dari 
Ibnu Abbas, 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadits serupa dari Al-Hasan; Peristiwa 
tersebut terjadi pada saat Futhu Makkah. 

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Ourazhi, ia 
mengatakan: Ada sepuluh orang Bani Asad datang menemui Nabi & pada 
tahun kesembilan Hijriyah. Di antara mereka ada Thalhah bin Khuwailid. 
Sedangkan Rasulullah & bersama para sahabatnya di dalam masjid. 
Mereka kemudian memberi salam, dan juru bicara mereka berkata, "Wahai 


853 A-Qurthubi (9/6390) menyebutkan kedua riwayat itu dan menambahkan bahwasanyaayat tersebut 
turun berkenaan dengan Tsabit tin Qais bin Srammes, Lihat AF- Dier Al-Mantsur (7/97). 

954 Dha': Al-Haitsami meriwayatkan dalam Al-Majma' (7/112) dan dinisbutkun kepada Ath- 
Thabarani dalam ALAusath is mengatakan: Di dalamnya ada Al-Hajjaj bin Arthah yang 
merupakan orang terpercaya akan terapi mudalis, sedangkan perawi-perawi lainnya adalah para 
perawi shahih. 


500 Asbabur Nuzul 


Rasulullah, sesungguhnya kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah 
semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan sesunguhnya engkau adalah 
hamba-Nya dan Rasul-Nya. Kami datang kepadamu wahai Rasulullah 
dan engkau tidak mengutus seorang pun kepada kami. Sedangkan kami 
mengikuti orang yang ada di belakang kami.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka.” 88 

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam kitab Sunan-nya dari Sa'id 
bin Jubair, ia mengatakan: Ada sekelompok orang Arab dari Bani Asad 
mendatangi Nabi 8, mereka berkata, “Kami datang kepadamu dan tidak 
memerangimu.” Maka Allah menurunkan ayat, “Mereka merasa telah 
memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka." 


855 Ibnu Katsir (5/300), Al-Qurthubi (9/6397), dan Ad Duet Al- Mansur (79829). 
856 Lihat penjelasan sebelumnya. 


Asbabun Nuzul 501 


Makkiyyah, Empat Puluh Lima Ayat 


Ayat 38, Firman Allah 4: 


Bl Lek & NG ca AA 


“Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dem apa yang ada 
antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikit pun tidak ditimpa 
keletihan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab “Shahih” nya dari Ibnu Abbas; 
bahwasanya orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah & kemudian 
bertanya kepada beliau mengenai penciptaan langit dan bumi. Mereka 
berkaca, “Allah menciptakan bumi pada Hari Ahad dan Senin: menciptakan 
gunung-gunung dan segala yang bermanfaat di dalamnya pada Hari Selasa: pada 
Hari Rabu menciptakan pohon-pohon, air, kota-kota, bangunan-bangunan, 
dan keruntuhannxa: pada Hari Kamis menciptakan langit: pada hari Jumat 
menciptakan bintang-bintang, matahari, bulan, dan para malaikat tiga jam yang 
tersisa. Pada jam pertama menciptakan ajal hingga matilah orang yang mari. Pada 


bnu Kasir (5/302) mengatakan bahwasanya ini adalah permulaan hizb yang dibagi menurut 
pendapat yang shahih. Ada yang mengatakan termasuk Surat Al-Hujurat, tetapi pendapat 
pertama yang lebih shahih. Al Ourthubi (9/6400) mengutakan kuhwa ini seluruhnyuadalah Surat 
Makkiyyah. Inna Abbes dan Qatadah menyatakan: Kecuali satu ayat yaitu firman Allah 4g, “Tan 
sesuneruhnya telah Kami ciptakeun langi den beni dan apa yang ada antara keduanya dalam eram masa, 
dan Kami sedikit bun tidak ditimpa keletihan. 


502 Asbabun Nuzul 


jam kedua menjatuhkan bencana kepada setiap sesuatu yang bermanfaat bagi 
manusia. Pada jam ketiga Allah menciptakan Adam dan menempatkannya di 
surga dan memerintahkan Iblis untuk bersujud kepadanya. Allah mengeluarkan 
Adam dari surga pada jam terakhir.” 

Orang-orang Yahudi mengatakan, “Lantas apa, wahai Muhammad?” 
Beliau menjawab, “Kemudian Allah menembat di atas Arsy.” Mereka 
mengatakan, “Engkau benar jika engkau menyempumakannya.” Mereka 
mengatakan, "Kemudian Dia beristirahat.” Maka Nabi # marah semarah- 
marahnya. Maka turunlah ayat, “Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit 
dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikit 
pun tidak ditimpa keletihan.” (Qaf: 38)" 


Ayat 45, Firman Allah 3#: 
AE dah Ka ole ore C An Aan og 
(ore 
“Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali- 


kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah. 
dengan Al-Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku." 


Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Amru bin Qais Al-Mala'| dari 
Ibnu Abbas, ia mengatakan: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, 
seandainya engkau menakut-nakuti kami.” Maka turunlah ayat, Maka beri 
peringatanlah dengan Al-Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku.” 
Juga diriwayatkan dari Amru bin Qais secara mursal hadits serupa. 


GE ih: Al Hakim meriwayatkan dalam ALMusindrak dai hahihkannya, Ade-Drahali 


juga sepakat dengannya. Lihat Al- Ourthubi (9/6423) dan Ibnu Katsir (5/314-315). 
850 AL Ounhun (916128). 


Asbabun Nuut 503 


Makkiyyah, Enam Puluh Ayat 


Ayat 19, Firman Allah 4: 


E AK nan 


VA HA 


“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan bin 
Muhammad bin Al-Hanafiyah bahwasanya Rasulullah # mengutus prajurit 
perang. Mereka kemudian mendapatkan kemenangan dan harta rampasan. 
Kemudian datanglah serombongan orang yang menyaksikan harta 
rampasan. Maka turunlah ayat, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk 
orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. ”®' 


Ayat 54-55, Firman Allah 3: 


PALA Kat ea PG A, 2 fera ngan ore 
DAN SEN OJK AA 
“Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. 


Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” 


960 Al Durthubi (9/6429) mengatakan ia adi 

R61 AL Ourihubi (9/6438) yaitu hak yang sama Jen 
Makkiyyah, sedangkan zakat diwajitkan di Madin: 
dari Ikrimah. 


cat Makkiyyah menurut perkataan ulama. 
n aku |. Sebab, surat ini adalah Surat 
Disebutkan pula riwayat oleh As-Suyuthi 


504 Asbabun Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan pulu oleh Ibnu Mani’, Ibnu Rahawaih, Al-Haitsam bin 
Kulaib dalam Musnad-nya dari jalur Mujahid dari Ali, ia mengatakan: 
Tatkala turun ayat, “Maka berpalinglah kamu dari mereka.” maka tidak 
ada satu pun dari kami melainkan yakin akan binasa, sebab Rasulullah 
# diperintahkan supaya berpaling dari kami. Maka turunlah ayat, “Dan 
tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanjaa: 
bagi oringsorang yang berian.” Maka had kami menjadi terung: 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan, Disebutkan 
kepada kami bahwasanya tatkala turun ayat, “Maka berpalinglah kamu 
dari mereka.” hal ini dirasa berat oleh para sahabat Rasulullah #8. Mereka 
memandang bahwa wahyu telah terputus dan siksaan akan segera datang. 
Maka Allah menurunkan ayat, “Dan tetaplah memberi peringatan, karena 
sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. ”®® 


B62 Hadis mengguth?. Lihat: Adh-Dhiya (2/336) dalam ALMukhiarah. Disebutkan dalam Ad roy 
'AlMansur (6/125) Al-Qurthubi menuturkan hadits serupa dalam Tofsirenya dari Adh-Dhahhak 
(9/6455). 


Asbabun Nuut 505 


Makkiyyah, Empat Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 30, Firman Allah 4: 
NA Pra Ka ANGGA AA 
OI a SAT JA 
“Bahkan mereka mengatakan, “Dia adalah seorang penyair yang kami 
tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya orang-orang 
@uraisy ketika berkumpul di Darun Nadwah untuk membicarakan 
mengenai Rasulullah #&, maka salah seorang di antara mereka herkata, 
“Penjaralah ia di dalam penjara kemudian tunggulah kecelakaan akan 
menimpanya, sehingga ia celaka sebagaimana orang-orang semisalnya 
dari para penyair yang celaka seperti Zuhair dan An-Nabighah. Sungguh, 
ia sama seperti mereka.” Maka Allah menurunkan ayat berkaitan dengan 
hal tersebut, “Bahkan mereka mengatakan, “Dia adalah seorang penyair yang 
kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.” "8 


863 AL Durthubi (9/6459) mengatakan bahwa surat Ini keseluruhannya adalah Makkiyyah. Dalam 
hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im 
dari ayahnya, dia mengatakan; Aku mendengar Nabi # membaca Surat Ath-Thur. Aku tidak 
pemah mendengar ada seorang pun yang sara ataupun bacaannya lebih bagus daripada beliau. 
Al-Bukhari (765) meriwayatkan dalam Bab Al-Adzan dan Muslim dalam Bab Ast-Sialah. 

864 Takhrij hadiss ini sudah disebutkan sebelumnya dalam Surat Al-Anbiya" ayat 34. 


506 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Enam Puluh Dua Ayat 


Ayat 32, Firman Allah $ 


Aga ea 44 

A PAN PA 
“(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang 
selain dari kesuluhan-kesaluhan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas 
ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika 
Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut 
ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling 
mengetahui tentang orang yang bertakwa.” 


865 Al-Ourthubi (9/6483) mengatakan; Surat ini keseluruhannya Makkiyyah menurut pendapat Al: 
Hasan dan Ikrimah, Ibnu Abbas mengatakan; Kecuali satu ayat yaitu firman Allah, *(Yaitu) orang 
yang menjauhi desa-desa beser dar perbuatan keji yang selain dari kesathun-kesaluhen kecil” (Am: 
Najm: 32) Ibnu Masud mengatakan; Kecuali ayat pertama yang diberitahukan oleh Rasulullah 
38 di Makkah. Ibnu Katsir menukil dari riwayat Al-Bukhari dengan sanadnya dari Abdullah bin 
Mas'ud, la mengatakan; Permulaan surat turun yang di dalamnya terdapat ayat saidah adalah Surat 
An-Najm, Kemudian Nahi & bersujud dan bersujud pula orang yang berada di belakang beliau 
kecuali seorang laki-laki yang mengambil segenggam ranah kemudian ia bersujud di aras tanah. 
itu. Aku melihat orang itu di kemudian bari terbunuh dalam keadaan kafir, ia adalah Umayyah 
bin Khalaf, 

Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya itu adalah hadits shahih. Muttafag Alaihi. Al-Bukhari (4863) 
meriwayatkan dalam Bah Ar Tafsir dan Muslim dalam Bab Al-Masajid. 


Asbabun Nuzul 507 


Sebab Turunnya Ayat 

AL Wahidi, Ath-Thabarani, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim 
meriwayatkan dari Tsabit bin Al-Harits Al-Anshari, ia mengatakan: Dahulu 
orang-orang Yahudi mengatakan: Dahulu crang-orang Yahudi mengatakan, 
apabila ada seseorang yang memiliki anak kecil yang meninggal, berarti 
ia termasuk orang yang jujur." Hal ini didengar oleh Rasulullah &, maka 
beliau bersabda, “Orang-orang Yahudi berkata dusta. Tidak ada satu pun 
janin yang diciptakan Allah dalam perut ibunya melainkan Dia mengetahui 
bahwasanya janin itu celaka atau beruntung,” Maka Allah menurunkan 
ayat berkenaan dengan hal tersebut, “Dialah yang paling mengetahui tentang 


orang yang bertakwa.” 


Ayat 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, dan 41, Firman Allah 4: 


SM Be KANG BEI akh PSM 


A zam Sah In ala KE: “Os 


Moo w Kena SAB PE) Iwa ý 

GO AI RA AOLE 
“Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur'an)? 
serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah ia mempunyai 
pengetahuan tentang yang gaib sehingga ia mengetahui (apa yang 
dikatakan)? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam 
lembaran-lembaran Musa? dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu 
menyempurnakan janji? (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa sidak 
akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada 
memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya 
usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi 
balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna." 


Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya Nabi & 
keluar untuk berperang, Kemudian datanglah seorang laki-laki yang ingin 


866 Lihat: Al-Wahidi hlm. 338. Hadits ini dha'if diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Kabir 
(2/81). Al-Qurthubi (9/6511) menukilnya dan dalam perawinya ada Ibnu Luhar'ah yang dha'if. 


508 Asbabur Nuzul 


dibawa akan tetapi beliau tidak punya sesuatu untuk membawa laki-laki 
itu. Laki-laki itu kemudian bertemu dengan sahabatnya. Sahabatnya lalu 
berkata, “Berikan aku sesuatu, maka aku akan memberikanmu untaku ini 
dengan syarat engkau menanggung dosa-dosaku.” Laki-laki itu menjawab, 
“Ya.” Maka Allah menurunkan ayat, “Maka apakah kamu melihat orang yang 
berpaling (dari Al-Qur'an)?” (An-Najm: 33) 

Darraj bin As-Samah meriwayatkan, ia mengatakan: Keluarlah 
para tentara untuk berperang. Kemudian ada seorang laki-laki yang 
meminta kepada Rasulullah # untuk membawanya. Beliau lalu berkata, 
“Aku tidak menemukan sesuatu untuk membawamu.” Laki-laki itu lalu 
berpaling dengan keadaan sedih. ia lalu bertemu dengan seseorang yang 
tunggangannya sedang menderum di hadapannya. Laki-laki itu kemudian 
melaporkan keadaannya kepada orang tersebut. Orang tersebut lalu berkata, 
“Apakah engkau memiliki sesuatu supaya aku membawamu sehingga engkau 
bertemu dengan para prajurit dengan membawa kebaikan-kebaikanmu." 
Maka laki-laki tersebut berkata, “Ya.” Laki-laki itu lalu naik. Maka turulah 
ayat, “Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari AL jur ben)?” 
hingga ayat, “Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 
paling sempurna." (An-Najm: 33-41)? 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid, ia mengatakan, Ini adalah 
seorang laki-laki yang masuk Islam. ia kemudian bertemu dengan sebagian 
orang yang mencelanya. Orang itu berkata, “Apakah engkau mau 
meninggalkan agama nenek moyang dan mengatakan mereka adalah sesat 
dan menyangka mereka akan berada di neraka.” Laki-laki itu menjawab, 
“Sungguh aku takut terhadap siksa Allah.” Orang itu berkata, “Berikan 
aku sesuatu, maka aku akan menanggung setiap siksaan yang akan 


B67 Al Ountbuahi (9/6512) mengatakan: Ayat itu turun berkenaan dengan Usman bin Allan dan 

Abdallah bin Abi Sarah yang merupakan saudara sesusu. Utsman senantiasa berinfak dan 
bersedekah untuk hal-hal kebaikan. Abdullah lalu berkata kepadanya “Apa yang engkau lakukan 
ini! Nyaris tidak ada sesuatu yang tersisa di sisimu.” Utsman lalu berkata, “Sesungguhnya aku 
memiliki dosa-dosa dan kesalahan kesalahan. Sungguh aku berharap dari apa yang aku lakukan 
untuk mencari ridha Allah 8 den iku mengharap ampunan-Nya,” Abdullah lalu berkata 
kepadanya, “Berikanlah kepadaku untamu maka aku akan menanggung seluruh dosa-dosamu.” 
Utsman lalu memberikan untanya kepada Abcullah dan bersaksi. Selanjutnya a menahan sebagian 
dari apa yang akan disedekahkan. Maka turunlah ayat, "Maka apakah kamu melihat orang yang 
berpaling (dari Al-Qur'an? * ... Utsuwan Telu kembali melakukan sedekah dengen lebih baik lagi 
Libar: Al-Wahidihlm. 338. 
Al-Qurthubi mengatakan; Ini adalah riwayat yang dibuat buat dan tidak ada ashalnya. Hal ini 
tidak mungkin berlaku pada Utsman ss. Menurut praduga kami bahwasanya ini merupakan riwayat 
orang-orang berlebihan yangjusiru mencela Utsman & dalam mempekerjakan Abdullah bin Sarah 
sebagai gubernur Mesirdan Afrika. 


babun Nuzul 509 


ditimpakan kepadamu.” Maka laki-laki iru memberikan sesuatu. Orang 
itu berkata, “Tambahi lagi.” Laki-laki itu lalu terus menambahi hingga 
menyusahkannya. Dia memberikan sesuatu dan menuliskan perjanjian 
dengan saksi. Tentang hal ini, maka turunlah ayat, “Maka apakah kamu 
melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur'an)? serta memberi sedikit dan tidak 
mau memberi lagi?” (An-Najm: 33-34) 


Ayat 61, Firman Allah 5s: 


“Sedang kamu melengahkan (nya)?" 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ia mengatakan: 
Dahulu orang-orang sombong bertemu dengan Rasulullah & ketika beliau 
sedang shalat. Maka turunlah ayat, “Sedang kamu melengahkan (nya)?” 


368 Al-Qurdhubi (9/6512) bahwasanya orang Inu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, Ada pula yang 
mengatakan itu adelah ALAsh bin Waril As Sahmi, Ada pula yang mengatakan icu adalah An- 
Nadhr bin AL Hari 

860 Al-Qurthubi (916523) Dengan ini, Imu Katsir (5/359) berpendapat bahwa maksud orang-orang 
yang melengahkan adalah orang-orang yang berbuat ali. Mereka juga tersemasuk orang-orang 
yang sombong. 


510 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Enam Puluh Dua Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 3g: 


“Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan." 


Sebab Turunnya Ayat 
'Asy-Syaikhani dan Al-Hakim serta redaksi darinya (Al-Hakim) 
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan; Aku melihat rembulan 
terbelah menjadi dua bagian, saat itu di Makkah sebelum hijrahnya Nabi s. 
Orang-orang mengatakan: Itu adalah sihir rembulan. Maka turunlah 
ayat, “Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan.” 
At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, ia mengatakan: Para penduduk 
Makkah meminta tanda kebenaran kepada Nabi $, maka terbelahlah 
rembulan yang ada di Makkah sebanyak dua bagian. Maka turunlah ayat, 
“Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan.” hingga, “Sihir yang 
terus menerus.” (Al-Qamar: 1-2)" 
Ayat 45, Firman Allah 4g: 


870 Al-Qurihubi (9/6525) mengatakan: Seluruhnya adalah Surat Makkiyyah menurut pendapat 
mayoritas ulama, Mudatil mengatakan; Kecuali tiga ayat yaitu firman Allah 8, “Atmapekah mereka. 
mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang.” sampai Arman Nya, "Dan 
kamarin lebih dahsyat dar lebih pahit.” (Al-Qamar: 44-46) Akan tetapi pendapat ini tidak shahih. 
Ibnu Karsir (5/361) mengatakan; dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aku Waqid disebutkan 
bahwasanya Rasulullah A membaca dengan qaf dan qad pada Igterahat As-Sa'eh dalam bari raya 
Idul Adha dan Idul Fiehri. Saya katakan; hadis Ini adalah shahih. 

871 Shahih: Muttalaq Alaihi. Al-Bukhari (1636) meriwayatkan dalam Bab Al-Manaqb, Mudim (28001 
dalam Babf Shfah Al Qiamah, Al-Hakim (2/512) dan dishahih kenya serta disepakati oleh Adz- 
Dhabi 

872 Shahih: At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Bab A: Tafsir. Ia mengatakan; Hadits ini hasan shahih. 
Lihat: Ibnu Katsir (3/362-364), dengan ma riwayat yang seluruhnya shahih. 


Asbabun Nusul 511 


Kea 

TAN aa; pade 

“Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.” 
Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Hal tersebut 

terjadi pada hari Perang Badar. Kami adalah satu golongan yang bersaru 


yang pasti menang. Maka turunlah ayat, “Golongan itu pasti akan dikalahkan 
dan mereka akan mundur ke belakang. 


Ayat 47, Firman Allah 4: 


sapi 


KO PES kirap | 


“Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) 
dan dalam neraka." 


Sebab Turunnya Ayat 

Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia 
mengatakan: Orang-orang Musyrik Quraisy datang untuk mendebar 
Rasulullah Æ mengenai permasalahan qadar. Maka turunlah ayat, 
“Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan 
dalam neraka. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. 
(Dikatakan kepada mereka): “Rasakanlah sentuhan api neraka!” Sesungguhnya 


Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.” (Al-Qamar: 47-49)?" 


873 


Kabir (5/369) dari Ikrimah. Al-Qurthubi (9/6546) dari Sa'id bin Jubair dari Sa'ad bin Abi 

Waggash 4. la berkata, “Ini merupakan mukjizat Nabi karena beliau mengabarkan sesuatu yung 
ghaib. Maka terjadilah apa yang dikabarkan beliau 

874 Shahih: Muslim (2656) meriwayatkan dalam Bab AL Dadar, At-Tirmidzi (3290) dalam Bab At- 
Tafsir. Hasan mengatakan hadits ini shahih. Lihat: Al- Ourthubi (9/6547) can Ibnu Katsir (5/370). 


512 Asbabur Nuzul 


Madaniyyah, Tujuh Puluh Delapan Ayat 


Ayat 46, Firman Allah 4 


Ta aa SE 5 
“Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dalam kitab 
AlAzhamah dari Atha' bahwasanya Abu Bakar Ash-Shiddig suatu hari 
mengingat kematian dan memikirkan mengenai hari kiamat, timbangan, 
surga, dan neraka. Kemudian ia berkata, “Sungguh aku berharap menjadi 
hhijau-hijauan yang dari hijauan itu datanglah binatang yang memakanku 
dan aku tidak diciptakan.” Maka turunlah ayat, “Dan bagi orang yang takut 
akan saut menghadap Tuhannya adu dua surga.” 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syaudzab, ia mengatakan: 
Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar Ash-Shiddig,”” 


ngatakun bahwa surat ini seluruhnya surat Makkiyah, kecuslisutuaya: 
yaitu firman Allah 4, "Semua seng ada di langi: don dion selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu 
Dia dalam kesibukan." (Ar-Rahman: 29) Dalam hadits disebutkan, “Aku membacanya -maksudnya 
Surat Ar-Rahman kepada para jin pada malam Jumat, maka mereka lebih baik menyambut kepada 
Tuhannya daripada kalian." Para sahabat berkata, “Apakah isu wahai Rasulullah?” Beliau berkata, 
“Tidaklah datang firman Allah &,'Maka nikmat Tuhan kam yang manakah yang kamu dustakan?” 
melainkan jin mengatakan, Tidak ada esuatudari nikmat Tuhan kami yang kami dustakan." Saya 
katakan; Hadits ini dinilai hasaa oleh Al-Albani (5138) dalam Shahih Ah Jami" 

876 Liha: Ad -Durr A-Manesar (6/161). Ibnu Katsir (5/383) mengatakan dan menambahkan; Aya: 
iw turun berkenan dengan orang yang mengatakan; “Bakarah aku di dalam neraka, semoga 
Allah menyesatkan aku," Kemudian orang tersebut bertaubat sehari semalam setelah mengatakan. 
perkataan iru, Maka Allah menerima taubatnya dan memasukkannya kedalam surga. 


Asbabun Nuzul 513 


Makkiyyah, Sembilan Puluh Enam Ayat 


Ayat 13 dan 39, Firman Allah $: 


CO KE 


“Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu." (13) 


Pua 


“Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu." (39) 


Sebab Turunnya Ayat 

Ahmad, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan 
sanad yang di dalamnya ada perawi yang tidak dikenal, dari Ahu Hurairah, 
ia mengatakan; Tatkala turun ayat, “Segolongan besar dari orang-orang yang 
terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian." (Al-Waqi'ah: 
13-14) Hal ini terasa berat di hati kaum Muslimin. Maka turunlah ayat, 
“Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula 
dari orang yang kemudian.” (Al-Waqi'ah: 39-40) 

Ibnu Asakir meriwayatkan dalam Tarikh Dimasyg dengan sanad yang di 
dalamnya perlu direnungkan, dari jalur Urwah bin Ruwaim dari Jabir bin 
Abdullah, ia mengatakan: Tatkala turun ayat, “Apabila terjadi Hari Kiamat." 
(Al-Waqi'ah: 1) dan di sana disebutkan; “Segolongan besar dari orang-orang 
yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian." (Al- 
Wagi'ah: 13-14). Umar berkata, “Wahai Rasulullah, segolongan besar 


877 Al-Qurthubi merwwayatkan (9/6601) dan Ibnu Katsir (5/395). Hadits menurut Ahmad, 2/391. 


514 Asbabur Nuzul 


dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang yang 
kemudian." Maka Allah menahan akhir surat hingga satu tahun lamanya. 
Kemudian turunlah ayat, “Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, 
dan segolongan besar pula duri orang yang kemudian.” (Al-Waqi'ah: 39-40) 
Kemudian Rasululah % berkata, “Wahai Umar, kesinilah. Dengarkan 
apa yang telah diturunkan Allah, “Segolongan besar dari orang-orang yang 
terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian." (Al-Waqi'ah: 
39.40). 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bin Ruwaim secara mursal,*”* 


Ayat 27, Firman Allah 45: 


Dai Ato LE 
“Dan golongan kanan, alangkah bagianya golongan kanan itu.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam kitab Sunan-nya dan Al- 
Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al-Be'ts dari Atha* dan Mujahid, 
keduanya mengatakan; Tatkala penduduk Thaif meminta jurang yang 
bisa menjaga mereka dan di dalamnya terdapat madu, maka beliau 
melakukannya. Jurang tersebut adalah jurang yang menakjubkan. Maka 
mereka mendengar orang-orang berkata, “Sesungguhnya di dalam surga 
ada seperti ini dan seperti itu.” Mereka berkata, “Seandainya saja kami 
berada di surga yang seperti jurang ini.” Maka Allah menurunkan, “Dan 
golongan kanan, alangkah bagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon 


bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), 
dan naungan yang terbentang luas.” (Al-Waqi'ah: 27-30)?” 


Ayat 29, Firman Allah 4s: 


Wasi 


“Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya) .” 


Sebab Turunnya Ayat 
Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur lain dari Mujahid, ia mengatakan; 
Dahulu orang-orang merasa takjub dengan Buj yaitu jurang di Thaif sekalian 


818 Liha: Al-Wahidi hlm. 3C1 dan Ibnu Katsir (5/396) yang termasuk hadits dha'if. 
819 Lihat Al-Qurthubi (9/6608) dan Ibnu Katsir (5/400). 


Asbabun Nuut 515 


dengan naunganya, pohon pisangnya dan pohon bidaranya. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan golongan kanan, alangkah bagianya golongan kanan 
itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang 
bersusun-susun (buahnya), dan naungan yang terbentang luas.” (Al-Waqi'ah: 
27-30) 


Ayat 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, Firman Allah &: 


ENAK ARA HA 2A e 

DER LED ja 
“Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. 
Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu 
mengetahui, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sanga: mulia, 
bada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali 
hamba-hamba yang disucikan . Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka 
apakah kamu menganggap remeh saja Al-Qur'an ini? kamu (mengganti) 
rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan (Allah)." 


Sebab Turunnya Ayat 

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan: Pada zaman 
Rasulullah & masih hidup, orang-orang mendapati hujan. Rasulullah & 
kemudian berkata, “Manusia menjadi bersyukur dan sebagian di antara mereka 
kufur.” Orang-orang berkata, “Ini adalah rahmat yang diletakkan Allah.” 
Sebagian yang lain berkata, “Sungguh benar ramalan cuaca seperti ini...” 
Maka turunlah ayat, “Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang- 
bintang,” hingga firman-Nya, "Kamu (mengganti) rezeki (yang Allah berikan) 
dengan mendustakan (Allah). (Al-Waqi'ah: 75-82)" 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hirzah, ia mengatakan: 
Ayat ini turun berkaitan dengan laki-laki dari kalangan sahabat Anshar 
dalam Perang Tabuk. Mereka beristirahat di bebatuan. Rasulullah #& 


380 Ibnu Jarir (27/182) meriwayatkannya, Lihat penjelasan sebelumnya, 
881 Shahih: Muslim (73) meriwayatkan dalam Bah Al-Iman. 


516 Asbabur Nuzul 


kemudian memerintahkan mereka supaya tidak membawa airnya sedikit 
hat di tempat 


pun. Selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan dan beristi 
istirahat yang lain. Di sana tidak ada airnya. Maka para sahabat mengeluhkan 
hal ini kepada Nabi 48. Beliau lalu berdiri dan shaler dua rakaat kemudian 
berdoa. Allah lalu mengutus mendung untuk mencurahkan hujan kepada 
mereka sehingga mereka bisa minum dari airnya. Salah seorang laki-laki dari 
Anshar kemudian berkata kepada kaumnya yang dituduh sebagai munafik, 
“Celakalah kami. Apakah kamu tidak melihat Nabi # berdoa kemudian 
Allah memberi hujan kepada kita?” Orang itu menjawab, “Sesungguhnya 
kami mendapat hujan karena cuaca seperti ini dan seperti ini.” 


'862 IbouKatsit (5/114) meriwayatkan dari Muslim .... Dari Abu Hurairah, iamengarakan: Rasulullah. 
$ bersabda, “Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Dia berkata, 
Tidaklah siku beri saa nikmat kepada hem bachemba Ku melainkan sebagian diri mereka menjad cnang- 
orang yang kafir. Dia mengatakan, planet-planet dan sebeb planet-planet.” Hadits tersebut shahih. 
Diriwayatkan oleh Imam Muslim (72) dalam Bab Al-Iman. Lihat pula Ad-Dum Al-Mantsur (6/162). 


babun Nusul 517 


Madaniyyah, Dua Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 16, Firman Allah &: 
A a TANK ENG Fa angan cah Hj 
g L SAMa ar AAE . 
a SA Is Bana AK 3G 


Dp Pari 
“ Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk 
hari mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada 
mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah 
diturunkan Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang 
atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara 
mereka adalah orang-orang yang fasik.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Musharmaf dari Abdul Aziz 
bin Abi Ruwad bahwasanya para sahabat Nabi & memperlihatkan bercanda 
dan tertawa-tawa. Maka turunlah ayat, “Belumkah datang waktunya bagi 
orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah..." 
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mugatil bin Hayyan, ia mengatakan, 


983 Al-Qurthubi (916637) mengatakan bahwa surat ini Surat Madaniyyah menurut seluruh pendapat 
kan peran lasan alemusidbuhar (surat-surat yang beris tasbih) yaitu yang 


ng Sabbaha amu Yusabbihu Lillah, 
884 ian Abis Syaibah (35715) dalam Al Mishannaf. 


518 Asbabun Nuzul 


Dahulu para sahabat Nabi # melakukan sesuatu berupa candaan, kemudian 
Allah menurunkan ayat, “Belumkah darang waktunya bagi orang-orang yang 
beriman, untuk tunduk hasi mereka mengingat Allah.” (Al-Hadid: 16) 

As-Suddi meriwayatkan dari Al-Qasim, ia mengatakan: Para sahabat 
Rasulullah & merasa benar-benar bosan. Mereka kemudian berkata, 
“Berceritalah kepada kami, wahai Rasulullah.” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Kami menceriterakan kepadamu kisah yang paling baik.” (Yusuf: 
3) Kemudian mereka merasa benar-benar bosan sehingga berkata, 
“Berceritalah kepada kami, wahai Rasulullah.” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Belumkah daiane waktunya bagi orang-orang yang beriman , untuk tunduk 
hati mereka mengingat Allah.” 

Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd bahwa Sufyan 
telah mengisahkan kepada kami dari AL-A'masy, ia mengatakan; Tatkala 
para sahabar Rasulullah & tiba di Madinah. Mereka mendapatkan mata 
pencaharian sebagaimana yang mereka dapatkan setelah melakukan usaha 
yang sangat keras, sehingga mereka merasa kendur dari sebagian aktifitas 
ibadah yang biasa mereka lakukan. Maka turunlah ayat, “Dehemkah datang 
waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat 
Allah "81 


Ayat 28, Firman Allah 4: 


5 


sn AS AA AGS 


AR NA 


Ng GRAL UP a 
w ras are Ks egoria hpp Jhs 


“Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada 
Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat- 
Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan 
cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


885 Ibnu Katsir meriwayatkan dari Muslim dari Abdullah kin Mas'ud, ia mengatakan: Antam orang 
Islam diantara kami dan orang yang mencela kami adalah ayat ini, “Belumkah datang waktunya" 
(AL Hadid: 16) melainkan empat tahun. Hadits ini shahih diriwayatkan Muslim (3027) dalam 
Bab At-Tafiir. 

886 Lihat tafsir surat Yusuf ayat 3. Hadits ini shahih. Al-Hakim (1/345) meriwayatkan dan 
menshahihkannya serta disepakati oleh Ads -Dahabi. 

Al-Mubarak (264) menuturkannya dalam kitab Az-Zuhd. Al-Ourthubi (9/6650) juga 
ik 


Asbabun Nund 519 


Sebab Turunnya Ayat 

Adh-Thabarani meriwayatkan dalam Al-Ausath dengan sanad yang di 
dalamnya ada perawi yang tidak dikenal, dari Ibnu Abbas, Bahwasanya ada 
empat puluh sahabat Raja An-Najasyi datang menemui Nabi 8. Mereka 
menyaksikan pada Perang Uhud. Maka di antara mereka ada yang terkena 
luka-luka tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang terbunuh. Ketika 
mereka melihat kaum Muslimin membutuhkan pertolongan, maka mereka 
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah abli perjalanan, 
maka izinkanlah kami membawa harta-harta kami untuk bhakti sosial kami 
kepada kaum Muslimin. Maka Allah menurunkan ayat, “Orang-orang yang 
telah Kami datangkan kepada mereka Al-Kitah sebelum Al-Qur'an, mereka 
beriman (pula) dengan Al-Qur'an itu.” (Al-Qashash: 52). 

Ketika ayat itu turun, mereka berkata, Wahai sekalian kaum Muslimin, 
adapun di antara kami yang beriman dengan kitab kalian maka baginya dua 
pahala, sedangkan orang yang tidak beriman dengan kitab kalian, maka 
baginya satu pahala sebagaimana pahala kalian. Maka Allah menurunkan 
ayat, “Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada 
Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat- 
Nya kepadamu dua bagian.” ** 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mugatil, ia mengatakan; Tatkala 
turun ayat, “Mereka adalah orang-orang yang diberi pahala sebanyak dua kali 
disebabkan kesabaran mereka.” (Al-Qashash: 54) Orang-orang ahli kitab 
yang beriman lalu membanggakan di hadapan para sahabat Nabi 4. Mereka 
berkata, “Kami mendapatkan dua pahala sedangkan kalian mendapat satu 
pahala,” Hal ini terasa berat di hati para sahabat. Maka Allah menurunkan 
ayat, “Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada 
Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, nisceya Allah memberikan rahmat-Nya 
kepadamu dua bagian.” Dengan demikian, Allah menjadikan bagi para alatan 
dua pahala sebagaimana pahala orang-orang ahli kitab yang beriman.” 


888 Hadits dha'if dan munkar. Al-Haitsami (7/121) meriwayatkannya dalam Al-Majma' dan 
mengatakan, di dalam sanadnya ada seorang yang tidak aku ketahui, Pendapat ini diniskatkan 
kepada Ath-Thaharani. 

889 Ibnu Katsir mengatakan (6/25) mereka adalah ahli kitab yang beriman .... Dalam hadits Al-Bukhari 
dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari disebutkan tiga golongan yang diberi dua bagian pahala 
yaitu laki-laki ahli kitab yang beriman kepada Nabinya den beriman kepadaku, maka baginya dua 
bagian pahala: hamba suhaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuan yangmemilikinya, maka 
baginya dua bagian pahala; dan laki-laki yang mengajari budak perempuannya dengan pengajaran 
yang baik kemudian memerdekakannya danmenikahinya, maka baginya dua bagian pahala. Hadits 
inidiriwoyatkan oleh Al-Bukhari (301 1) dalam Bab Al-Jihad dan Muslim, 154 dalam Bab Al-Iman. 


520 Asbabur Nuzul 


Ayat 29, Firman Allah 4: 
To PSB asa LN Jai AAS 


E zr PETA 
O a YEN Gi KE cra aa a aa JEN 


“(Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli Kitab mengetahui bahwa 
mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah (jika mereka tidak 
beriman kepada Muhammad), dan bahwasanya karunia itu adaloh di tangan. 
Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
Allah mempunyai karunia yang besar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan: Telah sampai 
kepada kami bahwasanya ketika turun ayat, “Niscaya Allah memberikan 
rahmat-Nya kepadamu dua bagian.” (Al-Hadid: 28) Maka ahli kitab 
mendengki kaum Muslimin. Maka Allah menurunkan ayat, “Supaya ahli 
Kitah mengetahui...” 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan: Orang- 
orang Yahudi berkata, “Nyaris keluar kepada kami seorang Nabi kemudian ia 
memotong tangan-tangan dan kaki-kaki.” Tetapi ketika yang keluar adalah 
nabi dari bangsa Arab, maka mereka ingkar. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Supaya ahli Kitab mengetahui.” Maksud dari anugerah adalah kenabian.” 


890 Al-Qurthubi menuturkannya (9/6670). Lihat Ad-Dier Al-Mantsur (6/198). 


Asbabun Nusul 521 


Madaniyyah, Dua Puluh Dua Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 3: 
jr saga an TAMU NG Agan 
KAN NG aan asa Sani 


Oia 
“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan 
gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada 
Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya dari Aisyah, 
ia mengatakan: Mahaluhur Dzat yang pendengaran-Nya mencakup 
segala sesuatu. Sesungguhnya aku mendengar perkataan Khaulah binti 
Tee labah yang perkataan itu tidak diketahui oleh sebagian orang. Khaulah 
melaporkan suaminya kepada Rasulullah &. ia berkata, “Wahai Rasulullah, 
ia telah memakan masa mudaku dan perutku sudah berlipar-lipat sehingga 
ketika usiaku sudah lanjut dan tidak bisa lagi memiliki keturunan, maka 
ia bersumpah zhihar kepadaku. Ya Allah, sungguh aku melaporkan hal ini 


391 Al Durthubi (10/6685) mengatakan bahwa ini adalah Surat Medaniyyah menurut selusuh ulama 
kecuali riayat dai Ata! bah rasanya pula ayar peram adalah ayat Madaniy yah dangan 
yang Isinnya adalah ayat Makkiyyah... Al-Kalbi mengatakan: Seluruh ayat tersebut turun di 
Madinah selain firman Allah 8s, “Tiada pembicaraan rahasie artara tiga orang, melainkan Dia-lah 
yang keempanya. "(Al-Mujadalah: 7 


522 Asbabun Nuzul 


kepada-Mu.” Tidak henti-hentinya Khaulah mengatakan hal itu hingga 
turunlah malaikat Jibril dengan membawa ayat ini, “Sesungguhnya Allah telah 
mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang 
suaminya.” Suaminya bernama Aus bin Ash-Shamit.: 


Ayat 8, Firman Allah #: 


< ERO a aa a 


IE IOI Dj dyah 
Haa JG NGANG z AIRA PN 


Ois tas 
“Apakah tiada kamu perharikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan 
pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan 
itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, 
permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang 
kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi 
salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka 
mengatakan pada diri mereka sendiri, “Mengapa Allah tiada menyiksa 
kita disebabkan apa yang kita katakan itu?” Cukuplah bagi mereka neraka 
Jahanam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk 
tempat kembali.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, dia 
mengatakan; Dahulu ada perjanjian antara Nabi $. Ketika para sahabat 
bertemu dengan orang-orang Yahudi, maka mereka kemudian duduk- 
duduk untuk berbisik-bisik di antara mereka sehingga orang mukmin 
menyangka bahwa mereka berbisik-bisik untuk membunuh Nabi atau untuk 
melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi. Nabi & kemudian 
melarang berbisik -bisik tetapi mereka tidak menyudahinya. Maka Allah 


N 
tf 
TES 

pA 
A 
23 


892 Shahih: Al-Hakim (2/481) meriwayatkan dan menshahihkan serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. 

Lihat: Al-Qurthubi (10/6685) dan seterusnya. Dikatakan bahwa nama perempuan itu adalah 
Jamilah. Adapun menurut pendapat yang paling shahih namanya adalah Khaulah sedangkan 
Suaminya bernama Aus bin Ash-Shamit yang menjadi saudara kandung dari Ubadah bin Ash: 
Shamit. Ibnu Katsir (6/27) menuturkannya dari Ibnu Majah. Aku katakan: hadits ini shahih. Ibnu 
Majah (188) meriwayatkan dalam AL Mugaddmah. 


Asbabun Nuzul 523 


menurunkan ayat, “Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah 
dilarang mengadakan pembicaraan rahasia. ”®? 


Ahmad, Al-Barzar dan Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad 
jayyid dari Abdullah bin Amru bahwasanya orang-orang Yahudi berkata 
kepada Rasulullah 8, “Semoga keselamatan terlimpah kepadamu.” Mereka 
kemudian mengatakan pada diri mereka sendiri, “Mengapa Allah tiada 
menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?” Maka turunlah ayat, 
“Dan apabila mereka darang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu 


dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. 
Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Anas dan Aisyah. 


Ayat 10, Firman Allah 3 


Ketan 


Ei padan GAN Ijah 
Oa KEK BANI 


“Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang- 
orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah 
memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan 
kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawak 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Dahulu orang- 
orang munalik melakukan pembicaraan rahasia di antara mereka dan 
tidak mau menyudahinya. Hal ini membuat orang-orang mukmin merasa 
ada sesuatu dan berat hati. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya 
pembicaraan rahasia itu adalah dari setan.” 8 


893 Lihat: Ibnu Katsir (5/29) Al-Qurhubi (10/5706) menambahkan: Ayat tersebut turun berkenaan 
dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang saling melakukan pembicaraan 
rahasia di antara mereka. Mereka memandang dan mengedipkan pandangannya kepada orang- 
orang Mukmin. Orang-orang Mukmin kemudian berkata, “Mungkin saja mereka membicarakan 
saudara dan kerabat kita dari sahabat Muhajirin dan Anshar untuk dibunuh, ditimpa musibah atau 
diusir” Hal ini menimbulkan buruknya prasangka sehingga orang-orang mukmin melaporkan hal 
iru kepada Nabi &. Beliau Talu melarang adanya pembicaraan rahasia, akan tetapi mereka tidak 
mempedulikannya. Maka turunlah ayat tersebut. 

894 Hadits dengan sanad jayytd. Al-Haitsami (7/122) meriwayatkan dalam Al-Maima' dan 
menisbatkannya kepada Ahmad serta Al-Bazzar Ia mengatakan: sanadnya agyid, 

995 Hadits yang diriwayatkan Aisyah shahih menurut Muslim (2156) dalam Bab As Selam. Sedangkan 
baits yang diriwayatkan Anas juga shahih menurut At-Tirmidzi, 1301 dalam Bah At-Tafir Dia 
mengatakan: hadits ini hasan shahih. Lihat Ibnu Katsir (5/34) dan Al-Ourthubi (12/6708) 

896 Sudah disebutkan penjelasan sebelumnya. 


524 Asbabun Nuzul 


Ayat 11, Firman Allah 4: 
TA bah GA KI daga 2 


kana Sal ai Sa BEREAVE: ŠÍ i 
C i ah 5155 ANA AG Ku 


DA 
DN 
= 


“Hat orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang- 
lapanglah dalam majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang komu kerjakan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarit juga meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan: Dahulu 
ketika para sahabat melihat ada orang yang datang, maka mereka 
menyempitkan tempat duduknya di sisi Rasulullah @ dan tidak memberi 
tempat kepada orang itu. Maka turunlah ayat, “Hat orang-orang yang 
beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis.” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mugatil bahwasanya ayat ini 
turun pada hari Jumat. Pada saat itu orang-orang yang berperang di Radar 
berdatangan, sementara tempatnya sempit. Adapun orang-orang yang 
sudah ada di situ tidak melapangkan tempat sehingga mereka berdiri di 
atas kaki mereka. Rasulullah & lalu mengajak berdiri beberapa orang dan 
mendudukkan mereka ke tempatnya. Orang-orang itu merasa enggan 
dengan hal itu, sehingga turunlah ayat tersebut." 


Ayat 12 dan 13, Firman Allah 3: 


ARN kana r 


jm pa SL Ga 


Pang 


WAS at 


AAN MO) ba Ia Tag DA IS Jogi, Kia 


897 Ibnu Katsir (6/36) menuturkun hadits tersebut, di dalamnya disebutkan bahwa erang yang 
melakukanitu adalah orang-orang munafik. Al-Qurthubi (10/6712) juga menuturlannya dengan 
lafazh yangserupa. Di dalam riwayat itu ada perawi bernama Tsabit bin Qais bin Syammas. 

898 Lihat penjelasan sebelumnya. 


Asbabun Nuzul 525 


Di KE ag GE Kh Ka 
CN ANN A DANA 
EA GIA gag ih in 


“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan 
khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang 
miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu 
dan lebih bersih: jika kamu tiada memperoleh (yang akan disedekahkan) 
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah 
kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah 
sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya 
dan Alloh telah memberi tobat kepadamu maka dirikanlah sembahyang, 
tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari jalur Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
Sesungguhnya orang-orang Muslim memperbanyak pertanyaan kepada 
Rasulullah & sehingga memberatkan beliau. Allah kemudian berkehendak 
untuk meringankan beban Nabi-Nya, maka Allah menurunkan ayat, “Hai 
Orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus 
dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) 
sebelum pembicaraan itu...” (Al-Mujadalah; 12) Ketika ayat itu turun, 
maka orang-orang bersabar dan menahan diri dari pertanyaan. Maka Allah 
menurunkan setelahnya ayat, “Apakah kamu taksa...” (Al-Mujadalah: 13)” 

At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan: 
Tatkala turun ayat, “Hai orang-orang yang beriman, apahila kamu mengadakan 
bembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah 
(kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu." Nabi # berkata kepadaku, 


398 Al-Ourthubi (10/6716) menambahkan, Zaid bin Aslam mengatakan: Ayat tersebut turun 
disebabkan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang mengadakan pembicaraan 
khusus kepada Nabi 4. Mereka berkate, “Sungguh ia mengizinkan dan mendengarkan apa yang 
dikatakan kepadanya. ia tidak pernah melarang siapa pun untuk melakukan pembicaraan khusus 
kepadanya." Hal tersebut tentunya membuat orang-orang Muslim merasa berat hati sebab setan 
membisikkan dihati mereka bahwa orang-orang tersebut melakukan pembicaraan khusus dengan 
Rosulullah dan berniat untuk membunuh beliau, Ahli Bachil akhirnya menyudahi pembicaraan 
khusus dengan beliau karene mereka tidak mau bersedekah sebelum melakukan pembicaraan 
terebut Sedangkan bagi Alli Iman hal tersebut juga dirasa berat hasi. Mereka tidak melakukan 
pembicaraan khusus dengan beliau karena lemahnya kemampuan mereka memberikan sedekah, 
maka Allah meringankan mereka dengan menurunkan ayat ini. 


526 Asbabur Nuzul 


“Bagaimana jika engkau bersedekah satu dinar?” Aku menjawab, “Aku tidak 
mampu.” Beliau berkata, “Bagaimana jika setengah dinar?” Aku menjawab, 
“Aku tidak mampu.” Beliau berkata, "Kalau begitu berapa?” Aku menjawab, 
“Dengan gandum,” Beliau berkata, “Sungguh engkau sangat zuhud.” 
Maka turunlah ayat, Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu 
memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul?” (Al-Mujadalah: 
13) Ali berkata, “Kepadakulah turun ayat itu, dan Allah memberikan 
keringanan kepada umat ini.” Ar-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan. 


Ayat 14, Firman Allah 3: 


Bes Nk Fa KA Bni 


ma ii 
(O SAn WA ag 


“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang 
dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu 


dan bukan (bula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk 
menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi berkenaan dengan firman 
Allah 8, “Tidakkah kamu perharikan orang-orang yang menjadikan suatu 
karan..." la mengatakan; Telah sampai kepadaku bahwa ayat tersebut turun 
berkenaan dengan Abdullah bin Natal." 


Ayat 18, Firman Allah 345: 
= 


SERE KGE GA pasang 
Dana kah 


900 Shahih: At-Tirmidzi (3300) meriwayatkan dalam Bab At-Tafsir. Lihat Ibnu Katsir (6/39). Ia 
mengatakan; Diriwayatkan dari Mujahid, Ali berkata, “Tidak ada seorangpun yang mengamalkan. 
ayat itu selain aku hingga akhirnya ayat tersebut dinaskh.” Mujahid menyangka bahwa Ali berkata, 
“Tidak ada satu jam kemudian dinaskh.” 

Saya katakan; Hadits ini shahih. Al-Hakim (2/452) meriwayatkan dan menshahihkennya serta 
disepakati Adz Dmhabi 

901 Sudah dijelaskan tentangnya lebih dari satu tempat, bahwa ia adalah senrangamunafik- Ibnu Katsir 
mengatakan; ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang munafik secara global. Al-Qurthubi 
(10/6719) mengatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul 


Asbabun Nuzul 527 


(Ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka 
bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang musyrik) sebagaimana 
mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya 
mereka akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 
merekalah orang-orang pendusta.” 

Sebab Turunnya Ayat 
Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, in mengatakan: 

Dahulu Rasulullah @ bernaung di kamar beliau dan naungan tersebut 

hampir roboh. Beliau lalu berkata, “Sesungguhnya akan datang kepada 

kalian seorang manusia yang akan memandang kalian dengan pandangan 
setan. Apabila ia darang kepada kalian, maka janganlah kalian mengajaknya 
bicara.” Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang bermata 
biru dan memandang dengan sebelah mara. Rasulullah & kemudian 
memanggilnya. Ketika beliau melihat orang itu, beliau berkara, “Kenapa 
engkau dan kawan-kawarmu mencaci maki aku?” Orang tersebut berkata, 

“Tunggulah, aku ukan membawa kawan-kawanku kepadamu,” Orang 

tersebut lalu pergi dan memanggil kawan-kawannya. Mereka kemudian 

bersumpah kepada beliau tidak pernah mengarakan dan melakukan sesuatu. 

Maka Allah menurunkan ayat, (Ingatlah) hari (ketika) mereka semua 

dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan 

orang musyrik) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu...” 


Ayat 22, Firman Allah 4: 


TEE La AI AB dh OR CA LEI 


Aya EN Aa 


KEN KAI BAK PH Ann a 


San ep Me, Sad kws ppe m 3 
O ORN 
902 Shahih: Ahmad (1/240) meriwayatkan dalam AlMusnad. Al-Hakim meriwayarkan d: 


menshahihkannya serta disepakati Adz-Dzahabi. Takhrijnya sudah disebutkan dalam beberapa 
tempat. Yang dimaksud adalah Abdullah bm Nabtal. 


528 Asbabur Nuzul 


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan 
hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang 
Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak- 
anak atau suudara-saudara atau pun keluarga mereka. Mereka itulah 
orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka 
dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya 
Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan 
mereka pum merasa puas terhadap (limpahan rahmat) Nya. Mereka itulah 
golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah 
golongan yang beruntung,” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syaudzab, ia mengatakan: 
Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika 
ayahnya terbunuh pada saat Perang Badar, “Kamu tidak akan mendapati 
sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang 
dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya...” 


'Ath-Thabarani dan Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak 
dengan lafazh; Ayah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyerang Abu 
Ubaidah pada saat perang Badar, sedangkan Abu Ubaidah berusaha untuk 
menghindarinya. Ketika perang berlangsung sengit, akhirnya Abu Ubaidah 
membunuhnya. Maka turunlah ayat tersebut,” 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan; Abu 
Quhafah mencacimaki Nabi & dan Abu Bakar memukulnya hingga 
tersungkur. Hal itu lalu dituturkan kepada Nabi &. Beliau lalu berkata, 
“Apakah engkau melakukan hal itu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, 
“Demi Allah, seandainya ada pedang yang berada di sisiku niscaya aku akan 
menebasnya.” Maka turunlah ayat, “Kamu tidak akan mendapati sesuatu 
kaum. "%4 


903 Shahih: Al-Hakim (3/296) meriwayatkan dan menshahihkannya serta disepakati oleh Adz 

904 Al-Qurthubi (10/6722) menururkan dan menambahkannyai Ayat itu turun berkenaan dengan 
Abudllah bin Ubay bin Salul. Ada yang mengatakan bahwasanya ia berniat membunuh ayahnya 
yang celah mencaci maki Nabi &. Ada pula yang mengatakan bahwasanya turun berkenaan 
Abu Bakar yang mengajak anaknya untuk berhadap-hndapan dalam perang pada waktu perang 
Badr, Ada pula yang mengatakan bahwa turun berkengan dengan Umar bin Al-Khaththab yang 
membunuh pamannya bernama ALAsh bin Hisyam bin Mughirah pada saat perang Radar Ada 
pula yang mengatakan berkenaan dengan Hathib bin Abi Balta'ah ketika menulis surat kepada 
penduduk Makkah berkatan dengan perjalanan Nabi # pada saat Fathu Makkah. Ada yang 


Asbabun Nund 529 


Madaniyyah, Dua Puluh Empat Ayat 


Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Surat 


Al-Anfal diturunkan pada saat perang Badar. Sedangkan surat Al-Hasyr 


diturunkan berkenaan dengan Bani An-Nadhir.** 


Ayat 1, Firman Allah $4: 
NONA IN Il 


“Bertasbih kepada Allah apa yang ada di lengit dan apa yang ada di bumi 
dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya, dari Aisyah, ia 
mengatakan: Dahulu terjadi perang Bani An-Nadhir. Mereka adalah 
sekelompok orang-orang Yahudi. Perang ini terjadi enam bulan setelah 
perang Badar. Rumah dan kebun kurma mereka terletak di pinggiran kota 
Madinah. Rasulullah @ kemudian mengepung mereka sehingga mereka 


mengatakan bahwa berkenaan dengan Ali dan Hamzah yang membunuh Utbah, Syaibah, dan 
Al-Walid pada saat Perang Badar. 

Thnu Katsir (6/42) selanjutnya menuturkan seluruh riwayat ita dan dikatakan bahwa ayat itu rurun 
berkenaan dengan Mush'ab bin Umair yang membunuh saudaranya bernama Ubaidah bin Umair 
pada saat perang Badar, 

905 Ibnu Katie (SAM) mengatakan; Dahulu Ibnu Abbas mengatakan; Surat Bani An-Nadhir adalah 
Surat Madaniyyah, Sa'id bin Jubair mengatakan; Aku katakan kepada Ibnu Abbas, apakah 
rk suraya Surat Al-Hasyr? ta berkata, "Sura itu diturunkan berkaitan dengan Bani An-Nadhir 
Hadis ini shahih. 

906 Shahih: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4882) dalam Bab At-Tafsit. 


530 Asbabun Nuzul 


berhasil diusirdan dikeluarkan dari Madinah, Mereka diperbolehkan keluar 
membawa unta, perabotan, dan harta-harta mereka selain persenjataan. 
Maka Allah menurunkan ayat berkenaan dengan mereka, “Bertasbih kepada 
Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi,” 


Ayat 5, Firman Allah 8: 
Nan a aa 
KERGE j kao KEB 

(6; JAAN GA 
“Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) 
atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua 


itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan 
kepada orang-orang fasik.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari dan lainya meriwayarkan dari Ibnu Umar bahwasanya 
Rasulullah & membakar kebun kurma milik Bani An-Nadhir dan menebang 
pohonnya yang berada di AL Buwairah. Maka Allah menurunkan ayat, “Apa 
saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang 
kamu biarkan." 

Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad dha'ifdari Jabir, ia mengatakan: 
Rasulullah memperbolehkan kepada para sahabat untuk memotong pohon 
kurma kemudian melarangnya. Mereka lalu mendatangi Nabi & dan 
berkata, Wahai Rasulullah # apakah kami berdosa atas apa yang kami 
potong atau yang kami biarkan?” Maka Allah menurunkan ayat, “Apa saja 
yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu 
biarkan 20 


Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Yazid bin Ruman, ia mengatakan: 
Tatkala Rasulullah & tiba di perkampungan Bani An-Nadhir, orang-orang 
Yahudi Bani An-Nadhir kemudian berlindung di dalam benteng, Rasulullah 
# kemudian memerintahkan untuk memotong pohon kurma dan 


907 Shahih: Al-Hakim (2/283) meriwayatkan dan menshahihkannya serta disepakati oleh Adz- 
Dzahabi. Al-Rurthubi (10/6727) menilai dha'if pernyataan sebagian ulama yang menyatakan 
ayat ini berkenan dengan Bani An-Nadhir, Lihat riwayat-riwayat dari jalur yang berbeda-beda 
menurut Ious Katsir (6/46) 

908 Shahih: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4884) dalam Bab Ar-Tafiir. 

909 Dha' 1: Abu Ya'la (2189) meriwayatkan dalam Musnad-nya. 


Asbabun Nusul 531 


membakarnya. Mereka kemudian memanggil beliau, “Wahai Muhammad, 
sungguh dahulu engkau pernah mencegah perbuatan merusak dan mencela 
orang yang melakukannya. Lantas kenapa engkau menyuruh memotong 
pohon kurma dan membakarnya?” Maka turunlah ayat tersebut. 


Ayat 9, Firman Allah 4: 


L HL AS SPA Ali on BANGSA 2G IA 
£ 


ped dé Lani AAA 
y Kan TR LA en 


IT aai ohe SA A3 AAE an É 


© 3 A Jaan 
“Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman. 
(Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai 
orang yang berhijrah kepada mereka, Dan mereka tiada menaruh keinginan 
dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang 
Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri 
mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan 
itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang- 
vrang yang beruntung.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Zaid bin Al-Asham bahwasanya 
orang-orang Anshar berkata, “Wahai Rasulullah, kami membagi antara kami 
dan saudara kami orang-orang Muhajirin tanah ini menjadi dua bagi 
Rasulullah berkata, “Tidak, akan tetapi kalian penuhilan kebutuhan mereka 
dan kalian bagi hasil (bumi) kepada mereka. Sedangkan tanah itu tetap 
tanah kalian.” Orang-orang Anshar menjawab, “Kami ridha." Kemudian 
Allah menurunkan ayat (Al-Hasyr: 9).** 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan; Seorang 
laki-laki mendatangi Rasulullah 4 kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, 


(5/54) meriwayatkan dalam Tafsir-nya. Al-Qurthubi meriwayatkan dan menuturkan 
'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz berkata, “Bahkan kami akan membaginya 
Muhajirin sedangkan peran kami masih tetap seperti semula.” Orung orang 
Anshar berkata, “Kami richa dan kiani pasrah wahai Rasulullah” Rasulullah & kemudian berdoa, 
“Ya Allah, rahmatilah orang-orang Anshar, anak-anak kaum Anshar, dan cucu-cucu kaum 
Anshar.” 


532 Asbabur Nuzul 


kami tertimpa kesusahan,” Rasulullah kemudian menuju istri-istrinya tetapi 
di sana beliau tidak menjumpai sesuatu. Beliau lalu berkata, “Hendaknya 
seorang laki-laki menjamu orang ini pada malam ini. Semoga Allah 
merahmarinya." Berdirilah salah seorang laki-laki dari sahabat Anshar 
kemudian berkata, “Aku, wahai Rasulullah.” Laki-laki Anshar ini kemudian 
pergi menemui istrinya kemudian berkata, “Ada tamu Rasulullah & 

Janganlah engkau menyimpan sesuatu untuknya.” Istrinya berkata, “Demi 
Allah, aku tidak punya apa-apa selain makanan untuk anak-anak kita.” 
Laki-laki Anshar itu berkata, “Ketika anak-anak ingin makan malam, maka 
tidurkanlah mereka kemudian kamu ke sini dan matikan lampu. Kita lipat 
perut kita malam ini.” Istrinya kemudian melakukan apa yang diperintahkan 


suaminya itu. Keesokan harinya laki-laki Anshar itu menemui Rasulullah 
#. Beliau berkata, “Sungguh Allah takjub atau Allah tersenyum dari 
perbuatan si fulan dan si fulanah." Maka Allah menurunkan ayat, “Mereka 
mengutamakan. (orang-orang Muhaji 


in), atas diri mereka sendiri.” 


Musaddad dalam kitab Musnad-nya dan Ibnul Mundzir meriwayatkan 
dari Abu Al-Mutawakkil An-Naji bahwasanya ada seorang laki-laki Muslim 
yang menuturkan hal serupa. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa yang 
menjamu tamu itu adalah Tsabit bin Qais bin Syammas. Maka turunlah 
ayat tersebut berkenaan dengannya.” 

AL Wahidi meriwayatkan dari jalur Muharib bin Datsar dari Ibnu Umar, 
ia mengatakan: Salah seorang laki-laki sahabat Rasulullah 88 dihadiahi 
kepala kambing. Leki- 
si fulan beserta keluarganya lebih butuh ini daripada kami.” Laki-laki itu 
lalu mengirimkan kepala kambing tersebut kepada saudaranya. Tidak 
henti-hentinya salah seorang dari mereka mengirimkan kepada yang lain 
sehingga kepala kambing itu berputar-putar sampai kepada tujuh rumah, 
sehingga kembali lagi kepada rumah yang pertama. Maka turunlah ayat, 
“Mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri.” 


aki itu kemudian berkata, “Sesungguhnya saudaraku 


91I Shahih. Al-Bukhari (3798) meriwayatkan dalam Bab ALManegih, Muslim (2054) meriwayatkan 
dalam Bab Al-Asrbah. Ibnu Katsir menwayatkan sebagaimana penjelasan sebelumnya. 

912 Al Rurthubi (10/6748) menuturkannya. Dalam riwayat Ibnu Katsir dari Muslim (6/56) disebutkan 
bahwa orang tersebut adalah Abu Thalhah. 

913 Dha'if AL Hakim (2/484) meriwayatkan dar mershahihkannya Sedangkan Ad Deahabi memberi 
catatan; Dalam hadits tersebut terdapat Ubaidillah bin Al-Walid yang para ulama menganggapnya 
dha'if. Lihat Al-Wahidi hlm. 356 dan Al- Ourthubi (10/6748). 


babun Nusul 533 


Ayat 11, Firman Allah &: 


PN Su Serang BAI Bab LA SI 
j 6i Koig Í; Sa TAH E Ann 
YA ta ena pol 


“Apakah kamu tiada memerhatikan orang-orang munafik yang berkata 
kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli Kitab, 
“Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama 
kamu: dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun untuk. 
(menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu 
kamu.” Dan Allah menyaksikan, bahwa sesungguhnya mereka benar-benar 
pendusta.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan; 
Orang-orang dari penduduk Ouraizhah masuk Islam. Di antara mereka 
ada orang-orang munafik. Mereka berkata kepada penduduk An-Nadhir, 
“Sesungguhnya jika kalian diusir niscaya kami pun akan keluar bersama 
kalian.” Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka, “Apakah kamu 
tiada memerhatikan orang-orang munafik...” 


914 Ibnu Karir (6/58) mengatakan; Orang yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan 
para pengikutnya, ketika mereka diutus menemui Bani An-Nadhir maka mereka menjanjikan. 
akan memberikan permlongan. 

Al-Qurthubi (10/6757) menambahkan: Diantara mereka ada Rifa'ah bin Tabur, Aus bin Qaizhi, 
Abdullah bin Nabcal, dan Rifa'ah bin Zaid. 


534 Asbabun Nuzul 


Madaniyyah, Tiga Belas Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 3: 
Kh AGAR AN Gi asia ba 
RESI LIGA EG LKS 


FIS de Ber Ina RA ar < 
LaK sia 3 AG LN GA ESA 
Da 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kemu mengambil musuh-Ku 
dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada 
mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal 
sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, 
mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada 
Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada 
jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian) 

Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada 
mereka, karena rasa kasih sayang, Aku lebih mengetahui apa yang kamu 


915 Al-Qurthubi (10/6773) mengatakan; Surat Mudaniyyah menurut seluruh ulama .... Ada yang 
mengat akan: nama surat itu slaka AI Mummtahtamah kacer dinishatkan kepad perempuan yang 
menjadi sebab turunnya surat itu yaitu Ummi Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'sith yaitu istri dari 
Abdurrahman bin Auf. Dia melahirkan anak bemama Ibrahim bin Abdurrahman. 


Asbabun Nuzul 535 


sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara 
kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan 
yang lurus.” 


Sebab Turunnya Ayat 

'Asy-Syaikhaini meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan: Rasulullah & 
mengutusku, Az-Zubair dan Al-Miadad bin Al-Aswad. Beliau berkata, 
“Pergilah hingga sampai ke kebun Khakh, karena sesungguhnya di sana ada 
seorang perempuan mata-mata yang membawa surat, Ambillah surat itu 
darinya lalu berikanlah kepadaku surat tersebut.” Kami lalu pergi hingga 
sampai di kebun yang dimaksud beliau. Ternyata kami bertemu dengan 
seorang perempuan mata-mata. Kami berkata, “Keluarkanlah surat itu.” 
Perempuan itu berkata, “Aku tidak membawa surat.” Kami berkata, “Engkau 
mengeluarkan surat itu atau kami akan lucuti pakaianmu.” Perempuan 
itu lalu mengeluarkan surat itu dari balik pakaian dalamnya. Kami lalu 
membawa surat itu kepada Rasulullah £$. Ternyata surat itu dari Hathib 
bin Abi Baka'ah yang ditujukan kepada orang-orang musyrik di Makkah. 
Isi surat itu mengabarkan tentang sebagian urusan Nabi #. 

Rasulullah kemudian berkata, “Apa ini wahai Hathih?" Hathih 
menjawab, “Jangan tergesa-gesa menghukumku wahai Rasulullah. 
Sesungguhnya aku memang berhubungan erar dengan orang-orang Ouraisy 
tetapi uku bukan bagian dari mereka, Orang-orang yang bersamamu dari 
kalangan Muhajirin, mereka ini memiliki kerabat, keluarga dan harta yang 
perlu dijaga di Makkah. Aku ingin seandainya aku tidak bisa menjaga 
mereka, maka aku perlu bantuan orang-orang yang mau menjaga kerabatku. 
Aku melakukan hal ini bukan karena kafir atau murtad dari agamaku, juga 
bukan karena ridha dengan kekufuran.” Nabi & kemudian berkata, “Dia 
berkata benar.” Berkenaan dengan hal tersebut maka turunlah surat ini, 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan 
musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka 
(berita-berita Muhammad) , karena rasa kasih sayang.” 


Ayat 8, Firman Allah 4: 
eA e NB LARA Ke Sy ne G 
a KE IRI pi KA 


916 Shahih; Mutcafag Alaihi. Al-Bukhari (3007) meriwayatkan dalam Bab Al-ihad dan Muslim dalam 
Bah FiF adhai! Ash-Shahabah. Lihat pula hadits ini secara panjang lebar dalam Ibnu Katsir (6/66-68). 


536 Asbabur Nuzul 


Wi LA (3 AL Aa 45 Jaa 


“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
Orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berlaku adil." 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, ia mengatakan: 
Ibuku datang kepadaku dengan perasaan senang hati. Aku lalu bertanya 
kepada Nabi &, apakah aku perlu menyambung silaturrahmi kepadanya?” 
Beliau menjawab, “Ya.” Maka Allah menurunkan ayat, “Alloh tiada melarang 
kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama." 

Ahmad, Al-Bazzar, dan Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkan, 
dari Abdullah bin Az-Zubair, ia mengatakan; Marilah datang menemui 
anaknya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Abu Bakar pernah menikah 
dan menceraikannya pada zaman Jahiliyyah. Oatilah lalu datang dengan 
membawa hadiah-hadiah. Asma menolak pemberian hadiah-hadiah 
tersebut atau Asma langsung masuk ke dalam rumahnya hingga mengutus 
Aisyah untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah 88. Aisyah lalu 
mengabarkan kepada Asma bahwa Rasulullah memerintahkan kepadanya 
untuk menerima hadiah-hadiah tersebut dan memasukkan ibunya tersebut 
ke dalam rumahnya. Maka Allah menurunkan ayat, “Allah tiada melarang 
kamu unuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama." 


Ayat 10, Firman Allah #4: 
Ka ALE Dana 2 2 par GK 
A AE ME sn 
San yuan Setan 
Pat Gien JR tan KA AN 
917 Shahih: Diriwayatkan Al-Bukhari (5979) dalam Bab Al-Adab. 


Asbabun Nuzul 537 


as AG 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) 
mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka: maka jika kamu 
telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah 
kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. 
Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada 
halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka 
mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka 
apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap 
berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan 
hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka 
meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang 
ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 


Bijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

'Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Al-Miswar dan Marwan bin Al- 
Hakam, bahwasanya Rasulullah # ketika melakukan perjanjian dengan kaum 
kafir Quraisy pada saat perjanjian Hudaibiyah, maka ada beberapa perempuan 
beriman yang datang kepada beliau. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai 
Orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan- 
berempuan yang beriman,” hingga firman-Nya, “Dan janganlah kamu tetap 
berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.” 

'Ath-Thabarani meriwayatakan dengan sanad dha'if dari Abdullah bin 
Abi Ahmad, ia mengatakan, Ummi Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu'aith 
berhijrah ke Al-Hudnah. Kemudian kedua saudaranya ikut keluar yaitu 
Ammarah bin Uqbah dan Al Walid bin Uqbah. Keduanya lalu menemui 
Rasulullah # dan mengatakan kepada beliau untuk mengembalikan 
Ummi Kultsum kepada mereka. Allah lalu membatalkan perjanjian antara 
Rasulullah dengan orang-orang musyrikin, khususnya terhadap para wanita. 
Allah melarang mengembalikan wanita tersebut kepada orang-orang 
musyrik. Maka Allah menurunkan ayat ujian.” 


918 Shahih: Al-Bukhari (2734) meriwayatkan dalam Rabi Asy-Syurut 
919 Dha'if: Al-Haitsami (7/123) dalam Al-Majwa' dan dinisbatkan kepala Ath- Thabarani. la 
mengatakan: Di dalamnya ada perawi bernama Abdul Aziz bin Imran yang termasuk dha'if. 


538 Asbabur Nuzul 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yazid bin Ahi Hubaih bahwasanya 
ia mendengar ayat tersebut turun berkenaan dengan Umaimah binti Bisyr 
yang menjadi istri dari Abu Hassan Ad-Dahdahah. 

Diriwayatkan dari Mugatil bahwasanya seorang perempuan bernama 
Sa'idah sebelumnya menjadi istri Shaifi bin Ar-Rahib yang masih musyrik 
dan termasuk penduduk Makkah. Shaifi lalu datang pada zaman perjanjian 
Hudaibiyah. Orang-orang kemudian berkata, “Kembalikanlah ia kepada 
kami.” Maka turunlah ayat tersebut. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwasanya ayat itu turun ketika 
ia berada di tanah bawah Hudaibiyah. Nabi & melakukan perdamaian 
dengan orang-orang musyrik dengan catatan bahwa orang yang datang 
kepada beliau, maka akan dikembalikan kepada mereka. Ketika datang 
para wanita, maka turunlah ayat tersebut, 

Ibnu Mani' meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan: Umar bin Al-Khaththab masuk Islam, sementara 
istrinya masih tertinggal bersama orang-orang musyrik. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) 
dengan perempuan-perempuan kafir.” 


Ayat 11, Firman Allah 4: 


Para tra 
Sa LN RE 


8 KI sa Kas 
Ob AAA ENG AS 


“Dan jika seseorang dari Istri-isrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu 
kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang yang 
lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. Dan bertakwalah 
kepada Allah Yang kepada-Nya kamu beriman.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim dari Al-Hasan tentang firman Allah 3, “Dan jika 
seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir.” Ia mengatakan, Ayat 
tersebut turun berkenaan dengan Ummu Al-Hakam binti Abu Sufyan yang 


920 Semua riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Qurthubi (10/6784-6785) Ibnu Katsir (6/74) meringkas 
dengan menuturkan Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Murai. ia juga menuturkan tentang 
Zainab binti Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam yang bersama dengan suaminya Al-Ash bin 


Asbabun Nund 539 


murtad kemudian dinikahi oleh seorang laki-laki dari Tsagif. Sedangkan 
tidak ada perempuan pun yang murtad selainnya.”! 


Ayat 13, Firman Allah 4: 


Sean saé Lab up TI NAN AN Gb 


© P s S 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penulongmu 
kaum yang dimurkai Allah, sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap 
negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur 


berputus asa.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, dari Muhammad, 
dari Ikrimah dan Abu Sa'id, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan; Dahulu 
Abdullah bin Umar dan Zaid bin Al-Harits memiliki sahabat karib dengan 
laki-laki Yahudi. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. "92 


921 Al-Qurthubi (10/6793) menuturkan dan menambahkan: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas; Mereka 
adalah enam orang perempuan yang kembali kepada Islam dan mereka bertemu dengan erang. 
orang musyrik. Keenam perempuan itu adelah istri dari orang-orang mukmin yang berhijrah ke 
Madinah. Mereka adalah Ummu ALI lakim binti Abu Sufyan, Fathimah binti Abi Umayyah bin 
Al-Mughirah, Baru” binti Uqbah, Abah binti Abdul Uzza, Ummu Kultsum binti Jarwal, dan 
Syahbab inci Ghailan. Ibnu Kasir (6/75-75) menucurkannya dengan latezh yang hampir serupa. 

922 Al Durthubi (10/6799! mengatakan; Mereka adalah crans-ccang Yahudi, Nasrani, dan munafik. 
Sedangkan orang-orang takir dari kuum Muslimin mengabarkan kepada orang-orang Yahudi 
tentang kabar orang-orang Muslim dan bersilaturrahmi dengan mereka. Orang-orang Yahudi lalu 
memberikan hasil kebun mereka kepada orang-orang Muslim dan hal tersebut kemudian dilarang. 
Lihat Ad Dur Al-Monssur (6/234). 


540 Asbabur Nuzul 


Madaniyyah, Empat Belas Ayat 


Ayat 1 dan 2, Firman Allah 4: 


OI KM KALA 
4 


Persi NA NG 


“Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada 
di bumi: dan Dia-lah Yong Maha Perkasa lagi Maka Bijaksana. Hai orang- 
orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan upa yang tidak kamu 


perbuat?” 


Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya 
dari Abdullah bin Salam, ia mengatakan, Kami duduk-duduk bersama 
sekelompok orang dari sahabat Rasulullah £, kemudian kami saling 
mudzakarah (saling mengingatkan). Kami berkata, “Seandainya kami 
mengetahui amalan yang paling dicintai Allah, maka kami akan 
mengamalkannya.” Maka Allah menurunkan ayat, “Bertasbih kepada Allah 
apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi; dan Dia-lah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hai orang-orang yang beriman, mengapa 
kumu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?" Rasulullah $ kemudian 
membaca surat itu hingga khatam. 


923 Al-Qurthubi (10/6801) mengatakan bahwa surat ini adalah Sura: Madaniyyah menurut seluruh 


ulama. 


Asbabun Nuzul 541 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang hadits serupa.” 


Ayat 10, Firman Allah 3: 
Oki AA 


“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu 
perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Abu Shalih, ia mengatakan: Para sahabat berkata, 
“Seandainya kami mengetahui amal yang paling dicintai Allah 44 dan 
paling afdhal (utama). Maka turunlah ayat, “Hai orang-orang yang beriman, 
sukakah kamu Aku tunjukkan suatu pemiagaan yang dapat menyelamaikanmu 
dari adzab yang pedih?” maka mereka membenci jihad, maka turunlah ayat, 
“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang 
tidak kamu kerjakan?” (Ash-Shaff: 2) 

Diriwayatkan oleh Abi Hatim, dari jalur Ali, dari Ibnu Abbas dengan 


hadits serupa.” 


Diriwayatkan dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula 
oleh Ibnu Jarir dari Adh-Dhahhak, ia mengatakan: Turun ayat, “Wahai 
orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak 
kamu kerjakan?” (Ash-Shaft: 2) turun berkenaan dengan orang-orang yang 
berkata-kata tentang perang, akan tetapi tidak pernah melakukannya, baik 
memukul, menusuk, ataupun membunuh. 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Mugatil bahwa ayat ini (Ash- 
Shafi: 2) turun di waktu kaum Muslimin mundur terdesak pada perang 


Uhud.” 
E 11, Firman Allah 4: 


KA Kalih KA A jana nas Peng a 


924 Shahih: Ar-Tirmidti (2390) meriwayarkan dalam Bah Ar-Tafsir, AH Takim (1/69) meriwayatkan 
dalam kitab Al-Mustadrak. Sedangkan yangdiriwayatkanoleh Ibnu Jarir (28/55) adalah memiliki 
ia (cacat). Lihat hal tersebut dalam kirab Fath Al-Bari (10/269) karya Ibnu Hajar. Di dalamnya 
ada perincitan mengenai riwayat riwayat tersebut. Lihat Al-Qurthubi (10/6801) dan Ibnu Katsir 
(635 

925 Ibnu Katsir menyebutkan seluruh riwayat (6/98-89). A-Dur ALManisur (6/236). AlDunhuhi 
(10/6810) mengatakan, Muqaril berkata, "Ayat ini turun kepada Utsman bin Mazh'un.” 

926 Lihat Al-Ourthubi sebelumnya, Ibnu Katsir sebelumnya, Ad-Dur Al-Mantsuz (6/237). 


542 Asbabur Nuzul 


“(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan 
Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu 
Mengetahui.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair bahwa ketika turun ayat, “Hai 
orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu pemiagaan 
yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih?” (Ash-Shaff: 10) kaum 
Muslimin berkata, “Sekirannya kami tahu apa yang dimaksud dengan 
perniagaan (tijarah) itu, pasti kami akan ikut serta memberikan harta benda 
dan keluarga.” Maka Allah menurunkan ayat, “(Yaitu) kamu beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah 
yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” 


Asbabun Nuzul 543 


Madaniyyah, Sebelas Ayat 


Ayat 11, Firman Allah &: 


Pa e sur Ker CA La, 4 Tega tf WA 
Ke Ga Ja Cah BA NASA A ARA 
e BAE KERA Ba a rta 

Wang AN GE S3 se a 

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar 
urtik manja kepadanya den'merekatinggalkan: kamu. sedang berdiri 


(berkhutbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada 
permainan dan perniagaan” , dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani (Al-Bukhari & Muslim), dari 
Jabir, ia mengatakan, bahwasanya ketika Rasulullah $ berkhutbah pada 
hari Jumat, datanglah kafilah yang membawa dagangan. Orang-orang 
yang mendengarkan khutbah keluar untuk menyambut rombongan 
kafilah tersebut, sehingga hanya tinggal dua belas orang saja yang duduk 
mendengarkannya. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan apabila mereka 
meliha perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya 
dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).”92 


Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Jabir, ia mengatakan; bahwa apabila 
gadis-gadis yang menikah, berlangsunglah keramaian dengan seruling dan 


927 Al-Qurthubi (10/6815) mengatakan, surat Madaniyyah menurut seluruh ulama. 
928 Shahih: Muttafag Alaihi: Al-Bukhari (036) dalam Bab Al-Jumu'ah, Muslim (863) pada Bab Al- 


Jumat: 


544 Asbabur Nuzul 


alat musik lainnya. Sehingga orang-orang tersebut pergi melihat keramaian 
itu dan meninggalkan Rasulullah saw. yang sedang berdiri berkhurbah di 
atas mimbar, Maka turunlah ayat ini (Al-Jumu'ah: 11). 

Bahwasanya turunnya ayat ini berkenaan dua peristiwa secara 
bersamaan. 

Disebutkan bahwa ayat ini (Al-Jumu'ah: 11) turun berkenaan dengan 
kedua peristiwa itu. 

Ibnu Mundzir meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari 
Jabir, yang menyebutkan kisah pernikahan dan datangnya kafilah secara 
bersamaan. Hadits ini diriwayatkan melalui satu jalan dan Disebutkan 
bahwa ayat ini (AlJumw'ah: 11) turun berkenaan dengan kedua peristiwa 
itu 9 


079 Al-Qurihubi menyebutkan dua riwayat (10/6833-6834) ditambahkan hwa perniagaan tersebut 
milik Dihyah Al-Kalbi. Dan Ibnu Katsir berkata, “Ketika Rasulullah 8 berkhurhah pada hari Jumat, 
maka datanglah kafilah perniagaan... 


babun Nusul 545 


Madaniyyah, Sebelas Ayat 


Ayat 5, Firman Allah 46: 


at pk KA 


peh Aas Bat KI 


HENNA KU Js 
Os Aa Ae ses 

paca Boh 
“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (beriman), agar 


Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka mereka 
dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri,” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Dikatakan 
kepada Abdullah bin Ubay, “Seandainya engkau datang kepada Nabi #5 
kemudian beliau memintakan maaf kepadamu.” Abdullah lalu membuang 
mukanya. Maka turunlah ayat, “Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
“Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan empuman bagimu, mereka 
membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka 
menyombongkan diri.” Ibnul Mundzir meriawayatkan dari Ikrimah dengan 


hadits yang serupa.” 


930 AL Rurchubi (10/6844) mengatakan surar ini Surac Madaniyah menurur semua ulama 

981 Ibnu Katsir (5/102) mengotakan: Hal tersebut dik arakan setelah Abdullah bin Salul mengatakan 
sesuatu seusai Perang Uhud. 
Lihat Al Ourthubi (10/6850). Di dalam riwayat itu juga disebutkan tentang Perang Bani Al- 
Mosthalig, Riwayat yang ada pada Ibnu Katsir dan Al Ourthubi sangatlah panjang. 


546 Asbabur Nuzul 


Ayat 6, Firman Allah 4: 
KA Bae A a ra LA San Da 
Pn Nad SAKA sadi ya 
Lab NGA sa TA YA 
“Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampuman atau tidak kamu 


muntakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka; 
sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Urwah, ia mengatakan: Tatkala turun ayat, “Kamu 
memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka 
adalah sama saja). Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh 
puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka.” 
(At-Taubah: 80) Nabi & berkata, “Aku akan menambahinya lebih dari tujuh 
puluh kali.” Maka Allah menurunkan ayat, “Sama saja bagi mereku, kamu 
mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah 
tidak akan mengampuni mereka; sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang fasik.” 

Diriwayatkan dari Mujahid dan Qatadah riwayat yang serupa. 

Diriwayatkan dari ALUfi dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Tatkala 
turun ayat 80 dari surat Al-Bara'ah, Nabi & bersabda, “Aku mendengar 
bahwa sungguh akan diringankan kepadaku tentang mereka. Maka demi Allah, 
sungguh aku akan memintakan ampunan lebih dari tujuh puluh kali. Semoga 
Allah mengampuni mereka.” Maka turunlah ayat tersebut.” 


Ayat 7 dan 8, Firman Allah 4: 
bis SEA yan La AAN y 
LORTE] Gal iS eA oiia 
KINGA ANA Aan 
OB Ha IS Sail al Tali 


952 Lihat Ad-Dson Al Mantsur (6/248). 


Pa 
La ana 


Asbabun Nuzul 547 


“Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang Ansar), 
“Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) 
yang adadi sisi Rasulullah supaya mereka bubar (meninggalkan Rasudloh).” 
Padahal kepunyaan Alluh-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang- 
orang munafik itu tidak memahami. Mereka berkata, “Sesungguhnya jika 
kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir 
orang-orang yang lemah daripadanya.” Padahal kekuatan. itu hanyalah bagi 
Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang 
munafik itu tiada mengetahui." 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, ia mengatakan; Aku 
mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada para sahabatnya, 
“Janganlah engkau memberikan perbelanjaan kepada orang-orang yang 
ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar. Sesungguhnya jika kita telah 
kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang- 
orang yang lemah daripadanya.” 


Perkataan itu lalu disampaikan kepada pamanku. Pamanku lalu 
menyampaikannya kepada Nabi #8. Nabi & kemudian memanggilku 
dan aku menceritakan apa yang terjadi kepada beliau. Rasulullah #& 
kemudian mengutus seseorang untuk menemui Abdullah bin Ubay dan 
para sahabatnya, Mereka kemudian bersumpah atas ucapannya dan 
mendustakan perkataanku. Ternyata beliau kemudian membenarkan 
perkataan mereka sehingga aku merasa sesuatu yang belum pernah aku 
rasakan sebelumnya. Aku lalu duduk di rumah. Pamanku kemudian berkata, 
“Tidak ada yang engkau kehendaki selain hal itu mengakibatkan Rasulullah 
& mendustakanmu dan membencimu.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Ketika datang orang-orang munafik kepadamu. ..” Rasulullah & lalu mengutus 
seseorang kepadaku kemudian membacakan ayat tersebut. Utusan itu lalu 
berkata, “Sesungguhnya Allah telah membenarkanmu.”" 


Ada pula jalur periwayatan yang jumlahnya sangat banyak. Disebutkan 
bahwa peristiwa itu terjadi pada saat perang Tabuk dan turunnya ayat 
tersebut adalah pada malam hari. 


933 Shahih: Al-Bukhari (4204) meriwayatkan dalam Bab Ar Tafsir. 

934 Hadits beserta seluruh riwayatnya bersumber dari Tonu Katsir (6/101-106). Dia mengatakan; 
Sesungguhnya ayat itu turun setelah Perang Al-Muraisi', bukan setelah Perang Tabuk. Inilah 
pendapat yang lebih shahih. 

Saya katakan; Sebab surat yang turun setelah Perang Tabuk adalah At-Taubah, bukan Ak Munafigun. 


548 Asbabur Nuzul 


Madaniyyah, Delapan Belas Ayat 


Ayat Nomot 14, Firman Allah 4g: 
pa E A So 
bae TT K S Sa aa 


pai ogre Ex > gi 
Ef 935 1855, AS o an 5k hy 


Ots 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-isrimu dan 
anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta 
mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan serta menshahihkannya 
dari Ibnu Abbas, dia mengatakan; Ayat ini, “Sesungguhnya di antara istri- 
istrimu dem anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah 
kamu terhadap mereka.” Turun berkenaan dengan sekelompok penduduk 
Makkah yang masuk Islam, sedangkan istri dan anak-anak mereka tidak 
mau diajak berhijrah. Mereka lalu menuju kota Madinah. Setelah sampai 


di sana, mereka menemui Rasulullah & dan melihat bahwa orang-orang 


935 ALurthubi mengatakan; Surat Madeniyyah menurut pendapat mayoritas ulama. Diriwayatkan 
dari Ibnu Abbas bahwa Surat At- Taghabun diturunkan di Makkah kecuali beberapa ayat terakhir 
yang diturunkan di Madinah berkenaan dengan Auf bin Malik Al-Asyyai 


Asbabun Nuzul 549 


sudah memahami agama. Mereka lalu berniat untuk menghukum anak dan 
istrinya yang enggan diajak berhijrah. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan 
jika kamu memaafkan dan tidak memarahi.” 

Ibnu Jarit meriwayatkan dari Atha` bin Yasar, dia mengatakan: 
Keseluruhan surat At-Taghabun turun di kota Makkah kecuali ayat-ayat 
berikut ini “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu. 
dan anak-anakmu...” Turun berkenaan dengan Auf bin Malik Al-Asria'i. 
Dia adalah orang yang memiliki keluarga dan anak. Ketika Auf hendak 
berperang maka keluarga dan anaknya menangisinya sehingga dia merasa 
sedih. Mereka berkata, “Kepada siapa engkau akan menitipkan kami?” Auf 
pun menjadi sedih dan akhirnya tidak jadi berangkat berperang. Maka 
turunlah ayat ini dan ayat-ayat lainnya hingga akhir surat At-Taghabun, 
dan semuanya turun di Madinah.” 


Ayat 16, Firman Allah 45: 
Ie GN NG A NA Flu Ga 
a pana Sai 
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan 
dengarlah serta taailah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. 
Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah 
orang-orang yang beruntung.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan; 
Tatkala turun ayat, “Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa." 
Maka hal itu membuat orang-orang memberatkan amal hingga kaki 
mereka bengkak-bengkak dan wajah mereka memar-memar. Maka 
Allah menurunkan keringanan kepada orang-orang Muslim ayat, “Maka 
bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.”8 


936 Shahih: At-Tirmidzi (3317) meriwayatkan dalam Bab At Tafar.Ia mengatakan: Hadits ini shahih 
basan. Al-Hakim (2/490) jage meriwayotkannya, is mengatakan; Hadits ini shahih dan disepakati 
Adi-Deahabi. Lihat Ibnu Katsir (6/111). 

937 Dua riwayat tersebut ada pada Al-Qurthubi (10/6365). 

938 Ibnu Katsir (5/112) dan Al-Qurthubi (10/6869). 


550 Asbabur Nuzul 


Madaniyyah, Dua Belas Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 8: 


y PA T a 
akal aah Grás SAR AA 

apa a Da 
TAN hi a 


SA KUA KA 
OF ÄM REA A NG 
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isiri-iswimu, maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iduhnya 
(yang wajar) dan hicunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah 
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa 
yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat 
lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah 
mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Abdun Yazid 
yaitu Abu Rukanah menceraikan istrinya Ummu Rukanah. Setelah itu ia 


959 Al-Qurthubi (10/6873) mengatakan: Surat Madaniyyah menurut pendapat seluruh ulama, 


Asbabun Nuzul 551 


menikah dengan wanita lain dari kabilah Muzayanah. Ummu Rukanah 
lalu datang menghadap Rasulullah 48 dan berkata, Wahai Rasulullah, 
ia (suamiku) tidak menghendaki ini melainkan karena si rambut itu 
(perempuan itu). Maka turunlah ayat, “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan 
istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) idahnya (yang wajar)" 

Adz-Dzahabi mengatakan; Sanadnya sangat lemah dan riwayat itu 
salah. Abdun Yazid tidak pernah masuk Islam.“ 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Anas, ia 
mengatakan; Rasulullah # menceraikan Hafshah, Hafshah lalu pulang ke 
rumah kelurganya. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai Nabi, apabila kamu 
menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu 
mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)” 

Dikatakan kepadanya, “Rujuklah kepadanya karena ia adalah wanita 
yang rajin puasa dan rajin shalat malam.” 


Ibnu Jarir meriwayatkan hadits ini dari Qatadah secara mursal. 

Ibnul Mundzir juga meriwayatkan dari Ibnu Sirin secara mursal. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mugatil tentang firman-Nya, “Hai 
Nabi, apabila kamu menceraikan isri-istrimu.” Mugatil mengatakan: Saya 
mendengar bahwa ayat itu turun berkenaan Abdullah bin Amru bin Al- 
Ash, Thufail bin Al-Harits, dan Amru bin Sa'id bin Al-Ash.”' 


Ayat 2, Firman Allah 3: 


DA galih Bam Dia BI TU GR 


S a Bh P BARA AK gi Ai 


DEAR GA Lah 


940 Dha (lemah ): AT akim (2/533) menjelaskan sebah kedha'fannya dalam A-Mushannaf. 

941 Ad-Durr AlMantsur (6/229) dan Al Durthubi (10/6873). 

942 Al-Qurthubi (10/6574) menambahkan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Abdullah bin 
Umar yang menceraikan istrinya yang sedang heid, Ia menjatuhkan satu talak. Rasulullah kemudian. 
memerintuhkannya untuk rujuk dm menahannya hingga istrinya itu suci, haid kemudian suci lai. 
Apabila kanu memanyingin menceraikannya cersikanah keikataseisebelumkamu terstuluh 
dengannya...” Orang yang melakukan hal yang samaadalah Ibnu Umar, Utbah bin Ghazwan, Abdullah 
bin Amru, dan Amru bin Said bin Al-Ash, Lihat: Ad-Dter AL Mansur(6/ 14-115), 


552 Asbabur Nuzul 


“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka 
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan 
kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang 
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa 
kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke kar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, ia mengatakan: Ayat “Barangsiapa 
yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke 
luar.” Turun berkenaan dengan laki-laki dari Asyia' yang miskin dan 
memiliki banyak anak. Dia mendatangi Rasulullah @ dan bertanya 
kepada beliau, maka beliau menjawab, “Bertakwalah kepada Allah dan 
bersabarlah." Tidak lama kemudian datanglah anaknya yang melarikan diri 
dari musuh dengan membawa kambing. Laki-laki tersebut lalu mendatangi 
Rasulullah # dan mengabarkan tentang peristiwa yang dialaminya. Beliau 
lalu berkata, “Makanlah itu.” Maka turunlah ayat tersebut. 

Adz-Dzahabi mengatakan: Hadits munkar. 

Ada pula yang menguatkannya. 

Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari Salim bin Abu Al-Ja'd. As- 
Suddi menamakan laki-laki ini dengan Auf Al-Asyja'i. 

Al-Hakim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan ia menamakannya 
seperti itu. 

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari 
Ibnu Abbas, ia mengatakan: Auf bin Malik Al-Asyja'i datang dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ditawan oleh musuh, sedangkan 
ibunya mengeluhkannya. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?” 
Beliau berkata, “Aku perintahkan kepadamu dan kepada istrimu untuk 
memperbanyak ucapan La Haula wa La Duwwata la Billah (Tiada daya 
dan kekuatan kecuali hanya milik Allah).” Istri dari laki-laki itu kemudian 
berkata, “Ya, aku akan melaksanakan apa yang engkau perintahkan 
kepadaku.” Keduanya lalu memperbanyak bacaan itu. Akhirnya musuh 
anaknya itu menjadi lalai schingga anak tersebut kemudian mengambil 
kambing milik musuhnya. Anak itu lalu membawa kambing tersebut 
kepada ayahnya, maka turunlah ayat, “Barangsiapa yang bertakwa kepada 
Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.” 


943 Dha'if jiddan (lemah sekali). Lihat penjelasan sebelumnya. Lihat Ibnu Katsir (6/117-118). 
Disebutkan bahwasanya riwayat-riwayat tersebut mursal. Lihat Al-Ourthubi (10/6886). 


Asbabun Nuzul 553 


Al-Khathih meriwayatkan dalam kitab Tarikh-nya dari jalur Juwaihir, 
dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas. 
Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari jalur lain yang dha'if. 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain yang mursal, 


Ayat 4, Firman Allah 3: 
alaa GMT a Ba Pei an Se 
KE SERA SI Ol NG ox ono Ga Sah Ah 


ane serr age aa 


FAR Rd HAJI SS SA Ah yadi 


O PAN Jk Foo 
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) 
maka iddah mereka adalah tiga bulan: dan begitu (pula) perempuan- 
berempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, 
waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. 
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan 
baginya kemudahan dalam urusannya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir, Ishag bin Rahawaih, Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan 
dari Ubay bin Ka'ab, ia mengatakan; Tatkala ayat dalam Surat Al- 
Bagarah turun mengenai sejumlah golongan perempuan, maka orang- 
orang mengatakan; Masih ada sejumlah golongan perempuan yang belum 
dituturkan yaitu yang masih kecil, yang sudah tua, dan sedang mengandung. 
Maka divurunkanlah ayat, “Dan perempuen-perempuan yang tidak haid lagi 
(monopawse).” Hadits ini shahih sanadnya.” 

Mugatil meriwayatkan dalam Tafsir-nya hahwasanya Khallad bin Amru 
bin Al-Jamuh bertanya kepada Nabi # tentang iddah dari perempuan yang 
tidak haid. Maka turunlah ayat tersebut.” 


944 Shahih: Al-Hakim (2/534) meriwayatkan dan menshahihkannya serta disepakati Atz-Phahahi 
Lihat Ibnu Katsir (6/119) dan Al-Qur:hubi (10/6888) dan penanya tidak disebutkan namanya. 
945 Lihat: Al-Baihaqi (7/414) dalam Ad Dala'idan Ibnu Jarir (28/19). 


554 Asbabun Nuzul 


Madaniyyah, Dua Belas Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 8: 


AH 


Di Tea Ki NG CAN 


“Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya 
bagimu: kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha 
Pengampun lagi Muha Penyayang.” 
Sebab Turunnya Ayat 
Al-Hakim dan An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad shahih dari 
Anas bahwasanya Rasulullah # memiliki budak perempuan, dan beliau 
berhubungan badan dengannya. Namun Aisyah dan Hafshah tidak henti- 
hentinya memperingatkan beliau sehingga beliau akhirnya mengharamkan 
budak perempuan itu untuk beliau. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai 
Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya 
bagimu. 
Ayat 2, Firman Allah 35: 


ORA Kn Ke Eni 


946 Shahih: Al-Hakim (2/535) meriwayatkannya dan mengatakan: Hadis ini shahih menurut syara: 
Muslim dan disepakati oleh Ads-Drahahi. 


Asbabun Nuzul 555 


“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan 
diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Adh- Dhiya" meriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah dari hadits Ibnu 
Umar dari Umar, ia mengatakan; Rasulullah & berkata kepada Hafshah, 
“Janganlah mengabarkan kepada siapa pun bahwasanya Ummu Ibrahim 
(Mariyah) haram bagiku." Maka beliau tidak pernah mendekati Mariyah 
hingga Hafshah mengabarkan kepada Aisyah. Maka Allah menurunkan 
ayat, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan 
diri dari sumpahmu.” 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad dha'if dari hadits Abu 
Hurairah, ia mengatakan: Rasulullah #8 masuk dengan membawa Mariyah 
yang menjadi tawanan perangnya ke rumah Hafshah. Hafshah lalu datang 
dan menjumpai beliau bersama Mariyah. Maka Hafshah berkata, “Wahai 
Rasulullah, kenapa harus rumahku dan bukan rumah istri-istrimu?” Beliau 
berkata, “Wahai Hafshah, sesungguhnya ie (Mariyah) haram bagiku untuk 
menyentuhnya. Simpanlah berita ini karena aku.” Maka Hafshah keluar 
rumah hingga sampai ke tempat Aisyah dan mengabarkan hal tersebut 
kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai Nabi, mengapa kamu 
mengharamkan...” (At-Tahrim: 1)8 


Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan; Turunlah ayat, “Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa 
yang Allah menghalalkannya bagimu." (At-Tahrim: 1) berkenaan dengan 
perempuan tawanan Rasulullah 4 

Ath-Thabarani meriwayat dengan sanad shahih dari Ibnu Ahbas, ia 
mengatakan: Rasulullah & minum madu di tempat Saudah. Kemudian 
beliau masuk ke tempat Aisyah. Aisyah berkata, “Aku mencium bau tidak 
sedap darimu.” Kemudian beliau masuk ke tempat Hafshah. Hafshah 
mengatakan sama seperti yang dikatakan Aisyah. Kemudian beliau 


947 Adh-Dhiya' meriwayatkan dalam kitab Al Mukhtureh. 

948 Dha il: Al-Haiisami (7/127) meriwayatkan dalam Al-Mujme' dan menisbatkan kepada Aih- 
“Thabarani dalam Al-Ausath dari jalur Musabin Ja'far bin Abi Katsir dari pamannya. Ad:-Diahabi 
mengatakan: 1a adalah orang yang majhul (tidak diketahui) dan riwayatnya gugur, 


556 Asbabur Nuzul 


berkata, “Aku menyangka bahwa itu sebab minuman yang aku minum 
di tempat Saudah. Demi Alleh, aku tidak akan pernah meminumnya 
lagi.” Maka turunlah ayat, “Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa 
yang Allah menghalalkannya bagimu.” Hadits ini memiliki penguat dalam 
Ash-Shahihain. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, Ayat tersebut ada 
kemungkinan berkenaan dengan dua sebab secara bersamaan.” 

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abdullah bin Rafi, ia mengatakan: 
Aku bertanya kepada Ummu Salamah tentang ayat berikut ini, “Hai Nabi, 
mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu." 
Ummu Salamah berkata, “Dahulu aku memiliki satu wadah berisi madu 
putih. Nabi & sering mencicipinya dan beliau sangat menyukainya. 
Kemudian Aisyah berkata kepada beliau, “Lebah itu menghisap arfuth 
(buah-buahan yang berbau busuk). Sehingga beliau mengharamkannya. 
Maka turunlah ayat ini! 

ALHarits bin Usamah meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Aiayah, 
ia mengatakan, Tatkala Abu Bakar bersumpah untuk tidak menginfakkan 
hartanya kepada Misthah, maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya 
Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari 
sumpahmu.” Maka Abu Bakar kembali memberi nafkah kepada Misthah, 
Hadits ini gharib jiddan menurut sebab turunnya ayat. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan: Ayat 
ini, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya 
bagimu." turun berkenaan dengan perempuan yang menghibahkan dirinya 
kepada Nabi $. Hadits ini gharib sedangkan sanadnya dha'if” 


Ayat 5, Firman Allah 8: 
Op 0 


E RE 


949 Hadis shahih. Diriwayatkan oleh Al-Haitsami (7/127) dalam Al-Majma' dan dinisbatkan kepada 
Ath-Thabrani. Dia mengatakan bahwa para perawinya adalah perawi shahih. 

950 Penguat itu ada diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5266) dalam Bab Ath-Thelak dan Muslim (1474), 
dalam Bab Ath-Thalak dari Umur 4. 

951 Thalaga Mme Saad (3/170). 

952 Liha Ibnu Katsir (6/127-131) dalam seluruh riwayat, sebagiannya diriwayatkan oleh Al-Qurtbubi 
(1016963-6905). 


Asbabun Nuzul 557 


“Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti 
kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, 
yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang 
berpuasa, yang janda dan yang perawan.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Sebab turunnya ayat ini sudah disebutkan sebelumnya yaitu perkataan 


Umar dalam surat Al-Baqarah.’ 


Surat Al-Baqarah, An-Nisa", dan tempat lainnya dalam Al-Qur'an. 


558 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Lima Puluh Dua Ayat 


Ayat 2, Firman Allah 3: 
se eh ae Bun 
LO panah kasi 
“Berkat nikmat Tuhanmu, kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Jarir, dia mengatakan: Dahulu 
orang-orang mengatakan tentang Nabi & bahwa beliau adalah orang 
gila kemudian beliau adalah setan. Maka turunlah ayat, “Berkat nikmat 
Tuhanmu, kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila." 


Ayat 4, Firman Allah 45: 


PRTA 


OEH 
“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Ad-Dala il dan Al-Wahidi dengan 
sanadnya yang diriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan; Tidak ada seorang 
pun yang memiliki akhlak lebih baik daripada Rasulullah $. Tidak pernah 
seorang pun dari sahabat maupun keluarga beliau ketika mengundang beliau, 
melainkan beliau akan mengatakan, “Labbaik (Aku penuhi undanganmu).” 
Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya kamu benar- 
benar berbudi pekerti yang agung.” 


Asbabun Nuzul 559 


Ayat 10, 11, dan 13, Firman Allah 3: 


KO Pena = AJE ga Ie FE, 


“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, 
yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur jinah.” (Ayat 10 
&11) 


KO PE Nan Ji 


= 


“yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya," (Ayat 13) 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi tentang firman Allah 
36, “Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina." 
Bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syuraiq. 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Al-Kalbi dengan hadits yang serupa. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan: Ayat 
tersebut turun berkenaan dengan Al-Aswad bin Abdu Yaghuts.** 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Ayat 
yang turun kepada Nabi #, “Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang 
banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari 
menghambur fitnah.” (Al-Qalam: 10-11) kepada Nabi 88, dan kami belum 
mengetahuinya hingga setelahnya turun ayat, “yang kaku kasar, selain dari 
itu, yang terkenal kejahatannya,” (Al-Qalam: 13) Maka kami mengetahui 
dari beliau bahwa orang yang dimaksud memiliki tanda binatang seperti 
tanda binatang kambing??? 


Ayat 17, Firman Allah 4: 


SW BA YA Ya ek Gasa 
“Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (musyrikin Makkah) 
sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka 
bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasilnya di 
pagi hari." 


954 Dikatakan oleh Ibnu Katsir (6/153). 

955 Imu Katsir (1/153) mebam bahkan: yang dimaksud adalah Al- Akhuas bin Syuratg yang imemiliki 
tanda binatang di telinganya. Al- Ourthubi mengatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan 
Al-Walid bin Al-Mughirah dan Abu Jahal (10/6958). 


560 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwaaytkan dari Ibnu Juraij bahwasanya Abu Jahal 
mengatakan pada saat perang Badar, “Ambillah mereka dengan sekuatnya 
dan ikatlah mereka dengan tali. Jangan kalian bunuh seorang pun di antara 
mereka. Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya Kami telah menguji mereka 
(musyrikin Makkah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun." 
Ia mengatakan seperti itu karena kekuasaannya, sebagaimana pemilik kebun 
yang berkuasa utas kebunnya? 


956 Lihat Ad-Durr Al Mantsur (6/280). 


Asbabun Nuzul 561 


Makkiyyah, Lima Puluh Dua Ayat 


Ayat 12, Firman Allah 4: 


PEN JANG APA 
“Agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu PN 
oleh telinga yang mau mendengar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Buraidah, 
ia mengatakan, Rasulullah & berkata kepada Ali bin Abi Thalib, 
“Sesungguhnya aku diperintahkan untuk dekat denganmu dan tidak 
menyusahkanmu, mengajarimu hingga engkau mengerti, dan engkau 
memang berhak mengerti.” Maka turunlah ayat ini, “Agar diperhatikan oleh 
telinga yang mau mendengar." Hadits ini tidak shahih,”" 


T Al Ourehub (10/6964) mengatakan; Surat Makkiyyuh menurut seluruh ulama. 
958 Dha if Di dalamnya ada Abdullah bin Az-Zubair yang dha "il, dan ia menisbatkannya kepada Al- 
Hindi (26426) dalam Kan: Al-Ummal karya Ibnu Asakir tentang biografi Ali, Lihat Al Ounthubi 
(10/6901) dan Ibnu Katsir (6/166) ia mengatakan: Hadits ini tidak shahih 


562 Asbabun Nuzul 


Makkiyyah, Empat Puluh Empat Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 8: 
MEME cek ara A 
JO Pn ii 
“Seseorang peminta telah meminta kedatangan adzab yang bakal terjadi.” 

Sebab Turunnya Ayat 

An-Nasa'i dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai 
firman Allah & , “Seseorang peminta telah meminta." Ibnu Abbas 
mengatakan; Maksudnya adalah An-Nadhar bin Al-Harits yang berkata, 


“Ya Allah, apabila ini adalah kebenaran dari sisi-Mu, maka hujanilah kami 
dengan batu dari langit.” 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi mengenai firman Allah 
di, “Seseorang peminta telah meminta.” As-Suddi mengatakan; Ayat ini turun 
di Makkah berkenaan dengan An-Nadhar bin Al-Harits yang berkata, “Ya 
Allah, apabila ini adalah kebenaran dari sisi-Mu...." Maka ia pun mendapat 
siksa yaitu pada waktu perang Badar” 


Ayat 2, Firman Allah des 
Tai, 


“Untuk orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya.” 


959 Al-Quethubi (10/7005) mengatakan; Surat Makkiyyah menurut kesepakatan ulama. 

960 Sudah diseburkun tak rijnyudulam beberapa tempat di kitab ini, Al Durthubi mengatakan, Orang 
yangheranyandalah Al-Harits bin An-Nur man ALFihei dan Uqbah bin Abu Meraih (10/7205) 
Ibnu Katsir merajihkan pendapat yang menyatakan bahwa maksudnya adalah An-Nadhr bin Al- 
Haris (6/172). 


Asbabun Nuzul 563 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan; Turun 
ayat, “Seseorang peminta telah meminta kedatangan adzab yang bakal terjadi.” 
(Al-Ma'arij: 1) Orang-orang lalu berkata, “Atas siapa yang akan terkena 
adenb? “Untuk orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya.” 


961 Lihat Ad Dur Al-Nonesur (6292). Al-Qurthubi (10/7007) juga menuturkannya. 


564 Asbabun Nurul 


Makkiyyah, Dua Puluh Delapan Ayat 


Ayat 1, Firman Allah #: 
TE GA e YG ia ENGGA 


“Katakanlah (hai Muhammad), “Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya 
sekumpulan jin telah mendengarkan (Al-Qur'an), lalu mereka berkata, 
“Sesungguhnya kami telah mendergarkan Al-Qur'an yang menakjubkan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, 
ia mengatakan; Rasulullah & tidak pernah membacakan kepada jin dan 
tidak pernah melihat mereka. Akan tetapi beliau pada saat itu sedang 
berjalan bersama-sama para sahabat menuju Pasar Ukazh. Sementara itu, 
para pimpinan jin terhalang dari kabar langit dan mereka dilempar oleh 
obor-obor. Maka para jin itu pan kembali kepada kaumnya. Mereka berkata, 
“Ini tidak lain karena akan ada sesuatu yang terjadi. Pergilan ke belahan 
timur bumi maupun ke belahan barat bumi. Lihatlah di sana apa yang telah 
terjadi.” Maka para jin itu pun bepergian. 

Sekelompok jin yang menuju arah Tihamah kemudian mendekat 
ke arah Rasulullah & yang saat itu sedang berada di kebun kurma guna 
melaksanakan shalat Shubuh bersama para sahabat. Ketika para jin 
mendengarkan Al-Qur'an, maka mereka mendengarnya dengan penuh 
perhatian. Mereka berkata, “Demi Allah, inilah yang menjadi penghalang 


962 Al-Qurthubi (10/7040) mengatakan: Surat Makkiyyah menurut kesepakatan seluruh ulama. 


Asbabun Nuzul 565 


antara kalian dengan kabar dari langit.” Oleh karena itu, mereka lalu 
kembali kepada kaumnya dan berkata, “Sesungguhnya kami telah 
mendengarkan Al-Our' an yang menakjubkan." Maka Allah menurunkan 
kepada Nabi-Nya, “Katakanlah (hai Muhammad), “Telah diwahyukan 
kepadaku bahwasanya: sekumpulan jin telah mendengarkan (Al-Qur'an),...” 
Adapun yang diwahyukan kepada beliau adalah perkataan para jin 
tersebut” 


Ibnu Al-Jauzi meriwayatkan dalam kitab Shafwah Ash-Shafwah dengan 
sanadnya dari Sahal bin Abdullah, ia mengatakan, Dahulu aku berada di 
pinggiran daerah bekas rumah-rumah kaum Ad, Di sana aku melihat suatu 
kota yang terdiri dari ukiran batu. Di tengahnya ada istana yang terbuat 
dari bebatuan, atap dan pintunya berupa ukir-ukiran. Para jin menginap di 
sana. Aku lalu masuk untuk mengambil pelajaran. Tiba-tiba ada scorang 
tua yang berpostur tinggi besar sedang shalat menghadap ke arah Ka'bah. 
Dia mengenakan jubah terbuar dari bulu yang halus. Keherananku terhadap 
posturnya yang besar bertambah dengan keherananku atas kehalusan 
jubahnya. Aku lalu memberi salam kepadanya dan ia membalas salamku. 
Dia berkata, “Wahai Sahal, sesungguhnya tubuh tidak akan merusakkan 
pakaian, akan tetapi yang merusakkan pakaian adalah dosa-dosa dan 
makanan yang haram. Sesungguhnya jubah ini semenjak tujuh ratus tahun. 
Dengan jubah ini aku bertemu dengan Isa dan Muhammad Alaihimash 
shalatu was salam. Aku lalu beriman dengan mereka berdua” Aku (Sahal) 
berkata kepadanya, “Siapa sebenarnya kamu.” Dia berkata, “Aku adalah 
seseorang yang menyebabkan turunnya ayat, Katakanlah (hai Muhammad), 
“Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya: sekumpulan jin telah mendengarkan 
(Al-Qur'an), lalu mereka berkata, “Sesungguhnya kami telah mendengarkan 
Al-Qur'an yang menakjubkan"! 

Ayat 6, Firman Allah 3: 
Lin Ttm PR, Sad ah Lokah 
Win A35 NG Jak ad KA 

“Dan bahwasanya uda beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta 

perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu 

menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.” 
963 Shahih: Al-Bukhari (773) meriwayatkan delum Bab Al-Adzen, At-Tirmidzi (3323) dalam Bab At- 
Tafin. Lihat Had ng diriwayatkan Al Bukhari dan At-Tirmidzi pada Ibnu Katsir (5/224-225) 


dalam Surat Al-Ahqaf. Dalam Al-Ourthubi (10/7040-7041). 
964 Riwayat mi Gharib Jiddm. Dituturkan Ibnu Al awi (2/353) dalam Sifat Ash-Shafwah. 


566 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Asy-Syaikh dalam “Al- 
Adzamah" meriwayatkan dari Kurdum bin Abu As-Sa'ib Al-Anshari. Ia 
berkata, “Aku keluar bersama ayahku menuju ke Madinah karena ada 
keperluan. Hal ini adalah ketika pertama kali disebut-sebut ada Rasulullah 
45 di kota Makkah. Kami lalu menginap di rumah seorang penggembala 
kambing. Ketika masuk pertengahan malam, maka datanglah serigala 
yang mengambil seekor nak kambing, Penggembala kambing itu berkata, 
“Wahai penguasa lembah (maksudnya adalah jin) aku adalah tetanggamu.” 
Lalu ada seorang yang memanggil yang tidak terlihat, “Wahai Sarhan 
(serigala itu) lepaskanlah anak kambing itu.” Anak kambing itu lalu kembali 
dengan ketakutan hingga masuk kembali kepada kelompok kambing. 
Sementara itu, Allah menurunkan ayat kepada Rasul-Nya yang ada di 
Makkah, “Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia 
meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin.” 

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Abu Raja" Al-Arharidi dari Bani 
Tamim, ia mengatakan, Rasulullah 88 diutus dan aku menjadi penggembala 
untuk menghidupi keluargaku dan mencukupi kebutuhan mereka. Ketika 
Rasulullah $ diutus, maka kami keluar melarikan diri hingga ke suatu 
tanah lapang. Ketika malam hari pun kami berada di tanah lapang, Syaikh 
kami mengatakan, Kita meminta perlindungan dengan penguasa jurang 
ini dari jin di malam hari. Kami lalu mengucapkan hal tersebut. Maka 
dikatakan kepada kami, “Sesungguhnya jalan laki-laki ini adalah bersaksi 
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 
Barangsiapa yang mengikrarkan hal tersebut, maka ia akan aman darah dan 
hartanya, Kemudian kami kembali ke rumah dan masuk Islam. Abu Raja" 
mengatakan: Sungguh aku berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan 
denganku dan sahabar-sahabatku, “Dan bahwasanya ada beberapa orang laki- 
laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki laki di antara 
jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. "° 

Al-Khars'ithi meriwayatkan dalam kitab Hawatif AlJann, Abdullah 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ammarah bin Zaid 
menceritakan kepada kami; Abdullah bin Al-Ala' menceritakan kepada 
kami: Muhammad bin Akbar menceritakan kepada kami, dari Sa'id hin 


965 Lihat Ibnu Katsir (6/188-189) Ibnu Sa'ad (7/139) dalam Ach-Thebagat, dan Al Owrthubi (10/7048). 
965 Lihat penjelasan sebelumnya. 


Asbabun Nuzul 567 


Jubair bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Tamim yang dipanggil 
dengan nama Rafi” hin Umair menceritakan tentang permulannya masuk 
Islam. la mengatakan; Suatu malam aku berjalan di daerah yang penuh 
dengan pasir. Tiba-tiba aku mengantuk sehingga membuatku harus tertidur. 
Aku lalu turun dari tungganganku dan mengikatnya. Setelah itu barulah 
aku tidur. Sebelum tidur terlebih dahulu aku meminta perlindungan. Aku 
berkata, “Aku meminta perlindungan dengan penguasa lembah ini dari jin.” 
Dalam mimpiku aku melihat ada seorang laki-laki yang membawa tombak 
dan hendak menusukkannya di leher untaku. Aku terbangun karena sangat 
kaget. Aku lihar ke kanan dan ke kiri terapi aku tidak melihat sesuatu 
yang mencurigakan. Aku berkata, “Ini hanyalah mimpi.” Kemudian aku 
meneruskan tidurku dan bermimpi seperti tadi. Aku terbangun dan aku 
melihat untaku berontak. Aku menoleh ke arah yang lain ternyata di sana 
ada laki-laki muda yang aku lihat dalam mimpiku sedang membawa tombak. 
Aku juga melihat ada seorang laki-laki tua yang memegangi tangan pemuda 
itu untuk menolak perbuatannya terhadap untuku. Ketika keduanya sedang 
bertikai, tiba-tiba datanglah tiga ekor sapi jantan yang buas. Orang tua itu 
berkata kepada pemuda itu, “Berdirilah dan pilihlah mana yang engkau suka 
dari sapi jantan ini sebagai tebusan dari unta milik manusia tetanggaku,” 
Pemuda itu lalu bangkit dan mengambil sapi jantan tersebut lalu pergi. Aku 
lalu mengalihkan pandanganku kepada orang tua itu. Ia berkata, Wahai 
manusia, jika engkau menginap di lembah kemudian engkau takut terhadap 
bahaya lembah tersebut maka ucapkanlah, “Aku meminta perlindungan 
kepada Tuhannya Muhammad dari bahaya lembah ini.” Janganlah engkau 
meminta perlindungan kepada salah satu dari jin karena urusannya adalah 
keliru.” Aku lalu berkata kepadanya, “Siapa itu Muhammad?” Ia menjawab, 
“Nabi yang berasal dari tanah Arab, tidak dari Timur juga tidak dari Barat. 
Ia diutus pada Hari Senin,” Aku berkata, “Di mana tempat tinggalnya?” 
Ia menjawab, “Yatsrib yang memiliki banyak pohon kurma.” Aku lalu 
menaiki tungganganku ketika sudah mulai masuk waktu Shubuh. Aku 
mempercepat perjalanan hingga segera sampai ke kora Madinah. Aku lalu 
melihat Rasulullah #8. Beliau menceritakan kepadaku tentang peristiwa 
yang aku alami sebelum aku menceritakannya kepada beliau. Beliau lalu 
mengajakku masuk Islam dan aku pun masuk Islam.” 


Sa'id bin Jubair mengatakan: Kami berpendapat bahwa dialah orang 
yang menjadi sebab turunnya firman Allah 4, “Dan bahwasanya ada beberapa. 


568 Asbabur Nuzul 


orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki 
di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.” 


Ayat 16, Firman Allah 8: 


“Dan bahwasanya: jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama 
Islam) , benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang 
segar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Diriwayatkan dari Mugatil mengenai firman-Nya, “Dan bahwasanya 
Jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami 
akan memberi minta kepada mereka air yang segar.” Mugatil mengatakan: 
Ayat tersebut turun berkenaan dengan kafir Quraisy yang selama tujuh 
tahun tidak mendapatkan hujan.”* 


Ayat 18, Firman Allah 4g: 
OMEIA ga NG 
“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka 


janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping 
(menyembah) Allah." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abu Shalih dari Ibnu Abbas, 
dia mengatakan: Para jin berkata, “Wahai Rasulullah, berikanlah izin 
kepada kami sehingga kami bisa mengikuti shalar-shalat di masjidmu." 
Maka Allah menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya masjid-masjid iru adalah 
kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang bun di dalamnya 
di samping (menyembah) Allah.” 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan: Para jin 
mengatakan kepada Nabi 4, “Bagaimana kami bisa mendatangi masjid, 
sedangkan kami jauh darimu? Atau bagaimana kami mengikuti shalat 


967 Ad-Dur Al-Mantur (6/301). 
968 Al-Qurthubi (10/7056) menuturkannya, bagitu pula Ibnu Katsir (6)/191). 


Asbabun Nuut 569 


bersamamu, sedangkan kami jauh darimu?” Maka turunlah ayat, Dan 
sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah.” 


Ayat 22, Firman Allah 4: 
orars s 2G AG ege KEN: 
OE ah oá y ae eE óE 
“Katakanlah, “Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang bun yang dapat 


melindungiku dari (adzab) Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh 
tempat berlindung selain dari-Nya.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadrami bahwasanya salah satu dari 
pimpinan jin yang memiliki banyak pengikut berkata, “Sesungguhnya 
Muhammad ingin dilindungi oleh Allah, sedangkan akulah yang akan 
melindunginya.” Maka turunlah ayat, “Katakanlah, “Sesungguhnya aku 
sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari (adzab) Allah.” 


969 Lihat dua riwayat tersebut menurut Al-Ourchubi (10/7058) dan Ibnu Katsir (5/192) 

970 Al Gurthubi (10/7060) mengatakan bahwa mereka berjumlah tujuh puluh ribu. Diriwayatkan dari 
Abdullah bin Mas'ud ia mengatakan, Aku pergi bersama Rasulullah #& pada malam lslamnya jin. 
Hingga ketika kami sampi ke daerah Al-Hajun, beliau kemudian menggaris suatu garis. Setelah 
itu beliau maju di antara mereka sehingga mereka berebuatan. Pemimpin mereka yang dipanggil 
Wardan berkata, “Aku yang akan melindungi engkau,” Beliau berkata, “Sungguh tidak ada seorang 
pun yangbisa menyelamarkankudari Allah." 


570 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Dua Puluh Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 3: 


“Hai orang yang berselimut." 


Sebah Turunnya Ayat 

Al-Barzar dan Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad lemah dari 
Jabir, ia mengatakan: Orang-orang Quraisy berada di Darun Nadwah dan 
berkata, “Namailah laki-laki itu (Nabi Muhammad) dengan nama yang 
membuat orang-orang berpaling.” Mereka berkata, “Juru ramal,” Mereka 
berkata, “Bukan juru ramal.” Mereka berkata, “Orang gila.” Mereka berkata, 
“Bukan orang gila.” Mereka berkata, “Tukang sihir.” Mereka berkata, 
“Bukan tukang sihir," Musyawarah tersebut sampai ke telinga Rasulullah 
# sehingga beliau kemudian berselimut menggunakan pakainya. Maka 
datanglah Jibril kepada beliau seraya berkata, “Hai orang yang berselimut." 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhs'i tentang 
firman Allah 85, "Hat orang yang bersdimut." Ibrahim mengatakan: Ayat 
tersebut turun berkenaan dengan keberadaan Rasulullah yang berada dalam 
selimut.” 


IM Al-Qurrhubi (10/7069) mengatakan: Surat Makkiyyah secara keseluruhan. Ibnu Abbas dan 
Qatadah mengatakan: Kecuali dua ayar yaitu, “Dan bersebariah tertadab apa yang mereka ucapkan." 
(AL Muzammil: 10) dan ayar berikutnya. 

972 Dha'ifjddan: Al-Haitsami meriwayatkannya dalam Al-Majma'. la mengatakan di dalamnya ada 
perawi bernama Mu'alla bin Abdurrahman Al- Wasithi yang seorang pembohong. Al-Qurthubi 
menuturkan dari Aisyah bahwasanya beliau berselimut sepanjang empat belas hasta, setengahnya 
aku pakai untuk tidur dan setengahnya untuk Nabi 44 melakukan shalat, Demi Allah, selimut itu 
bukanlah dari sutera yang halus, sutera tebal, sutera kasar, maupun bulu. 


Asbabun Nuzul 571 


Ayat 2, Firman Allah #: 


Oei: 


“Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya) .” 
Sebab Turunnya Ayat 


Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan; Tatkala 
diturunkan ayat, "Hai orang yang berselimut. Bangunlah (untuk shalat) di 
malam hari, kecuali sedikit (daripedanya)." (Al-Muzammil: 1-2) 


Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Abbas dan 
lainnya?” 


Al-Qurthubi mengatakan bahwa hadits ini tidak shahih karena ayat ini adalah ayat Makkiyyah, 
sedangkan Rasulullah & menikahi Aisyah di Madinah. Al-Qurthubi (10/7070) mengatakan; Beliau 
telah berselimut dengan kenabian, Ibnu Katsir (6/197) mengatakan; Beliau berselimut dengan 
Al-Qur'an. 

977 Ibuu Katsir (6/199) meriwayat kan dengan riwayat yangberberda-Iedda Salah satunya adalah; Dahulu 
seorang laki-laki mengikatkan tali. Dalam riwayat lainnya: Mereka menetap selama delapan bulan. 
Al-Qurthubi menuturkannya (10/7072) 


572 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Lima Puluh Enam Ayat 


Ayat 1 dan 2, Firman Allah 4: 


“Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan!” 


Sebab Turunnya Ayat 
'Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Jabir, ia mengatakan; Rasulullah 
& berkata, “Aku menyepi di Gua Hira selama satu bulan. Ketika sudah 
selesai menyepi, maka aku turun ke arah lembah. Kemudian aku dipangil 
tetapi aku tidak melihat seorang pun. Aku lalu menengadahkan kepalaku. 
“Tiba-tiba ada malaikat yang datang kepadaku. Aku lalu pulang, kemudian 
aku katakan, 'Selimutulah aku, Maka Allah menurunkan ayat, “Hai orang 
yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan!” (Al-Mudarsisir: 1-2)” 


Ayat 1-7, Firman Allah 4: 
nia ja A apa v 
Otay KE 


ettr, G 


Kan 


914 Al-Qurthubi (10/7097) mengatakan; Surat Makkiyyah menurut pendapat semuanya. 

915 Shahih: Murtngun Alaihi. Al-Bukhari (4) meriwayatkan dalam Bab fi Bad Al-Waky, Muslim 
(1611) dalem Bab Iman. Ibnu Katsir menuturkan dalam riwayat Muslim zammiluni sebagai ganti 
darsisuni (6/205). 

Dalam Al-Qur:hubi disebutkan (10/7097), ia mengatakan zammiun: zemwnihuni dasireni. 


Asbabun Nuzul 573 


“Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan 
Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa 
(menyembah berhala) tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan 
maksud) memperoleh (bulasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi 
perintah) Tuhanmu, bersabarlah.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah membuat jamuan 
makanan untuk orang-orang Quraisy. Ketika mereka makan, Al-Walid 
berkata, “Apa yang kalian katakan tentang laki-laki ini (maksudnya Nabi 
Muhammad)?” Sebagian di antara mereka berkata, “Ia tukang sihir.” 
Sebagian di antara mereka berkata, “Bukan tukang sihir.” Sebagian di antara 
mereka berkata, “Ia juru ramal.” Sebagian di antara mereka berkata, “Bukan 
juru ramal.” Sebagian di antara mereka berkata, “Ia penyair,” Sebagian 
di antara mereka berkata, “Bukan penyair.” Sebagian di antara mereka 
berkata, "Dia penyihir yang terpengaruh dengan sebelumnya,” Berita itu 
sampai kepada Nabi & sehingga beliau merasa bersedih dan menundukkan 
kepalanya lalu berselimut. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai orang 
yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan!” hingga firman-Nya, 
“Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.” (Al-Mudatstsir: 
176 


Ayat 11, Firman Allah “is 
Oha ikg 
“Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya 
sendirian." 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkan dari Ibnu Abbas 
bahwasanya Al-Walid bin Al-Mughirah datang kepada Nabi 8. Beliau 
kemudian membacakan Al-Qur'an kepadanya sehingga ia seperti dapat 
menghayatinya. Berita ini sampai kepada Abu Jahal. Ia lalu mendatangi 


976 Dha' if Al-Haitami (7/131) meriwayatkan dalam Al-Majme'. Di dalamnya ada perawi bernama 
Ibrahim bin Yazid Al-Khauzi yang maruk. Sedangkan Al-Quthubi (10/7098) menyebutkan di 
anara mereka aila Al-Ashbin Wa'il, An-Nadhr bin Al-Harits, Umayyah bin Khalaf, AL Muth'im 
bin Adi, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Abu Sufyan. Hadits ini ditakhrij oleh Ibnu 
Katsir (6/206). 


574 Asbabun Nuzul 


Al-Walid dan berkata, “Wahai pamanku, sesungguhnya kaummu hendak 
mengumpulkan harta untuk diberikan kepadamu. Sungguh engkau 
mendatangi Muhammad untuk berpaling dari keputusan sebelumnya.” Al- 
Walid berkata, “Sungguh orang Quraisy telah mengerti bahwa akulah orang 
yang paling banyak memiliki harta di antara mereka.” Abu Jahal berkata, 
“Katakanlah kepadanya (Muhammad) suatu perkataan yang menunjukkan 
kepada kaummu bahwa ingkar terhadapnya atau menunjukkan engkau 
membencinya." 

Al-Walid berkata, “Lantas apa yang harus aku katakan. Tidak ada 
seorang pun di antara kalian yang lebih mengetahui tentang syair daripada 
aku. Tidak ada tulisan prosa maupun gasidah yang lebih tahu daripada aku. 
Juga tidak pula tentang syair-syair jin. Sungguh, perkataannya sama sekali 
tidak mirip dengan semua ini. Demi Allah, sungguh perkataannya adalah 
sangat manis, indah, atasnya bercahaya, bawahnya bersinar. Sungguh 
perkataannya sangar tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. 
Sungguh perkataannya menghancurkan apa yang ada di bawahnya.” 
Abu Jahal berkata, “Kaummu tidak akan ridha kepadamu hingga engkau 
mengatakan keburukan tentangnya.” Al-Walid berkata, “Jika demikian, 
maka tinggalkanlah aku seorang diri untuk berpikir.” Setelah berpikir 
kemudian Al-Walid berkata, “Ini adalah sihir yang dipelajari dari orang- 
orang sebelumnya.” Maka turunlah ayat, “Biarkanlah Aku bertindak terhadap 
orang yang Aku telah menciptakannya sendirian.” Hadits ini sanadnya shahih 
menurut syarat Al-Bukhari?” 

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadits serupa dari jalur 
yang lain. 


Ayat 30, Firman Allah 4: 
Org 
“Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga) .” 
Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam Al-Ba'ts meriwayatkan dari 


'Al-Bara', ia mengatakan bahwa sekelompok orang dari Yahudi bertanya 
kepada salah seorang laki-laki sahabat Nabi & mengenai penjaga neraka 


917 Shakil: Al-Hakim (2/506) meriwayatkan dan menshahihkannya serta disepakati Asl-Doahai 
Al-Qurthubi (10/7111) menuturkannya. Ibnu Kasir juga menaturkannya dengan jalur yang 
berbeda. 


Asbabun Nuut 575 


Jahanam. Laki-laki itu lalu datang dan mengabarkan kepada Nabi #8. Maka 
turunlah pada saat itu juga ayat, “Di atasnya ada sembilan belas (malaikat 


benjaga) a 
Ayat 31, Firman Allah 4: 


Ki en ag Ái Kia 


a Ig Tana, SA S A 
SL ta merata St! Tai 


PA ET SANA Tega Ja 
Ág SNN BU GA Oa Kadi ak 

DAN Kad 
AAA EN 


DAKI 
“Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat; 
dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi 
cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab 
menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan 
supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak 
ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan 
orang-orang kafir (mengatakan), “Apakah yang dikehendaki Allah dengan. 
bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?” Demikianlah Allah menyesatkan 
orang-orang yang dikehendaki-Nya dar, memberi perunjuk kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu 
melainkan Dia sendiri. Dan Sagar itu tiada lain henyalah peringatan bagi 
manusia.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ishag meriwayatkan, bahwasanya suatu hari Abu Jahal berkata, 
“Wahai sekalian orang Quraisy, Muhammad menyangka bahwa bala centara 
Allah yang akan menyiksa kalian ci neraka ada sembilan belas, sedangkan 
jumlah kalian sangatlah banyak. Apakah seratus orang dari kalian tidak 
mampu melawan satu orang dari bala tentara itu?” Maka Allah menurunkan 
ayat, “Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat." 


978 Al Ourthubi (10/7116) meriwayatkannya, Hal ini bertentangan dengan kesepakatan para mufassir 
bahwa surat tersebutadalah surat Makkiyyah. Demikian pula yang dituturkan oleh Ibnu Katsir (6210). 


576 Asbabur Nuzul 


Qatadah meriwayatkan hadits serupa dan herkata, “Disebutkan kepada 
kami.” Lalu ia menyebutkannya. 


'As-Suddi meriwayatkan: Tatkala turun ayat, “Di atasnya ada sembilan 
belas (malaikat penjaga) ." (AI-Mudatsir: 30) Salah seorang laki-laki Quraisy 
yang bernama Abu Al-Asydag berkata, “Wahai sekalian orang Quraisy, 
janganlah sembilan belas itu membuat kalian takut. Aku yang akan 
membela kalian, Di sebelah kanan lenganku ada sepuluh, dan di sebelah 
kiri lenganku ada sembilan. Maka turunlah ayat, "Dan tiada Kami jadikan 
penjaga neraka itu melainkan dari malaikat.” 


Ayat 52, Firman Allah 45: 


P P «Bug Ina 
EA EA Plh 


“Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan 
kepadanya lemberan-lembaran yang terbuka.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari As-Suddi, dia mengatakan; Orang- 
orang berkata, “Seandainya Muhammad benar, niscaya di bawah kepala 
setiap laki-laki dari kami akan turun lembaran-lembaran yang berisi 
pembebasan dan rasa aman dari neraka. Maka turunlah ayat, “Bahkan 
tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran- 
lembaran yang terbuka.” 


979 Al-Qurthubi (10/7117) menuturkannya. Ibnu Katsir (6/211) mengatakan, Itu adalah Abu Al 
“Asydain nama aslinya Kaldah bin Usaid bin Khalaf, 

980 Ibnu Katsir (6/214) mengatakan: Mereka menginginkan suatu kitab turun kepada mereka, 
sebagaimana Allah menurunkan kirab kepada Nabi &. Al-Qurthubi (10/7126) mengatakan: Abu 
Pakar dan sekelompok orang-orang Quraisy berkata, “Wahai Muhammad, datangkenlah kepada 
kami kitab-kitab dari Tuhan semesta alam, yang di sana tertulis bahwasanya Aku (Tuhan) telah 
mengutus Mukammad & kepada kalian." AL Kalbi mengatakan; Orang-orang musyrik berkata, 
“Telah sampai berita kepada kami bahwa laki-laki dari Bani Israil ingin supaya setiap ceang di 
antara mereka diturunkan kitab yang tertulis di dalamnya bahwa itu adalah dari Allah ditujukan 
kepada si Fulan dan si Fulan.” 


Asbabun Nuzul 577 


Makkiyyah, Empat Puluh Ayat 


Ayat 16, Firman Allah 4: 
Va KI AI 


“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Qur'an karena 
hendak cepat-cepat (menguasai)nya." 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Dahulu 
Rasulullah & ketika turunnya wahyu beliau menggerakkan lisannya 
berusaha untuk menghapalkannya, Maka Allah menurunkan ayat, 
“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Qur'an karena hendak 
cepat-cepat (menguasai) nya.” 


Ayat 34-35, Firman Allah #: 
OH SA A 


“Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, 
kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah 


bagimu." 


981 Al-Qurthubi (10/7128) mengatakan bahwa surat Makkiyyah menurut kesepakatan ulama. 
982 Shahih: Al-Bukhari (4929) meriwayatkan dalam Bab At-Tafsir. Oleh karena itu, para mufassir 
sepakat mengenai keshahihan hadits ini 


578 Asbabur Nuzul 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al-Ufi dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan; Tatkala turun ayat, “Di atasnya ada sembilan belas (malaikat 
benjaga).” maka Abu Jahal berkata kepada orang-orang Quraisy, “Ibu 
kalian kehilangan kalian. Ibnu Abi Kabsyah mengabarkan kepada kalian 
bahwasanya penjaga neraka ada sembilan belas, sedangkan kalian adalah 
orang-orang kuat. Apakah setiap sepuluh orang laki-laki di antara kalian 
tidak akun mampu melawan satu laki-luki penjaga neraka?” Beliau lalu 
berkata, “Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, 
kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu.” 

An-Nasa'i meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwasanya ia bertanya 
kepada Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, “Kecelakaanlah bagimu (hai 
orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu (hai 
orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu.” Apakah itu sesuatu yang dikatakan 
Rasulullah 48 langsung dari diri beliau atau dari perintah Allah?” Ibnu 
Abbas menjawab, “Bahkan itu adalah dari diri beliau sendiri, kemudian 


Allah menurunkan ayat tersebut.” 


983 Takhrij surat ini sudah disebutkan sebelumnya. 

984 Hadits shahih. An-Nasa 1 meriwayatkan dalam Al-Kubra. AlRurthubi (10/7151) mengatakan: 
Abu Jahal datang dengan kesombongannya lalu Nabi 4 memegang tangannya sambil berkata, 
“Kecelakaan lah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu (hai 
rang kofre) dan kevelkawntah bagimu.” Abu Jahal berkata, "Apakah engkau maw menakut-nakuti 
aku, Demi Allah, sungguh aku adalah penduduk paling mulia dan luhur di lembah ini. Allah lalu 
menurunkan ayat in kepada Rasulullah 85. Kedua hadits itu dituturkan oleh Ibnu Katsir (5/232). 


Asbabun Nusul 579 


Madaniyyah, Tiga Puluh Satu Ayat 


Ayat 8, Firman Allah #: 
Orbin Sg BN 
“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, 
anak yatim, dan orang yang ditawan.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Jarir mengenai firman-Nya, 
“Dan orang yang ditawan.” Rasulullah & tidak pernah menawan orang Islam. 
Akan tetapi ayat ini turun berkenaan dengan para tawanan orang-orang 
kafir, Mereka menawannya dengan melakukan penyiksaan. Maka turunlah 
ayat berkenaan dengan mereka. Nabi & kemudian memerintahkan untuk 
berdamai dengan mereka.” 


985 Al Ourthubi (10/7154) mengatakan bahwa ini surat Makkiyyah menurut pendapat Ibru Abbas. 
Sedangkan mayoritas ulama mengatakan; Surat Madanvyah. Ada pula yang mengatakan, di 
dalamnya ada ayat Makkiyyah, yaitu firman Allah 3, “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al- 
Qur'an kepadamu (kai Muhammad) dengan berangsa-cngsar.” (Al-Insan: 23) hingga akhir surat. 

986 Al-Qurthubi (10/7286), ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang menanggung tawanan 
perang Badar. Mereka adalah tujuh orang dari kalangan Muhajirin yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, 
Az Zubair, Abdurtehman bin Auf, Sa'ad. den AbuUtaidah & Adapula yang mengatakan bahwa 
ayat itu turun berkenaan dengan selah seorang Anshar yang dalam satu hari memberi makan 
kepada orang miskin anak yatim, dan orang yang ditawan. Menurut pendapat yang shahih adalah 
ayat tersebut turun berkenaan dengan meraka semua yang telah berbuat kebaikan. Ibnu Katsir 
mencukupkan pada riwayat dari As-Suyuthi (6227). 


580 Asbabur Nuzul 


Ayat 20, Firman Allah 4: 
OKE En 


“Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan meliha: 
berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan; Umar bin 
Al-Khaththab masuk menemui Rasulullah & yang sedang berbaring di 
atas tikar terbuat dari pelepah kurma. Tikar tersebut menyisakan bekas di 
lambung beliau hingga membuat Umar menangis, Rasulullah & berkata, 
“Apa yang membuatmu menangis wahai Umar?” Umar menjawab, “Aku 
ingin dengan Kisra dan kerajaannya, Hurmuz dan kerajaannya, Penguasa 
Habasyah dan kerajaannya. Sedangkan engkau adalah utusan Allah yang 
tidur di atas tikar dari pelepah kurma!” Rasulullah & berkata, “Apakah 
engkau tidak ridha jika mereka mendapatkan dunia dan kita mendapatkan 
akhirat” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan apabila kamu melihat di sana 
(surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan 
yang besar.” 


Ayat 24, Firman Allah 48: 


(O) PE duga Ea i Kak 
“Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan 
janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara 
mereka." 
Sebab Turunnya Ayat 
Abdurrazag, Ibnu Jarir, dan Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Qatadah; 
Bahwasanya ia mendengar Abu Jahal berkata, “Seandainya aku melihat 
Muhammad sedang shalat, niscaya aku akan benar-benar menginjak 
lehernya” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan janganlah kamu ikuti orang 
yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.” 


987 Al-Qurihubi (10/7903) meriwayatkannya. 


Asbabun Nusul 581 


Makkiyyah, Lima Puluh Ayat 


Ayat 48, Firman Allah &: 


ea aa 

GAN KASI Ja 
“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ridkuklah”, niscaya mereka tidak 
mau rukuk.” 


Sebab Turunnya Ayat 


Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah, 
“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Rukuklah” , niscaya mereka tidak mau 
rukuk.” Ayat itu turun berkenaan dengan kabilah Tsagif?? 


38E AL Ourthubi (10/7108) mengatakan: Surat Makkiyyah. Ibnu Abbasdan Qatadah berkata, kecuali 
satu ayat yaitu firman Allah 4, “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Rudkukiah", niscaya mereka 
ndak maurukuk." Dalam hadits Al-Bukhari dari Tbnu Mas'ud disebutkan bahwa ayat tersebut turun 
kepada Nabi 4 pada malam ketike beliau bertemu dengan jin dan kami berjalan bersama Rasulullah 
dh, Al Bukhari (1830) meriwayatkan dalam Bab Al-Hajj 

988 AL-Qurtbubi (10/7322) mengatakan; Ayat tersebut turun berkesan dengan kabilah Tsangi Mereka 
tidak mau melaksanakan shalat. Maka turunlah ayat berkenaan dengan mereka. Ibnu Katsir (6/237) 
mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-orang musyrik. 


582 Asbabun Nuzul 


Makkiyyah, Empat Puluh Ayat 


Ayat 1-2, Firman Allah 4: 


OB OA 


“Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan, dia 
mengatakan: Tatkala Nabi # diturus, maka orang-orang saling bertanya di 
antara mereka, Maka turunlah ayat, “Tentang apakah mereka saling bertanya- 
tanya? Tentang berita yang besar.” 


990 Ibnu Katsir (6/237) mengatakan: Sarut Makkiyyah. 

991 Al-Qurhubi (7324) mengatakan; Dahulu orang-orang Quraisy duduk-duduk ketika turun Al- 
Qur'an. Mereka saling membircangkan sesame mereka tentang Al-Qur'an. Ada sebagian yang 
mempercayai dan ada sebagian yang mendustakan. Maka turunlah ayat tersebut. 


Asbabun Nuzul 583 


Makkiyyah, Empat Puluh Enam Ayat 


Ayat 12, Firman Allah 4: 

Bee Baper en en 

(Ce Su 

“Mereka berkam, “Kalnu demihlan, ina adalah suatu pengembalian yang 
merugikan,” 


Sebab Turunnya Ayat 

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, dia 
mengatakan: Tatkala turun ayat, “Apakah sesungguhnya kami benar-benar 
dikembalikan kepada kehidupan yang semula?” (An-Nari'at: 10) Orang-orang 
kafir Quraisy berkata, “Seandainya kami hidup setelah mati, niscaya kami 
akan benar-benar merugi. Maka turunlah ayat, “Mereka berkata, “Kalau 
demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.” 2 


Ayat 42, Firman Allah 6: 


“(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari 
berbangkit, kapankah terjadinya?” 
Sebab Turunnya Ayat 
Al-Hakim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah, dia mengatakan: 
Dahulu Rasulullah Æ ditanya tentang hari kiamat hingga diturunkan 


992 Para ulama taksir sepakat bahwa itu salah surat Makkiyyah. Al-Qun hihi (10/7343) meriwayatkan 
dan juga Ibnu Katsir (6/244). 
993 Lihat Ibnu Katsir (6/245). 


584 Asbabur Nuzul 


kepada beliau ayat, “(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) 
tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu (sehingga) dapat 
menyebutkan (waktunya)? Kepada Tuhanmudah dikembalikan kesudahannya 
(ketentuan waktunya).” (An-Nazi'at: 42-44)” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Juwaibir dari Adh-Dhahhak 
dari Ibnu Abbas bahwasanya orang-orang musyrik penduduk Makkah 
bertanya kepada Nahi 8. Mereka bertanya, “Kapan hari kiamat?" Mereka 
berniat menertawakan. Maka Allah menurunkan ayat, “(Orang-orang 
kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangkit, kapankah 
terjadinya?” hingga akhir surat. 

Ath-Thabarani dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Syihab, 
ia mengatakan, Dahulu Rasulullah #8 banyak menuturkan tentang Hari 
Kiamat hingga turunlah ayat, “Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan 
(waktunya)? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan 
waktunya) .” (An-Nazi’at: 43-44) 


Ibau Abi Hatim juga meriwayatkan hadits serupa dari Urwah.” 


994 Shahih. Al-Hakim (1/5) menwayatkannya. Dia mengatakan; Shahih tetapi tidak dicakhri dalam 
'Ash-Shahihain, meskipun demikian masih mengikuti syarat shahih dan disepakati olch Adz- 
Drahabi, 

995 Jayyid. Al-Haitsami (7/133) meriwayatkan dalam Al-Majena? dan mengatakan: Diriwatkan eleh 
Al Bazzar dan para perawinya shahih, Ibru Katsir mengatakan; Sanadnya jayyid dan kuar. Lihat 
Pula Al-Qurthubi (10/7360). 


Asbabun Nuzul 585 


Makkiyyah, Empat Puluh Dua Ayat 


Ayat 1-2, Firman Allah 5: 


Eki yi 


“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang 
seorang buta kepadanya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah, in mengatakan: 
Diturunkan ayat, “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling," 
berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Ia mendatangi Rasulullah 
#dan berkata, “Wahai Rasulullah, berilah petunjuk kepadaku.” Sementara 
itu, di sisi Rasulullah & ada para pembesar orang-orang musyrik sehingga 
Rasulullah 4& berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan menghadap ke arah 
yang lain. Kemudian Ibnu Ummi Maktum berkara, “Apakah perkataanku 
itu membuatmu masam?” Beliau berkata, “Tidak,” Maka turunlah ayat, 
“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang 
buta kepadanya.” 


Abu Ya'la meriwayatkan dari Anas hadits yang serupa.” 


996 Surat Makkiyyah, dikacakan oleh Al-Qurthubi (10/7368) dan Ibnu Katsir (6/250). 

997 Hadits shahih beberapa penguat. At-Tirmidzi (2/514) meriwayakan dalam Bab At Tahir, 
Ta mengatakan; hadits ini ghaib. Al-Hakim (21514) meriwayatkan secara mursal dan dibenarkan. 
oleh Adz Dzahabi kemursalannya yaitu dari Hisyam bin Urwah yang bersambung hingga Aisyah. 
Lihat Al-Qurthubi (10/7368). 


586 Asbabur Nuzul 


Ayat 17, Firman Allah 4s: 


“Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?” 


Sebab Turunnya Ayat 


Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah, 
“Binasalah manusia: alangkah amat sangat kekafirannye?” Ikrimah 
mengatakan; Turun berkenaan dengan Utbah bin Abu Lahab ketika 
berkata, “Aku ingkar terhadap tuhan bintang-bintang.” 


993 Al-Qurthubi (10/7375). Sebelumnya Utbah pemah beriman, nemun ketika tarun ayat, “Demi 
lintang? Maka ia murtad ta berkata, “Aku beriman terhacdapseluruh Al Our' an selain An-Ngm. 
Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Binasaloh manusia: alangkah amar sareat kekafrannwa!" 
(Abasa: 17) 


babun Nusul 587 


Makkiyyah, Dua Puluh Sembilan Ayat 


Ayat 29, Firman Allah 4: 
OA na Ot 


“Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila 
dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir dan Hatim meriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, ia 
mengatakan; Tatkala turun ayat, “Bagi siapa di antara kamu yang mau 
menempuh jalan yang lurus." (At-Takwir: 28) Abu Jahal berkata, 
“Urusannya berada di tangan kami. Apabila kami mau, maka kami akan 
menempuh jalan lurus jika kami mau, maka kami menempuh jalan tidak 
lurus." Maka Allah menurunkan ayat, “Dan kamu tidak dapat menghendaki 
(menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.” 

Ibnu Abi Harim meriwayatkan dari jalur Baqiyyah, dari Amru bin 
Muhammad dari Zaid bin Aslam dari Abu Hurairah hadits yang serupa. 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari jalur Sulaiman dari Al-Qasim bin 
Mukhaimarah hadits yang serupa.“ 


999 Surat Makkiyyah, dikatakan oleh Al- Murthubi (10/7377) dan Ibnu Katsir (6/257). 

1000 AL Gurhubi (7302) meriwayatkan dan mengatakan bahwa Wahab bin Muhabbih berkata, "Aku 
membaca delapan puluh tujuh kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi: bahwa barangsiapa. 
yang telah menjadikan kehendak dirinya sendiri, maka ia telah kufur.” Ibnu Katsir (6/265) juga 
menuturkannya. 


588 Asbabun Nuzul 


Makkiyyah, Sembilan Belas Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 8: 


Doa SA 
“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) 
terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.” 

Sebab Turunnya Ayat 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah, 
“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu.” la mengatakan: 
Ayat tersebut turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf 2 


1001 Surat Makkiyyah menurut kesepakatan ulama sebagsimanadikatscanoleh ALGurbubi, 10/7393. 
1002 Al-Qurthubi (10/7394) mengatakan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Al-Walid bin Al- 
Mughirah. Ada pula yang mengatakan berkenaan dengan Abul Asyad Kaladah Al-Jumuhi. 


Asbabun Nuzul 589 


Makkiyyah, Tiga Puluh Enam Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 46: 


Dea 
“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad shahih dari 
Ibnu Abbas, ia mengatakan, Tatkala Nabi $ sampai ke Madinah, maka 
penduduk tersebut sebelumnya adalah orang-orang yang suka mengurangi 
timbangan. Maka Allah menurunkan ayat, “Kecelakaan besarlah bagi orang- 
orang yang curang.” Setelah turunnya ayat tersebut mereka menimbang 
dengan adil dan baik." 


1003 Al-Rumhubi (10/7399) mengarakan bahwa Mugaril berkata; surat tersebur merupakan surat 
pertama yang turun di Madinah, Ibnu Abbas dam Qatadah mengatakan; Surat Madaniyrahselain 
delapan ayat dari firman-Nya, “Sesungguhnya erang-oreng varg berdosa." (Al-Muthafifine 29) 
hingga akhir surat. Al-Kalbi dan Jabir bin Zaid berkata; Diturunkan antar Makkah dan Madinah. 

1004 Shahih: Ibnu Majah (2223) meriwayatkan dalam Bab At Tiara, Al-Hakim (2/33) meriwayatkan 
dan menshahihkannya, dan An-Nasa`i (673) dalam Bab Ar- Taft. 

Menurut riwayat Al-Qurthubi (10/7399) disebutkan: Sehunikebaruk kaum yang menimbang. 
Dahulu, kerika mereka membeli, maka akan mnta imbangan penuh sedangkan kerika menjual, 
maka mereka mengurangi timbangan dan takaran. Ketika surat tersebut turun, makamereka tida 
melakukan hal seperti itu. 

'Adapula yang mengotakan bahwa ayat tersebut turun berkencan dengan seorang laki-laki yang 
dikenal dengan Abu Juhainah nama aslinya adalah Amru. Dia memilik: she' yang menimbang 
dengan salah satunya dan memberikan dengan yang lain... demikian yang dikatakan oleh Abu 
Sedangkan Ibnu Katsir (6/270) mencukupkan dengan riwayat dari As-Suyuthi. 


590 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Tujuh Belas Ayat 


Ayat 5, Firman Allah 8: 


KAS Saji 
DEA 
“Maka hendaklah manusia memerhatikan dari apakah ia diciptakan?” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah, 
“Maka hendaklah manusia memerhatikan dari apakah ia diciptakan?” Ia 
mengatkanj Ayat tersebut turun berkenaan dengan Abu Al-Asyad yang 
berdiri di atas kulit kemudian berkata, “Wahai sekalian orang-orang 
Quraisy. Barangsiapa yang berusaha menghilangkan aku darinya, maka 
dirinya akan mendapat seperti ini." Ia berkata, “Sesungguhnya Muhammad 
menyangka bahwa penjaga Jahanam ada embilan belas, Maka aku seorang 
akan sanggup melawan sepuluh, sedangkan kalian semua akan melawan 
yang sembilan.” 


1005 Ibnu Katsir (6/292) mengatakan; Surat Makkiyyah yang dibaca Rasulullah $. Pada saat itu 
beliau beradadi sebelah timur Tsagif. Beliau berdiri dengan membawa busur atau tombak ketika 
orang-orang berdatangan kepada beliau lalu beliau meminta pertolongan ... Rasulullah % juga 
memberikan wasiaenya. Beliau berkata kepada Muads, "Apakah engkau meminta fatwa wahai 
Muad:? Apakah tidak cukup bagimu untuk membaca Surat As-Sema' wa Ath-Tarig, Wa Asy. 
Syemsi wa Dhehaha, dan sernisalnya?” Hadis ini shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (705) 
dalam Bab Ai-Adzan dan Muslim (465). 

1006 Takhri hadits mi sudah disebutkan sebelumnya dalam Surat Al-Mudarstsir. 


Asbabun Nuzul 591 


Makkiyyah, Sembilan Belas Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 


“Kami akan membacakan (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) maka 
kamu tidak akan lupa,” 


Sebah Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Dahulu 
Nabi 4 ketika didatangi Jibril yang membawa wahyu, maka belum sampai 
Jibril selesai menyampaikan wahyu, maka Nabi # segera mengulang wahyu 
itu dari pertama karena khawatir lupa. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Kami aken membacakan (Alur an) kepadamu (Muhammad) maka kamu 
tidak akan lupa.” Dalam sanad hadits ini ada Juwaibir yang lemah sekali 
(dha'if jiddan) "8 


1007 Ibnu Katsir (6/295) mengatakan: Surat Makkiyyah .... Diriweyatkan dari Al-Bara' bin Azib, i 
mengatakan: Orang yangpertama kali datang kepada kami dari sahabat Nahi & adalah Mus'ab bin 
Umair dan Itnu Ummi Maktum. Keduanya membacakan Al-Qur'an kepada kami. Selanjutnya 
datanglah Ammar, Bilal, dan Sa'ad, Selanjutnya datanglah Umar bin Al-Khathab bersama dua 
puluh orang. Selonjutnya datanglah Nabi 8, Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah 
memsu gembira melebihi gembira ketika beliau datang sehingga para ibu dun anak-anak kecil 
berkata, "Ini salah Rasulullah #5 yang telah datang,” Sehingga aku merah ayat, 
nama Tuhanmu Yeng Maha Tinggi.” Dan surat semisalnya, 

1008 Lemah karena adanya Juwaibir. Lihat Surat Al-Oiyamah ayat 16. 


Sucikanlah 


592 Asbabun Nuzul 


Makkiyyah, Dua Puluh Enam Ayat 


Ayat 17, Firman Allah 4 


pa 
NY Sah 
“Maka apakah mereka tidak memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan." 
Sebab Turunnya Ayat 


Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah, ia 
mengatakan: Tatkala Allah menyifati apa yang ada di surga, maka orang- 
Orang sesat menjadi takjub. Maka Allah menurunkan ayar, “Maka apakah 


mereka tidak memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan. "IN 


1009 Surat Makkiyyah. Rasulullah 4 membaca surat Sabhihisma Rabbika ALA'la dan Surat Al- 
Ghasyiyah ketika shalat Id dan hari Jumat, Hadits shahih, Diriwayatkan Muslim (8781 dalam 
Bab Alhun'ah. 

1010 Al-Qurthubi (10/7499) mengatakan: Tatkala disebutkan “Dan permadani-permadani yang 
terhampar.” (Al-Ghasyiyah: 17) Mereka berkata, "Bagaimana cara naiknya)" Maka Allah 
menurunkan ayat ini. Lihat: Ad-Durr Al-Mantser (6/383). 


Asbabun Nuzul 593 


Makkiyyah, Tiga Puluh Ayat 


Ayat 27, Firman Allah 4g: 


On NG 


“Hai jiwa yang tenang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Ati Hatim meriwayatkan dari Buraidah mengenai firman Allah, 
“Hai jiwa yang tenang.” Buraidah mengatakan; Ayar ini turun berkenaan 
dengan Hamzah." 

Juwaibir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan bahwa Nabi # bersabda, “Barangsiapa yang membeli sumur 
Ar-Rumah yang airnya manis, maka Allah akan mengampuninya.” Utsman 
lalu membelinya. Beliau berkata, “Apakah engkau akan menjadikan sumur 
tersebut untuk sumber air minum orang-orang.” Utsman menjawab, “Ya.” 
Maka Allah menurunkan ayat berkenaan dengan Utsman, “Hai jiwa yang 
tenang.” 03 


1011 Surat Makkiyyah menurut semua ulama. Al-Qurthubi (10/7504) meriwayatkannya. 

1012 Ditutuskan Ibnu Katsir (6/312). 

1013 Lemah kurena Juwaibi. Lihat penjelasan sebelumnya dari Ibnu Katsir, Al-Qur:hubi (10/7523) 
menambalkan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Khubaib bin Adi yang disalih oleh 
penduduk Makkah. Mereka menghadapkan wajah Khubait ke arah Madinah. Maka Allah 
memindahkan wajahnya sehingga menghadap ke arah kiblat. 


594 Asbabun Nuzul 


a 


Makkiyyah, Dua Puluh Satu Ayat 


Ayat 1-21: Firman Allah #: 


MO NAK ARGO, 3 
KE BOB ah OK 
KO EN LHE A 


GENG IAIN an) kb 


MEN bab A 


OEA Pi 


ù! 


“Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila terang 
benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha 
kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan (hartanya di 
jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik 


1014 Surat Makkiyyah menurut seluruh ulamasebngaimana dikatakan Ibnu Karsi: (7/324). Keuramaan 
surat ini telah disebutkan dalam hadits Mu'adz dalam Surat Al-Ghasyirah. 


Asbabun Nuzul 595 


(surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 

Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, sena 
mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan 
baginya (jalan) yang sukar. Dun hartanya tidak bermanfuat baginya apabila 
ia telah binasa. Sesungguhnya kewajiban Kami-lah memberi berunjuk, 
dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia. Maka Kami 
memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang 
masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan 
(kebenaran) dan berpaling (dari iman) . Dan kelak akan dijauhkan orang 
yang paling takwa dari neraka isu, yang menafkahkan hartanya (di jalan 
Allah) untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan 
suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan ine 
semata-mata) karena mencari keridaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Dan 
kelak ia benar-benar mendapat kepuasan." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim dan lainnya meriwayatkan dari jalur Al-Hakam bin 
Aban dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki 
yang memiliki pohon kurma dan cabangnya berada di atas rumah seorang 
laki-laki miskin dengan banyak tanggungan anak. Pemilik pohon itu ketika 
datang akan masuk ke rumah laki-laki miskin lalu naik ke pohon kurmanya 
untuk mengambil kurma. Terkadang ada saru dua butir kurma yang jatuh 
kemudian diambil oleh anak-anak dari laki-laki miskin. Kemudian pemilik 
pohon itu turun dari pohon kurma dan mengambil kurma-kurma yang ada di 
tangan anak-anak tersebut. Apabila ada kurma yang masuk ke dalam mulut 
anak-anak itu, maka pemilik kurma tidak segan-segan memasukkan jari- 
jari tangannya untuk mengeluarkan kurma itu dari mulut anak-anak. Hal 
tersebut membuat laki-laki miskin itu kemudian melapor kepada Nabi &. 
Beliau berkata, “Pergilah kamu.” Sementara itu, Nabi 8 menemui pemilik 
pohon dan berkata, “Berikanlah kepadaku pohon kurma yang rantingnya 
ada di atas rumah si fulan, maka engkau akan mendapatkan ganti pohon 
kurma di surga.” Laki-laki pemilik pohon itu berkata, “Sudah aku berikan. 
Sungguh aku memiliki banyak pohon kurma, tetapi tidak ada kurma yang 
lebih menakjubkanku selain kurma dari pohon itu.” 

Laki-laki miskin itu kemudian pergi dan bertemu dengan seorang 
laki-laki yang mendengar percakapan antara Rasulullah # dengan pemilik 
pohon kurma. Laki-laki yang mendengar percakapan itu kemudian 


596 Asbabur Nuzul 


mendatangi Rasulullah #8 dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau 
akan memberikan kepadaku pohon kurma yang telah diberikan oleh 
pemilik pohon tersebut seandainya aku memintanya?” Beliau menjawab, 
“Ya.” Laki-laki pendengar itu kemudian pergi dan bertemu dengan 
pemilik pohon. Kedua orang itu masing-masing memiliki pohon kurma. 
Pemilik pohon itu kemudian berkata kepada laki-laki pendengar, “Apakah 
engkau tahu bahwa Muhammad & memberikan kepadaku pohon kurma 
di surga sebagai ganti dari pohon kurmaku yang condong ke rumah si 
fulan? Aku katakana padanya bahwa aku berikan pohon kurma itu tetapi 
buahnya sangat mengagumkanku. Aku memiliki banyak pohon kurma 
tetapi tidak ada satu pun yang buahnya lebih mengagumkan aku daripada 
kurma tersebut.” Laki-laki pendengar itu berkata, “Apakah engkau ingin 
menjualnya?” Laki-laki pemilik pchon berkata, “Tidak, kecuali jika engkau 
mau memberikan sesuatu yang aku inginkan, dan aku tidak menyangka 
engkau mau melakukannya.” Laki-laki pendengar itu berkata, “Berapa 
yang engkau harapkan?” Laki-laki pemilik pohon berkata, “Empat puluh 
pohon kurma.” Laki-luki pendengar berkata, “Sungguh engkau telah 
datang membawa urusan yang berat.” Laki-laki pendengar itu kemudian 
diam. Setelah itu dlia berkata, “Aku akan memberikan kepadaku empat 
puluh pohon kurma. Maka persaksikanlah diriku apabila engkau memang 
jujur.” Kaum dari laki-laki pemilik pohon itu kemudian bersaksi. Laki-laki 
pendengar itu kemudian pergi untuk menemui Rasulullah 4 kemudian 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya pohon kurma itu sudah menjadi 
milikku, dan sekarang ini menjadi milikmu.” Rasulullah 4 kemudian pergi 
menemui laki-laki miskin pemilik rumah tersebut dan berkata, “Pohon 
kurma itu untukmu dan keluargamu.” Maka Allah menurunkan ayat, Demi 
malam apabila menutupi (cahaya siang).” hingga akhir surat. Ibnu Katsir 
berkata, “Hadits gharib jiddan,” 13 

Al-Hakim meriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair 
dari ayahnya, ia mengatakan; Abu Duhafah berkata kepada Abu Bakar, 
“Aku melihat engkau memerdekakan budak-budak yang lemah-lemah. 
Seandainya engkau memerdekakan laki-laki yang kuat dan mampu 
melindungimu dari perbuatan orang-orang yang memusuhimu, niscaya itu 
lebih baik." Abu Bakar berkata, “Wahai ayahku, sesungguhnya tidak lain 


yang aku harapkan hanyalah apa yang ada di sisi Allah.” Maka turunlah 


1015 Lihat Tenu Kacsir (6/327) dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Hatim. 


Asbabun Nuzul 597 


ayat-ayat berkenaan dengan Abu Bakar, “Adapun orang yang memberikan 
(hartanya di jalan Allah) dan bertakwa.” (Al-Lail: 5) hingga akhir surat. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bahwasanya Abu Bakar 
Ash-Shiddia memerdekakan tujuh orang budak yang disiksa orang-orang 
kafir karena membela agama Allah. Berkenaan dengan perbuatannya itu, 
maka turunlah ayat, “Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari 
neraka itu." (Al-Laik 17) 

Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, ia mengatakan: Ayat ini 
turun, “Padahal tidak ade seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya 
yang harus dibalasnye.” (AL-Lail: 19) hingga akhir surat, berkenaan dengan 
Abu Bakar Ash-Shiddig. 


1016 Shahih: Al- Hakim (2/525) meriwayatkan dalem A-Musinehuk dan disahihkannya serta disepakati 
oleh Adz- Di: 


rahabi, 
1017 Lihat Al-Qurthub (10/7554) dan Ibnu Katsir (6/326-328). 


598 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Sebelas Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 8: 
Oath 
“Demi waktu dhuha (matahari sepenggalahan naik) .” 


Sebab Turunnya Ayat 

Asy-Syaikhani dan lainnya meriwayatkan dari Jundul, dia mengatakan; 
Rasulullah & merasakan sakit sehingga tidak bisa bangun satu atau 
dua malam. Maka datanglah seorang perempuan kepada beliau dan 
berkata, “Wahai Muhammad, aku berpandangan bahwa setanmu telah 
meninggalkanmu.” Maka Allah menurunkan ayat, “Demi waktu matahari 
sepenggalahan naik, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci 
kepadamu, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan.” (Adh- 
Dhuha: 1-3)" 

Sa'id bin Manshur dan Al-Firyabi meriwayatkan dari Jundub, ia 
mengatakan; Jibril lama tidak menemui Nabi & sehingga orang-orang 
musyrik berkata, “ia telah meninggalkan Muhammad.” Maka tarunlah 
ayat tersebut. 

Al-Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Argam, dia mengatakan: 
Rasulullah 8 diam di rumah selama beberapa hari karena Jibril tidak 


takkiyyah menurut kesepakatan ulama: Al-Qurhubi (10/7557). 
1019 Haditsshahih. Muttafag Alaihi. Al-Bukhari (2802) meriwayatkan dalam Bab Al-Jihadsedangkan 
Muslim (1795) meriwayatkan dalam Al-Bab Jihad wa As-Siyar. 


Asbabun Nuzul 599 


turun kepada beliau, Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab kemudian berkata 
kepada beliau, “Aku berpandangan bahwa sahabatmu itu (Jibril) telah 
meninggalkanmu dan membencimu." Maka Allah menurnkan ayat, “Demi 
waktu dhuha.” 

Ath-Thabarani, Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad-nya, Al-Wahidi dan 
lainnya meriwayatkan dengan sanad yang tidak diketahui dari Hafsh bin 
Maisarah Al-Qurasyi dari ibunya dari neneknya Khaulah. Ia dahulunya 
adalah pelayan Rasulullah #8. Dia mengatakan; Seckor anak anjing masuk 
ke rumah Nabi @ dan berada di bawah ranjang beliau kemudian mati. 
Rasulullah # kemudian berdiam di rumah selama empat hari tanpa ada 
wahyu yang turun. Beliau kemudian berkata, “Wahai Khaulah, apa yang 
terjadi di rumah Rasulullah & ini sehingga Jibril tidak datang kepadaku.” 
Dalam hati aku berkata, “Seandainya aku membersihkan rumah ini.” Aku 
lalu membersihkan rumah dan menyapu bagian bawah ranjang beliau dan 
aku keluarkan anak anjing yang telah mati, Kemudian datanglah Rasulullah 
# dalam keadaan gemetaran dan dahinya berpeluh karena turunnya wahyu, 
Maka Allah menurunkan ayat, “Demi waktu dhuha.” hingga ayat, “Lalu 
(hari) kamu menjadi ridha." V2" 

Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan: Kisah lamanya Jibril tidak menemui 
beliau disebabkan adanya anak anjing sudah sangat masyhur, akan tetapi 
sebab turunnya ayat berkenaan itu adalah gharib bahkan syadzdz dan 
bertentangan dengan riwayat yang shahih. 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Syadad bahwasanya 
Khadijah mengatakan kepada Nabi $, “Aku berpendapat bahwa Tuhanmu 
sudah membencimu,” Maka turunlah ayat tersebut. 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Urwah, ia mengatakan, Jibril lama 
tidak menemui Nabi $, sehingga menjadikan beliu sangat sedih, Khadijah 
lalu terkata, “Aku berpendapat bahwa Tuhanmu telah membencimu karena 
kami melihat betapa engkau sedih.” Maka turunluh ayat tersebut. 

Kedua riwayat tersebut adalah mursal dan perawinya adalah para perawi 
yang terpercaya. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Secara zhahir bahwasanya Ummu Jamil 


mungathi', diriwaratkun dari Al-Hakirn (2/9109 LI). la mengatakan; sanudnya shahih 


riwayatkan Al-Haitsami (7/138) dan dinisbarkan kepada Ath-Thabarani. Ia 
mengatakan, Di dalamnya ada Ummu Hafsh yang majhul dan sidak aku ketahui. 


600 Asbabur Nuzul 


dan Khadijah pernah mengatakan hal tersehut, akan tetapi Ummu Jamil 
mengatakannya karena menyumpahi, sedangkan Khadijah mengatakannya. 
karena merasa cemas! 


Ayat 4, Firman Allah 


to: ANIR Ka áx ESH 
“Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama 
(dunia). 


Sebab Turunnya Ayat 

'Ath-Thabarani meriwayatkan dalam Al-Ausath dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan: Rasulullah & bersabda, “Diperlihatkan kepadaku sesuatu yang 
terbuka untuk umatku setelihku sehingga aku menjadi bahagia. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada 
yang pertama (dunia) .” Sanadnya hasan.” 


Ayat 5, Firman Allah 8: 
Se LS 
OGK K A 


“Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu 
menjadi ridha." 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Ad-Dala'il, Ath-Thabarani, dan lainnya 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Diperlihatkan kepada 
Rasulullah # tentang apa yang terbuka untuk umatnya, terbunuhnya 
orang kafir satu demi satu, dan kota demi kota. Maka hal itu membuat 
beliau gembira. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan kelak Tuhanmu pasti 
memberikan karunia-Nya kepadamu, lulu (hati) kamu menjadi puas.” 8 


1022 Riwayat tersebut diriwayatkan Ibnu Katsir (6/332-333) dan Al Murthubi (10/7561). 


1023 Hasan: Al-Haitsımi (7/139) meriwayatkannya dalam AL Maime lamengstakan: Diriwayatkan 
oleh Ath-Thabacanitlalam Al-Kabir, sanadnya hasan. Lihat Inu Katsir (9354) Jan AL mbul 
(10/7565). 


1024 Lihat penjelasan sebelumnya. 


Asbabun Nuzul GOL 


Makkiyyah, Sebelas Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 4: 


OA Se 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 


Sebab Turunnya Ayat 
Imam As-Suyuthi mengatakan: Ayat tersebut turun berkenaan dengan. 
orang-orang musyrik yang menghina kaum Muslimin karena kemiskinannya. 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan; Tatkala turun 
ayat ini, “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan," Rasulullah & 
berkata, “Bergembiralah kalian semua, telah datang kemudahan kepada kalian, 
dan kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan.” 


1025 Surat Makkiyyah, dikatakan Ibnu Katsir (6/335). 
1026 Lihat Al-Qurthub (10/7568) Ibnu Katsir (6837) dan Ibnu Jarir (30/235). 


602 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Delapan Ayat 


Ayat 5, Firman Allah 8: 


“Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendaknya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Ufi dari Ibnu Abbas tentang firman- 
Nya, “Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.” Al- 
Ufi berkata, “Mereka adalah sekelompok orang yang dikembalikan ke umur 
paling rendah (menjadi pikun) pada raman Rasulullah &. Beliau ditanya 
tentang keberadaan orang-orang tersebut ketika akalnya sudah tidak bisa 
dipakai lagi. Maka Allah menurunkan udzur lagi, dan bahwa mereka 
memiliki pahala atas amal-amal yang mereka kerjakan sebelum hilangnya 
akal mereka. 28 


1027 Surat Makkiyyah. Diriwayatkan dari Al-Bara" bin Azibbahwasanya Nabi #dalam perjalanannya 
melaksanakan shalar dan membaca dalam salah saru rakaat Surat At-Tin. Aku tidak pemah 
mendengar sescorang yang suara dan bacaannya lebih baik daripada beliau. Hadit: ini shahih. 
Muttatag Alaihi. Al-Bukhari (769) meriwayatkan dalem Bab Al-Ashan dan Muslim (464) dalam 
Bab Ash-Shadus. Lihat Ibnu Katsir, (6/339) 

1028 Lihat Ibnu Jarir (30/244). Ibnu Katsir (6/340) mengisyaratkan seperti itu tanpa menentukan 
siapa orangnya dan tanpa menyebutkan namanya. 


Asbabun Nuzul 603 


Makkiyyah, Sembilan Belas Ayat 


Ayat 6, Firman Allah 4: 


Oa 


“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan; Abu 
Jahal berkata, “Apakah Muhammad pernah meletakkan wajahnya (untuk 
bersujud ketika shalat) di hadapan kalian? Orang-orang menjawab, “Ya.” 
Abu Jahal berkaca, “Demi Al-Latra dan Al-Uzsa, seandainya aku melihat hal 
tersebut niscaya akan aku injak lehernya dan akan aku letakkan wajahnya 
di tanah.” Maka Allah menurunkan ayat, “Ketahuilah! Sesungguhnya manusia 
benar-benar melampaui batas.” 


Ayat 9, Firman Allah 4s: 


“ Bagaimana pendapaimu tentang orang yang melarang." 


Sebab Turunnya Ayat 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Dahulu 
ketika Rasulullah & melaksanakan shalat, maka Abu Jahal datang dan 


/7582) mengatakan bahwa surut ini merupakan yang pertamakali diturankun 
yorits ulung tafsir Surat ini diturunkan kepada Nahi b yang sedang berada di Gua 
Hira Jibril mengajari beliau limna ayat dari surat ini. 
1030 Al-Qurthubi (10/7587), Takhnj hadits ira sudah diterangkan sebelumnya. 


604 Asbabun Nuzul 


melarang beliau. Maka Allah menurunkan ayat, “Bagaimana pendapatmu 
tentang orang yang melarang, Seorang hamba ketika ia mengerjakan shalat" 
hingga firman-Nya, “Ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka." 
(Al-Alaq: 9-16) 


Ayat 17, Firman Allah 45: 


“Maka biarlah ia memanggil golongannya.” 


Sebab Turunnya Ayat 

At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; 
Dahulu Nabi 4 melaksanakan shalat, kemudian datanglah Abu Jahal dan 
berkata, “Bukankah aku telah melarangmu melakukan hal tersebut?” 
Nabi 8 kemudian membentaknya sehingga membuat Abu Jahal berkata, 
“Sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang lebih banyak 
pengikutnya daripada aku,” Maka Allah menurunkan ayat, “Maka biarlah 
ia memanggil golonganneyu (untuk menolongnya), kelak Kami akan memanggil 
malaikat Zabaniyah.” (Al-Alaq: 17-18) At-Tirmidzi mengatakan: hadits 
hasan shahih.: 


1031 Imu Katsir (6/343). 
1032 Shahih: At-Tirmidzi (3349) meriwayatkan dalam Beb Ar-Tafsr, Ahmad (1/256). Lihat Ibnu 
Karsirdan Al-Ourthubi dalam penjelasan sebelumnya. 


Asbabun Nuzul 605 


Makkiyyah, Lima Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 4: 
Ot bay 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada Lailatul 
Qadar.” 


Sebab Turunnya Ayat 

AtTirmidei, Al-Hakim, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan 
bin Ali, ia mengatakan; Sesungguhnya Nabi & bermimpi melihat Bani 
Umayyah di atas mimbar kemudian melakukan hal yang tidak baik. Maka 
turunlah ayat, “Sesungguhnya Aku berikan kepadamu Al-Kautsar.” (Al- 
Kautsar: 1) dan turunlah, “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al- 
Qur'an) pada Lailatul Quslar.” Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? 
Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan," (Al-Qadar: 1-3) Maka Bani 
Umayyah akan berkuasa setelahmu. 


Al-Qasim Al-Haddani mengatakan; Kami lalu menghitungnya ternyata 
benar kekuasaan Bani Umayyah selama seribu bulan, tidak lebih dan tidak 
kurang. 

At-Tirmidzi mengatakan; Hadits ini gharib. 

Al-Muzni dan Ibnu Katsir mengatakan; Hadits munkar jiddan.”” 

Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid 
1033 Dha if jddan atau munkar, At-Tirmidri (3350) meriwayatkan dalam Bab Ar-Tafsir, Al-Hakim. 

(3/186). Iou Katsir (6/147-348) mengatakan bahwa hal ini meru idhuirah (keguncangan) 


dalam hadits. Waluhu A'lam. Hadits ini bisa dikatakan sebagai hadits yang munkar idder Syaikh 
kami Al-Muzi mengatakan bahwa hadits ini munkar. 


606 Asbabur Nuzul 


bahwasanya Rasulullah # menuturkan tentang laki-laki dari Bani Israil yang 
menghunus pedang di jalan Allah selama seribu bulan. Orang-orang Muslim 
menjadi takjub mendengar cerita tersebut. Maka Allah menurunkan ayat, 
“Sesungguhnya Kari telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada Lailatul Qadar.” 
Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 
seribu bulan," (Al-Qadar: 1-3) Jadi Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu 
bulan di mana laki-laki tersebut menghunus pedang di jalan Allah." 


Ayat 3, Firman Allah 4g: 


“Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. “ 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan; Ada seorang 
laki-laki dari Bani Israil yang melakukan shalat malam hingga Shubuh, 
kemudian ia berjihad melawan musuh dari siang hari hingga sore hari 
Laki-laki mengamalkan hal tersebut sampai seribu bulan. Maka Allah 
menurunkan ayat, Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan." Artinya, 
dengan melakukan ibadah pada malam tersebur lebih baik daripada amalan 
laki-laki tersebut, 


1034 ALWahidi, hlm. 397 dalam Asbab An-Nuzul. 
1035 Lihat Ibnu Kacsir atas penjelasan sebelumnya. Al-Qurthubi (1017595). 


Asbabun Nuzul 607 


Madaniyyah, Delapan Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 46: 
Haa KE RU 
Gati; aku 
“Apabila bumi digumcangkan dengan guncangannya (yang dahsyat) .” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia mengatakan: 
Tatkala turun ayat, “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya.” 
(Al-Insan: 8) maka orang-orang Muslim berpendapat bahwa mereka 
tidak akan mendapat pahala disebabkan amalan yang sedikit. Begitu pula 
yang lain berpendapat bahwa mereka tidak akan dicela disebabkan dosa 
yang ringan seperti berdusta, memandang kemaksiatan, menggunjing, dan 
sebagainya. Mereka mengatakan: Sesungguhnya Allah menjanjikan neraka 
hanya untuk dosa-dosa besar. Maka Allah menurunkan ayat, “Barangsiapa 
yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya ia akan melihat (balasan) 
nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya 
ia akan melihat (balasan) nya pula.” (Az-Zalzalah: 7-8)" 


1036 Surat Makkiyyah, para ulama mengatakan; Surat ini memiliki keutamaan yang sangat banyak 
dan berisi sesuatu yang besar. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia mengatakan: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang membaca idza zukila (surat As-Zalzalah) make ia 
membaca separuh Al-Qur'an. Barangsiapa membaca Qul Ya Ayyuha Al-Kafirun (se At Kafirun) 
maka menyamai bacaan seperempat Al uran, Sedangkan barenesiapa membaca Qul Huwallahu 
Ahad (suran Alikilasid maka menyamai peni ALM ara " At-Tirnid mengatakan: hadits 
harib, Lihat Al-Qurthubi (10/7615). 

1037 Ibnu Katsir (61361) dan Al-Qurthubi (10/7617). 


608 Asbabur Nuzul 


Madaniyyah, Sebelas Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 8: 


“Demi kuda perang yang berlari dengan kencang.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al Bazar, Ibnu Hatim, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, 
ia mengatakan; Rasulullah #k mengirim pasukan berkuda, tetapi hingga 
sebulan lamanya tidak ada kabar beritanya, Maka turunlah ayat, “Demi 
kuda perang yang berlari dengan kencang,” 


1038 Surat Makkiyyah. Maknanya adalah kuda-kuda yang berlari dengan kencang. Demikian yang 
dikatakan oleh umumnya para mufassir dan ahli bahasa, Al-Ourthutt (10/7621) 

1039 Lha" Al-Haitsami (7/142) meriwayatkan dalam Al-Mejma'. Ia mengatakan: Hadits tersebut 
diriwayatkan ADezar. Di dalanmys sda Hafs bin Ar-Rabi' yang termasuk perawi lis if. 
'Alurchubi (10/7622) mengatakan; Beliau mengutus pasukan berkuda tersebut kepada Bani 
Kinanah dan menjadikan pemimpinnya ysitu Al-Mundrir bin Amru AlAnshari yaitu salah 
satu pimpinan dalam Baiat Aerabah Ilmu Katsir (6/364) meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa 
Ali berkata, “Pada saat Perang Badar kami tidak memilikipasukan berkuda, terapi ada pada saat 
pengiriman pasukan setelah itu." 


Asbabun Nuzul 609 


Makkiyyah, Delapan Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 3: 
DA Ap o Dhe r 
OK 
“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah, ia mengatakan: 
ayat ini turun berkenaan dengan kabilah dari Anshar yaitu Bani Haritsah 
dan Bani Al-Haris. Mereka saling membangga-banggakan dan bermegah- 
meghan. Salah satu dari keduanya mengatakan; “Apakah kalian memiliki 
seseorang yang seperti si Fulan dan si Fulan?” Yang lain juga mengatakan 
hal serupa, Mereka saling membanggakan para tokoh yang masih hidup di 
antara mereka. Kemudian mereka berkata, “Marilah pergi bersama kami ke 
kuburan,” Salah satu dari kedua kelompok itu kemudian berkata, “Apakah 
kalian memiliki orang meninggal yang seperti si Fulan dan si Fulan?” Mereka 
menunjuk ke arah kubur, sementara yang lain juga melakukan hal serupa. 
Maka Allah menurunkan ayat, “Bermegahmegahan telah melalaikan kamu, 
sampai kamu masuk ke dalam kubur.” (At-Takatsur: 1-2)! 


menurut pendapat semua ulama, demikian yang dikatakan Al-Qurehubi 


1041 Al-Qurthubi mengatakan; Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang 
mengatakan: Kami lebih banyak hartanya daripada Bani Fulan dan Bani Fulan. Al-Kalbi 
mengatakan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan dua pedukuhan Quraisy yaitu Bani Akdu 
Manaf dan Banu Salun. Diriwayatkan dari Amru bin Dinar bahwasanya ia bersumpah menyatakan 
sarat ini turun berkenaan dengan para pedagang. Qatadah meriwayatkan bahwasanya mereka 
saling membanggakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. 


610 Asbabur Nuzul 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali, ia mengatakan; Kami meragukan 
perihal siksa kubur sehingga turunlah ayat, “Bermegah-megahan telah 
melalaikan kamu.” hingga ayat, “Dan janganlah begitu, kelak kamu akan 
mengetahui.” (At-Takatsur: 1-4) berkenaan dengan siksa kubur." 


1042 Memiliki penguat hadits hasan menurut At-Tirmidzi (3355) dalam Bab At-Tajisir. 


Asbabun Nusul 611 


Makkiyyah, Sembilan Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 46: 


LAI qies 


9 Ja Je $5 
“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat D pencela." 


Sebab Turunnya Ayat 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Usman dan Ibnu Umar, Keduanya 
berkata, “Tidak henti-hentinya kami mendengar ayat, “Kecelakaanlah bagi 
setiap pengumpat lagi pencela." yang berkenaan dengan Ubay bin Khalaf. 


As-Suddi meriwayatkan bahwasanya ayat tersebut turun berkenaan 
dengan Al-Akhnas bin Syuraig. 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari seorang laki-laki dari penduduk Rigaah, 
ia mengatakan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Jamil bin Amir 
Al-Jumahi. 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Ishag, ia mengatakan, Dahulu 
ketika Umayyah bin Khalaf melihat Rasulullah $, maka ia mencela dan 
mengumpat beliau. Maka Allah menurunkan ayat, “Kecelakaanlah bagi setiap 
bengumpat lagi bencela." hingga seluruh surat 1 


1049 Surat Makkiyyah. Lihat Ibnu Katsir (6/376). Dia mengatakan; Ayat ini diturunkan setelah Surat 
Asy-Syath. 

1044 Ibnu Katsir (6/376) memilih pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini berkenaan dengam Al- 
Akhnas bin Syursig. Ada pula yang mengatakan selain itu. Al-Qunhubi (10/7645) mengatakan: 
Berkenaan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Takhzij hadits ini sudah disebutkan dalam 
beberapa tempat. 


612 Asbabun Nuzul 


Makkiyyah, Empat Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 8: 
yeh 
“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Ummu Hanif binti Abu 
Thalib, ia mengatakan; Rasulullah & bersabda, “Allah memberi keutamaan 
orang Quraisy dengan tujuh perkara yaitu aku merupakan bagian mereka, 
kenabiaan ada pada mereka, penjagaan Ka'bah ada pada mereka, yang berhak 
memberi minum di Masjidil Haram adalah mereka, Allah menolong mereka untuk 
mengalahkan pasukan gajah, mereka hanya menyembah kepada Allah selama 
tujuh tahun dan tidak menyembah kepada selain-Nya, dan Allah menurunkan 
surat Al-Qur'an yang menuturkan mereka, sedangkan tidak ada kabilah pun 
yang dituturkan selain mereka.” Selanjutnya beliau membaca ayat, “Karena 
kebiasaan orang-orang Quraisy.” 


1045 Surat Makkiyyah. Al-Qurthubdi mengatakan: Surat ini berhubungan dengan surat sebelumnya 
alam hal makna. Maksudnya, sebagaimana para tentara gajah binasa karena keblasan orang- 
orang Quraisy atau karena persetujuan orang-orang Quraisy atau karena untuk mengamankan. 
orang-orang Quraisy sehingga mereka dapat meneruskan perjalanannya. Demikian yang 
dikatakan Ubay bin Ka'ab. Al-Qurthubi (10/7671). 

1046 Munkar: Al-Hakim (2/536) meriwayatkannya. Adz-Dzahabi mengatakan: Di dalamnya ada 
Ibrahim bin Muhammad bin Tsabit yang terkenal dengan kemunkarannya. 


Asbabun Nuzul 613 


Makkiyyah, Tujuh Ayat 


Ayat 4: Firman Allah 46: 


“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat.” 


Sebab Turunnya Ayat: 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Tharif bin Abu Thalhah dari Ibnu 
Abbas mengenai firman Allah, “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang 
shalat." la mengatakan: Ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang 
munafik yang berbuat riya' dalam shalatnya ketika mereka menunaikan 
shalat, dan mereka meninggalkan shalat ketika tidak hadir menuaikan 
shalat. Mereka juga menolak memberikan bantuan. 


1047 Ibnu Katsiz (6/387) mengatakan bahwa surat ini surat Makkiyyah ystu tiga ayat penama. 
Sedangkan yang binnya adalah Madaniyyah. Surat ini diturunkan setelah Surat At-Takatsur. 
Al-Ourthubi (19/7672) mengisyaratkan bahwa inilah pendapat Ibnu Katsir (6/388). 


614 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Tiga Ayat 


Ayat 3, Firman Allah 8: 


WANG Las E] 


“Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Bazzar dan lainnya meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan: Ka'ab bin Al-Asyraf sampai di Makkah. Orang- 
orang Ouraisy lalu berkata kepadanya, “Engkau adalah pemimpin kaum. 
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang pura-pura sabar dan diasingkan 
dari kaumnya ini, menyangka bahwa dirinya lebih baik daripada kami 
Sedangkan kamiadalah orang-orang yang mengurusi haji, memberi minum, 
dan penjaga Ka'bah,” Ku'ub lalu berkata, “Kalian lebih baik daripada 
dirinya.” Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya orang-orang yang membenci 
kamu dialah yang terputus"? 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam “Al-Mushannaf” dan Ibnul 
Mundzir dari Ikrimah, ia mengatakan, Tatkala Nabi $ mendapat wahyu, 
maka orang-orang Quraisy berkata, “Muhammad telah putus hubungan 
dengan kita.” Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya orang-orang yang membenci 
kamu dialah yang terputus.” WA 


1048 Ilmu Katsir (6/391) mengatakan: Surat Makkiyyah diturunkan setelah Surat Al-Ailiyat 
1049 Diriwayatkan Ibnu Katsir (6/395). 
1050 Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (6/305) dalam ALMushannaf. 


Asbabun Nuzul 615 


Ibnu Abi Harim meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan; Dahulu 
orang-orang Quraisy ketika ada anak laki-laki seseorang meninggal dunia, 
maka mereka mengatakan, “Telah terputus keturunan si Fulan.” Maka 
ketika putra Nabi & meninggal dunia, maka Al-Ash bin Wa'il berkata, 
“Telah terputus keturunan Muhammad.” Maka turunlah ayat tersebut, "1 

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Dala`il hadits serupa dari 
Muhammad bin Ali. Dia menyebut nama anak tersebut yaitu Al-Gasim. 

Diriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan; Ayat tersebut turun 
berkenaan dengan Al-Ash bin Wa'il. Hal itu dikarenakan Al-Ash berkata, 
“Aku adalah orang yang membenci Muhammad.” 

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad dha'if dari Abu Ayyub, 
ia mengatakan: Tatkala Ibrahim bin Rasulullah & meninggal dunia, maka 
orang-orang musyrik berjalan bersama-sama lalu berkata, “Sesungguhnya 
orang yang keluar dari agama ini malam ini telah terputus keturunannya.” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya Kami telah memberikan 
kepadamu Al-Kautsar.” hingga akhir surat.” 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah, 
“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." (Al-Kautsar: 
2) Dia mengatakan: Ayat tersebut turun pada hari Perjanjian Hudaibiyah 
ketika Rasulullah @ didatangi Jibril. Jibril berkata, “Berkurbanlah dan 
kembalilah.” Beliau kemudian berdiri dan berkhutbah sebagaimana khuthah 
Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya beliau shalat dua rakaat. Setelah itu 
beliau menuju ke arah hewan-hewan kurban untuk menyembelihnya.!93 

Saya katakan: Dalam hadits itu sangat gharib. 

Syammar bin Athiyah meriwayatkan, da mengatakan; Dahulu Uqbah 
bin Abu Mu'aith berkata, “Sesungguhnya tidak tersisa lagi anak bagi Nabi 
&. Dia telah terputus keturunannya.” Maka Allah menurunkan ayat, 
“Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.” 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia mengatakan 


Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya tarkala Ibrahim, putra Nabi 


1051 Lihat Ibnu Katsir (6/395), Al-Qurthubi (10/1679), Ibnu Jarir (30212). 

1052 Dhail: Al-Haitsami (7/143) meriwayatkan dalam AL-Majna'. Ia mengatakan: Di dalamnya ada. 
perawi bernama Washil bin As-So'ib yang matruk, 

1053 Kami tidak menemukannya dalam Al Ourthuti, Ibnu Katsir, maupun Ibnu Jarir. 


616 Asbabur Nuzul 


# meninggal dunia, maka orang-orang Quraisy berkata, “Muhammad 
menjadi orang yang terputus keturunannya." Hal tersebut membuat beliau 
merasa sangat marah. Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya Kami telah 
memberikan kepadamu Al-Kautsar." untuk memberikan ketenangan kepada 
beliau, 


1054 Haies ini perlu dipertimbangkan kebenarannya Sebab, kematian Ibrahim adalah ketika beliau 
sudah berada di Madinah, sedangkan ayat tersebutadalah ayat Makkiyah. Sedangkan yang benar 
adalah meninggalnya Abdullah #5 yang menjadi putra Rasulullah & 


Asbabun Nuut 617 


Makkiyyah, Enam Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 46: 


P $ 
WI; 
“Katakanlah, “Hai orang-orang yang kafir.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Ath-Thabarani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
bahwasanya orang-orang Quraisy berjanji akan memberikan harta 
kepada Rasulullah & sehingga menjadi laki-laki terkaya sekota Makkah. 
Selanjutnya akan menikahkan beliau dengan perempuan mana saja 
yang disuaki beliau. Mereka berkata, “Ini untukmu wahai Muhammad, 
maka cukuplah jangan sampai lagi mencaci maki tuhan-tuhan kami 
dan menyebutkan dengan sesuatu yang buruk. Apabila engkau tidak 
melakukannya, maka sembahlah tuhan-tuhan kami selama satu tahun.” 
Beliau lalu berkata, “Aku menunggu sampai datang sesuatu dari Tuhanku.” 
Maka Allah menurunkan ayat, “Katakanlah, “Hai orang-orang yang kafir.” 
hingga akhir surat. Allah juga menurunkan ayat, “Katakanlah, “Maka 
apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang 
tidak berpengetahuan?” (Az-Zumar: 64)" 

Abdurrazag meriwayatkan dari Wahab, ia mengatakan, Orang-orang 
kafir Quraisy berkara kepada Nabi 8, “Apabila engkau berkenan, maka 
engkau mengikuti kami selama serahun dan kembali lagi kepada agamamu 


1055 Keutamaan surat ini sudah disebutkan dalam surat Az-Zalsalah, yaitu surat Makkiyyah. 
1056 Dha'if: Ath-Thabarani (2/44) meriwayatkan dalam Ash-Sharhir dan Ibnu Jarir (30/212) 
meriwayatkannya dengan sanad yang di dalamnya terdapat ALU yeng dha if. 


618 Asbabur Nuzul 


selama setahun.” Maka Allah menurunkan ayat, “Katakanlah, “Hai orang- 
orang yang kafir.” hingga akhir surat. 

Ibnul Mundzir meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Juraij. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Mina’, ia mengatakan: 
AL Walid bin Al-Mughirah, Al-Ash bin Wa'il, Al-Aswad bin Al-Muthalib, 
dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah &. Mereka berkata, 
“Wahai Muhammad, ke sinilah supaya engkau bisa menyembah apa yang 
kami sembah dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah. Kami 
dan engkau akan sama-sama dalam seluruh urusan kita bersama” Maka 
Allah menurunkan ayat, “Katakanlah, “Hai orang-orang yang kafir.” hingga 
akhir surat." 


1057 Lihat Al-Qurthubi (10/7686) dan Ad-Durr Al-Mantsur (6/453). 


Asbabun Nund 619 


Madaniyyah, Tiga Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 46: 


Dal gak a 


GA EN) 
“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." 


Sebah Turunnya Ayat 

Abdurrazaq mengatakan dalam Mushanaf-nya dari Ma'mar dari Az- 
Zuhri, dia mengatakan, Tatkala Rasulullah 4 masuk ke kota Makkah 
pada tahun Fathu Makkah, maka beliau mengutus Khalid bin Al-Walid. 
Khalid bersama orang-orangnya berperang melawan barisan Ouraisy yang 
ada di dataran rendah kota Makkah hingga Allah menjadikan mereka lari 
tunggang langgang. Kemudian Khalid memerintahkan untuk melucuti 
senjata mereka. Akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Maka Allah 
menurunkan ayat, “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." 
hingga akhir surat.” 


1058 Ibnu Katsir (6/359) mengatakan: Surat tersebut diturunkan pada saat Haji Wada' sehingga 
dianggep Surat Madaniyyah yaitu surer terakhir di antera suret-surat yang turun. Sebagaimana 
dijelaskun bahwu surat ini menyamai dengan seperempat Al-Qur'un. 

1089 Menurut Ibnu Kasir (6407401) bahwa surat tersebut turun pada Hari Tinyrin yaitu pada saat 
Haji Wada’ dan setelah darangnya para tamu untuk berbaiat. Inilah pendapat yang shahih 
sebagaimana dikatakan oleh Al-urthubi (10/7692). 


620 Asbabur Nuzul 


Makkiyyah, Lima Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 3: 
DS dn 
“Binasclah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa,” 
Sebab Turunnya Ayat 


Al-Bukhari dan lainnya meriwayarkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: 
Suatu hari Rasulullah & naik ke atas gunung Shafa kemudian memanggil, 
“Wahai para sahabat...” Maka orang-orang Quraisy berkumpul. Beliau 
berkata, “Bagaimana pendapat kalian jika aku mengabarkan kepada kalian 
bahwa musuh akan datang pada waktu pagi atau pada waktu sore, apakah 
kalian membenarkan perkataanku?" Mereka menjawab, “Ya.” Beliau 
berkata, “Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian dari siksa 
yang pedih.” Abu Lahab lalu berkata, “Binasalah engkau wahai Muhammad, 
apakah karena urusan seperti ini engkau mengumpulkan kami?" Maka Allah 
menurunkan ayat, “Binasalah kedua tangan Abu. Tahab dan sesungguhnya dia 
akan binasa.” hingga akhir surat." 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Israil dari Abu Ishag dari seorang 
laki-laki dari Hamdan yang disehut Yarid bin Zaid bahwesanya istri dari 
Abu Lahab meletakkan duri duri di jalan yang dilalui Rasulullah 4. Maka 
turunlah ayat, “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan 
binasa.” hingga “Yang di lehernya ada tali dari sabut." 


Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah hadits yang serupa"? 


1060 Ibnu Katsir (67103) mengatakan bahwa surat Makkiyyah diturunkan setelah Surat Al-Fatihah. 

1061 Shahih: Al-Bukhari (4972) meriwayatkan dalam Bab Ae Tajir. 

1062 Sebabyarg pertamalebih shakili Demikian yang disepakati dal tafir seperti Ibuu Katsir (6/405) 
dan Al-Ourthubi (12/1695) Lihat: Apa yang dituturkan As-Suyuthi pada riwayat Ibnu Jarit 
(3/339). 


Asbabun Nuzul 621 


Makkiyyah, Empat Ayat 


Ayat 1, Firman Allah 4: 


“Katakanlah, “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa." 


Sebab Turunnya Ayat 

At Tirmidzi, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari jalur 
Abul Aliyah dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya orang-orang musyrik berkata 
kepada Rasulullah $, “Terangkanlah sifat-sifat Tuhanmu.” Maka Allah 
menurunkan ayat, “Katakanlah, “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.” hingga 
akhir surat. 1064 

Ath-Thabarani dan Ibnu Jarir meriwayatkan hadits serupa dari Jabir 
bin Abdullah sehingga ia mengambil dalil bahwa surat ini adalah surat 
Makkiyyah.” 

Theu Abi Harim meriwayatkan dari Tem Abbas bahwasanga arata 
orang Yahudi datang kepada Nabi &. Di antara mereka ada Ka'ab bin Al- 
Asyraf dan Huyay hin Akhthab. Mereka mengatakan; Wahai Muhammad, 
sebutkanlah sifat-sifat Tuhanmu yang telah mengutusmu." Maka Allah 
menurunkan ayat, “Katakanlah, “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.” hingga 
akhir surat. 


Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah dan Ibnul Munczir meriwayatkan 


1063 Al-Qurthubi (10/7704) yaitu surat Makkiyyah yang turun setelah Surat Al-Masad. 

1064 Hadits nisal. Ar Tirmidzi (3365) meriwayatkan dari Abul Aliyah dan Al-Hakim (2/589). Dia 
mengatakan: hadits shahih sanadnya, tetapi kenyataannya tidak seperti yang dikatakannya 

1065 Dha'ifjiddan, Al-Haitsami (7/146) meriwayatkannya dan ia menyebutkan illat-nya yaitu Majalid 
bin Sa'id. 


622 Asbabun Nuzul 


dari Sa'id bin Jubair hadits serupa, maka ia mengambil dalil bahwa surat 
ini adalah surat Madaniyyah 96 

Tbau Jarir meriwayatkan dari Abul Aliyah, ia mengatakan: Qatadah 
berkata, “Sesungguhnya para tentara berkata, “Sebutkanlah sifat-sifat 
Tuhanmu kepada kami.” Maka datanglah Jibril membawa surat ini. 

Orang-orang yang dimaksud di sini dalam hadirs Ubay adalah orang- 
orang musyrik sehingga surat ini adalah surat Madaniyyah, sebagaimana 
ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas, Dengan demikian, maka pertentangan 
antara dua hadits tersebut dapat dikompromikan. 

Akan tetapi Abu Asy-Syaikh dalam kitab Al-Azhamah dari jalur Aban 
dari Anas, ia mengatakan; orang-orang Yahudi tanah Khaibar mendatangi 
Nabi & kemudian berkata, “Wahai Abu Al-Qasim, Allah menciprakan 
para malaikat dari cahaya hijab, menciptakan Adam dari tanah hitam, 
menciptakan Iblis dari kobaran api, menciptakan langit dari asap, 
menciptakan bumi dari saripati air. Maka kabarkan kepada kami tentang 
Tuhanmu.” Beliau tidak menjawab pertanyaan mereka hingga datang Jibril 
membawa surat ini, “Katakanlah, “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.” "01 


1066 Inu Jarir (32/321) juga dha'if 
1067 Abu Asy-Syaikh dalam Al-Azhamah (1/370). Lihat Ibnu Katsir (6/406-407), Al-Qurthubi 
(12/7705), dan Ad-Diar Al-Mansur (61459) 


Asbabun Nuut 623 


pas ENUNG 


(Al-Falaq dan An-Nas) 1968 
Makkiyyah, Al-Falag Lima Ayat dan An-Nas Enam Ayat 


Surat Al-Falag 


"Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai shubuh, 
dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam upabila telah gelap 
gulita, dan dori kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus 
bada buhul-buhud, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.” 


Surat An-Nas 


DAH n 
&. YA San GAP AA paka 
“Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan 


menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan 


1068 Al Ourthubi mengatakan, dua surat ini juga disebut dengan akmugasygisyaran yang berarti 
membebaskan dari kemunafikan. 


624 Asbabun Nuzul 


(bisikan) setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke 
dalam dada manusia. Dari (golongan) jin dan manusia.” 


Sebab Turunnya Ayat 

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam “Dala'il An-Nubuwwah” dari jalur 
'Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: Rasulullah 
@ sakit parah. Kemudian datanglah dua malaikat kepada beliau. Salah 
satu di antara keduanya duduk di sisi kepada beliau dan yang satunya lagi 
duduk di dekat kedua kaki beliau. Malaikat yang ada di kaki berkata kepada 
malaikat yang ada di kepala, “Bagaimana menurutmu?” Malaikat di kepala 
menjawab, “Guna-guna." Malaikat di kaki berkata, “Apa itu guna-guna?” 
Malaikat di kepala menjawab, “Sihir.” Malaikat di kaki berkata, “Siapa yang 
menyihir beliau?” Malaikat di kepala menjawab, “Labid bin Al-A'sham 
orang Yahudi, sihirnya berupa gulungan.” Malaikat di kaki bertanya, “Di 
mara ia sekarang?” Malaikat di kepala menjawab, “Di sumur milik keluarga 
Fulan yang ada di bawah batu besar di dalam gulungan. Carilah gulungan 
tersebut. Kuraslah air sumurnya dan angkatlah batu besar isu kemudian 
ambil gulungan tersebut lalu bakarlah. 

Ketika masuk pagi hari, Rasulullah # mengutus Ammar bin Yasir 
bersama sekelompok orang. Mereka lalu mencari gulungan tersebut. 
Ternyata airnya seperti air hena. Mereka lalu menguras air sumur itu. 
Setelah itu mereka mengangka batu besar dan mengeluarkan gulungan 
tersebut. Selanjutnya mereka membakar gulungan itu. Ternyata di sana 
ada sembilan belas simpul. Akhirnya turunlah dua surat tersebut. Ketika 
beliau membaca ayat, maka satu simpul terlepas. Dua surat itu adalah Al- 
Falaq dan An-Nas.”? 

Hadits ini memiliki penguat dalam kitab shahih tanpa menyebutkan 
turunnya kedua surat itu, ada pula penguat atas turunnya kedua surat 
tersebut. 0° 

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Ad-Dala'i! dari jalur Abu Ja'far Ar- 
Razi dari Ar-Rabi' bin Anas dari Anas bin Malik, ia mengatakan: Orang- 
orang Yahudi melakukan sesuatu terhadap Rasulullah # sehingga beliau 
merasakan sakit yang sangat. Para sahabat kemudian masuk menemui 
beliau karena mereka menyangka ada sesuatu yang terjadi pada beliau. 


1069 Al-Baibaqi (6/248) meriwayatkan dalam Ad-Dilaril 
1070 Asalnya diriwayatkan Al-Bukhari (5766) dalam Bab f Ath-Thitb dan Muslim, 2186 dalam Bab 
As-Salam. 


Asbabun Nuut 625 


Jibril kemudian mendatangi beliau dengan membawa ALMu'awwidzatain 
(dua surat untuk meminta perlindungan Allah). Kemudian beliau membaca 
keduanya lalu bisa keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan sehat.” 

Inilah akhir dari kitab ini. Segala puji hanya bagi Allah atas 
kesempurnaan. Semoga shalawat senantiasa tercurah ke hadirat Sayyidina 
Muhammad, utusan Allah, Semoga penghormatan dan keselamatan 
senantiasa terlimpah kepada beliau. 


1 


1 Lihat Ibnu Ka 


sir (6/#19) dan seterusnya, serta Al-Qurthubi (10/7720 dan seterusnya, 


626 Asbabur Nuzul 


